


(Hadits-Hadits Shahih yang Dihimpun - 
oleh Al Hakim yang Tidak Tercantum 
dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim) : 

Ph Disertai Komentar - 

Imam Adz-Dzahabi, Al Iragi, Al Munawi, 

dan lain-lain & 
Studi dan Penelitian 
. Mushthafa Abdul Oadir Atha 


| — Pembahasan: | 
Puasa, Manasik, Doa & Dzikir, 


Keutamaan Al Our'an, 
dan Jual Beli 








Daftar Isi 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR PENERBIT ....ecooooooooooorooooooooooooo viii 
KEFAB PUASA enim met sm mama asn sni 1 
KITAB MANASIK enisresises nampan arbasesansases aman asaakusan 1 
KITAB DOA, TAKBIR, TAHLIL, TASBIH DAN ZDIKIR ......... 254 
KITAB KEUTAMAAN Al OURSAN .sereenereoeenorenoeonenesensenenenseneenene 484 
Keutamaan Al Our'an secara Global ...............oooooooWoo 492 
Bab: Keutamaan Surah Al Bagarah ............ooooooo 520 
Bab: Keutamaan Beberapa Surah dan Ayat Tertentu ............................ 535 
KITAB JUAL BELI ...eoooocoooooooooooooooooo sanak angnsnsnsnnsnaasnsea setan DUA 


Kata Pengantar Penerbit 


Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla Tuhan seru semesta alam, yang 
senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada umat manusia, 
menuntun kita untuk terus menggali ilmu yang ditebarkan di setiap ciptaan- 
Nya, serta menjaga agama-Nya dengan memberikan tongkat estafet misi 
kenabian kepada para ulama. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan 
dan suri teladan yang diakui oleh lawan maupun kawan, Muhammad SAW. 
Juga kepada keluarga dan seluruh sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti 
petunjuknya hingga Hari Pembalasan. 

Buku yang berada di tangan pembaca ini adalah salah satu karya 
monumental Imam Abu Abdillah Al Hakim (W. 405 Hj) atau biasa dikenal dengan 
Imam Al Hakim. Buku yang diberi judul Al Mustadrak ini memuat hadits- 
hadits yang tidak terdapat dalam kitab Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim 
yang menurut Imam Al Hakim sesuai syarat (kriteria) Al Bukhari dan Muslim, 
atau sesuai syarat salah satunya, atau shahih menurut ijtihad Hakim meskipun 
tidak sesuai syarat salah satu dari keduanya. Selain itu, penilaian yang 
dikemukakan oleh Imam Al Hakim terhadap hadits yang disebutkannya diperkuat 
dengan komentar Imam Adz-Dzahabi dalam At-Talkhish, Al Munawi dalam 
Faid Al Oadir, Al Iragi dalam kitab Amali-nya dan ulama-ulama lainnya. 

Perlu diketahui bahwa setiap istilah hadits yang digunakan dalam buku 
ini, kami sebutkan dalam istilah bahasa Arab agar lebih memudahkan dan dikenal 
oleh masyarakat. Karena itu, kami juga melampirkan daftar istilah hadits yang 

. digunakan dalam buku ini. 


Semoga buku yang kami persembahkan ini dapat memperkaya khazanah 
pengetahuan dan literatur Islam kita, serta memberikan kontribusi positif untuk 


vi 





Daftar Isi 


pengembangan agama Islam di tanah air. Sesungguhnya setiap manusia adalah 
makhluk yang tidak bisa luput dari kesalahan dan kekeliruan, maka kritik dan 
saran yang membangun sangat diharapkan dari pembaca yang budiman, sehingga 
kami dapat mempersembahkan buku dan karya tulis dengan lebih baik dan 
bermutu. 


Pustaka Azzam 


vii 











SN 
KITAB PUASA 


7. 
z 


Sagala ja Yos ,/s dust -Alvorr 
PE S3 ES ME at 3 SA Gis 
4 0 £.-0 3 Pa Ni oc So £-0 3G. 3 Pt aa 


JB Ie BA UI AN ate GI KAS boa 


Ca 5 “ rara :YG ME 2 Uya in u a Yee 2. knapa dee 
. F4 # 


IIA HR Da2) ya AI If 0 Sp eh ae 
NA eh AG Gia EA Pakar: Sg CA 215 
AG Ja Pe AG SU) Lo Gb Sik Ab Hm 
| AB Sp AF 3, SA pa 


1532/1- “Abu: Amr' Uteman 'bin' Ahmad bin “As.Sammak 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Ahmad bin Abdul Jabbar 


A Un JG - JG agya ana Il A3 PAI u Cie 


.. 
. 


Al Mustadrak — Li 


menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan 
kepada kami. 

Abu Muhammad Ahmad bin Abdullah Al Muzani 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Najdah menceritakan kepada 
kami, Sa'id bin Manshur dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami 
dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda, “Apabila malam pertama bulan 
Ramadhan maka syetan-syetan dan jin-jin jahat dibelenggu dan pintu- 
pintu neraka dikunci dan tidak ada satu pun yang dibuka, pintu-pintu 
surga dibuka dan tidak ada satu pun yang dikunci. Lalu ada suara 
yang | menyeru, 'Wahai orang yang menginginkan kebaikan, 
datangilah, wahai orang yang menginginkan keburukan, kurangilah' 
dan Allah akan membebaskan orang-orang dari Neraka." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
. keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. : 


Ie J6 Saba Kab Dal 33 HE ga op 


3 KAN KP EAS aaa Up SEN SA 3 SU A2 IE 
2 Bah man -JG CL gn) du 1 Na cah Kis PP XS 
LE JB AAU AP GS Ui ee LP Sh UN Ha 
BIM SP ale UE JG IE de 3D Syah 

1533/2. Ahmad bin Salman Al Fagih mengabarkan “kepada 

kami di Baghdad, dia berkata: Dibacakan di hadapan Abdul Malik 
bin Muhammad  Ar-Ragasyi dan aku mendengarkannya, 
Abdushshamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami, Syu'bah 


| Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya dengan gaya redaksi ini." 


L2 | — Al Mustadrak 





menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abu Ya'gub, dia 
'berkata: Aku mendengar Abu Nashr Al Hilali menceritakan dari Raja" 
bin Haiwah, dari Abu Umamah, dia berkata: Aku berkata, “Wabai 
. Rasulullah, tunjukkanlah aku suatu amalan." Maka beliau bersabda, 
“Berpuasalah, karena tidak ada yang sebanding dengannya.” 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Muhammad bin Abu Ya'gub disini adalah orang 
yang apabila Syu'bah menceritakan darinya dia berkata: Pemimpin 
bani Tamim menceritakan kepadaku. Sedangkan Abu Nashr Al Hilali 
adalah Humaid bin Hilal Al Adwi. Aku tidak mengetahui ada 
periwayat yang meriwayatkan dari Syu'bah selain Abdushshamagd, dia 
periwayat yang tsigah ma mun. ' 


20-32035- 3 


Bi GNI OA YLSA ASI yA Gis —y/vort 


oo. £o a “nd 3013 


Pat Pa bata Aa 53 1 Pi 3 3 3 5 
— Pa AN APN OI 
PE Sa aga aa A.A BN oa. 1 - 
STAN OL JB Ang la Al Ia day ol GEAR JAN 
It G Teo Pan Td - A90 

pi Laga Ja NA anta PEN Tepi UG SI 
PN ale Lae 205 ca Ust H5 3 dian lag Of at 
Nan ee JA Ol DLS Gentan BAN AO) JS 
Sea LIB eLda Gg Ka Ol an it Ol BEN Ih 
BAN SE Iris edm AN SEN Smk ta Jajal 


2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Abu Nashr Humaid 
bin Hilal Al Adwi, haditsnya diriwayatkan secara menyendiri oleh 
Abdushshamad bin Abdul Warits dari Syu'bah." 


Al Mustadrak — | 3 | 


PAN Nee An JB ala 
Ha Fa 3 MEN Ia lang Of Jabal 
A0 Ie Ae ae KEP 1 pan Jas au al 
apa mi AA Ji Jan 339 2g HIS JS IKU 
| S3) — Kala Ai og WIIS Pas Ou al LP Sa 
Hj uni tua Jani bni 
AP ES DJ al IA CA Dena 
CN gag Ag Aa Soni Mi AS sekian Bro Teh Alan 
GA 3 In Jas US Ya Ia Bara SA sala TI 
ayal Jb UR na uni ab IG 
As A3 LP II Ha JS GS ai Ce 
Aa PS Ay JAS 3 OS Sa AG 
BAN ka GAGANG NAS -a Ad 
Bg el ala An Job Ipa) JB Sa VI DWI 3 
S— nd Ab, (aa KA 1 Loe AS s AA ya asal 
AI) (HE DI Ab II TSI BO AG Al Jala Idi 
ida (5333 Ja Ah aa af Y ea SES og (MY 
Ao Op JL ka Fa OA Ian G J3 ia At or 
SE Galah Ca Ui ripaguo Si & Cu Sg TE PY 


“ 


al 


. 


L4 | — Al Mustadrak 








1534/3. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan . 
kepada kami dengan cara mendiktekan, Bakkar bin Outaibah Al Gadhi 
menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan 
kepada kami, Ibban bin Yazid Al Aththar menceritakan kepada kami 
dari Yahya bin Abu Katsir, dari Zaid bin Salam, dari Abu Salam, dari 
Al Haris Al Asy'ari bahwa Rasulullah & bersabda, 
“Sesungguhnya Allah  mewahyukan kepada. Yahya bin 
“Zakaria & lima kalimat untuk diamalkan dan memerintahkan 

bani Israel untuk mengamalkannya. Karena seakan-akan dia 
mengulur-ulurnya, maka Nabi Isa 858 mendatanginya dan berkata, 
Sesungguhnya Allah 3 memerintahkanmu melaksanakan lima 
kalimat dan agar kamu memerintahkan Bani Israel untuk 
'mengamalkannya. Kamu bisa mengabari mereka atau aku bisa 
mengabari mereka'. Maka dia berkata, "Wahai saudaraku, jangan 
kamu lakukan, karena aku khawatir jika kamu mendahuluiku aku akan 


NI 


ditenggelamkan ke bumi atau disiksa'. 


Beliau lanjut bersabda, "Maka dia enawapalkari bani Israel 
di Baitul Magdis hingga masjid penuh dan mereka duduk di tempat- 
tempat tinggi, lalu dia berpidato di hadapan mereka, 'Sesungguhnya 
— Allah mewahyukan kepadaku lima kalimat untuk aku amalkan, dan 
Dia memerintahkan bani Israel untuk mengamalkannya. Yang 
pertama adalah: Janganlah kalian menyekutukan Allah dengan 
sesuatu pun, karena perumpamaan orang yang menyekutukan Allah 
adalah seperti seorang laki-laki yang membeli budak laki-laki dari 
hartanya yang murni baik berupa emas atau perak lalu dia 
menempatkannya di rumahnya, lalu dia berkata, 'Bekerjalah dan 
laporkanlah kepadaku'. Tapi ternyata dia malah bekerja dan 
melaporkan kepada selain tuannya, apakah kalian rela jika budaknya 
demikian?! sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dan 
memberi kalian rezeki, maka janganlah sekutukan Dia dengan sesuatu 
pun. Apabila kalian shalat janganlah kalian menoleh, karena 
Allah 8 menghadapkan wajah-Nya kepada hamba-Nya selama 


Al Mustadrak — (5s) 


dia tidak menoleh. Dia Juga menyuruh kalian berpuasa, dan 
perumpamaannya adalah seperti seorang laki-laki yang berada dalam 
rombongan dengan membawa sebotol minyak kesturi dimana mereka 
semua suka mencium baunya, dan bahwasanya bau mulut orang yang 
berpuasa adalah seperti bau minyak kesturi. Dia juga menyuruh 
kalian bersedekah, perumpamaannya adalah seperti seorang laki-laki 
yang ditawan musuh dan mereka mengikat tangannya di lehernya, 
kemudian mereka mendekatinya untuk memengal lehernya, tapi dia 
berkata, 'Bolehkah aku menebus diriku?" Lalu dia memberi sedekah, 
baik dalam jumlah sedikit maupun banyak sampai dirinya tertebus. 
Allah juga memerintahan kalian untuk banyak mengingat-Nya, 
perumpamaan dzikir kepada Allah adalah seperti seorang laki-laki 
yang dicari musuh dengan cepat hingga dia tiba disebuah benteng 
yang terjaga lalu dia berlindung di benteng tersebut, begitu pula 
seorang hamba, dia tidak bisa selamat dari syetan kecuali dengan 
dzikir kepada Allah." 

Rasulullah & bersabda, “Aku pun memerintahkan kalian 
melakukan lima hal yang telah diperintahkan Allah kepadaku: 
Tetaplah kalian dalam jamaah, mendengar dan taat, hijrah dan jihad 
di jalan Allah. Barangsiapa yang meninggalkan Jamaah meski satu 
jengkal, maka dia telah melepas tali Islam dari lehernya atau dari 
kepalanya, kecuali bila dia kembali bertaubat. Barangsiapa yang 
memanggil dengan panggilan Jahiliyah, maka dia termasuk golongan 
yang akan masuk neraka Jahanam." Kemudian ada yang bertanya 
kepada beliau, “Wahai Rasulullah, sekalipun dia menunaikan puasa 
dan shalat?“ Beliau menjawab, “Sekalipun dia menunaikan puasa dan 
shalat dan memanggil dengan panggilan Allah yang kalian telah 
menamainya orang-orang beriman dan kaum muslimin sebagai 
hamba-hamba Allah." 


3 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


C6 |) — Al Mustadrak 














Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
-keduanya tidak meriwayatkannya. 


P3 “ 0. Lo. o Sea 30 319. 3 ES —. | 

PA GAN A3 ml AA yA Up —4IVoro 

Ba Pap ME nj H3 IP Hi le Carr LOR 
o- & 0 Jae 0 Pa 


AA A3 Ha JB AI XP 3 Ie GAS ella Up SIN 


. 


.. . 
. Lo. 
. 


AE 3 AI IP ab op AI Kp at 2d AKA 
.... . » aa Na 13 A “. , Sa 3 0 - 2 £5 
Ae SAN Oh IA plg MAP AI Cdko Al Sega) Tangan Oh 
PE LPS ad Gan ON Ji AN 13333 as 


aed 
1535/4. Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdurrahman Ad- 
Dabbas mengabarkan kepada kami' di Makkah, Muhammad bin Ali 
bin Zaid menceritakan kepada kami, Al Hakam bin Musa 
menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abdullah bin Abu Mulaikah berkata: Aku 
mendengar Abdullah bin Amr bin Al Ash # berkata: Aku 
mendengar Rasulullah $ bersabda, “Bahwasanya ada doa yang 
bisa diucapkan orang yang berpuasa ketika berbuka, 'Allaahumma 
innii as'aluka birahmatikallatii wasi'at kulla syain an taghfira lii 
dzunuubii (ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan 
rahmat-Mu yang luas meliputi segala sesuatu, agar Engkau 
mengampuni dosa-dosaku)'." 


4 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Jika Ishag adalah maula Zaidah, maka 
Muslim telah meriwayatkan darinya, tapi jika dia adalah Ibnu Abu Farwah, maka 
dia seorang periwayat yang lemah." 


Al Mustadrak — 


Ishag disini, jika dia adalah Ibnu Abdullah bekas budak 
Zaidah, maka Muslim telah meriwayatkan darinya, tapi jika dia Ibnu 
Abu Farwah, maka Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


B3 390 £.— 


Y—a AN han D betina SS an ME or ora 


se gran z5 OP Ga Gi da EN AS lp Hi pa) Gie 
238.0 4 . 8.9 co. Pe . do 


Aan Ya LI CARA Ala 2 OA ENI 3 
S3 IS 1063 CAS J3 ah PN IP ai 3 
CAN ena Na MEN C5 2 EN ea ala Para di Jai 

Sala o BIC Cg 


1536/5. Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al Khathib 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Ibrahim bin Hilal 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hasan bin Syagig menceritakan 
kepada kami, Al Husain bin Wagid memberitakan (kepada kami), 
Marwan bin Salim Al Muganni' menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku melihat Ibnu Umar # memegang jenggotnya dan 
memotong yang lebih dari telapak tangan. Lalu dia berkata, “Apabila 
Rasulullah & berbuka beliau membaca, 'Dzahabazhama'u 
wabtallatil Uruugu watsabatal ajru insya allaah (telah hilang rasa 
haus, urat-urat telah basah serta pahala akan tetap, insya Allah) Si 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 
Keduanya beralasan dengan Al Husain bin Wagid dan Marwan bin Al 
Mugami”. 


5  Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari. Al 
Bukhari berhujjah dengan Marwan, yaitu Ibnu Al Muganni” dan dia juga Ibnu 
Salim." 


— Al Mustadrak 











80 ..9 2.8 3 ug o ai 


5 SAN SN at  - 2 

23 Je na ai 2 ya 1 ja (lai 
LG AP 2 . 340 “3 KG - 0 0. X0 Oo 

Aj Ea Ap Ga TAS Kp ia P3 


3G. 4 


Sy d5 RAN Ko NI Span aa IE KEJU SALA 


Lt kai Ja SN Ab 
1537/6. Ismail bin Nujaid bin Ahmad bin Yusuf As-Sullami 
mengabarkan kepada kami , Ja'far bin Ahmad bin Nashr Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Bisyr bin Manshur As-Sullami 
menceritakan kepada kami, Amr bin Ali Al Mugaddami menceritakan 
kepada kami, Ma'n bin Muhammad Al Ghifari menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah & bemaban “Orang 
makan yang bersyukur seperti orang puasa yang bersabar." 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


3050 16 - Aa Pen 


Oa Aa AN 2 pal 
2 AA Can aj Ie 2 Seth JG UEA jai 2 
aa da Tip Ag ag Kai 
IP 3 Kan 3S An ea ha ala 
Aa sa, TEA P9 Klo NE og dang AS Ko 

EN 1 HAN 3 SAN Sp Low 


rara - 


— YAN OYA 





6 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini terdapat dalam Ash- 
Shahihain sehingga tidak perlu meralatnya." 


Al Mustadrak — (9) 


1538/7. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Bahr bin Nashr Al Khaulani menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Dibacakan di hadapan Abdullah bin Wahb, Amr bin Al 
Harits memberitakan kepadamu dari Bukair bin Abdullah bin Al 
Asyaj, dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al Akwa” , dia 
berkata: Dulu, pada masa Rasulullah &, ketika bulan Ramadhan, 
diantara kami ada yang berpuasa dan ada yang berbuka, dan (bagi 
yang berbuka) membayar fidyah dengan ' memberi makan orang 
- miskin sampai turun ayat, “Karena itu, barangsiapa diantara kamu 
hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka dia hendaknya 
berpuasa pada bulan itu.” (Os. Al Bagarah (2J: 185)' 

Hadits ini shahih sesuai syarat-Al Bukhari dan Muslim. 


“9 mena 3 


Pa 


s3 Sa mai da nata WE AA 


den Jo apa ange D P3 PP Oi op Hi EA 


. 


Ep Ae Nan Ip ec Sada yna ny Ayang 
RAY sal, Aa op 13 Ren 


1539/8. Mukram bin Ahmad Al Gadhi mengabarkan : kepada 
kami,, Ahmad bin Mula'ib bin Hayyan menceritakan kepada kami, 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Rawwad 
menceritakan kepada kami, Nafi” menceritakan kepada kami dari Ibnu 
. Umar & bahwa Rasulullah $& bersabda, “Sesungguhnya Allah 
telah menjadikan bulan sabit sebagai pertanda waktu, apabila kalian 
melihatnya maka berpuasalah, dan bila kalian melihatnya maka 


7 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari ' 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 











berbukalah, apabila terjadi mendung maka perkirakanlah! Ketahuilah 
bahwa bulan itu tidak lebih dari 30 hari." 


Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, : 
namun keduanya tidak meriwayatkannya. 

Abdul Aziz bin Abu Rawwad adalah seorang abli ibadah yang 
tekun dan seorang yang mulia. 


ne o 30365. 4 Y 


Wo Gaal A1 IS up Iabua Kue dust aro. 
HA era, JA ee kabar A 
2 .. 02 -— Loc an 
Aan Ba da 5 3 Ii 
Ap la (5 Oh (lan) TA ras Papi an BEI 
aa Na Pa 
1540/9. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
mengabarkan kepada kami'. Abu Ismail Muhammad bin Ismail 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada 
kami, Muawiyah bin Shalih mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin 
Abu Oais, dia berkata: Aku mendengar Aisyah 4 berkata, 
“Rasulullah #$ memperhatikan bulan Sya”ban tidak seperti bulan- 
bulan lainnya, kemudian beliau berpuasa ketika melihat hilal pada 
bulan Ramadhan, apabila ran ae maka beliau menghitung 30 


hari lalu berpuasa. si 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Ibnu 
Wahb dan lain-lainnya meriwayatkannya dari Muawiyah bin Shalih, 
namun keduanya tidak sean 





8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 
9 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — (| 11 | 


30 343. $ 


Se Bu Ihak Bsd bonek kara Id —16 Ne 


4 o- 


1 A1 X5 EX NN alta 23 Doa Wi Ola oh Jt 
: aa teratai: IL IE PE 
abi ab Joki AI Ce du AS op cal 
TAN lg ia Si Jo Ba dan pas B5 Aa ada 
ae LA 


1541/10. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Mihran menceritakan kepada 
.kami, Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Wahb menceritakan kepada kami, Yahya bin Abdullah bin Salim 
mengabarkan kepadaku dari Abu Bakar bin Nafi”, dari ayahnya, dari 
Ibnu Umar, dia berkata, “Orang-orang melihat hilal, lalu aku 
memberitahukan kepada Nabi & bahwa aku melihatnya. 
Kemudian Sesulollah S berpuasa dan menyuruh orang-orang 
berpuasa." 


Hadits ini shahih sesuai Syarik sie namun Al Bukhari dan 


Muslim tidak meriwayatkannya. 
Pa ee 0... 20 35-03 ee ca, 
MS pd GAS Cia II KA ge EA Maa 


Ya ep SA PAPUA AA 





19 - Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam Al-Mizan. 
Menurutku, Muhammad bin Ismail bin Mihran, Adz-Dzahabi berkata dalam Al 
Mizan, “Dia adalah periwayat shadug masyhur (orang yang sangat jujur lagi 
terkenal), akan tetapi dia didiamkan enam tahun sebelum meninggalnya. Jadi, 
yang mengambil hadits darinya, maka haditsnya dha 'if." 


— Al Mustadrak 


A 
V 








sa “8 


02 2 


TNO na ( Nate 3 ve J3 Pa 1: 36 S3 YAN S3 
lag ala Io mi ut Las 
1542/11. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
mengabarkan kepada kami:, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan 
kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari 
Amr bin Oais Al Mula'i, dari Abu Ishag, dari Shilah bin Zufar, dia 
berkata: Ketika kami bersama Ammar bin Yasir 4, dia menyuruh 
membawakan daging kambing yang dipanggang, lalu dia berkata, 
“Makanlah!“ Maka sebagian orang menjauhi daging tersebut seraya 
berkata, “Aku sedang berpuasa." Maka Ammar berkata, “Barangsiapa 
yang berpuasa pada hari syak (hari ragu-ragu), maka dia telah 
mendurhakai Abu Al Gasim & (yaitu Nabi Muhammad. &)."" 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
Pa tidak meriwayatkannya. 


o- 8015. 3 


ja Tara Kana ENG GE Aa oat A5 —1YANotr 
CPANEL Gis SE gi LA NE GAS 


Pane 


IS AE Oa gp A5 oli 3 Mb Gp dan Ha 
Sh 3 "JUS « an Ro IA 


0... 


of aga 2d en LE EN VI DV of aga JS H1, Ja 


11 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 


dan Muslim." 


Al Mustadrak — | 13 | 


0. ox. 3492. 4 


ga — ot 2 & bs In L -JB ti “JG Sa ds) Ave 

LP aa. Mama | u Pane: Hee SI Aa AG Jae 

1543/12. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Abu Al Bakhtari Abdullah bin Muhammad bin Syakir 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Ali Al Ju'fi menceritakan 
kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Seorang Arab Baduwi 
mendatangi Nabi $ dan berkata, “Aku telah melihat hilal — 
maksudnya hilal Ramadhan—." Maka Nabi & bertanya, “Apakah 
kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?" Dia menjawab, 
“Ya." Beliau bertanya lagi, “Apakah kamu bersaksi bahwa: 
Muhammad utusan Allah?“ Dia menjawab, “Ya." Maka 
Nabi $ bersabda, “Wahai Bilal, beritahu orang-orang agar 
mereka berpuasa besok pagi."? 

Hadits ini diperkuat Sufyan Ats-Tsauri dan Haag bin 
Salamah dari Simak bin Harb. 

Adapun hadits Ats-Tsauri adalah: 


ab Eaa data 2 SB aa is “Tua 
PAS. Al Ai Sa 6 ya Ne esa Ai PN ae 
A 

AN 3 ol Maa Ita 2 sai OP PL 


. $oc 


AN J5 JS Wan) Ia AI ae Jar) ee 13 daa 


12 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini diperkuat oleh Ats-Tsauri 
dan Hammad bin Salamah dari Simak." 
At-Tirmidzi berkata: Hadits ini diriwayatkan secara mursal. An-Nasa'i berkata: 
Hadits ini lebih benar. Apabila.Simak meriwayatkan secara menyendiri maka dia 
tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. (At-Talkhish Al Habir) 


— Al Mustadrak 





Pen hk SN ta 2 Pe LL EN 0 KA an PX of o £ 2 
heapua OI R33 cal YI di Y ol aga 2Jl INI al) 23 ! 


Aga at aa S6 :Ju (3 JB Ci da) 
1544/13. Abdul Bagi bin Oani” Al Hafizh menceritakannya 
kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Syabib Al Ma'mari menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Bakkar Al Oaisi menceritakan kepada 
kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Simak, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas 4, dia berkata: Seorang Arab baduwi 
datang pada malam terlihatnya hilal bulan Ramadhan lalu dia berkata, 
“Wahai Rasulullah, aku telah melihat hilal" Maka 
Nabi & bertanya, “Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 
. selain Allah dan Muhammad utusan Allah?“ Dia menjawab, “Ya." 
Maka beliau bersabda, “Serulah kepada orang-orang agar mereka 
berpuasa." 
—- Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al Fadhl bin Musa dari 
Sufyan Ats-Tsauri. 


Ca AE ea 2g Sa seng el Veto 
o - - 0 - EA an 04 Nian TN Kook L 05 
3 Il PK Olah AAS na D3 Jaa Bf coeg 
2 Naa Tor 9 z. ak Tan ..0o. N ay. go o - 3 
JI— AJ Pyar "JB laga Di 3 ag ce os ag 
1 y of Aga Jas IKI E "5 ri) 1 per L "J3 Pang 
sg... LL Ong “US Ii 3 ke Rare 
Ayayai OB IE LS JB SAN Sp5 IG AL) 
1545/14. Al Hasan bin Halim mengabarkannya kepada kami, 
Abu Al Muwajjih memberitakan (kepada kami), Abdan memberitakan 
(kepada kami), Al Fadhl bin Musa memberitakan (kepada kami), 


Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Simak, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas . #&, dia berkata: Seorang Arab Baduwi 


3 Lih. hadits no. 1543. 


Al Mustadrak — Lis) 


datang pada malam terlihatnya hilal Ramadhan, lalu dia berkata, 
“Wahai Rasulullah, aku telah melihat hilal." Maka 
Nabi & bertanya, “Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 
selain Allah dan bahwa aku utusan Allah?“ Dia menjawab, “Ya." 
Maka Nabi & bersabda, “Serulah kepada mereka agar 
berpuasa." 


Adapun hadits Hammad bin Salamah adalah: 


o ee 


uh 2WaeG —o/ lot 


0 4G. OA 


23 La hara Jebat OI apa kana AJA At yi Pera 
| Pl PA AN Ui lap Re jp dita gp dal 
3 IA Sa lai dgan Y, Pa Volt (OLa2) 


ena aga Or ag ab KD PA Jt ti 


| 1546/15. Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al Anazi 
mengabarkannya kepada kami dari Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, 
Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
. menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
bahwasannya mereka mengadukan tentang hilal bulan Ramadhan, lalu 
mereka hendak tidak beribadah malam dan tidak berpuasa. Lalu 
datanglah seorang Arab pedalaman dari tanah bebatuan dan dia 
bersaksi bahwa dia telah melihat hilal. Maka Nabi $& menyuruh 
Bilal agar mereka beribadah malam dan berpuasa.” 

Al Bukhari berhujjah dengan hadits-hadits Ikrimah, sementara 
Muslim berhujjah dengan hadits-hadits Simak bin Harb dan Hammad 


4 Lih. hadits no. 1543. 
1 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Al Bukhari berbujjah dengan Ikrimah, 
sementara Muslim berhujjah dengan Simak dan Hammad." 


— Al Mustadrak 








bin Salamah. Hadits ini” shahih dan keduanya tidak 
meriwayatakannya. | 


PU ae 3 JS KA SG dug alot 

ME Ea LE AI K3 oi LA oh SUN A3 Si 
Lon, KAA KENA an Un Sa Ke “8 On 

AB AI OSN JUS IS GA OA ge 3 UI AI BA 


Pala 


KN 


Bo 20 


- 2. 0 - Oo PJ x z y 5 Td ee Pa: 

Pu Hb : Ju Mana AS cOPA3 WN 1JG ceilo 
0 Pd NO ag NP £ aa Gea Aa “, 1 na. . 80. 4 
ANN Y J6 Ing ala KAN Ira dg 
pa AI AS JL Op SI by IA rare Abal 
G3 ant BS 33 

1547/16. Abu Bakar Ahmad bin Kamil bin Khalaf Al Oadhi 
mengabarkan kepada kami,, Abdul Malik bin Muhammad bin 
Abdullah Ar-Ragasyi menceritakan kepada kami, Abu Ghassan Yahya 
bin Katsir Al Anbari menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Simak, dia berkata: Aku menemui 
Ikrimah pada hari ketika terjadi keragu-raguan tentang bulan 
Ramadhan. Ketika itu dia sedang makan, lalu dia berkata, 
“Mendekatlah dan makanlah!“ Aku berkata, “Aku sedang berpuasa." 
Dia berkata, “Demi Allah, mendekatlah!“ Aku berkata: Tuturkanlah 
kepadaku sebuah hadits. Maka dia berkata: Ibnu Abbas -& 
menceritakan — kepadaku bahwa Rasulullah ## bersabda, 


“Janganlah kalian menyambut bulan secara langsung, berpuasalah 
ketika kalian melihatnya dan berbukalah ketika kalian melihatnya. 


Al Mustadrak — 


Apabila antara kalian dan hilal (bulan sabit) terhalang oleh mendung 
(' awan), maka sempurnakanlah jumlahnya menjadi 30 har ag | 
Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 


meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


tai one 00 Le 


OP deplasah GI cagaali Beban 33 SG gl Was —1V/NO LA 
pe BUSA Wa AU Da di Ha Ula aa 
£ Oa La NA KPT | £ 0 Tere 3 
my J8 JB BA Salw Ga 
DER AA Ia Taat 
1548/17. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Gutaibah memberitakan (kepada kami), Yahya bin 
Yahya menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah memberitakan dari 
Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Hitunglah hilal bulan Sya'ban 
untuk bulan Ramadhan." 


, 
ie 
KL NX 
N . 

- 

tr 
T 
5 ng 
CX 


Ml aral HAN HAN WI SAS yA Nota 
HS Aa Si ejar da L 3 Ag ls uje 4 Je 


o A4 08 o B- 6- Kie A PAS To oa 3 Lag” 0 
Pd . . 


z8 . 9 ... “. a y Pad To 2.9 9. 


N 
“ 


AI J5 JB JB CA Oil y3 ella 3 EP ol op Ob 


16 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." | 
7 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih, sesuai syarat 
Muslim." 


— -Al Mustadrak 











Yg aan SESI JSM CB songs Ad 2in3 ala di Ke 
SIA Jay AE P3 TB GUN UG Ka Jas 
. 1549/18. Abu An-Nadhr Al Fagih menceritakan kepada kami 
pada beberapa orang syaikh kami, Abu An-Nadhr berkata: Imam umat 
Islam pada masanya yaitu Abu Bakar Muhammad bin Ishag bin 
Khuzaimah menceritakan kepada kami, semoga Allah 
menempatkannya di Surga-Nya, Muhammad bin Ali bin Muhriz Al 
Baghdadi menceritakan kepada kami di kota Fusthath dengan khabar 
yang gharib,. Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari i 
Ibnu: Abbas, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Fajar itu ada 
dua: Untuk fajar pertama makan tidak diharamkan dan shalat tidak 
dibolehkan, tapi untuk fajar kedua makan diharamkan dan shalat 
dibolehkan." 
Sanad hadits ini shahih dan Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkan. syahid-nya adalah: | 


AU ae Kd Bi UAN oo, 
6 DA PN 


(3 . 0 Koe ey os 0 “ o “ 
Uamk cet 1 ON yk Gp Al IS ads cp WI— Hala Cod 


CD LIA o esa. PRP Penta rd . 85 La GA LA Ara 
VI IR SE 1G Ale AN Ito IN JB 1JB at 
HE asal Pa an DA IA 
1550/19. Hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar 
bin Ishag, Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad 
menceritakan kepada kami, Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami 


dari Abdullah bin Suwadah, dari ayahnya, dari Samurah, dia berkata: 
Nabi & bersabda, “Janganlah kalian terkecoh dengan adzan-nya 


18 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Bilal dan tidak pula dengan putih-putih ini untuk menentukan waktu 
Subuh, hingga sinarnya telah bertebaran di ufuk." | 


Ha Ca Dp SA AE jd Gis - —Y. oo 
oa NA AN AR Ba AI oa 13 


- 
ed 0. 0. $£ 9 . 


JB JB dags AI PA sea Bea Ag oi tali 
JI glap Jp Pra gas Nana alah le Nag 
Ja rs PG AA da 

1551/20. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Sinan Al Gazzaz menceritakan kepada 
kami, Abu Amir Al Agadi menceritakan kepada kami, Zam'ah bin 
Shalih menceritakan kepada kami dari Salamah bin Wahram, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas 5, dia berkata: Rasulullah $& bersabda, 
“Bantulah diri kalian dengan makan sahur untuk puasa di siang hari, 
dan dengan istirahat siang untuk ibadah malam." 

Zam'ah bin Shalih dan Salamah bin Wahram bukanlah 
periwayat matruk yang tidak dijadikan hujjah. Akan tetapi Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkan dari keduanya. Inilah termasuk sisi 
kelemahan hadits ini. 


Naam rar ga JAN Pn Kara —yi/rooy 


3G. 8 0 — 30 3 &- Pt 


Op kalan Op MELAEIS Ka MS SEN AGS 


1 Adz-Doahabi berkata dalam At-Talkhish, “Kami meriwayatkannya sebagai 
syahid." 

20 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Zam'ah dan Salamah bukanlah 
periwayat matruk." 


— Al Mustadrak 














oJ - 


Se. db AJ AN gan BIA Gp dala UB padi 


IA FE NYG BI SAS an ala dd 


Ka Pa Pang ai na TN 5 
1552/21. Abu An-Nadhr Al Fagih menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Abdul A'la-bin 
Hammad An-Narsi menceritakan. kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu 
Salamah, dari : Abu Hurairah -&, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian 
mendengar adzan sementara bejana sedang ada di tangannya, 
Janganlah kalian meletakkannya sebelum dia menyelesaikan hajatnya 
darinya." 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


PA AN Aa OK 13 3 gel xl Noor 
CL D8 CI NE Giat HAN JASA GK Sik 


oc 30 -G Io. 38 - 


BNP AE AAN A2 Gis 
JA KS G Mane 2 daan Mana 3 Ie EA 
Ae 7 KA X3 Gis 15 usa Ka ane Dia 25 
Ka Ti Ga Intan Kara "IA Aa - JG SI 


O 


INA en A5 SI ant ST SH 


21 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih sesuai syarat 
Muslim." 
Menurutku, hadits ini telah disebutkan pada no. 729, 740. 


Al Mustadrak — | 21 | 


L ale ga Oo IS Io aa ai AG Glaa. ot De 
aa er aa A9 dalah HOP ha Pr as hah 28 ph ale an 
in Aa Pena TAN 


1553/22. Ahmad bin Utsman bin Yahya Al Adami Al Mugri 
mengabarkan kepadaku di Baghdad dan Bakar bin Muhammad Ash- 
Shairafi mengabarkan kepadaku di Marwa, keduanya berkata: Abu 
Oilabah Ar-Ragasyi menceritakan kepada kami, Abdushshamad bin 
: Abdul Warits menceritakan kepada kami. 

Ali bin Hamsyad menceritakan kepada - kami dengan 
redaksinya, Al Husain bin Muhammad bin Ziyad menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna Al Anazi menceritakan 
kepada kami, Abdushshamad bin Abdul Warits menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Al Husain yaitu Al 
Mu'allim menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir 
menceritakan kepada kami bahwa Abu Amr Al Auza'i menceritakan 
kepadanya bahwa Ya'isy bin Al Walid menceritakan kepadanya 
bahwa Ma'dan bin Abu Thalhah menceritakan kepadanya bahwa Abu 
Ad-Darda' menceritakan kepadanya bahwa Nabi $$ muntah lalu 
beliau berbuka. Kemudian aku bertemu Tsauban di masjid Damaskus 
dan kuberitahu kepadanya tentang hal tersebut. Maka dia berkata, 
“Dia benar, kamilah yang menyiapkan air wudhunya untuk beliau."? 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya karena ada perbedaan pendapat 
diantara sahabat-sahabat Abdushshamad tentangnya. Sebagian mereka 
berkata: Dari Ya'isy bin Al Walid dari ayahnya dari Ma'dan. Ini 
merupakan kekeliruan dari orang yang mengucapkannya, karena Harb 
bin Syaddad dan Hisyam Ad-Dastuwa'i telah meriwayatkannya dari 
Yahya bin Abu Katsir secara tegas. 


2 Adz-Dzahabi berkata dalam /4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


(22) — Al Mustadrak 














Z5 mean 





Adapun hadits Harb bin Syaddad adalah: 


Mp 5 Ala KAL SLS Ip Ip Bias —yrAN oo 


404 ko 


— PMI 3 LP Kara el) oi AI Aa GAS Ga ya 


HAN Ga Pp HN LPS 
Ada ea AN pp AP aah AG Ta 
ala 

1554/23. Ali bin Hamsyad menceritakannya kepada kami, 
Hisyam bin Ali As-Sadusi menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Raja' menceritakan kepada kami, Harb bin Syaddad menceritakan 
kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abdurrahman bin Amr, 


dari Ya'isy bin Al Walid, dari Ma'dan bin Abu Thalhah, dari Abu Ad- 


Darda' #bahwaNabi #& muntah, lalu beliau berbuka. A3 
Adapun hadits Hisyam adalah: 


aa Mena | de adiss —yt/hooo 
IPL SMA Alta BAL SIS Ai jd Bis (ja Ga 
#B Has AIA erat Jb 3 gi 
Ai PO aa Mad IP oat AA si 
1 Kranggan Ioi AN deg oi AN Gal aib 


1555/24. Ali bin Hamsyad menceritakannya kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Bundar 


Na 


menceritakan kepada kami, Abu Bahr Al Bakrawi menceritakan 


kepada kami, Hisyam Ad-Dastuwa'i menceritakan kepada kami dari 


2 Th. hadits no. 1553. 


Al Mustadrak — | 23 | 


Yahya bin Abu Katsir, dia berkata: Salah seorang dari teman kami 
menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Bakar Muhammad bin 
Ishag, yang dia maksud adalah Al Auza'i (menceritakan) dari Ya'isy 
bin Al Walid bin Hisyam, Ma'dan bin Abu Thalhah menceritakan 
kepadaku dari Abu Ad-Darda' bahwa Rasulullah $$ muntah lalu 
beliau berbuka.” : 


ai Ke SAS ea Mas —yo/doo1 
Oa diam ORI 3 Aa ab yi Wis ten) 533 
SA Cage GAP Hj jan masa 
C PA ... ore A, HP : 03 ag 73 o- . - - c-003 
IS deg le Al do Apa JE J6 3 Ai PT, 
Ta Ser 533 Ng Gas Ma Pia 
25/1556. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan - 
. kepada kami, Ibrahim bin Abu Daud Al Burullusi menceritakan 
kepada kami, Abu Sa'id Yahya bin Salman Al Ju'fi menceritakan : 
kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, Hisyam 
bin Hassan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari 
Abu Hurairah 45, dia berkata: Rasulullah #8 bersabda, “Apabila 
orang yang berpuasa sengaja muntah maka dia harus berbuka, tapi 
Jika dia tidak sengaja muntah maka tidak perlu berbuka." 
Hadits ini diperkuat oleh Isa bin Yunus dari Hisyam. 


2 Pada sanad hadits ini terdapat periwayat yang majhul, inilah yang ng tan 
darinya oleh Yahya bin Abu Katsir. 

2 Hadits ini gugur (hilang) pada At-Talkhis. 
Menurutku, Yahya bin Salman Al Ju'fi Al Kufi, Adz-Dzahabi berkata dalam Al 
Mizan, “Sebagian huffazh menganggapnya tsigah." 
Abu Hatim berkata, “Seorang syeikh." 
An-Nasa'i berkata, “Dia tidak tsigah." 
Ibnu Hibban berkata, “Barangkali dia dianggap asing." 


(24 | — Al Mustadrak 











Ma 





Ba ah At Bs 3 SG dug -u/roov 


AG. 3 


2D 


na eng Gen ad Ie. Ta ea Pt rara 


An ea ada IE Ab 5 dp Bis IG oat gi LSI 
IE IN ph IIA Al op kam Ol ob DUS Hi iba LP 
An la Ol 33 ag adl A1 Iko BI Jp25 JB 


pi SUEA ya) 
26/1557. Abu Bakar bin ea mengabarkan kepada kami , 
Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad 
menceritakan kepada kami. 
Abu Al Walid Al Fagih menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Sufyan dan Ja'far bin Ahmad bin Nashr menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, dia 


berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 


Hassan, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah -, dia berkata: 
Rasulullah $& bersabda, “Barangsiapa yang tidak sengaja muntah 


maka dia tidak perlu menggadha, tapi barangsiapa yang sengaja 


muntah maka dia harus menggadha." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Mena Rp 


2 Asal aa 2 an Y AA MA 635 —YA/YooA 


0. d9 


HS NO Pi CAN Ka Snp Ap 3 AIGN 


26 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, Uadits i ini sesuai syara! Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — | 25 | 


:I is S 3 ala Pan Man 5 Pa AG Pa Ha 
Pa aa die 2 Ta aa 
Ma VOTE 4 Me 03 - a20. 
das Laga an Pura KT L al Ia 1S (ig K6 
& 80 
27/1558. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya” gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Al Walid bin Mazid Al Bairuti 
menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, Abu Oilabah 
menceritakan kepadaku, Abu Asma' menceritakan kepadaku, 
Tsauban 4 menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku keluar 
bersama Rasulullah. $$ pada malam 18 Ramadhan. Ketika tiba di 


Al Bagi? beliau melihat seorang laki-laki yang berbekam. Maka beliau 
bersabda, “Orang yang membekam dan yang dibekam berbuka 


puasa." 
Al Auza'i telah meluruskan sanad ini dan mengganggapnya 
bagus. Dia menjelaskan bahwa masing-masing periwayat telah 
mendengar dari gurunya. Hadits ini juga diperkuat oleh Syaiban bin 
Abdurrahman An-Nahwi dan Hisyam bin Abdullah Ad-Dustuwa'i. 
Semuanya adalah periwayat yang tsigah. Jadi, hadits ini shahih sesuai | 


71 Adz-Dzahabi berkata dalam At-T. alkhish, “Hadits ini diperkuat oleh Syaiban dan 
Hisyam Ad-Dustuwa'i. Al Asyab mengatakannya dari Syaiban. Yahya Al 
Oaththan meriwayatkan dari Hisyam dari Yahya dengan redaksi ini. 

. Ahmad berkata, “Ini merupakan hadits tershahih dalam bab ini." 
Abdurrazzag berkata: Ma'mar telah memberitakan kepada kami dari Yahya bin 
Abu Katsir, dari Ibrahim bin Abdullah bin Oarizh, dari As-Sa'ib bin Yazid, dari 
Rafi' bin Khadij, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang 
membekam dan yang dibekam berbuka." : 
Ibnu Al Madini berkata: Tentang orang yang berbekam dan yang dibekam, aku . | 
tidak mengetahui hadits yang lebih shahih darinya. 


— Al Mustadrak 


aa 














syarat Al Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak 
meriwayatkannya. 
Adapun hadits Tsauban adalah: 


So3G. 3 1 2 FE, 


H2 Aa NA AN as datG —yalvooa 
Cat LAIN Bala YAA ES at JA oya Tik JAN 
| LN ap BI 
SI MA 3 ME Ii Sh 3 SN B5 
Aa el Ia Io ,G- 


Dn Sa Was Cal aa Je LA pl 3 G5 :YG 


Kota asu A3 Si Kel M3 
Ba AA “8 ” ag EL Sr Or NU 2 To 
ng ale Ko AI Span Sp Ep ot Ba AN AL 
2 ta 2. . San . : Ba ai or Aa 0 , . " Aan 5, £ 
AP Olah SEN ai dg Kl lo Al Jian :JG 
IA Soto Neo EP TI 3 » 
Pay (ri ast 2 Jis (ai Ye) sh 

28/1559. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Arubah 
Ash-Shaffar mengabarkannya kepada kami di Baghdad dari buku 
aslinya, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan kepada 
kami, Al Husain bin Musa Al Asyab menceritakan kepada kami. 

Abu Bakar bin Ishag Al Fagih dan Ali bin Hamsyad Al Adil 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Ahmad 
bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, Al Hasan bin Syaiban bin Abdurrahim menceritakan 
kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, Abu Oilabah mengabarkan 
kepadaku bahwa Abu Asma' Ar-Rahabi menceritakan kepadanya 
bahwa  Tsauban  maula Rasulullah & berkata: Ketika 
Rasulullah & sedang berjalan di Al Bagi” pada bulan Ramadhan, 


Al Mustadrak — | 27 | 





beliau melihat seorang laki-laki yang sedang berbekam. Maka beliau 
bersabda, “Orang yang membekam dan yang dibekam berbuka 
puasa." 

Ahmad bin Hanbal berkata: Hadits ini yang paling shahih 
diantara hadits-hadits yang diriwayatkan dalam bab ini. 

Adapun hadits Hisyam Ad-Dastuwa'i adalah: 


o- 35 40 


2 P | 4 
CL CA mna JD Jasa! ay Papi —ya/vot 


Jaa WAS CPI ja IN Base teng Si MS 


EN ga AN aa Ae lah ESA Aa TN aa 
2 3 hr SA EA) 


- 


LG 285- 3 


De ups ai AP pln GP Pa Ula (lema 
ed Tp KIE ai 3 of das nada af 
se -- 3 Pa . naa Aa Dg 2 28 Pe AN oa. AA 
J5 MIA aa al SI OA SE ea gl ala AI 

| MAMA ente Ia 


29/1560. Abu Amr Ismail bin Nujaid mengabarkan -kepada 
kami., Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Abu Umar 


Al Haudhi menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada 


kami. | 

Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada kami, Abu 
Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan 
kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari 
Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Oilabah, bahwa Asma" Ar-Rahabi 
menceritakan kepadanya bahwa Tsauban mengabarkan kepadanya, dia 
berkata: Ketika Rasulullah & sedang berjalan di Al Bagi” pada 
bulan Ramadhan, beliau melihat seorang laki-laki yang berbekam. 





2 T ih hadits no. 1558. 


— Al Mustadrak 











Maka beliau bersabda, “Orang yang membekam dan yang dibekam 
berbuka." 

Sanad-sanad yang jelas ini yang menyebutkan bahwa para 
periwayat telah mendengar dari gurunya, dimana para periwayatnya 
merupakan orang-orang yang fsigah dan teguh, adalah tidak 
menjadikannya ber-illat meski terjadi perselisihan tentang status Abu 
Oilabah yang dianggap cacat oleh para ahli hadits. Pada hadits ini juga 
terdapat sanad lain yaitu riwayat Yahya bin Abu Katsir yang shahih 
sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 


PEN PG Kesal I dang yo 
aah sea Et Ku 
Se At Lo Ka Pn AI Bere Lo. pk ea, 


- 
2 0 


HN aa aa ua Ha Ja 

CS Ki Na Tt BARA Ki ol 33 
dl AP AS GAS es Aa HE ae ee Si Ga (Bln Lg 
Bg brg PALA aU 
ae Koh Ir Jb Ju CA Oi ba ai HA 

IG pe Apung 

30/1561. Abu Abdillah Muhammad bin Ali Ash-Shan'ani 
mengabarkannya kepada kami di Makkah, Ishag bin Ibrahim bin 


Abbad menceritakan kepada kami, Abdurrazzag menceritakan kepada 
kami. 


2 Lih. hadits no. 1558. 


Al Mustadrak — | 29 | 


- Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan 'kepada kami , 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Abdurrazzag menceritakan kepada kami. 

Abu Bakar Muhammad bin Jaf'ar Al Muzakki menceritakan 
kepadaku, Abu Bakar Muhammad bin Ishag menceritakan kepada 
kami, Al Abbas bin Abdul Azhim Al Anbari menceritakan kepada 
kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma? mar memberitakan 
(kepada kami) dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ibrahim bin Abdullah 
bin Oarizh, dari As-Sa'ib bin Yazid, dari Rafi” bin Khadij, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Orang yang berbekam dan yang dibekam 
berbuka." 

Dalam hadits Ishag Ad-Dabari disebutkan, “Orang yang minta 
dibekam." 

Abu Bakar Muhammad bin Ishag berkata 'dalam haditsnya: 
Aku mendengar Al Abbas bin Abdul Azhim berkata: Aku mendengar 
Ali bin Al Madini berkata: Tentang orang yang berbekam dan yang 
dibekam, aku tidak mengetahui ada hadits yang lebih shahih dari 
hadits ini.” 


Abu Katsir. 


Ha ep IS Ci SAI de Bis —yA Ao 


"0 0. 


o die 0. o- Lo “3 - aa er o- 30.0 
DP dpn AI 3 Pb Ala 3 us 
3-0 set ore AN “. p1 0. 0 . 
07 elang SAP AN leo AN Sang GP Kpd 


31/1562. Ali bin Hamsyad menceritakan kepada kami, Ubaid 


bin Syarik menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Nafi 


2 Lih. hadits no. 1558. 


— Al Mustadrak 


Hadits ini diperkuat oleh Muawiyah bin Sallam dari Yahya bin 

















menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Salam menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami dari 
Ibrahim bin Abdullah bin Oarizh, dari As-Sa'ib bin Yazid, dari Rafi” 
bin Khadij, dari Rasulullah #&& dengan redaksi yang serupa.” 


Para penuntut ilmu perlu mengetahui bahwa kedua sanad yang 
diriwayatkan oleh Yahya bin Abu Katsir, salah satunya telah dinilai 
Shahih oleh Ahmad bin Hanbal dan yang satunya lagi dinyatakan 
shahih oleh Ali bin Al Madini. Jadi, salah satunya tidak membuat ber- 
illat hadits lainnya. 

Ishag bin Ibrahim Al Hanzhali juga telah menyatakan ke- 
Shahih-an hadits riwayat Syaddad bin Aus. 


Ja Ep U OA ra Pa Aa JAN y 4 Pa ra —yy Ao 


BR 04 Pt ..I 


.— R9 Usah ejel 53 ( tara aa 
pe na 


: ai Am Aa Gas KA gi ga SAI JR 


K0 na - 


KL Cera 3 Be 3 IS IA ES ANA 5 Sh rara 


o- 3 


of ul oi MAA YP dala SAN al hp ng BI eng 
An PE AN P3 Ie Aa 3 ale AN Se 335 
Ga “st J3 (oa) us “IE apa OLI sa isl 
: ... Ir, 

32/1563. Abu An-Nadhr Al .Fagih menceritakannya kepada 

kami, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Musa 


bin Ismail menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada 
kami. 


31 Lih. hadits no. 1558. 


Al Mustadrak — | 31 | 


—.. Muhammad bin Shalih bin Hani" menceritakan kepadaku, 
Ahmad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ishag bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ishag Al Hadhrami 
menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, 
Ayyub menceritakan kepada kami dari Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani, 
dari Syaddad bin Aus, bahwa Rasulullah $& mendatangi seorang 
laki-laki di Al Bagi” ketika dia sedang berbekam. Saat itu beliau 
mengajakku kesana pada malam 18 Ramadhan. Lalu beliau bersabda, 
“Orang yang membekam dan yang dibekam berbuka puasa."” 

Aku mendengar Muhammad bin Shalih berkata: Aku 
mendengar Ahmad bin Salamah berkata: Aku mendengar Ishag bin 
“Ibrahim berkata: Sanad ini shahih dan bisa dijadikan hujjah. Sanad- 
sanad hadits ini shahih. Sebab inilah dia berkata: Semoga Allah 
meridhai imam kita, Abu Ya'gub yang telah menyatakan shahih suatu 
hadits yang memang benar-benar shahih. Ats-Tsauri dan Syu'bah 
sepakat meriwayatkannya dari Ashim Al Ahwal dari Abu Oilabah 
dengan redaksi ini. 


2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini diperkuat oleh Ats-Tsauri. 
Al Bukhari telah meriwayatkan hadits Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW berbekam 
ketika beliau sedang berpuasa dan dalam keadaan ihram. 

Ibnu Khuzaimah berkata, “Telah tetap (sah) khabar hadits yang menyatakan 
bahwa Nabi SAW hanya berbekam ketika sedang berpuasa dan dalam keadaan 


ihram ketika sedang dalam perjalanan, tidak ketika sedang di rumah. Apabila. 


musafir boleh makan dan minum, maka dia juga boleh berbekam dan berbuka." 
Penafsiran ini jelas batil (salah), karena tertolak oleh riwayat Ibnu Abbas bahwa 
Rasulullah SAW berbekam ketika sedang berpuasa dan dalam keadaan ihram. 
Apabila masalahnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah, maka 
bagaimana bisa dikatakan “Ketika beliau sedang berpuasa“ ' Justru yang benar 
adalah, “Beliau berpuasa lalu berbekam dan kemudian berbuka." 

Karena itu, peneliti semestinya bersikap obyektif dalam mencari kebenaran dan 
tidak bersikap fanatik. Dan tidak boleh ditanyakan, “Bagaimana jawaban ini 
diterima karena dia menentang Ibnu Khuzaimah?“ Sesungguhnya dijadikan 
patokan adalah kebenaran suatu perkataan atau kesalahannya, bukan masalah 
senioritas orang yang mengatakan atau junioritasnya. Berapa banyak pendapat 
orang senior ditinggalkan karena adanya pendapat orang junior, dan yang perlu 
diperhatikan adalah apa yang diucapkan dan bukan orang yang mengucapkan. 
Hanya Aillahlah yang mengetahui yang sebenarnya. 


(32 | — Al Mustadrak 











Adapun hadits Ats-Tsauri adalah: 


ta SS BEAN Ja Gi Isa sets —yy/ Not 


Hg - ko 3.0 £ 


Pn rang Gea 13 Ka GAS NN al bang 


Gp ISA Kara GIA ae Kah 


v Hat Pi) vs Ar Dead s Pa tara Ara ea Aa tara 


03. G- 


Ipa TAB AR RN 33 Aoi ANE j2 ee SSI ai 
2 KA GI Ta ja Jaka dan de da 
APN, di Jas Uas ai 8g 

33/1564. Muhammad bin Ali Asy-Syaibani mengabarkannya 
kepada kami di Kufah, Ahmad bin Hazim Al Ghifari menceritakan 
kepada kami, Oabishah bin Ugbah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami. 

Abu Bakar bin Hatim Al Marwazi mengabarkan kepadaku, 
Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Ashim Al Ahwal, dari Abu Oilabah, dari Abu Al Asy'ats Ash- 
Shan'ani, dari  Syaddad '” bin Aus &, dia berkata: 
“Rasulullah #8 melewati Ma'gil bin Yasar pada pagi hari tanggal 18 
Ramadhan. Ketika itu dia sedang berbekam. Maka beliau bersabda, 
“Orang yang berbekam dan yang dibekam berbuka puasa." 

Adapun hadits Syu'bah adalah: 


33 L ih. hadits no. 1562. 


Al Mustadrak — | 33 | 


AN 


Ba ye yi sd atas —rt/Aloto 


0. AB o- Jo Jo 


Pt nara HP Oi la Bo oi li 


8.3 3 0 0. 9 


Lama ai ran Ia Nah 


s0 1 3 0-3 Pe 


At PPL Ut Pat tata ul (5 Ia AN IS CoA 
He AU tr op SA GP KRI AP ah 
padi ja 2 JUS Ban Mata SS ap 
| .. Maag , 
34/1565. Abu: Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Ibrahim bin Marzug menceritakan 
kepada kami, Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami. 
Abu Amr bin Ja'far Al Adl mengabarkan kepadaku, Yahya bin 


Muhammad menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Mu'adz 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 


Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Abu Oilabah, 


dari Abu Al Asy'ats, dari Syaddad bin Aus, bahwa 
Nabi & melewati seorang laki-laki yang berbekam pada tanggal 17 
Ramadhan. Maka beliau bersabda, “Orang yang berbekam dan yang 
dibekam berbuka puasa." | 

Abu Muhammad Al Hasan bin Muhammad bin Ishag Al 
Isfirayini menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Al 
Barra" menceritakan kepada kami, Ali bin Al Madini menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Hadits Syaddad bin Aus dari 
Rasulullah # bahwa beliau melihat seorang laki-laki yang 
berbekam di bulan Ramadham adalah diriwayatkan oleh Ashim Al 
Ahwal dari Abu Oilabah dari Abu Al Asy'ats. Hadits ini juga 


34 Lih. hadits no. 1562. 


— Al Mustadrak 











diriwayatkan oleh Yahya bin Abu Katsir dari Abu Oilabah dari Abu 
Asma' dari Tsauban. Aku tidak melihat dua hadits tersebut kecuali 
bahwa keduanya shahih. Kemungkinan dia mendengarnya dari 
— keduanya sekaligus. | 


Sedangkan hadits tentang keringanan berbekam bagi orang 
yang berpuasa diriwayatkan oleh Muhammad bin Ismail Al Bukhari 
dalam Al Jami' Ash-Shahih. 


dia ja IS yg JAE AS roda 
yah IN era Apa Mana 2 KA KA G tara Jasa 


2 os ah 


3 Ne mena er eag PYP 


aa P9 PA ala ale Si Koi 3 dg Of anis Mar 
35/1566. Sebagaimana hadits yang diceritakan kepada kami 
oleh Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar, Ahmad bin 
Muhammad bin Isa Al Bargi menceritakan kepada kami, Abu Ma'mar 
menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami 
dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas & bahwa 
Rasulullah #8 berbekam ketika beliau sedang berpuasa.” 
| Sekarang dengarkanlah apa yang dikatakan imamnya ahli 
hadits pada masanya tentang komentarnya terhadap hadits ini 
sehingga tidak perlu ditolak lagi agar kamu bisa berargumentasi 
dengan jawaban yang paling benar: Aku mendengar Abu Bakar bin 
Ja'far Al Muzakki berkata: Aku mendengar Abu Bakar Muhammad 
bin Ishag bin Khuzaimah berkata: Telah tetap khabar-khabar dari 
Nabi & bahwa beliau bersabda, » TEA bi ss “Orang yang 


membekam dan yang dibekam berbuka puasa." 


35 Lih. hadits no. 1562. 


Al Mustadrak — | 35 | 


Sebagian orang yang berbeda pendapat dengan kami dalam 
masalah ini mengatakan bahwa bekam tidak membatalkan puasa, dia 
berargumentasi bahwa Nabi & berbekam ketika beliau sedang 
berpuasa dan dalam keadaan ihram. | | 

Hadits ini tidak menunjukkan bahwa bekam tidak 
membatalkan puasa, karena Nabi & hanya berbekam ketika beliau 
berpuasa dalam perjalanan dan dalam keadaan ihram, tidak ketika 
sedang di rumah, karena beliau tidak berihram dengan menetap di 
negerinya akan tetapi berihram ketika sedang dalam perjalanan (status 
musafir), dan musafir itu jika telah berniat puasa kemudian telah lewat 
setengah hari (dari perjalanannya), maka dia boleh makan dan minum 
sekalipun kedua hal tersebut membatalkannya. Tidak seperti yang 
dibayangkan sebagian ulama bahwa musafir apabila berpuasa tidak 
boleh. berbuka sampai puasanya selesai pada hari itu. Apabila dia 
boleh makan dan minum setelah berniat berpuasa dan telah lewat 
setengah hari dalam keadaan berpuasa, maka dia juga boleh berbekam 
ketika statusnya musafir dalam setengah hari, sekalipun bekam 
tersebut membatalkan puasanya. 

y 0803 ae Sina poco aa. 
OS Kaze Lou (Pl Ne Sel Lado —YAA o1Y 
Bh Tn tara aya) Jaka 
ARP KP oi PAN LI KAN ba imp 33 Mp 
ra bah ena AJE PN Pa Pi Gi Se pu Pn) GA 


( - yana 3. . ee oo a 3 3 15 - 0. 
AP No Aap BE Ph CA Pa Hj 


- 
- 


Ie us JG (3 Ina CA Al MP SA SG NE Ea aa 


— Al Mustadrak 




















Sen 0. 2 2.0. 3 - - 9 


HI NA LAIN y KEB Ken Ia Pa aga gi 


Aa Nana (ito Ih ah of St 
APN ee asi yA 
H3 GAN Ola 3 1D ya Be "ya ena 


Maba 3 SEA ag ale NI 
36/1567. Ahmad bin Kamil Al Gadhi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Sa'ad Al Aufi menceritakan kepada kami, Rauh 
bin Ubadah menceritakan kepada kami. 
Ali bin Isa menceritakan kepada kami, Khas bin An-Nadhr 
bin Abdul Wahhab menceritakan kepada kami. 
| Abu Al Walid Al Fagih menceritakan kepada kami, Al Hasan 
bin Sufyan menceritakan kepada kami. | 
Abu Ali Al Hafizh mengabarkan kepadaku, Abu Ya'la 
memberitakan (kepada kami), mereka berkata: Abu Khaitsamah 
Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah 
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Mathr Al 
Warrag, dari Bakar bin Abdullah Al Muzani, dari Abu Rafi”, dia 
berkata: Kami masuk menemui Abu Musa ketika dia sedang 
berbekam setelah Maghrib. Maka aku bertanya, “Mengapa kamu tidak 
berbekam pada siang hari?“ Dia menjawab, “Kamu menyuruhku 
mengeluarkan darahku ketika aku sedang berpuasa?!, aku mendengar 
Rasulullah & bersabda, 'Orang yang membekam dan yang 
dibekam berbuka (batal puasanya)'." 
Aku mendengar Abu Ali Al Hafizh berkata: Aku bertanya 
kepada Abdan Al Ahwazi, “Apakah sah bahwa Nabi #& berbekam 
ketika beliau sedang berpuasa?“ Dia menjawab: Aku mendengar 
Abbas Al Anbari berkata: Aku mendengar Ali bin Al Madini berkata: 
Telah sah hadits Abu Rafi” dari Abu Musa bahwa 


al xp 


Al Mustadrak — 


Nabi & bersabda, “Orang yang membekam dan yang dibekam 
batal puasanya." 20 | | 

| Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Dalam bab ini juga diriwayatkan 
dari segolongan sahabat dengan sanad-sanad yang lurus (shahih) yang 
telah dijelaskan panjang lebar disini. 

Aku mendengar Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad Al 
Anbari berkata: Aku mendengar Utsman bin Sa'id Ad-Darimi berkata: 
Menurutku status hadits “Orang yang membekam dan yang 
dibekam...,“ adalah shahih berdasarkan hadits Tsauban dan Syaddad 
bin Aus. Aku sendiri berpendapat demikian. Aku juga mendengar 
Ahmad bin Hanbal menyatakan demikian, dia mengatakan bahwa 
menurutnya hadits Tsauban dan Syaddad shahih. 


Jo  - 


Pa GA gag A Dari AI A6 aa 3 —YYANOTA 


i Lo. 8 o 40 
UE Mgoo So ih ba 


A ge IE AI Ii Ae pile ag 3 


. 


Ai Ale da ISA eh de CA 3 dia TA 
(P3 ga eb Iaa Kis goes SH Pera NA An 
Tana Oi Ae NG da HB STA 1d Yus 
BU li Gan Apel us Jadi Sa p S A 


GEA Aa BB 9 Ba 3 Jet era im IE FN 


— 


3 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Al 
Madini." 


— Al Mustadrak 











3. 0 


YP up: Se ab las Haa ds Mala akta MARIA ea 
re alas J3 Doi Ga 2 -JU 


37/1568. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya” gub menceritakan 
kepada kami, Bahr bin Nashr bin Sabig Al Khaulani menceritakan 
kepada kami, Bisyr bin Bakar menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Yazid bin Jabir menceritakan kepada kami dari 
Sulaim bin Amir Abu Yahya Al Kala'i, dia berkata: Abu Umamah Al 
Bahili # menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah & bersabda, “Ketika aku sedang tidur datanglah dua 
orang laki-laki lalu keduanya memegang lenganku kemudian 
membawaku ke sebuah bukit terjal. Lalu keduanya berkata kepadaku, 
“Naiklah!” Aku berkata, “Aku tidak sanggup'. Keduanya berkata, 
“Kami akan membantumu'. Maka aku pun naik hingga sampai di 
puncak bukit, lalu aku mendengar suara-suara yang sangat keras'. 
Maka aku bertanya, “Suara apa ini? Mereka menjawab, “Itu adalah 
jeritan-jeritan penghuni Neraka'. Kemudian aku dibawa hingga aku 
melihat orang-orang yang digantung dengan tumit-tumit mereka 
dengan sudut mulut yang robek dan mengeluarkan darah. Maka aku 
bertanya, “Siapakah mereka?” Mereka menjawab, “Mereka adalah 
orang-orang yang berbuka sebelum puasa mereka selesai”. ren 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


BG. 3 30 


Da pi AH ye Dae Hp —ral vena 


031G.. 3 


Sa 5 IS Elis Cai SA da Sis Tenta Nu 


. 80316. 3 


Ae AI dala gl op pa ja Oa (aja 





3 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 





. 2 TE mai DNA SP PE ae OA Math ore ta 8 38 
AS sai DU Cal Oa) HE HA JB An AE AI II 


1569/38. Abu Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah At- 
Tajir mengabarkan kepadaku, Abu Hatim Muhammad bin Idris 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Anshari 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan 
kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwa 
Nabi # bersabda, “Barangsiapa yang berbuka pada bulan 
Ramadhan karena lupa, maka dia tidak perlu Pena ena dan tidak 
perlu membayar kafarat. "3 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya dengan gaya redaksi ini. 


Chai Bb 3 KASN Gis —ralrov: 


— yA— er at ear us tante edi Bln u Papa 


Pu 


M Jaw) Ju -JG GIA gl op eh dat P pg Aa 


naa ui HA Aa Heal ad ek ala Sele 
| A sja alta Je Ist BAG os 63 Ab 
1570/39. Asy-Syeikh Abu Bakar bin Ishag Al Fagih 
menceritakan kepada kami, Musa bin Ishag Al Hanzhali 
memberitakan (kepada kami), ayahku menceritakan kepada kami, 
Anas bin Iyadh menceritakan kepada kami dari Al Harits bin 
Abdurrahman, dari pamannya, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah $& bersabda, “Sesungguhnya puasa itu bukan sekedar 
(menahan) makan dan minum, akan tetapi puasa itu merupakan 
perbuatan menahan diri dari perbuatan sia-sia dan kotor. Maka 


28 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 











apabila ada seseorang yang mencacimu dan kamu tidak 


mengenalnya, ucapkanlah "Sesungguhnya aku sedang berpuasa'. 18 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


— Es KENA mai A3 Ti ACA. 2 
Bas Ujia ea $ Jirung Ba Kendi Kn 233 lb RI 


so. 


Ie -JG HS Aa un 
PI ep , an ket ato ag ala AN de Jp 
| HA AG oa K3 S3 LO 


1571/40. Abu Bakar bin Abu Nashr Al Marwazi mengabarkan 
kepada kami, Abu Al Muwajjih menceritakan kepada kami, 
Outaibah bin Sa'id Al Balkhi menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, Amr bin Abu Amr menceritakan 
kepada kami dari Abu Sa'id Al Magburi, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Berapa banyak orang yang 
berpuasa dan dia hanya mendapat lapar dari puasanya tersebut, dan 
berapa banyak orang yang beribadah malam tapi dia Tn 
mendapatkan begadang dari ibadahnya tersebut." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 


LAI SAS 2 LP A6 jd Ug —&MVovy 


— EYE lh Aje ah (Is 3 Gis Olga 


39 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
“0 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


Al Mustadrak — 


SI PA Kp al Ii SN Ea Lana 
an Naas Maa IS Pa 
ea Ap Leg ia - JG At hy okay 
Cabe WAS Sar dis ag ana Sio dp 5 


o T.- of PEN ore 4 2, 1 - “5. 
de: Ale Gio AI da ah, Tan 


NASA Jt Bis Get Y Ka KI Genta Ega Taat 


aa aa ala Mt Io Si 
1572/41. . Abu PA PA EA bin Hamdan Al Jatlab 
mengabarkan kepada kami di Hamdan, Abu Hatim dan Ibrahim bin 
Nashr Ar-Raziyan menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu 
Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Al-Laits bin 
Sa'ad menceritakan kepada kami dari Bukair bin Abdullah bin Al 
Asyaj, dari Abdul Malik bin Sa'id bin Suwaid Al Anshari, dari Jabir 
bin Abdullah, dari Umar bin Khathab 4 bahwa dia berkata: Pada 
suatu hari syahwatku memuncak lalu aku mencium padahal saat itu 
aku sedang berpuasa. Maka aku mendatangi Rasulullah $& dan 
berkata, “Pada hari ini aku melakukan hal yang besar, aku mencium 
ketika sedang berpuasa." Maka Rasulullah & bertanya, 
“Bagaimana menurutmu seandainya kamu berkumur sedang kamu 
dalam keadaan berpuasa?“ Aku menjawab, “Tidak apa-apa." Maka 
Rasulullah & bersabda, “Begitu pula dengan ini." 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


4! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 














o 20-20 35- 3 


Se AN Sa Y Aa Maa acer vovg 


o. 3 0 820” 0 Io 1G 3 Ah 


Se ea AN akan gd GP PP LAS ca 
2g 3 0 2. - 5 ag ... NAN Te Baja OT AN 
OI Hi LI JS UAS Ap JG 2JB lo ale 
1 8-3 2. Orie 8 Ta 
Dg Pp Sora 5 yes 
1573/42. Abu' Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
mengabarkan . kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, 
Khalid bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi #& bersabda, 
“Agama ini akan senantiasa menang selama orang-orang 
menyegerakan berbuka, karena orang-orang Yahudi dan Nashrani 
menundanya."” | 
| " Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkanya. | 


SA aan SI ea yak ah ae Hey Nae 
WA AE 3 ARI AE Tek GIS UAN Tata Ip 
Ie Is) JB 206 ERA P3 DI oo DP san Gi 
AI Ie paid 9 17 le Ja (1 nih da 
1574/43. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya” gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 





2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


. 


kepada kami, Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas 
bin Malik «5, dia berkata: Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa 
yang mendapatkan kurma maka dia hendaknya berbuka dengannya, 
dan barangsiapa yang tidak mendapatkannya maka bendaknya dia 
berbuka dengan air karena dia suci." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 


keduanya tidak meriwayatkannya. 


Pe 


Aher Was asal Jelang u Ye, ai —tt/Novo 


Pa 0. Ado 


u SEN 2 Ag GAS aa o aa Wa Se TUr Janin Up 
Ya 3 CA 0£ aga 3 Tai u Ara Pe ur al 
os SI PM ala Si Er AT Try JB :JG Ai Otalas 
Hp MI Ani Jap ja BA Un SN 

: KA sa 


1575/44. Ibrahim bin Ismail Al Oari mengabarkan kepadaku, 
Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Oais bin 
Hafsh Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad 
menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal, dari Hafshah binti 
Sirin, dari Ar-Rabbab, dari pamannya Salman bin Amir, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian 
berpuasa, maka hendaknya berbuka dengan kurma, jika dia tidak 
menemukannya maka hendaknya berbuka dengan air karena air itu 


suci." 


43 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 
4 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


— Al Mustadrak 








Hadits ini shahih. sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid yang shahih sesuai syarat Muslim. 


A3 AL ega ir Pa ana go/fov1 


gi aa Wa SN Aa Cit Ae IE ab 2 
Os Ola ba u Po pat Fa sa tab SA Ai 


790 


J ob Aha Ia Ink ab hn Ji Apar 
An on PE AA KA di PK 


1576/45. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkannya kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Abdurrazzag menceritakan kepada 
kami, Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Tsabit Al 
Bunani mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Anas bin Malik 
berkata: Rasulullah $ berbuka dengan beberapa potong kurma 
basah sebelum shalat, jika beliau tidak mendapatkannya maka beliau 
berbuka dengan beberapa potong kurma kering, jika tida 
mendapatkan kurma kering maka beliau minum beberapa teguk air Po 


o BL Lo Jo 


PU Soer oi Bui Gl Pj Tera — $YINOVV 
ES ON 3 Ag HS Gas EA GAN Bl D3 SA ES 


| 





45 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 
Al Munawi berkata dalam Al Faidh setelah menisbatkan hadits ini kepada Al 
Hakim dari Anas. Dia (Al Hakim) berkata: Sesuai syarat Muslim. Adz-Dzahabi 
juga mengakuinya. Diriwayatkan pula darinya oleh Ahmad, An-Nasa'i dan lain- 
lain. 


Al Mustadrak — 


In ee Sewa yi 3 PAN Ka an Tr HA AI SA 
Te IA Mn Ap BE AG 
Son Pa Se F3 Jai SKA Jah YO 1g 


1577/46. Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag Al Imam 
menceritakan kepada kami, Zakaria bin Yahya bin Aban menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdul Aziz Al Wasithi menceritakan 
kepada kami, Syu'aib bin Ishag menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
Abu Arubah menceritakan kepada kami dari OGatadah, dari Anas bin 
Malik, bahwasannya Nabi & Sa shalat Maghrib sebelum beliau 

berbuka meski dengan seteguk air.” 


Oo Y SP LS yg KA 1 Eh —£V/ eva 
V5 EN 3 Jai 0 JAN Ke ES SPA 


083036. 3 38- 


eka pa Gun rena Gada ga Ca Saber Lado 
Ih ala Ai Ie AI Ih H5 1G TIP 53 Tan wa 
: . 3 3 3 0.3 

An Att at saat Ie aa Ah 

1578/47. Abu Ahmad Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi 
menceritakan kepada kami di Marwa dari buku aslinya, 
Abdushshamad bin Al Fadhl dan Ishag bin Al Hayyaj menceritakan 
— kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Nu'aim As-Sa'di 
menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada 
kami dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: 


48 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 
Al Munawi berkata dalam Al Faidh, "Setelah menisbatkannya kepada Al Hakim 
dan Al Baihagi dari Anas, Al Hakim berkata, "Hadits ini Sesuai syarat Muslim'. 
Adz-Dzahabi juga mengakuinya." 


— Al Mustadrak 








Aku melihat Rasulullah & di Al 'Arj sedang menyiram kepalanya . 
dengan air karena panas ketika sedang berpuasa. 

Hadits ini disebutkan pula dalam Al Muwaththa”. Jika 
Muhammad bin Nu'aim As-Sa'di hapal dengan redaksi ini maka 
hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 


Wa eh pai NG KATA 3G —A/ ova 
3 CU Be tap Uas Ae CI tm KA aa 
Pe Ap Kd RASA 
Agan dad Jo Iyan lp 138 ag ale Ioi 
In ego 23 PNG art NN .3 8 
Sg) cLey agen nga :JG3 Ka) (EN giaa & gel 
os So . (3 Pd ore Aa “, y 
SN 5, PEN AR KI AJB ang ale “ar 
Hp Cai ta Ta ala Ko IN Iin HN pns 
SS Ip J6 KENAPA un 
| 1579/48. Abu Bakar bin Abu Nashr Al Marwazi mengabarkan 
: kepada kami ., Ahmad bin Muhammad bin Isa menceritakan kepada 
kami, Al Oa'nabi menceritakan kepada kami berdasarkan yang 
dibacakan di hadapan Malik, dari Sumay bekas budak Abu Bakar, dari 
Abu Bakar bin Abdurrahman, dari sebagian sahabat Nabi #&, dia 
berkata: ” Aku melihat . Rasulullah & dalam perjalanannya 
menyuruh orang-orang berbuka pada tahun penaklukan. Beliau 


bersabda, “Kuatkanlah diri kalian (untuk menghadapi) musuh." Tapi 
Rasulullah $& tetap berpuasa. 


47 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish: Apabila Muhammad bin Nu'aim 
menghapalnya maka dia sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini juga 
disebutkan dalam AI Muwaththa ' —kemudian dia menyebutkan hadits no 1578. 


Al Mustadrak — 


Abu Bakar bin Abdurrahman berkata: Orang yang 
menceritakan kepadaku . berkata, "Aku melihat 
Rasulullah $& menyiramkan air ke kepalanya ketika sedang 
berpuasa karena menahan haus atau untuk menahan panas." 


3 


Ja ka peng rara Jaa an nanang ae IS —£A/N OA. 


P3 . 


J3 Sa Magaa J6 Ka erat Pa La Cegarya 
UH SL SIS ANT Oa gi S1 Ka A2 EP SA 
AAN Jl og dB pl ae &. ae Pan CAN Tag 

3 AN & 

1580/49. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Al Humaidi 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Az-Zuhri berkata: Shafwan bin Abdullah bin 
Shafwan mengabarkan kepadaku dari Ummu Ad-Darda', dari Ka'ab 
bin Ashim Al Asy'ari bahwa Nabi & bersabda, “Bukan merupakan 
kebaikan berpuasa dalam perjalanan." 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Al Bukhari dan Muslim sepakat terhadap hadits 
Hamzah bin Amr Al Aslami. Keduanya meriwayatkannya dari hadits 
Hisyam bin Urwah dari Aisyah tentang Hamzah.. Terdapat pula 
riwayat yang mufassar (lebih terperinci), dari anak-anaknya Hamzah 
bin Amr namun keduanya tidak meriwayatkannya. 


“8 Lih. hadits no. 1577. 
” 8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Al Bukhari dan 
Muslim meriwayatkan hadits Hamzah bin Amr." 


— Al Mustadrak 











o Bo 20 AA. 


Ea CE Dying Uu an ate datgi —0.INOAN 
GIA JASA AN AS GAS SA NAN Aa Pan 


PA GG Las IE dgaa mem AP 5 aan Gi 


na Ne 


Ha Ui dp SAN NU toba ape 5 G3 
Tar die EN Bae le Untep DA IA C #3 JG 
0. 3106 2 GR 3G - 


jo SI Ao Ul Han H3 BE Iin bo Uh S5 


£ 5 2 33 


Sera oa PAKAN Pa ANA Rank 
4 cah 23 23 Cet s6 ls" TAI ERA Ip sega ap amel 53 


2.0 7 


"05 


1581/50. Abu Sa'id Ahmad bin Ya? gub Ats-Tsagafi 
mengabarkannya kepada kami, Abu Syu'aib Abdullah bin Al Hasan 
Al Harrani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad An- 
Nufaili menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Majid Al 
Madini menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Hamzah bin Muhammad bin Hamzah bin Amr Al Aslami 
menyebutkan bahwa ayahnya memberitakan kepadanya dari kakeknya 
Hamzah bin Amr, dia berkata: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, aku 
memiliki onta tunggangan yang sering aku kendarai dan aku 
sewakan. Terkadang secara kebetulan aku mendapati bulan 'ini 
—yakni bulan Ramadhan— dan aku dalam kondisi kuat mengingat 
aku juga masih muda, dan aku lebih memilih berpuasa daripada 
meninggalkannya yang akan menjadi utang, apakah aku boleh 
berpuasa dan mendapat pahala ataukah aku harus berbuka?" 
Nabi & menjawab, “Terserah kamu wahai Hamzah." 


50 Lih. hadits no. 1579. 


Al Mustadrak — 


kare Ga PE BPA X2 5S - NINA 


Bi Ara Pet Bh opu ay Es Th 3 
Ab la Io AA en 0 
pa ay sej da ia Coan) 


asa Than Ara ate AN Ie BRA TG 


Pp op one tata as ge Ne 55 


231 3 jasa 

1582/51. Abdullah bin Al Husain Al Oadhi mengabarkan 
kepadaku di Marwa, Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada 
kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah memberitakan dari Abu Az-Zubair, dari Jabir &&, 
bahwasannya Nabi & mengadakan perjalanan pada bulan 
Ramadhan, lalu salah seorang sahabatnya merasakan kepayahan 


akibat puasanya, dia dan untanya merasa kehausan (sehingga: | 


beristirahat) di bawah pohon. Lalu Nabi & diberitahu hal tersebut, 
maka Nabi & menyuruhnya berbuka. Kemudian 
Nabi & meminta wadah (yang berisi air minum) lalu 
meletakkannya di tangan orang tersebut lalu dia meminumnya dan 
orang-orang melihatnya.” 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


3... SEA ben pl 


Mensal MEA ee Ang 3 AA aa MS -0oy/NoAY 


aa ca an yet hara (393 Pnfitaa aa OLS Hj S3 


$! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 





TP 2 AI CAM PM Oei 
PEN EA NA J8 EA oa IA AU 
NE IS 3 155 SA JG cela: na Ta 
GS Lia La ale de A 1 Jp JW c0sto UI 

ISI Serba bi 


1583/52. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Affan Al Amiri menceritakan 


' kepada kami, Abu Daud Amr bin Sa'id menceritakan kepada kami, 


Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dari 
Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah 5, dia 
berkata: Ketika kami bersama Rasulullah & sedang berada di Marr 
Az-Zhahran, didatangkanlah makanan kepada beliau, lalu beliau 
bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, “Mendekatlah dan 
makanlah!“ Keduanya berkata, “Kami berdua sedang berpuasa." 
Maka Rasulullah @ bersabda, “Lakukanlah untuk teman kalian, 
lakukanlah perjalanan untuk teman kalian, mendekatlah dan 
makanlah!” j 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. | 


CT La aa KAA ui Hp (5 -oy/roAt 
A2 B5 LE oo Dj sa ke ce GAN 6 oles 
A5 SJ Pe Ap oli Ola AO GI 
Ag aah Teh daan JB J6 AN P 


52 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — | 51 | 


Ah ae Te 05, GAS Lean BE SU al 
PAN AL SEP Ie IP AE 
2 
1584/53. Ali bin Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Abdan Al Ahwazi memberitakan (kepada kami), 
Muhammad bin Abu Shafwan Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad &, 
dia berkata: Rasulullah $& bersabda, “Umatku senantiasa 
menjalankan sunnahku selama mereka tidak menunggu (munculnya) 
bintang-bintang untuk berbuka." 

Apabila Nabi # berpuasa, maka beliau menyuruh 
seseorang untuk balik ke dataran tinggi, dan apabila dia mengatakan 
“Matahari telah terbenam", maka beliau pun berbuka.” 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan gaya redaksi ini. Keduanya 
hanya meriwayatkan dengan sanad ini dari Ats-Tsauri yang 
redaksinya, bill | C “4 :ABI Jif I “Senantiasa manusia dalam 
kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." 


ho 0 X8. - oto. 3036. 3 


3 beda tep gk jp Saran ali Pj Kas —o0 g/NoAo 
AN Al lan SA TIA HA eng gi BAE US uji Hj 


s ae Tae S5 Te aga oz ras 
Cc AS 3 lg AI ap TES pama H5 dl ad Gl up 
3 P4 La 


88 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


L52 | — Al Mustadrak 








ai HP ORA Taja Ol al ale Ke Iph HA 


Kang, 


1585/54. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Bahr bin Nashr menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Wahb menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih 
mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Abu Oais menceritakan 
kepadanya bahwa dia mendengar Aisyah # berkata, “Bulan yang 
paling disukai Rasulullah $ untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban 
kemudian beliau mengiringinya dengan perpuna di bulan 
Ramadhan." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. - 


4 o- Pad 


CA Bah oi Jabaa GA hn Wait -oo| voAn 


Pen koe 6 


GEA Bj GAN A2 SAS SA Ka 


. . 


043 Pang 


FI Hi Bp en du yen Lada 
0 Gp, S0 ne Soe 0. Pa oT- A, p: , 3 oa Fan & o- 
lang Bu pes ls Al lo da dy) Ju -JG rr 


pa IT et A9 NYI at Gus Sa Ang 

1586/55. Abdullah bin Muhammad bin Ishag Al Fakihi 
mengabarkan kepada kami di Makkah, Abu Yahya bin Abu 
Maisarah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid Al Mugri 
menceritakan kepada kami, Musa bin Ali bin Rabah menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, dari Ugbah bin Amir 45, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Hari Arafah, Hari Raya kurban dan hari 


4 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


Tasyrig adalah Hari Raya kita, itu merupakan hari-hari untuk makan 
dan minum." 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 


Muslim tidak meriwayatkannya. 


MEN 5 KA Hots yas Mug on roav 
OA edi 35 WA AN Ag na OT an Aa Sina 


0 0 PP oT- ta Lp 23 8 03 2 .. T. 4 Pee" 2. Geo. 
(PPP ey dala Al elo Sa) MIE AR AI ph IA 
1587/56. Abu Amr Utsman bin Ahmad bin As-Sammak 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Yahya bin Ja'far bin Az- 
Zibrigan menceritakan kepada kami, Daud Ath-Thayalisi 
menceritakan kepada kami, Hausyab bin 'Ugail menceritakan kepada 
kami, Mahdi bin Hassan Al Abdi menceritakan kepada kami dari 
Ikrimah, dari Abu Hurairah -, dia berkata, 
“Rasulullah #8 melarang puasa Arafah di Arafah." 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


3 0 - 9 Papa Pot. Loco “1 . : 
Si kan MEN JA Kan Sana Se! -0vINOAA 
0 GX D0 A0 


3016. 3 Papa 


IE SP Blah ep LS EA (EN 


Pd 


$$ Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
56 Adz-Dzahabi berkata dalam At-T. alkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


— Al Mustadrak 














2... 
- 


IG ea CT AR 3 LN SE AA AD 
An Jpn IA S5 pa lb SEN 
AE Ten LI 39 JAN seng da Ga ale da 
Ep I6 dag alan Ko Ip 

33 SP IN 


1588/57. Yusuf bin Ya'gub Al Adl mengabarkan kepadaku, 
Ahmad bin Muhammad bin Nashr menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Abdul A'la 
bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepada kami dari Hakim bin Hakim bin Abbad bin 
Hunaif, dari Mas'ud bin Al Hakam Az-Zuragi, dari ibunya bahwa dia 
menceritakan kepadanya, dia berkata: Seakan-akan aku melihat Ali 
bin Abi Thalib & berada di atas bighal Rasulullah #& yang 
berwarna putih di lembah-lembah orang Anshar, dia berkata, “Hai 
kalian semua, sesun ya Rasulullah & telah bersabda, 
Sesungguhnya ini bukan hari untuk berpuasa, tapi ini merupakan 
hari untuk makan dan minum serta berdzikir." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid yang shahih: 
- SN Ci Peng Mean AS Mas —0A/YOAA 


KOP Ci 2 SYA) Ci ra 


57 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — L55 |) 


Be 3 X0 1-0 


£ 6 Lor og 30 “—. ... 

daan op KA SAS SIN ai AO KA ah 
- £ 7.0 ana 9 P3 5 
IP Ul Se tej K3 ebi DEL GP Lae Gi 
JP sae PA AE Je Jas AA ARA Spa gi 5 Si 


aa Al AS GI AU MD Up 3 Aa gi yA «1 
Ag AA do Span WE AB olah LS IS 
ALA AN GA HM JB gate 5 UT) Anh UG 
1589/58. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya gub 
menceritakannya kepada kami, Ar-Rabi” bin Sulaiman memberitakan 
(kepada kami), Asy-Syafi'i memberitakan (kepada kami), Malik 
memberitakan (kepada kami). 

Abu Bakar bin Abu Nashr Al Marwazi mengabarkan 
kepadaku, Ahmad bin Muhammad bin Isa Al Oadhi menceritakan 
kepada kami, Al Oa?nabi menceritakan kepada kami berdasarkan yang 
telah dibacakan di hadapan Malik, dari Yazid bin Al Hadi, dari Abu 
Murrah bekas budak Ummu Hani', bahwasannya dia masuk menemui 
Abdullah bin Amr untuk bertemu dengan ayahnya Amr bin Al Ash, 
lalu dia (Amr) mendekatkan makanan kepada keduanya dan berkata, 
“Makanlah!“ Dia berkata, “Aku sedang berpuasa." Maka Amr berkata, 
“Makanlah, karena ini merupakan hari — dimana 
Rasulullah #5 menyuruh kami berbuka dan melarang kami 
berpuasa." 

Malik berkata, “Yaitu. pada hari Tasyrig."? 


Cg KAA Hi Ata Aa get -oa/yoa, 


30 L0 2 o— Pepe 





58 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 














sn KA Ga ta Cas Keba An j N ah, 


o Lo -— Pa 


1 BB 3 ana CT Wu 0 Gi JB cal Bls Je 
AM Fo La Oa da Io DA ap 
JI Yg Ao VP Jas Cg ale 
' 59/1590. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepadaku, Sa'id bin Mas'ud menceritakan kepada kami. 
Ahmad bin Ja'far Al @athi'i mengabarkan “kepada kami , 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, Syu'bah memberitakan dari Oatadah, dari 
Mutbarrif, dari ayahnya bahwa Nabi $ bersabda, “Barangsiapa 
yang berpuasa terus menerus (sepanjang tahun), maka dia tidak 
dianggap berpuasa dan berbuka." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 


Syahid-nya shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


«Ya 


“adi & bo 3 Pe Pe pe Sa NE 

Ja PP Ui an bata si At aga 
3 Ia Peraga PAN 
Op gk ea Ja Up Ja 06 ra 5 Ah 
| Jt YG Y LI KASN Sg Jai 





59 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — | 57 | 


60/1591. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada 
kami , Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Ismail yaitu Ibnu Ulayyah 
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Iyas Al Jariri, dari Yazid bin 
Abdullah Asy-Syikhkhir, dari Mutharrif, dari Imran bin Hushain, dia 
berkata: Dikatakan kepada Rasulullah &, “Sesungguhnya si fulan 
tidak berbuka pada siang hari secara terus menerus." Maka 
Nabi @ bersabda, “Dia tidak dianggap berpuasa dan berbuka 
(yaitu tidak mendapatkan pahala). sk 


r 


G- £ 50 Ao 


Ma Dean Mae an Mug —ay/voar 
Krele Gi Opi CA ea Jas 2 MA Ea galau 
KA IP DA ME 3 di APP ala Y UA G 5 
IT Po NA on gl up dalan Paid 
au REA 3 Yel gg Ara Y JB 
Mb pas 3 ab 


1592/61. Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Hamid Al 
Adl mengabarkan (kepada kami) di Thabaran, Ibrahim bin Ismail Al 
Anbari menceritakan kepada kami, Shafwan bin Shalih menceritakan 
kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami dari 
Tsaur bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abdullah bin Busr As- 
Sulami, dari saudara perempuannya Ash-Shama', bahwa 
Nabi $ bersabda, “Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu 
kecuali puasa diwajibkan atas kalian. Jika kalian tidak menemukan 





@ Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 




















kecuali kulit anggur atau batang kayu maka dia hendaknya 
"S1 


menelannya. 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. Ada hadits yang bertentangan . 
dengan hadits ini yang sanadnya shahih. Al Bukhari dan Muslim 
meriwayatkan hadits Hammam dari Oatadah dari Abu Ayyub Al 
Ataki dari Juwairiyah binti Al Harits Gl J9 dag SEA ke LD OI 
OI apa Dl ian IIA IT Sya gita 1 ato Lan Inem 
"Bahwa Nabi $$ masuk menemuinya pada hari Jum'at ketika dia 
sedang berpuasa, lalu beliau bertanya, Apakah kemarin kamu 
berpuasa" Dia menjawab, 'Tidak'. Maka beliau bersabda, 'Kalau 
begitu kamu ingin berpuasa besok'." 

Muhammad bin Shalih bin Hani'menceritakan kepadaku, 
Muhammad bin Ismail bin Mihran menceritakan kepada kami, Abdul 
Malik bin Syu'aib bin Al-Laits menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al-Laits 
menceritakan dari Ibnu Syihab bahwa apabila dikatakan kepadanya 
tentang larangan berpuasa pada hari Sabtu, dia menjawab, “Itu adalah 
haditsnya orang Himsh." Dana, 

Selain itu, ada hadits yang bertentangan dengan hadits ini yang 
sanadnya shahih: | 


At esa ae 3 Had ea av) ear 

OH IP op Kaban 2 An he Gi Ida Gi PE KUTA Ci Pegal 
$ 2 “2 Pa Metal Na & " .- IIA 0 - 
28 Aj PEG of SA AS il Sp ES ad 3 up 


S1 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits riwayat Oatadah kontradiktif 
dengannya —Kemudian dia menyebutkan haditsnya." 
Kemudian dia menyebutkan perkataan Ibnu Wahb yang dikutip oleh Al Hakim. 
Lalu dia berkata, "Terdapat hadits shahih yang kontradiktif dengan ini." 





Al Mustadrak — 


Se SU na aa da ala Io dpn Ju 
KI et BT ag le So Ai Ips DS 5g Ai 
NI Ng, AS KAA Kah IE He Ag 


SI SS 3 Ia MN KAS ag aa LAU 
Ne ye naa JENIS 3 sg 
II OS BEI LA FP US sa para MUA sala, 
ee nh da ajaa ae UH 
1593/62. Al Hasan bin Halim Al Marwazi mengabarkannya 
kepada kami, Abu Al Muwajjih memberitakan (kepada kami), Abdan 
memberitakan (kepada kami), Abdullah memberitakan (kepada kami), 
Abdullah bin Muhammad bin Amr bin Ali memberitakan dari Ali, 
dari ayahnya bahwa Kuraib bekas budak Ibnu Abbas mengabarkan 
kepadanya bahwa Ibnu Abbas dan beberapa sahabat 
Rasulullah & mengutusku-untuk menemui Ummu Salamah untuk 
menanyakan kepadanya tentang hari-hari yang 
Rasulullah & paling banyak berpuasa di dalamnya. Dia menjawab, 
“Hari Sabtu dan hari Minggu." Lalu aku pulang menemui mereka dan 
memberitahukan hal tersebut. Tapi mereka seakan-akan 
mengingkarinya. Maka mereka pun datang langsung menemuinya dan 
berkata, “Tadi kami mengutus seseorang untuk menemuimu guna 
menanyakan tentang ini dan itu. Lalu kamu mengatakan begini dan 
begitu." Dia berkata, “Benar, Rasulullah & paling banyak 
berpuasa pada hari Sabtu dan Minggu. Beliau bersabda, 
“Sesungguhnya keduanya merupakan Hari Raya orang Musyrik dan 
aku ingin berbeda dengan mereka'."” | 


2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-T. alkhish, “Hadits ini shahih." 





— Al Mustadrak 




















DAA EA Jb AG 5 —1y/Noat 


Ai yap yA da Sa ab ay 
In ale NA PD A pal id oke AP rb 


o 30 ze 


JIE 2 Wi PA al dp) U anta PI CSS 3 


Li Ia CA giat deto G) dijah 
LA iba ih yu ke Wpko3 J6 SA 


o-- h? ox 


4 oa g— yi Vir de | ea: Iyan Tai Sip 
as Kantur LA KI AN Ape OS 3 tt, V3 
An an D3 dpi Da as uh pia ye Mn) 
BE ng 3 YAA Y: saka 
yat Sos dat us CAN lt & SAY 

Jas Sia Ih SIB AAS lbat Ig 3 


1594/63. Ali bin Hamsyad menceritakan kepadaku, Musaddad 
bin Oathn menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Al 
A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id, dia berkata: Seorang 
perempuan mendatangi Nabi & ketika kami sedang bersama 
beliau. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, suamiku Shafwan bin Al 
Mu'atbthal memukulku bila aku shalat dan menyuruhku berbuka bila 
aku berpuasa, dan dia tidak shalat fajar hingga matahari terbit." Maka 
Shafwan yang saat itu ada bersama Nabi & ditanya oleh beliau 
tentang hal tersebut. Maka dia berkata, “Wahai Rasulullah, adapun 
perkataannya “Dia memukulku ketika aku shalat,” adalah karena dia 
membaca dua surat padahal aku telah melarangnya. Aku katakan, 


Al Mustadrak — 


“Seandainya yang dibaca cuma satu surat tentu aku akan menahannya'. 
Adapun perkataannya “Dia menyuruhku berbuka bila aku berpuasa,” 
adalah karena dia berpuasa padahal aku masih muda dan tidak dapat 
menahan diri.” Kemudian Rasulullah & bersabda, “Tidak boleh 
seorang perempuan berpuasa (sunah) kecuali atas izin suaminya." 
“Adapun perkataannya bahwa aku tidak shalat sampai matahari terbit 
adalah karena sebagaimana yang telah kalian ketahui bahwa kami 
“tidak bisa bangun kecuali ketika matahari telah terbit” Lalu 
Nabi & bersabda, “Apabila kamu bangun maka shalatlah!' . 

— Hadits i ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Era AA ea pa Pita ad 1 Ear -14/Vo40 
Kg 200 Simpang Apa oa Pl pan 
S3 Ka Aj Lal G aa JL Fara Lo. 2:9 2 aa uh 
Aap dea pa ant KE pe ya 


Gi ot TER Pep ad le 
. Bd pay TEA Jo 1 Tp eat JA AN 35 


EA Aa ok Yi Sab A3 en Jaa 3 Ke 


Ie 0. 


“0 


1595/64. Abu Al Fadhl Al Hasan bin Ya'gub Al Adil 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan 
kepada kami, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, 
Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami. 





88 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 











Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami , 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Abdurrahman yaitu Ibnu Mahdi 
menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Abu Bisyr, 
dari Amr bin Ludai Al Asy'ari bahwa dia mendengar Abu 
Hurairah && berkata: Aku mendengar Rasulullah $$ bersabda, 
“Hari Jum'at adalah Hari Raya, maka janganlah kalian jadikan hari 
raya kalian untuk berpuas kecuali bila kalian telah berpuasa 
sebelumnya atau sesudahnya." 

Sanad badits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Akan tetapi Bisyr disini tidak aku periksa namanya, 
dia bukanlah Bayan bin Bisyr dan bukan pula Ja'far bin Abu 
Wahsyiyyah. Wallahu A'lam 

Syahid yang redaksinya bukan seperti ini diriwayatkan dalam 
dua kitab. 


# 


Ib wu 3 KA YAA KA Es —to/YoA1 
YE &w yes batai Na au 043 


HE Saung Map HA 


GG. AA 


PP We anap 


B4 G- Co. - nebak ina Ae 


pasar MI KENA Jaan ep Lang Pa 


ang ARP DAN 


BG. 80 


at MA UI Aa AA Ig op J0, 
sa mua Iyan SE la G3 at de 


03 - 


AI Sg U KB J6 aga 0 ale asa rata oa 





64 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Dia periwayat yang majhul —yakni 
Abu Bisyr—. syahid-nya terdapat dalam kitab Ash-Shahihaini." 


— Al Mustadrak — 


SL IE toe SY coba AA 32 apl 
ad BI TAS GALANG EK cal dp) Gs UG 2otAn, 
JB AS Gi adi Je aa AP Sai en 
IN ad 5 9 Ugal Jp ana Bi PA 
Saap ang all At do Ai Ipa £ ARA ATI PA, 

Abg :JE Gatal Gel BU Hala Aas ira 
Ie Ar Da daan aa SY ca AI 
AA Ip G Hi da tele te daa ala hn 


Hai s6 Ka PG yg SA N Ieuk 


SU sy Yao 2 J3 celah Y, Aa Ala IE Lai Ge (as 
PAI aa 3 ra ga 


1596/65. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Musa bin Al Hasan bin Abbad dan 
Muhammad bin Ghalib bin Harb menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, Ikrimah 
bin Ammar menceritakan kepada kami. 

Abu Yahya Ahmad. bin Muhammad As-Samargandi 
mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Nashr menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Ikrimah bin 
Ammar menceritakan kepada kami dari Simak Al Hanafi, Malik bin 
Martsad menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dia berkata: Aku 
bertanya kepada Abu Dzar, “Apakah kamu pernah bertanya kepada 
Rasulullah $& tentang Lailatul Gadar?“ Dia menjawab, “Dahulu 
aku pernah bertanya kepada orang-orang tentangnya. Aku berkata, 


(64 | — Al Mustadrak 





“Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang Lailatul Oadar, 
apakah dia berada di bulan Ramadhan atau di bulan lainnya?” Beliau 
menjawab, “Ia ada di bulan Ramadhan'. Aku bertanya lagi, “Wahai 
Rasulullah, apakah dia hanya ada ketika para Nabi masih hidup dan 
bila mereka telah wafat dia akan diangkat (dihilangkan), ataukah dia. 
akan tetap ada hingga hari kiamat'. Beliau menjawab, Justru dia akan 
tetap ada hingga hari kiamat. Aku bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, 
— pada Ramadhan tanggal berapaka dia?” Beliau menjawab, “Carilah dia 
di sepuluh hari pertama dan sepuluh hari terakhir. Kemudian 
Rasulullah @& berbicara hingga aku mendapatkan celah ketika 
beliau lupa. Lalu aku bertanya, “Wahai Rasulullah, sepuluh hari yang 
manakah dia?” Beliau menjawab, 'Carilah pada sepuluh hari terakhir, 
dan jangan kamu bertanya lagi setelah ini'. Kemudian 
Rasulullah & berbicara hingga aku mendapatkan celah ketika 
beliau lupa. Lalu aku bertanya, “Wahai Rasulullah, aku bersumpah 
apakah engkau mau memberitahukannya ataukah tidak, apakah dia 
ada di antara sepuluh hari tersebut?” Maka Nabi #& sangat marah 
yang tidak pernah marah seperti itu baik sebelum maupun sesudahnya. 
Lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya jika Allah mau maka Dia akan 
menunjukkannya pada kalian, carilah dia di tujuh hari terakhir. "S 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. : 


AAN AE AI KAS Ag3s -1UN ay 

Li » 30 Gn Pn AS NN Nag Yo. 4 
FP SE 033 ay 0 KA NAS A— 

— o ca 5 LA AS u Pe Gas Kol gi A x 

Na Aa JAE AN Gp) Abadi 5 AP OS 2 yaa 


. 
. 





65 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 





In Jd Op) TA EK IG pala 15 Hit, aus 
SI Ing ah Ani PI Kaya sada ala 
Ag ema Lt IU, son Ab sak IE, Sa ad gn 
Sena ma dia ea Ka udu sg asu 


Mn en Pn Ta Aa ain Sa Sa Ea RDA dab 
SEA 52 :JG AS YM SU ge bnKa 
— 3 hh ga ra 3G cats sa 33 tata 


P3 og... 30- — 
- 


HA Wa 0 AYI TE Aka Toe 12) INA 
ui Yusii Saran SA Ia 2JL3 JG tata 0 PI 
PE Oa Op ls YG bat or POM 5 d3 
Yg AAN Uh PN AG Uh Ki Ia 
(AI Kia JB CS IT, Ol bae ARI ge Lai TA 
ata 3g IE 5 Keyilund gu J6, :JE 


1597/66. Abu Al Hasan Ahmad bin Abu Utsman Az-Zahid 
menceritakan kepadaku, Abu Abdillah Muhammad bin Barawaih Al 
Muadzdzin menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Idris memberitakan (kepada 
kami), Ashim bin Kulaib Al Jarmi menceritakan kepada kami dari 
ayahnya dari Ibnu Abbas, dia berkata: Umar bin Khathab 


— Al Mustadrak 














memanggilku bersama para Sahabat Nabi & dan dia berkata 
kepadaku, “Jangan berbicara dulu sebelum mereka berbicara." 


Dia lanjut berkata: Maka Umar memanggil mereka dan 
menanyakan kepada mereka tentang Lailatul Oadar, “Bagaimana 
menurut kalian tentang sabda Rasulullah &, “Carilah dia di sepuluh 
hari terakhir'. Pada malam apakah dia?“ Maka sebagian dari mereka 
berkata, “Malam pertama (yakni 21)." Sebagian lainnya berkata, 
“Malam ketiga (yakni 23)." Yang lainnya berkata, “Malam kelima | 
(yakni 25)." Saat itu aku masih diam. Maka Umar berkata, “Mengapa 
kamu tidak berbicara." Maka aku berkata, “Wahai Amirul Mukminin, 


. jika engkau mengijinkanku berbicara, maka aku akan berbicara." Dia 


berkata, “Aku tidak mengutusmu kesini kecuali untuk berbicara." 
Maka aku berkata, “Aku akan mengatakan dengan pendapatku." Umar 
berkata, “Tentang itulah kami bertanya kepadamu." Aku berkata, 
“Malam ketujuh (yakni tanggal 27), aku melihat bahwa Allah 
menyebut tentang tujuh langit dan tujuh bumi, manusia diciptakan dari 
tujuh (yakni tujuh fase) dan tanaman-tanaman di bumi tumbuh dari 
tujuh." Dia: berkata, “Apa yang kamu beritahukan ini telah aku 
ketahui, tapi bagaimana dengan ucapanmu bahwa tanaman-tanaman di 
bumi tumbuh dari tujuh?“ Aku menjawab: Sesungguhnya 
Allah #£ berfirman, “Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik- 
baiknya." Sampai firman-Nya, “Dan buah-buahan serta rumput- 
rumputan." (Os. Abasa (801: 26-31). Rumput-rumputan adalah 


tanaman bumi yang dimakan binatang dan tidak dimakan oleh 


manusia. 

Maka Umar berkata, “Apakah kalian tidak mampu mengatakan 
seperti yang dikatakan anak kecil ini yang rambutnya belum tumbuh 
semua?! Dan aku sendiri tidak berpendapat kecuali seperti 
pendapatnya." Lalu dia berkata, “Aku menyuruhmu untuk tidak 
berbicara sampai mereka berbicara, dan aku menyuruhmu untuk 
berbicara bersama mereka." | 


Al Mustadrak — 





Ibnu Idris berkata: Abdul Malik menceritakan kepada kami : 
dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama. 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


ca tah Bh YA Us —1V/roan 
— Ceya LS ee tar na rara ui Ng aan Eno Sa DA 
AYI la UB Se Aa IT SS HI cagl 
Keran . -... o- 0 - ora o- . 0 0. - aa 3 0 
LX AI Ga gan pa gi PNS AN 2 
aL . £ Pd K3 4 & 3 "ad 5 5 £ tor — . 9 - oto. 
AA brpa 3 Ia YG Al dgan 
| LAS Ad JS RB ALI 
1598/67. Abu Bakar Muhammad bin Ishag mengabarkan 
kepada kami , Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), 
Musaddad menceritakan kepada kami, Ismail bin Ulayyah 
menceritakan kepada kami dari Uyainah bin Abdurrahman, dari 
ayahnya, dia berkata: Aku menyebut tentang Lailatul Oadar di 
hadapan Abu Bakrah, maka dia berkata, “Aku tidak mencarinya 
kecuali pada sepuluh hari terakhir atau pada tujuh hari terakhir atau 
pada lima hari terakhir atau pada tiga hari terakhir atau di malam 
terakhir." Pada dua puluh malam dia shalat seperti shalat-shalat 
biasanya, tapi ketika masuk sepuluh malam terakhir dia akan giat 
beribadah." : 
Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak : 
meriwayatkannya. : 





“ Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
S1 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 























3 PPA pa na Ke 3 


, Cia CD yng uc KS Ga Pi tua —-1VAN 14 


Lia 3 0 


ea Ea Kata PB ema WNgito Wis Pi 3 ' 
sa Je Pap Hp Ge SS 5 
SA : OS dg de de NN 3 3 3 


asi s af calo Ke ol cam al AAA) 


1599/67. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya” gub menceritakan 
kepada kami, Bakkar. bin Outaibah Al @adhi menceritakan kepada 
kami, Shafwan bin Isa Al Oadhi menceritakan kepada kami, Abu 
Yunus Hatim bin Abu Shaghirah menceritakan kepada kami dari 
Simak bin Harb, dari Abu Shalih, dari Ummu Hani 3 bahwa 
Rasulullah # bersabda, “Orang yang berpuasa sunah terserah 
dirinya sendiri, jika mau dia bisa Pena dan jika mau dia bisa 
berbuka." 


Han ats SA HUNI pal BIS AAA» 


2 in PR MP pr Nag Pa 2 tapa tai FA 


AG Pu ak AN 


.' ho 


HP 01 Blu HI The 2 ie Kara se si 
dana NU: aan ya Sape 


Jas ay, V3 ae As | Je Na 


1600/69. Asy-Syeikh Al Imam Abu Al Walid Hassan bin 
Muhammad Al Fagih menceritakan kepada kami, Ja' far bin Ahmad 
bin Nashr menceritakan kepada kami, Bundar menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Abu Al Hajjaj Al Khagani menceritakan kepada 
kami, Hatim bin Abu Shaghirah menceritakan kepada kami, Simak 





88 Lih. hadits no. 1599. 


Al Mustadrak — | 69 | 


bin Harb menceritakan kepadaku dari Abu Shalih, dari Ummu Hani', 
dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Orang yang berpuasa 
sunnah boleh memilih, jika mau dia bisa berpuasa dan jika mau dia 
bisa berbuka." 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Hadits-hadits yang bertentangan dengan ini tidak 
ada satu pun yang shahih. 


DI Ea cal BAL Sa SA Ca —y NA 
Oa Papua Ae ega AA ega 
AE Ag le AI Ga A1 pn D6: KE 
Ja MA SE AA USAI AB Ia 3 2 AI 
May US 


1601770. Ibrahim Al Adi mengabarkan 'kepada kami :, ayahku 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abu Adi memberitakan (kepada kami), Humaid 
Ath-Thawil memberitakan dari Anas bin Malik #5, dia berkata, 
“Rasulullah M beri'tikaf pada sepuluh malam terakhir di bulan 
Ramadhan, lalu beliau tidak beri'tikaf selama satu tahun, kemudian 
pada tahun berikutnya beliau beri'tikaf selama 20 malam." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari Kan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid yang shahih. 





2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini Shahih, hadits-hadits yang 
bertentangan dengan ini tidak shahih." 

? Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
“dan Muslim." 


(70 | — Al Mustadrak 








K4 


4 60 2 - rawa 3 
ka 5 We 5 casan ja A Bas —VYNUN 


IeL KAL YG dalah Oi Saya JS CN Je Cas Lag 


Jo. kan 


Os Ai PS A5 da dal 
AA op TAN US DS Ain ale Io 
A3 Tn iaa JA AE aa US KSEI es Ul 


1602/71. Abu An-Nadhr Al Fagih menceritakan kepada kami, 
Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Sahl bin 
Bakkar dan Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit, 
dari Abu Rafi”, dari Ubay bin Ka'ab -, bahwa Nabi & beri'tikaf 
pada hari-hari terakhir bulan Ramadhan, lalu beliau bepergian selama 
satu tahun dan tidak beri'tikaf, kemudian pada tahun berikutnya beliau 
beri'tikaf 20 malam." 


Pen bata ttf —vy/yay 


PE ea Keke Kara ON ja oi Sa op AN A5 Ca 

—L AL u dea S5 uetabun Bp ae 6 Ci aa 
NE Oa -J6 bg Para ai Je A 3 CA us sej 
da Je AN Up ASASI 

| 1603/72. Abu Al Hasan Ahmad bin Mahbub Ar-Ramli 
memberitakan (kepada kami) di Makkah, Abdullah bin Muhammad 
bin Nashr Ar-Ramli menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu 
Umar Al Madani menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin 
Muhammad menceritakan kepada kami dari Abu Sahl bin Malik, dari 





7 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


Al Mustadrak — | 71 | 


Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwasannya Nabi $& bersabda, “Orang 
yang beri 'tikaf tidak perlu berpuasa kecuali bila dia menjadikannya 
untuk dirinya sendiri." | 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Ahli figih Kufah meriwayatkan dua hadits yang 
bertentangan dengan hadits ini, sekalipun kedua hadits tersebut tidak 
dapat menandingi hadits ini dalam hal keadilan para periwayatnya. 

Hadits pertama adalah: 


0. 21016. 3 


BIA ny BIAN Gabah AE —yy/ re 
IR OA IP ENI GAS IS jt EA AA ts 21 SALA 
5 Ona aa a20 -30 Lg 003 o, - . o oo 9. 
-” ka NP oT- A, sen " $ ia Pad s0. Pi Pa 
CA d3 (elo dala Al lo Pa) dls Cayg ISI of dat 
s #0. . o - . € . ore A, "5 
AA any ISA el Ale Kp 
1604/73. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Sinan Al Oazzaz 
menceritakan kepada kami, Abu Ali Al Hanafi menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Badil menceritakan kepada kami dari Amr bin 
Dinar, dari Ibnu Umar & bahwa Umar pernah bernadzar pada masa 
Jahiliyah untuk beri'tikaf pada suatu hari, lalu dia bertanya kepada 
Nabi &. Maka Nabi & bersabda, “Beri 'ftikaflah dan berpuasalah 
satu hari!" | 
Hadits keduanya adalah: 





2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim. 
Hadits-hadits yang bertentangan dengan ini tidak shahih." 
2 Lih. hadits no. 1602, 1604. 


— Al Mustadrak 











A5 bt "IP ob Age EA —vtI VA 0 


Dan de pap Ka. Da in Op Kei 


0. R0 0-4 3032603 KG - 


IS 3 GP SPN Pe JG BAL ey 
Ya KI 3G in ae Koo aga KI 


. 


alba 


1605/74. Abu Ali. Al Husain bin Ali Al  Hafizh 


— menceritakannya kepada kami, Ahmad bin Umair Ad-Dimasygi 


menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hasyim menceritakan 
kepada kami, Suwaid bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, 
Sufyan bin Husain menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari 
Urwah, dari Aisyah 4s bahwa Nabi #8 bersabda, “Ti idak ada 
T'tikaf kecuali dengan puasa. Jai 

Al Bukhari dan Muslim tidak berhujjah Tee Sufyan bin 
Husain dan Abdullah bin Yazid. 


SAT ye Gi ya AP al dug vol A1 
AP eU Cas ul as GT Cs oa 5 He trara 
AN By tur AP cibas | ye Ja ui 3 UP Tea Sd 
FA NA op 4 EB PA IN Heal Ma Ang aa 3 abah 
ai PA Na B NN BP 
Kab VA Aa sb Gas ol Ah, ga 


1606/75. Abu Al Oasim Abdurrahman bin Al Hasan Al Gadhi 
mengabarkan “kepada kami ,, Ibrahim bin Al Husain menceritakan 





4 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Al Bukhari dan Muslim tidak 
berhujjah dengan Ibnu Budail dan Sufyan bin Husain." 


Al Mustadrak — 


kepada kami, Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Warga" 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Urwah bin 
Dinar, dari Atha', dari Ibnu Abbas, “Dan wajib bagi orang-orang 
yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar 
Jidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin." Adalah untuk satu 
orang miskin. “Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan 
kebajikan.” Jika dia menambah satu orang miskin lagi, maka itulah 
yang lebih baik baginya. Ayat ini tidak dinasakh, hanya saja dia 
ditetapkan untuk orang tua yang tidak sanggup berpuasa, dan Allah 
menyuruh memberi makan orang yang mengetahui bahwa dia tidak 
sanggup menjalankannya.” 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


ab Jea— of SARA 5 Jean Cal ya Va uv 

ANA Yi KAA SAS Cl GI AAA Je AN ES dg 
CA Ol op Te ME Ie As aa Kis CS 
Yg En Ci IS Se laiy Ui Ol H3 el ab JG 


1607/76. Ismail bin Muhammad bin Ismail Al Fagih 
mengabarkan . kepada kami: di Riyy, Abu Hatim Muhammad bin Idris 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Ar-Ragasyi 
menceritakan kepada kami, "Wuhaib menceritakan kepada kami, 
Khalid Al Hadzdza “menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, dia berkata, “Diberi keringanan kepada orang tua untuk 


79 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 





berbuka dan memberi makan satu orang miskin setiap harinya dan dia 
tidak perlu menggadha." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. Hadits ini merupakan dalil. 


aka AB AA 13 AAS US VIVA 


le tia Pa Tangan Fr bra PON | Jen 
ai Gi Si Sat db bea pn Hb ie 
ja de ea ngan se IA yak F3 
PSA Es 23 :: 5 je Anjar pi ba, 


AE sa, 


MN PER AR: Jia Iitpar) 
Ag ale jpn ea ea ja 
Sae Dan ti ai Va 

1608/77. Abdullah bin Muhammad Al Balkhi mengabarkan 

' ikepada kami" di Baghdad, Abu Ismail As-Sullami menceritakan 
| kepada kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, 
Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami, Abu Thalhah bin 
Ziyad Al Anshari menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar An-Nu'man bin Basyir berpidato di atas podium di Himsh, 
“Kami beribadah malam bersama Rasulullah $ pada bulan 
Ramadhan pada malam 23 sampai sepertiga malam terakhir. 
Kemudian kami beribadah malam bersama beliau pada malam 25 ' 
sampai tengah malam. Kemudian kami beribadah malam bersama 
beliau pada malam 27 sampai tengah malam. Kemudian kami 
| beribadah malam bersama beliau pada malam 27 hingga kami 





. 6 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


Al Mustadrak — 


menyangka tidak bisa menemukan keberuntungan. Kami 
menamakannya keberuntungan sedang kalian menamakannya 
sahur." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. Ini merupakan dalil yang jelas 
bahwa shalat Tarawih di masjid hukumnya sunnah. Ali bin Abu 
Thalib mendorong Umar & untuk melaksanakan sunnah ini hingga 
dia melaksanakannya. 





7 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Muawiyah hanya dijadikan hujjah 
oleh Muslim. Hadits ini tidak sesuai syarat salah seorang dari Al Bukhari dan 
Muslim, tapi statusnya hasan." : i : 


— Al Mustadrak . 





KH 


Pa 


KITAB MANASIK 


Ca Me AE ya A6 A3 NA 


o- £ 430 2 koko AG - 30. Ro J4 o- 


PA tepat Ia Ca CoA A3 Ie GAS CD yaaah CI 


. 


HA af Magis 2 Pa AP dop Gbr AP ag 
HA aU :JUaS aa Sa dl al 


KAS A RA SANG en “J6 653-133 ge tan ip 


1609/1: Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Mas'ud menceritakan kepada 
kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Sufyan bin Husain 
menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Sinan, dari Ibnu 
Abbas 45 bahwa Al Agra” bin Habis bertanya kepada Nabi #, 
«Wahai Rasulullah, haji itu untuk setiap tahun atau satu kali?“ Beliau 
menjawab, “Satu . kali, barangsiapa yang mau maka dia bisa 
menunaikan haji sunah." 





7 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Sanad ini shahih. Abu Sinan disini adalah Ad-Dw'ali. Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadits ini karena keduanya 
tidak meriwayatkan Sufyan bin Husain, meski dia termasuk periwayat - 
tsigah yang haditsnya dihimpun. 


2 Be api De Ing t  Paba Bg KA e Tae Pe MAU 

Ba oa Oka ara Spa pd koe NA en 

nat anak nan an musa 

or hat LA ng die an Ho AI Jp JG 28 anis Ai 
BA II opa BN 


1610/2. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan “kepada kami :, 
Muhammad bin Isa bin As-Sakan Al Wasithi memberitakan (kepada 
kami), Amr bin Aun menceritakan kepada kami, Sufyan bin Habib 
menceritakan kepada kami, Humaid Ath-Thawil menceritakan kepada 
kami dari Bakar bin Abdullah Al Muzani, dari Abdullah bin 
Umar 45, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Perbanyaklah 
ibadah dengan sesuka hati di rumah ini (Ka'bah), karena dia telah 
diruntuhkan dua kali dan akan dihilangkan setelah yang ketiga." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


BG Ea Dp HA AA Cia NA AMEK 


Ae da ai ta Laga metnypaka 
Peka Ang GIA ya Oi Jie at db al uh , 


9 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 





2023 


AN Ban Hal ARA pa) AR ata ida 
GAY ag Tau) H6 & 25 lag ale da 


1611/3. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya gub menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Mungidz bin Abdullah Al Khaulani 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada 
kami, Makhramah bin Bukair mengabarkan kepadaku dari ayahnya, 
dia berkata: Aku mendengar Suhail bin Abu Shalih berkata: Aku 
mendengar ayahku berkata: Aku mendengar Abu Hurairah 
berkata: Rasulullah #£ bersabda, “Duta Allah itu ada tiga: Orang 
yang berperang, yang haji dan orang yang umrah. aki 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


PN rara Ga ah Gi SA RI Ge 63 -£/AY 
Ip Oa ajah KAN PA ES go KG 
J5: Ia hn HA Pe PN 
SEA Casa abi al Aha ale Aa Ko Di Tae 
aa 


1612/4. Bakar Muhammad bin Ash-Shairafi menceritakan 
kepada kami di Marwa, Ja'far bin Muhammad bin Syakir 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Muhammad Al Marwazi 
menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari 
Manshur, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah 4, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Ya Allah, ampunilah orang yang 





80 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 





menunaikan haji dan orang-orang yang di mohonkan ampun oleh 
orang yang berhaji." 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 


Muslim tidak meriwayatkannya. 


AU Is 5 ASN SI BE Se 
1 AI Op Ie Kia "YG CAB en ea 


Ex 0 Pe 3 os? » So — o Oo 0d, Pa Taun (4 
. Oo ta . . e- aa Pa aa ipa . o Oo. 0. -. ? 
Pas La era al SP) Kpn HA 033 us AP au Juna OS Ah) 


- 
. 


NE “JL fa LAI dah Lu - 33 “JG £ Ke Apatan ya 
| SAN, 


1613/5. Abu Bakar Muhammad bin Abu Hazim Al Hafizh 
menceritakan kepada kami di Kufah dan juga Ismail bin Ahmad At- 
Tajir, keduanya berkata: Ali bin Al Abbas bin Al Walid Al Bajali 
menceritakan kepada kami, Ali .bin Sa'id bin Masrug Al Kindi 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zaidah menceritakan kepada 
kami dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Gatadah, dari Anas &, dari 
Nabi 88 tentang firman Allah #€, “Mengerjakan haji adalah 
kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup 
mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (Os. Aali 'Imraan 31: 97). 
Beliau ditanya, “Apa yang dimaksud perjalanan?“ Beliau menjawab, 
“Bekal dan kendaraan."” 





81 Adz-Dzahabi berkata dalam At-T. alkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 

8? Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Hadits ini diperkuat oleh Abu Gatadah Al Harrani dari Hammad bin 
Salamah dari Oatadah." 


— Al Mustadrak 








Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Hammad bin Salamah memperkuat 
riwayat Sa'id dari Gatadah. 


HA SS 3 Joo KL jai ph 3635 AYU 
: ne ve S4 F3 o - IG 2.0 3 
AA Ea BS LI ui KA de BA uba 
Lg dala ES Ea 3 TES SA Ata H3 AS 
sai Kn Pa “Cg ba 2, y PN z0 AO TN Oa Lean 
Ja alay le IA dpan Ol EA po ol GP 35 

F1 23 : HA ya ra 4 e N oz 0. 
IE 2S $ Ja C1 Ja OI PU ya Al Sp us 

” . # ? S5 . 
| JA ING 

1614/6. Abu Nashr Ahmad bin Sahl bin Hamdawaih Al Fagih 
menceritakannya kepada kami di Bukhara, Shalih bin Muhammad bin 
Habib Al Hafizh menceritakan kepada kami, Abu Umayyah Amr bin 
Hisyam Al Harrani menceritakan kepada kami, Abu Oatadah 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami dari atadah, dari Anas &, bahwa 
Rasulullah $& ditanya tentang firman Allah “Yaitu (bagi) orang 
yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” Beliau ditanya, 
“Apa yang dimaksud perjalanan?“ Beliau menjawab, “Bekal dan 
kendaraan." | 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 
2 H5 babi jan 3 KM CE ve 


0-3 scaf 


AR nara Ce (ta PP Ga d PS Ja Y aa 


8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 








SA na aa 3 caaain Ag Janu 32 ED Para Kn aan, ek. 


VI Soma en SY an Mila ala A1 Io At Ie, J6 “JG 
(ABE 


1615/7. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada 
kami , Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
Bani menceritakan kepadaku, Abu Hisyam Al Mahzumi 
menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa? id, dari ayahnya, dari 
Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah # bersabda, “Tidak boleh 
seorang perempuan melakukan perjalanan selama satu malam kecuali 
dengan muhramnya."” 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak 2 aon 


eh ta ANA KA 5 AI X2 EA Aa 

Pesan na Sue 

Ta IG BIA gl na 
MAP ag ag al pd: la ala Ai ao di 


1616/8. Abdullah bin Muhammad  Ash-Shaidalani 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub menceritakan 
— kepada kami, Yahya bin Al Mughirah memberitakan (kepada kami), 
Jarir menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih, dari Sa'id 
bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah #, dia berkata: 
Rasulullah $$ bersabda, “Janganlah seorang perempuan bepergian 
sejauh perjalanan penyampai berita kecuali dengan muhramnya."” 





4 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
8 Lih. hadits no. 1614. 


| — Al Mustadrak 











Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


9 4 Lo. 1. 2 


Oia DARI 3 CAR Ie Wat alun 
Ke aa Ia at Sd ar 1 BL S5 
Pe Na Ba M ola A3 aan 
MA Ia BI pa Kb 
An po 183 Ang ale Ke S Iyan Bes uesj 
Ko agan BE ea 


1617/9. Abdurrahman bin Hamdan Al Jallab mengabarkan ' 
kepada kami di Hamdan, Ishag bin Ahmad Al Khazzaz 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Sulaiman menceritakan kepada 
kami, Hanzhalah bin Abu Sufyan menceritakan kepada kami bahwa 
dia mendengar Al Gasim bin Muhammad berkata: Ketika aku sedang 
bersama Ibnu Umar, seorang laki-laki mendatanginya dan berkata, 
“Aku ingin bepergian." Maka Abdullah berkata, “Tunggu sampai aku 
memberimu pesan sebagaimana yang pernah dilakukan 
Rasulullah & ketika meninggalkan kami: 'Aku menitipkan 
agamamu, amanatmu dan akhir perbuatanmu kepada Allah ga." 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Ca BAN Dipan BAE alat BIS AG INANA 


ye 4 0 OA 


KB . ho 20 0. Jo 3 Pa SG Cone K0 
WAS HD yaga GP IP Ot YAA or deflasi CO yA Gp gaya 





86 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." j 


Al Mustadrak — 


A AG Aas Gp pasaran AG Pi 
Hu Ll ls JB 3 Jd TIA ya Ana Lap 
AGAN la ah Sl 
1618/10. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, Musa bin Harun menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Hafsh bin Amr bin Maimun menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Al Yaman menceritakan kepada kami dari Hamzah 
Az-Zayyat, dari Humran bin A'yun, dari Abu Ath-Thufail, dari Abu 
Sa'id Al Khudri, dia berkata: Nabi & dan para sahabatnya 
menunaikan haji dengan berjalan kaki dari Madinah menuju Makkah. 
Beliau bersabda, “Ikatlah sarung-sarung kalian." Dan beliau 
terkadang jalan dan terkadang berlari-lari kecil. ii 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


ea GA SAB oki Hj AI Ie Ugal —a Jvana 


043 oa. 


PA ir d Oa Be js Oa day Na) 
II Ko IA K3 LI yaa 5 al 5 aa Hi 
Map A3 CPNS KE s3 ea Ia aa ala 

ala Lal 


1619/11. Abdullah bin Al Husain Al Gadhi mengabarkan 
kepada kami di Marwa, Al Harits bin Abu Usamah menceritakan 
kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Ibnu 


# Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


| — Al Mustadrak 








Juraij menceritakan kepada kami, J a'far bin Muhammad mengabarkan 
kepadaku dari ayahnya, dari Jabir, dia berkata: Orang-orang mengadu 
kepada Nabi $ tentang berjalan. Maka Nabi # memanggil 
mereka dan bersabda, “Hendaklah kalian berjalan cepat." Maka kami 
pun berjalan cepat dan kami merasakannya lebih ringan bagi kami. 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


KAN X3 Gis CIA | aan Sega Asia 
SA en 5 ya ti GA A3 Be Al x Da di ka 
o- 0 Y o- 0 PT Rn 20 Gy, LX 00 o- — ho oo 3, 
PE MO Pd K3 AP na Jaka 
0 - 0 o- LN PAN ANA an 8,” 85 - PE Pe NN - 
Ag MAIN ata IE ek ale Ke ARP 
BEAN ie We 2) era RESI 
1620/12. Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi mengabarkan 
kepada kami., Abdushshamad bin Al Fadhl menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Yazid Al Mugri menceritakan kepada kami, 
Haiwah bin Syuraih memberitakan (kepada kami), Syurahbil bin 
Syarik mengabarkan kepadaku dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari 
Abdullah bin Amr 45, dari Nabi &, beliau bersabda, “Sebaik-baik 
teman disisi Allah adalah yang paling baik terhadap temannya, dan 
sebaik-baik tetangga disisi Allah adalah yang paling baik terhadap 
tetangganya."” 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 





| 88 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." | 


Al Mustadrak — 





oto. 20265. PJ 


PENA ENI pan Bh AA AS Ad Ea Aa 

id Sa # Pe Oo e o- Pe Pa 3 0 3 o. o 
JI EN AU AI BNI Jam Cerai IA 5 
Y o- 10 Kanan 8 38 - 8... an Pe adira 
MA en Ana GP SAI GP bah AI Oh Un Uekaka 
... to Lan ore 4 “. y Nan T 3 - ag & o - 


A3 oo UE as BI an aa po 333 dal 

1621/13. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Marzug Al Bashri menceritakan kepada 
kami di Mesir, Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Yunus bin 
Yazid menceritakan dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari 
Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Sebaik-baik 
Sahabat adalah empat dan sebaik-baik pasukan adalah 4.000, dan 
12.000 pasukan tidak akan terkalahkan dari yang jumlahnya 
sedikit." 

Sanad ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Perbedaannya terdapat pada Az- 
Zuhri yang terdiri dari empat segi yang telah aku jelaskan dalam kitab 
At-Talkhish. | 


2 . Bolos. o- 5 
BLS Dn Oi Sabun Al ae Ad Gas —ye/ yan 


Si dani Ie Aa ca see MEP udi Ke 3 Mar) Eta 


3 Oo ta - 2 Teo Oo T. e- 3 2 0. 0. Lo. 
SA AA AP bt 2 US pia Karan CP € jinar 
. # . # 





” Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Perbedaannya dari Az-Zuhri ada empat segi yang telah aku jelaskan 
dalam kitab At-Talkhis." | 
Menurutku, kitab A4t-Talkhish yang dimaksud adalah karya Al Hakim, bukan 
karya Adz-Dzahabi, karena Adz-Dzahabi hanya meringkas perkataan Al Hakim. 


186 |) — At Mustadrak 








Ao oo 


ANE MTA ANN Pi na aa R0 TA, maan Out Cia 
AJ TA Ag UI dl Ale AN Gale Al Jiya) Lag 1JU 


CP HA S3 Sea Hb Bls Aja SOVA ya KK 


» 2.0 


23 00 


Nay MIS NIS (ga “IE NG EU JS Ea HA 
“and BLN DG aa 
1622/14. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdullah menceritakan 
kepada kami, Abu Ashim An-Nabil memberitakan (kepada kami), 
Abdul Hamid: bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Sa'id Al 
Magburi, dari Atha', dari Abu Hurairah &, dia berkata: 
Rasulullah #8 mengirim utusan yang terdiri dari beberapa orang. 
Lalu beliau bertanya, “Berapakah ayat Al Our 'an yang kalian hapal?“ 
Lalu beliau meminta mereka membacanya di hadapan beliau. 
Begitulah seterusnya hingga beliau melewati seseorang dari mereka 
yang usianya yang paling muda di antara mereka. Beliau bertanya, 
“Berapa ayat Al Our'an yang kamu hapal?“ Dia menjawab, “Aku 
hapal ini dan itu serta surat Al Bagarah." Maka Nabi $& bersabda, 
“Pergilah, kamu menjadi pemimpin mereka." 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


. . 80 3 PI 


LA SMU 2 An JASA pt GS —No/ANY 
ip 3 - As Pa JB JB 3g HN PN 
Aje S7 SA ut B3 aa Laga 6 3S OS Isl 





91 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 








1623/15. Abu Muhammad Al Oasim bin Malik Al Muzani 
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Zaid bin Wahb, dia 
berkata: Umar bin Khathab 5 berkata, “Apabila ada tiga orang, 
hendaklah mereka memilih salah seorang dari mereka untuk menjadi 
pemimpin sebagaimana yang telah diperintahkan oleh 
Rasulullah &."? 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. . 


ed 2-2 3 25 “2 0 G- 308. 
ABU AE TA8 op JASA Ia Mp Urat —yaJ van 
AE IE IAI CA AA Bakal Ha C3 
Ae s £ 30. A 7 5 ai sn Ga -3 03. 
HS IE 3 SAI AN ap MU SI 
. € 2. Ta T. .. . 2 4 25 Y . ” 
GA Hap Tita Jah 0g del IE lag AA aka AI Jos 
- s 2 .. sd 3 | 0 N An 5 3 P.Lakd 
ABE NY ani oya CI Kadi Wati ol GP cal Ipa GA 
Ana Ne P3 - oC. 9, 0 »0 Ba Pn nd 
WIN AS AS AS UAS IN LA NS 3G Ubah M3 
: — AA? (NP TG o? 3, 
1624/16. Ali bin Muhammad bin Ugbah Asy-Syaibani 
mengabarkan 'kepada kami di Kufah, Ibrahim bin Ishag Az-Zuhri 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ubaid Ath-Thanafisi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Umar bin Al 
Hakam bin Tsauban, dari Abu Las Al Khuza'i #, dia berkata: 
Rasulullah $& membawa kami di atas unta-unta sedekah yang 


2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 








lemah ketika akan pergi haji. Maka kami berkata, “Wahai Rasulullah, 
menurut kami tidak pantas kita dinaikkan di atasnya." Maka 
Nabi & bersabda, “Tidak seekor unta pun kecuali di atasnya ada . 
syetannya, karena itu sebutlah nama Allah apabila kalian menaikinya 


sebagaimana yang telah diperintahkan, kemudian gunakanlah dia 
untuk diri kalian, sesungguhnya yang menjadikannya bisa dinaiki 
adalah Allah." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Hadits ini memiliki syahid yang 
shahih. | 


Ex : : 340.0 to. P4 . 
Dip 3 as PE 35 Ad Es INA 
Ne. 0 Pee - Re yan KG - oo ( e 9 na 
da ji SA 1) ena Ci yan v Pan (Si Kopaa ai Ci ui Rara 
EA oa BE ah GP NP La ui Ui 
“ - Cg Oa 3 A, “.. ” .', KA “Na 8, 
36 Tn ale KD ag se do 
- 4 . P3 5 ? s 
CAS Wagba Vp TA Vo 233 LIL LAGI ih 
1625/17. Abu Ja'far Ahmad bin Ubaid Al Hafizh menceritakan 
kepada kami di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, Syababah bin Sawwar menceritakan kepada kami, Al-Laits bin 
Sa'ad menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari 
Mu'adz bin Anas, dari ayahnya yang termasuk salah seorang Sahabat 
Nabi @, bahwa Nabi & bersabda, “Naikilah unta tunggangan ini 
dalam keadaan selamat dan tinggalkanlah dia dalam keadaan 
selamat, dan jangan jadikan dia seperti kursi." 





93 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
94 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


— YAAA 


e “ 
?. . 
Lo Ao 8 


sei Pen Ia 01 Ao 5 an AG - R0. .9 ss. 
dal Ud Kn 3 OI Aa Calo MIL 0 OV ga ya Alai oa 


0. 018. 3 za o- & 0 


Ul Lahat “JG aa Ora Na uv Ian HA hj 
DE mai IS Ab Bp el dea So J5 VE 
TEA Nala YA AA LSG LA ALS II 
' 1626/18. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Mihran bin Khalid 
menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan 
kepada kami,. Usamah bin Zaid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Hamzah bin Amr Al Aslami menceritakan kepadaku, 
dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: ' 
Rasulullah #$ bersabda, “Di atas punggung setiap unta ada 
syetannya, apabila kalian menaikinya sebutlah nama Allah, dan 
cukuplah menggunakannya sesuai kebutuhan." 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Hadits ini memiliki syahid sesuai 
syaratnya. 


4 


An Wae Up AR NI AAS aah al alas NAVY UNY 


Loe 3 P 


na cal 58 PAI Puan SA gi Si ng Gas ra 
M Ke AI Jlpo) Chat 208 ts DIA SPAN 
PA REG OA aa 3 JS db andai gih 

JA js 


28 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 





1627/19. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub 
menceritakannya kepada kami, Bahr bin Nashr menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Az- 
Zinad mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari Al A'raj, dari Abu 
Hurairah &, dia berkata: . Aku mendengar 
Rasulullah # bersabda, “Sesungguhnya di atas setiap unta 


tunggangan ada syetannya, maka gunakanlah dia sebagai binatang 
tunggangan, karena sesungguhnya yang menjadikannya bisa dinaiki 
adalah Allah Azza wa Jalla." 


Is OT aa me ANE RINA 


NN ai - & o - PAI 0 Lag XL 0. 

Pn) SP) Cp Gil OP AAA UP GIE GP Haha Gi la Cd 
. 03 . “1 Pa AP or kah ya y o Pala - Oo. 

Ai TU pi EN SPN pa € 


IREAN Blah 43 cela 
1628/20. Abu Bakar Ahmad bin Ishag Al Fagih menceritakan 
kepada kami, Ali bin Abdul Aziz memberitakan (kepada kami), Musa 
bin Ismail dan Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari 
@atadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas 4 bahwa 
Rasulullah #8 melarang minum dari bejana kulit, (memakan) 
binatang yang biasa memakan kotoran dan binatang yang dijadikan 
sasaran anak panah.” 
Hadits ini shahih. Al Bukhari berhujjah dengan Ikrimah dan 
Muslim berhujjah dengan Hammad bin Salamah. 





ss Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
97 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


ba 8016. $ 


CE BAN Can DI AA gara Af EL —ya Ivana 
IN Hi Oa Gel AA ee ee or 33 
. 0 21.3 Ao. bah - - Goo. o- o- AN: “. 
Li us ag 2 - La Men 5 4, 0 
DUA Iea On JG A3 le AI Jo 
1629/21. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi” bin Sulaiman menceritakan kepada kami 
LP? Abdullah bin Wahb mengabarkan kepadaku, Sulaiman bin 
Bilal mengabarkan kepadaku, Al Ala' menceritakan kepadaku dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah & bahwa Rasulullah & bersabda, 
“Lonceng adalah seruling syetan." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Ae ai Aa GP ateg 33 Se Es var. 


01-30 S0o3 G- 


o- 201 68 18 - 
sha ya Cenali Wa GA or pa Lada | 


3 ae! “8 9 o Bb 18- a.. o 8. 
Sa Fanta Gp panah SAS AA PAN pd GA 
Ka 3016... 3. 


Ca SM hara (Lip 2) Lagh Us HA eka 3 SAS Ea 


TuL 200 1. . . (3 0 - (3 - Tol 0 0. 
IE AN CP UU Gi OP ten Oil op JAS ok 


Sae ya O8 adauu Kar ala ale AI elo Ai Ipu3 JG 
AI yu 


” Antara dua tanda kurung siku ini hilang pada manuskrip asli dan kami 
menambahkannya dari As-Sunan Al Kubra (5/253) dari riwayat Al Baihagi dari 
Al Hakim. 4 

” Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Muslim meriwayatkannya dengan 
sanad ini." : Al 





— Al Mustadrak 











1630/22. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ghalib memberitakan (kepada kami), Ruwaim bin 
Yazid menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan 
kepada kami. | 

Abu An-Nadhr Al Fagih menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Ismail Al Anbari menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Aslam Al Abid menceritakan kepada kami, Oabishah bin Ugbah 
menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada 
kami dari Agil, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik 4, dia 
berkata: Rasulullah $& bersabda, “Hendaknya kalian melakukan 
perjalanan diawal malam, karena bumi akan mempercepat malam 
bagi musafir." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, nam 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


# 


Heh et aa aa Kota ran 
Kena ap dala 3 en fa NI Cb BLN 


A 


TAN at Tuk daud Pata 
Pa. BB or 2 Ke 0 Sen an 2 0 aa 
Ie mimbar Jika Ur IL OS play KE Al ko dipo) ot JB 
ia Fe , : SA mn 2. . o. an PNP 7 
SS Seth) Ky Wat KAN Lai anal J3 Plh ai 
1631/23. Abu Bakar Ahmad bin Balawaih mengabarkan 
kepadaku, Muhammad bin Rumh As-Sammak menceritakan kepada 
kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah memberitakan dari Humaid, dari Bakar bin Abdullah dari 


- Abdullah bin Rabah, dari Abu Gatadah #&, bahwa 





Rasulullah & beribadah di akhir malam, beliau tidur di atas bahu 





100 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


.Al Mustadrak — 


kanannya, dan bila beliau akan beribadah sebelum Subuh maka beliau 
meluruskan kedua lengannya dan meletakkan kepalanya di atas 
telapak tangannya.'! 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hera - 


SI EN GR 5 ia II dp SA HAN 


V5 Ban Le aa Kera “aa "5 


. Loc 


“ Aa Gn kai ye uli Me 3 


Ol LI SS ISI PA Llsf sala de Se tper JB 


AG Ji aa os ehi 


1632/24. Ali bin Isa bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
. Abu Yahya Zakaria bin Daud menceritakan kepada kami, Ishag bin 
Ibrahim dan Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, 
dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi, dari Atha' bin 
Yasar, dari Jabir bin Abdullah 4, dia - berkata: 
Rasulullah $$ bersabda, “Kurangilah keluar (dari rumah) bila kaki 
telah tenang (sehabis melakukan perjalanan malam hari), karena 
Allah 8 menebar makhluk-Nya pada malam Li sesuai yang 
dikehendaki-Nya."' 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


(1 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Muslim." 
192 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 














“ 


Ae Ea Ka pn 2 ng yel var 


Oo -..9o £ 


2 aa o an En As 
DI Ae “JG Ae gn Th Sp er 
JA GAN Apa Ui: JUS dia Dag da le “us 
Oa SE La ver Sp Ia AS AI ep Uap 


GA da Oya pi 3 


1633/25. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan 'kepada 
kami', Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Waki' menceritakan kepada kami 
dari Usamah bin Zaid, dari Sa'id Al Magburi, dari Abu Hurairah &, 
dia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah @& ketika 
hendak bepergian. Dia berkata, “Wahai Rasulullah, berilah aku 
wasiat." Beliau bersabda, “Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa 
kepada Allah dan bertakbir setiap kali menaiki tanjakan." Setelah 
orang tersebut berjalan beliau berdoa, “Ya Allah, lipatlah bumi 
untuknya — (percepatlah — perjalanannya) dan — mudahkanlah 
perjalanannya." ” 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


00.3 - 0. Soga. 3 


PN Eta daan USA al AA Gis Yan 


Ten oo 30 ai up 


(3 pasa CI aa HA SN ag OWa read CIYAN jai 


Ka an Ka cal 13 anal As 1 Tenang 


#0. 3 


NA Ea ah Jo dat Ko 





103 Adg-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


9 AS Ca SE) WP A3 G3 Sa Sd aa eka Para 
5 Peang Ai aa Me ue eh al AGAN 
5 Una Ae  £ 2 ALA Gn 


3 ah aga 2 PA Ma H3 23 al ya LA 

1634/26. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya” gub menceritakan 
kepada kami, Bahr bin Nashr Al Khaulani menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Hafsh bin Maisarah 
mengabarkan kepadaku dari Musa bin Ugbah, dari Atha' bin Abu 
- Marwan, dari ayahnya, bahwa Ka'ab menceritakan kepadanya bahwa 
— Shuhaib seorang Sahabat Nabi # menceritakan kepadanya, bahwa 
Nabi & setiap kali melihat desa yang hendak beliau masuki, beliau 
mengucapkan, “Allaahumma rabbassamaawatissab'i wa maa 
azhlalna wa rabbal aradhainassab'i wa maa aglalnaa wa 
rabbasysyayaathiini wa maa adhlaina wa rabbarriyaahi wa maa 
dzaraina, as 'aluka khaira haadzihil garyati wa khaira ahlihaa, wa 
na 'uudzu bika min syarrihaa wa syarri ahlihaa wa syarri maa Fiihaa 
(ya Allah, Tuhan Pemilik tujuh langit dan apa yang dinaunginya, 
Tuhan Pemilik tujuh bumi. dan apa yang di atasnya, Tuhan Pencipta 
syetan-syetan dan apa yang mereka sesatkan, Tuhan Pemilik angin 
dan apa yang diterbangkan-Nya. Kami mohon kepada-Mu kebaikan 
desa ini, kebaikan penduduknya dan apa yang di dalamnya, dan kami 
berlindung kepada-Mu dari kejelekan desa ini, kejelekan 
penduduknya dan apa yang di dalamnya." “ 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari d dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 





18 Adz-Dzahabi berkata dalam At-T: alkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 











ba la 3 ESA bd GA -yv1 Ayo 


# 
koe 


CA Ce AN ENI aa oi hee ng jd Gas SARA 
-, $ En CL Lon AA - - - o 0 23 PEP Aa Pn 

Ko AS IE AA P3 Ll gi atu aka Yi oluas 

g PA 2 La ie S3 Pa NX 

1635/27. Abu Al Husain Muhammad bin Ahmad Al Khayyath 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Abu Oilabah Abdul Malik 
bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan 
kepada kami, Utsman bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Anas 
bin Malik 5, dia berkata, “Nabi & tidak berhenti di suatu tempat 
kecuali beliau meninggalkannya setelah shalat dua rakaat." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. | 


pe in 5 5 pt JA AS ANTA 


D0 yo-3 0 - 40, 2 ora Pa o- Y, &0- Pa - - or. 
ec Na Ai Ola ES ah ai SIA AS Olah 
22 5 2 - 


5 3 
In Ipa) DS HI da Dp dan ab 
KA pan IE AI SG jin DS IS) ga ale AM Ke 
O kapa ab PP AURA Uu Ah 
1636/28. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman memberitakan (kepada kami), 


Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal 
menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, 





10 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Utsman adalah periwayat yang dha'if, 
dan Al Bukhari tidak berhujjah dengannya." 


Al Mustadrak — 


dari Abu Hurairah 85, dia berkata, "Apabila Rasulullah $$ dalam 
perjalanan dan fajar mulai tampak, beliau mengucapkan, 'Samma'a 
sami'un bihamdillaahi wa ni'matihii wa husni bala'ihii alainaa 
rabbanaa shahibnaa fa afdhil alainaa aaidzan billaahi minan naari 
(semoga ada yang mendengar pujian kami kepada Allah atas nikmat 
dan cobaan-Nya yang baik bagi kami. Wahai Tuhan kami, peliharalah 
kami dan berilah karunia kepada kami dengan berlindung kepada 
Allah dari api da ” Beliau mengucapkannya tiga kali dengan 
suara keras.! 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Ke Hare aa peri AB 3 Egi —ya/varv 
LS yg La tata RAN Ne CP Jet 
Kia HA MG TAN L Lea Kb oi 
PA LN Na ox. - Ro. Oo. 0 
Bl da AI Spa) DS IE MEA ep) Abal 3 PP gi 
A 5 “ n 4 ar Png 4 - a, 3 Ka 
CI Ae 3 Uu Gde Ji S3 SY app 8 aa ala 
$ 2 z Ob B3 bata » A4 Sp P: »£ 5 A , pd P 
de An Spa JS 39 oat JS YA oa sad 3, 
Ip eh IG Fa ag AI 
1637/29. Ibrahim bin Firas Al Fagih mengabarkan kepada 
kami di Makkah, Bakar bin Sahl Ad-Dimyathi menceritakan kepada 
kami, Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Shafwan bin Amr 
menceritakan kepada kami dari Syuraih bin Ubaid Al Hadhrami . 
bahwa dia mendengar Az-Zubair bin Al Walid menceritakan dari 


Abdullah bin Umar bin Khathab &, dia berkata: 
Rasulullah $$ apabila berperang atau bepergian Jalu kemalaman, 


106 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








beliau berdoa, “Ya Ardhu, Rabbi Wa Rabbukillah, A'udzu Billah Min 
Syarri Kulli Asadin Wa Syarri Kuli Aswadin Wa Hayyatin Wa 
'Agrabin Wa Min Sakinil Baladi Wa Min Syarri Walidin Wa Ma 
Walad (Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku 
berlindung kepada Allah dari kejahatan setiap singa dan kejahatan 


setiap yang hitam, ular, kalajengking, penghuni negeri ini dan dari 
"107 


kejahatan makhluk yang beranak dan yang diperanakkan. 
Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


3G. 3 Pan 2g. 20 35. 3 Pa 


Sabun Mad Dn ena Wa —Y INTYA 
db -JG eh 33 AAN Kara (aa Seal & 
Ab ai Laki pa IG AS in ga PE 


dea A8 33 YA IE ASN 53 Pep li 
13 23 3) 5 Sa rn 15 3 Cs 2 BP Kang ale A 
He (A Haa Sea 4 (5 yna bar aya 1 de 

1638/30. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 

kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
“kepada kami, Ahmad bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, dia 
“berkata: Dibacakan di hadapan Abu Bakar bin Ayyasy dan aku 
melihat kitab ini lalu dia mengakuinya, dari Ya'gub bin Atha', dari 
ayahnya, dari Ibnu Abbas 4, dia berkata: Rasulullah #$ mandi 
kemudian mengenakan pakaiannya. Ketika sampai di Dzul Hulaifah 
beliau shalat dua rakaat lalu duduk di atas untanya. Ketika beliau telah 


berada di padang pasir, maka beliau berihram untuk haji.' nan 





107 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 
108 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Sanad hadits ini shahih, karena Ya? gub bin Atha' bin Abu 
Rabah termasuk periwayat yang haditsnya dihimpun oleh i imam-imam 
umat Islam. Tapi keduanya tidak meriwayatkannya. 

Hadits ini memiliki syahid yang shahih sesuai syarat Al 
Bukhari dan Muslim: 


SIA ale tetua Je 2Ets —ya/ynra 

Sip dna rata Pep Nora Pera aa an Aa 

Ji ALA ya Dg: :JG « AA Gpp) CA OA Aka 
2 ya atas S3 Au "otg Sy 


1639/31. Abu Ali Al Hafizh menceritakannya kepada kami, 
Abdan Al Ahwazi memberitakan (kepada kami), Muhammad bin Al 
Mutsanna menceritakan kepada kami, Sahl bin Yusuf menceritakan 
kepada kami, Humaid menceritakan kepada kami dari Bakar bin 
Abdullah, dari Ibnu Umar -, dia berkata, “Sesungguhnya yang 
termasuk Sunnah adalah mandi ketika hendak berihram dan ketika 
hendak masuk Makkah." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 


ds bon BEN as up rae | 
aan na Dinas Bf otg ats 2 Ah IA Gas 
INN ANA ENI pb at Za 5 aa wa, 


3 da Bp oi Gaia ae Era ul Pan «J3 





"8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 








T oadtay ale AI Jo BI Ipa) gi be JAGA TU 

JH ap Sea TA US dg eat da dpn db 

Jai gai Bi au AA 
3. 2 

GA ja 5 

1640/32. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
mengabarkan- “kepada kami i, Muhammad - bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun memberitakan (kepada 
kami), Hisyam bin Urwah memberitakan (kepada kami). 

Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i memberitakan (kepada kami), 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Waki” menceritakan kepada kami dari 
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata: Nashiyah Al Khuza'i 
pemilik unta Rasulullah & menceritakan kepadaku bahwa dia 
bertanya kepada Rasulullah $$, “Apa yang harus aku lakukan dengan 
tubuhku yang rusak?“ Maka beliau menyuruhku menyembelih setiap 
unta yang hampir mati lalu melemparkan terompahnya ke dalam 
darahnya kemudian dia menyepi diantara unta tersebut dan manusia 
lalu mereka memakannya." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. i 


d2. 20 246. 


PA GT ly 2 Aa AA das era 


2 0. H4 


Si 2s Pn CAN rar cal tega «3 SA KA 3 aa 


, aG 3. sg . R0 Aa, - 2 0.3 o - Dt 1. . » 0 
Sl dy ol CLS DP RB Ph uas 





10 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
"Muslim." 


Al Mustadrak — 


Aea at Oh 3 Wat eh Ya IU alah slah Ia 
JAR yi 3 IS Op BP A5 Ul, 


1641/33. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya? gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Al Walid bin Mazid Al Bairuti 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al 
Auza'i menceritakan kepada kami, Abdullah bin Amir menceritakan 
kepadaku, Nafi” menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar -& bahwa 
Rasulullah $ bersabda, “Barangsiapa memberi hewan kurban 
sebagai amalan sunah, lalu hewan tersebut tersesat (hilang), maka . 
Jika mau dia bisa menggantinya dan Jika mau dia bisa 
meninggalkannya, dan jika dia bernadzar maka dia harus 
mengggantinya."!! 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


ALA Gi IE) IN WAS 3 Jo ES —re| van 


3036. 3 Pa 


Bas BA oh Bala Ip MASA Es NE HA aa ema 
ve (AA GP He Ip Gb NS oi gi SANG SA 
5 Oh MA LA RN Jb toe Oi gp op pia 


meat 3 uts. Ap Sa hayat 

1642/34. Ali bin Hamsyad Al Adl dan Ali bin Muhammad Al 
Mustamli menceritakan kepada kami di hadapan beberapa orang lain, 
mereka berkata: Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Al Ala' bin Kuraib menceritakan 
kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Syu'bah, 
dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak 





H1 Adz-Dzahabi berkata dalam A1-T: alkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 








boleh berihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji, sekalipun 


yang termasuk sunnah haji adalah berihram untuk haji pada bulan- 
"12 


bulan haji." 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Telah terjadi perdebatan antara aku 
dengan guru kami Abu Muhammad As-Sabi'i yang mengingkarinya. 
Dia berkata, “Hadits tersebut diriwayatkan oleh orang-orang dari Abu 
Khalid dari Al Hajjaj bin Arthaah dari Al Hakam, dari mana guru 
kalian meriwayatkannya dari Syu'bah?“ Aku menjawab, “Perhatikan 
apa yang Anda katakan, sesungguhnya guru kami meriwayatkan 
dengan dua saniad sekaligus." Maka seakan-akan dia tertimpa batu. 


Ken naa IN Bana RA Was —ro/ytY 


os 90 


25 Ou PA an, an On (Se bean G frsra 


Y Ie aU Id alan le Jo D3 ga gi ih 
MEA ap aan ol CA ipa Gb nat ang 


1643/35. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, 
'Bisyr bin Musa memberitakan (kepada kami), Al Humaidi 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Abu Az-Zubair, dari Abdullah bin Babah, dari Jubair bin Muth'im, 
bahwa Nabi & bersabda, “Wahai bani Abdi Manaf, janganlah 
kalian larang seseorang untuk thawaf di rumah ini (Ka'bah), dan dia 
boleh shalat pada saat kapan pun baik malam maupun siang." 3 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


112 Adz-Dzahabi berkata dalam Aft-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Abu Khalid Al Ahmar juga meriwayatkannya dari Hajjaj bin 
Arthaah dari Al Hakam." 

13 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


“Al Mustadrak — 


2. 


Lo. IG - 103. aa. 
(3 Gp Sen SAS Gg Oi AE He rat 
aa So Ge AI Ea aa ap os Cia 
- Haa - TG Sa - ee (3 Pa AA 2 Pap. 0... 4 
IE II Ce AP terhan Ol GP Aa IE 3 lea ui Ah 


- - TP. - 5 9, 2 05 A @., N 3 1. 

PRYI Soge Y eng ale Al de dya) 

1644/36. Ali bin Isa menceritakan kepadaku, Musaddad bin 

Gathan menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah 

menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan 

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Umar bin Atha', dari Ikrimah, dari 

Ibnu Abbas 5, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Tidak ada 
Sharurah (hidup membujang dan tidak menikah) dalam Islam." 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 

meriwayatkannya. | 


Pt 


CI jt Best 33 Ke Eta yA N Ato 
23 - 2 . - - 
N Par | are 3 ol trus jl u Ne 2 gan Pi (Ba Ikang 
or- 4 j " Sa , te 9. .: £ sa 3 Kg ad 3 Pen 0 
PA Al Iga) SE JEC ol Oi al 53 
JEREl  SG YA aah 
1645/37. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad menceritakan 
kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Hazim, dari Al Hasan bin Arr Al Fugaimi, dari Abu 
Shafwan, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah 8$ bersabda, 
“Barangsiapa yang ingin haji maka dia . hendaknya 
menyegerakannya." 5 | 





"18 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 
115 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Abu Shafwan 
adalah Mihran, dia tidak dinilai cacat." 


— Al Mustadrak 








Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Abu Shafwan oleh dinamai oleh orang lain sebagai 
Mihran bekas budak Ouraisy. Dia tidak dikenal sebagai periwayat 
yang dinilai cacat. 


Pe asa se KA Ust —ral VA 
LA Hk ES eka AG 3 PA BI PN AG 


Sa SIM GP Ka BA UP SN EA ema 
AK AS ee apa TT ME Ten . Sie aa 
Aa Y of J3 | ana "dya cs 3 Aura Lana :JB 
dye 5 yana 5 Wangi dye cok ga Rao : | : aa ye SA Aj Is 
PE - or ta Ng y, 3. 9 Ts . of ee 5? pa 2, PN YA dara 
A un, 2A sa 5, Hn ag an na , N DNn Nana 
Dl ee AS gp kenal 5 AN 23 AAA GB NY :JB 
ag ale 

1646/38. Asy-Syaikh Abu Bakar bin Ishag Al Fagih 
mengabarkan 'kepada kami., Ali bin Abdul Aziz memberitakan 
(kepada kami), Yahya bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, 
Hushain bin Umar Al Ahmasi menceritakan kepada kami, Al A' masy 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim At-Taimi, dari Al Harits bin 
Suwaid, dia berkata: Aku mendengar Ali 4 berkata, “Berhajilah 
kalian sebelum kalian tidak bisa haji." Maka seakan-akan aku melihat 
seorang laki-laki Habsyi yang berhidung pesek dan persendian 
tulangnya bengkok, tangannya memegang cangkul untuk 
memecahkan batu-batu. Maka aku bertanya kepadanya, “Apakah itu 
kamu ucapkan berdasarkan pendapatmu atau kamu dengar dari 
Rasulullah #&." Dia menjawab, “Tidak, demi Dzat Yang membelah 


Al Mustadrak — 


biji-bijian dan menciptakan jiwa, sungguh aku telah mendengarnya 
dari Nabi kalian .&.""5 | 


BS ANA Batan Ke Eta rana 
51 kara Ce kari IAI hara ob u Jet XS Kera ea tak 
» Pia Tni NP Papa 2 LE ee IN at Ot 05, C 
PEN AP NU li jae SA Tanah ena Ob ad Md op, 
US BP OA CAT Op ALI Min 3 el Ju SA 
0 Ten 0 3 X3. Pet Lan Kana MP an 8. 
P3 NU ya ypaiig Aas tab) CPI ai JS gi 
Io Iyan Sa 5 US OB 1IE di JG AM 
K3 ee 3 2 J0. - ba 3. Pd - ed n . 3. £ Pa - or A, 
Al dya KP IS AE BLU ja 3 Ulas Ala 
: era .. 2 pa or A5 td ore 4, 2 
(Ta Saad YAN! Oa IG F5 Km 3 el Ala dil Ko 
or- 4 Ne h3 2 ad on ye . . £ .. ... 
Kl Gea Al Jgn AI Jan PA MB Sa A3 
. AN Na Pad ore em 0. El NP 
1647/39. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
— Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad menceritakan 
kepada kami, Abdul Wahid Ibnu Ziyad menceritakan kepada kami, Al 
Ala bin Al Musayyab menceritakan kepada kami, Abu Umamah At- 
Taimi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku orang yang 
menyewakan unta-unta tunggangan untuk dinaiki, dan orang-orang 
berkata, “Hajimu tidak sah." Kemudian aku bertemu dengan Ibnu 


Umar lalu aku bertanya, “Wahai Abu Abdurrahman, aku orang yang 
menyewakan unta-unta tunggangan untuk dinaiki, dan bahwasanya 





NC Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hushain adalah periwayat yang 
lemah, dan Yahya Al Hammani tidak bisa dijadikan pegangan." 


— Al Mustadrak 








orang-orang berkata, “Hajimu tidak sah'. Maka dia berkata, 
“Bukankah kamu ihram, membaca talbiyah, thawaf, bertolak dari 
Arafah dan melempar Jumrah?“ Dia menjawab, “Ya." Maka dia 
berkata, “Maka hajimu sah. Dulu pernah ada orang yang mendatangi 
Rasulullah $$- dan menanyakan seperti yang kamu tanyakan. Lalu 
Nabi terdiam dan tidak menjawabnya hingga turun ayat ini, “Tidak 
ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari 
Tuhanmu.” (Os. Al Bagarah. (2): 198), lalu Rasulullah $ mengutus 
seseorang untuk menemuinya kemudian membacakan ayat ini lalu 
bersabda, “Hajimu sah. m1 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


3 0 kerra 


Oi PI PA uv Par XS Us | 
033 2 5 Es ul 8 Aj at Bis ser Gi HA GAS 


mna 


SU In Ip Pj ge doi Alas Lp 
TM pa Aa Jaa S3 Sp) BP) DAA Jl 


03. - 


“— pd, BSM IG ca na”) Tien 


KW Sila Aa SEA AP Ka KA PE 
IA Ca BEA OSN jab 53 


1648/40. Abdurrahman bin Al Hasan Al Gadhi menceritakan 
kepada kami di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Ibnu Abu 
Dzi'ib menceritakan kepada kami dari Atha' bin Abu Rabah, dari 
Ubaid bin Umair, dari Ibnu Abbas, bahwa orang-orang pada masa- 
masa awal haji berjual beli di Mina dan Arafah serta pasar Dzil Majaz 





117 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


dan juga pada musim-musim haji, lalu mereka takut berjual beli 
— mengingat mereka dalam keadaan ihram. Maka 
Allah 3g menurunkan ayat, “Tidak ada dosa bagi kalian untuk 
mencari karunia Allah.pada musim-musim haji. ii 

Dia lanjut berkata, "Ubaid bin Umair menceritakan Aan 
bahwa dia membacanya dari mushaf." 1? 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Si Ala AS CI MAS 3 Ode Wis —1/anea 
o- 3 Jo A-0 Tata 2 246 | 
Ca) GAS Unpad Belah Oi KN EN yng "6 


2 ka Of ed cas P2 AE NS dahh Ba 
HA Fe AI Ga tejal SG OI eh 


Kap Jaa Oo Ang 

1649/41. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 

Hisyam bin Ali As-Sadusi menceritakan kepada kami, Ahmad bin 

Ishag Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 

kepada kami, Musa bin Abu Ugbah menceritakan kepada kami, Nafi 

dan Salim menceritakan kepadaku bahwa Ibnu Umar apabila melewati 

Dzul Hulaifah dia menginap di tempat tersebut sampai pagi, lalu dia 
memberitahukan bahwa Rasulullah # melakukan demikian.'2 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 

keduanya tidak meriwayatkannya seperti ini. 





118 Saya tidak menemukan ayat ini dalam Al Our'an. Menurutku, yang benar adalah 
(Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari 
Tuhanmu). 

119 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 

'20 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai i syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 








Ca c) Laga 2 SA ea Ata yA: 
| DA tea Ap PG GA aa gi naa ja 
PE IE iaea Fat gp Sa Ol an doa PN Wa 
AAA Ie A dya) in Os 3S -JG SA A5 P3 
5 ? rr ? 0 . 
SM IA 1aah 
1650/42. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami dengan cara imla', Muhammad bin Abdullah bin Abdul 
Hakam memberitakan (kepada kami), Ibnu Wahb memberitakan 
(kepada kami), Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah 
mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Al Fadhil menceritakan 
kepadanya dari Abdurrahman Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia 
berkata, “Di antara yang termasuk talbiyah yang dibaca 

Rasulullah # adalah, 'Labbaika ilaahul hag'" 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


A — PA TN GP Blah 25 Asrlvnos 
Jade EN, 39 AS Tag la Le al aa 


1650a/42a. Ibnu Ishag (meriwayatkan) dari Nafi', dari Tn 
Umar 4s, bahwa Nabi @ melumasi rambutnya dengan madu.'2 





(21 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 

I2 Hadits ini hilang dalam Al Mustadrak dan kami menambahkannya dari Ai- 
Talkhish. Dia berkata, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


Ss ban Ip ESA 5 Kena — ANTA 


Wajo Ab 3 BNP ES Si » Ke tra 


0145. 3 IG - 2 0o- Pt 


al AE oa s Nan bean edan Ns Gia 


Aa Je 5 aa diet Ko 
1651/43. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakan kepada .kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar Al Oawariri 
menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami dari Nafi”, dari Ibnu 
Umar, bahwasannya Nabi #8 membaca talbiyah dengan suara 
keras 


Ka ——3 HA Gta 3 Xi M1 Eas —4/Nnoy 
IS PK al Mae 3 Oo 6 
ad SA oi PEP lb gi SIA Gi Ki ado 
On eeA Ne uda sd 2 taka ala Ke Pan 
| AN 3 NE Ja 333 ag A3 JIAYu MAA Ag af 
Bee any 

1652/44. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 

kami, Bisyr bin Musa memberitakan (kepada kami), Al Humaid 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 


Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Al 
Harits bin Hisyam, dari Khallad bin As-Sa'ib, dari ayahnya, dari 


Tea 


Ginadul Teara Coga ya 


'3 Hadits ini hilang dalam At-Talkhish. 


— Al Mustadrak 








Nabi H bersabda, “Jibril mendatangiku lalu berkata, “Suruhlah 
sahabat-sahabatmu membaca talbiyah dengan suara keras'." 

Dikatakan pula: Dari Khallad bin As-Sa'ib dari Zaid bin 
Khalid Al Juhani." 


Box 20 V, 30. 2 


Ea aya yA LA HA EU -to/ OT 

- 5 ag ve, AB Can Sa -9 
LS TA ana AN Sis AB Oi Jelas 
bp Mat 3 Al Ipad dor laa 3 din 
sa : Haa Ae" - & 1 PI : P4 2 3 3 e 4) 0. 
IS IE KE P3 CAN IE 03 PA 3 DP 


Ti aa omaa Pe L da Ujar (isl tel ale ceke KN Jam 
Hai op 1ah HAN Ia GP AAL H5 Gp VA Desah 
BBM YA db an 
1653/45. Abdullah bin Muhammad bin Musa mengabarkan 
'kepada kami', Ismail bin Gutaibah menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' 
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abdullah bin Abu Labid, 
dari Al Muthalib bin Abdullah bin Hanthab, dari Khallad bin As- 
Sa'ib, dari Zaid bin Khalid Al Juhani &, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, Jibril mendatangiku lalu berkata, Wahai 
Muhammad, perintahkanlah sahabat-sahabatmu membaca talbiyah 
dengan suara keras karena dia merupakan syi'ar haji." | 
Dikatakan pula: Dari Al Muthalib bin Abdullah bin Hanthab 
dari Abu Hurairah 4.” 





124 AJ Munawi berkata dalam Al-Faidh: At-Tirmidzi berkata: Hasan Shahih. Ibnu Al 
Arabi berkata, “Meski dia diriwayatkan oleh Musa bin Ugbah dari Al Muthalib, 
maka Tuhan-lah yang lebih mengetahui. Karena itulah Al Bukhari tidak 
meriwayatkannya dalam Shahih-nya, dia memasukkan hadits Abu Oilabah dari 
Anas." 


Al Mustadrak — | 111 | 


aa Iv£ er o $- a s IG 

Kaban UN elo yan Op ISA aa yh MEA —1/ Ino 

3g 0. X9 an 2 Te 3 0 Eo£ 2 o- 0 o- 4 
oo aa ae AH HSE yaa Gi 


PA Chad NAN IG DE YA Nb CS 
IS Gap in IG tondain op Sl AL op Ai 
AG o 2 £ o -. NA Ket ta e5 y Li Hg 
SAYA La Sg Jagor HA Ia aa At Ko MI 
.. 1654/46. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya gub 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul 
Hakam memberitakan (kepada kami), Ibnu Wahb memberitakan 
(kepada kami), Usamah bin Zaid mengabarkan kepadaku, bahwa 
Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman dan Abdullah bin 
Labid menuturkannya dari Al Muthalib bin Abdullah bin Hanthab, dia 
berkata: Aku mendengar Abu Hurairah . berkata: 
Rasulullah $$ bersabda, “Jibril menyuruhku membaca talbiyah 
dengan suara keras karena dia merupakan syi'arnya haji." 
Sanad-sanad ini semuanya shahih dan salah satunya tidak 
menjadikan ber-illat hadits lainnya, karena kaum salaf sepakat dalam 
sanad-sanad untuk satu redaksi sebagaimana yang disepakati kita 
sekarang. Tapi Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadits ini. 


CA Jai 3 JA Je Ul -tv/1o0 


- 
380 1G. $ : LG 


Oo Jas Lama) Or Sapun HS (3 ja » Pe Bas SI W— 


# 
2 


28 Lih. hadits no. 1654. 

2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Sanad-sanad ini Shahih, salah satunya 
tidak menjadikan ber-illat hadits-hadits lainnya." Demikianlah yang dikatakan 
pengarang, yaitu no. 1651 sampai no. 1654. 


— Al Mustadrak 








I—$ er bu La , Gp alas 3 Na 5 Taj Ta Pi) 


Sl dy) of EA P3 ah KI dl AA 
PN) Ie ejal yaa ba laa de Ip 


1655/47. Ismail bin Muhammad bin Al Fadhl Asy-Sya'rani 
mengabarkan “kepada kami:, kakekku menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Hamzah menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ismail bin Abu Fudaik menceritakan kepadaku, Adh-Dhahhak bin 
Utsman memberitakan (kepada kami) dari Muhammad bin Al 
Munkadir, dari Abdurrahman bin Yarbu', dari Abu Bakar Ash- 
Shiddig #s bahwa Rasulullah #8 ditanya tentang “Amalan apakah 
yang paling utama?“ Maka beliau menjawab, “Membaca talbiyah 
dengan suara keras dan banyaknya darah yang mengalir (dari hewan 
kurban). 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 

Abu Ubaid berkata, "Kata al ajj artinya membaca talbiyah 
dengan suara keras, sedangkan kata ats-tsajj artinya menyembelih 
hewan kurban agar an tumpah di tempat penyembelihan." 


La da P3 BN AS As —£A/I 101 


Ha Ge an Ai Na ara data Gasal oi cad ', 
dg Je ee NP ne Pee 


ore» 


ai up La 2 ag lea! Io MI, J6 LB in 3 





17 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — | 113 


Pd 


HE LA Aa IS PI tm PL SY 
AIA SE un basah OP CEK Uap UR La ya UNI 


2. - 


1656/48. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan 
kepadaku, Al Husain bin Idris Al Anshari memberitakan (kepada 
kami), Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ubaidah 
bin Humaid menceritakan kepada kami, Umarah bin Ghaziyyah 
menceritakan kepadaku dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad 4, dia 
berkata: Rasulullah $& bersabda, “Tidak seorang mukmin pun yang 
membaca talbiyah kecuali akan membaca talbiyah apa-apa yang di 
sebelah kanannya dan apa-apa yang di sebelah kirinya berupa pohon 
dan batu-batuan hingga bumi di sebelah kanan dan kirinya seluruhya 


membaca."? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


GA Ke ES da j5 Pena ga ba dia ai -A/NNoY 


aa R0. f 


Ea Uta Gi (AU A Tapi Ht ag PN aa kara 
IK SEN KE Ip Bilah Aa Il Nu 
me AA yee Ai Aa JB ta oi 
BN Op Jt dag AN Io A1 dya Ola HN 
— Di AI SEN SIB CI Ia alan ala AI Jie 
NA Ga Sa Ka Ala Ji At dan ia 3 


Si et Pe oa d yak 





18 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


— Al Mustadrak 











Ph JaG canda Ha ES JALAN aa sa 


Sie el n H an bat KA Un ai AR 
DAA aa B3, Gt aa M3 BG ojat Su 


33 


dn Jp Jala) Aa LA Ga bp SI 
An di Ia dan Bg IE tan plan de 
AA 5 Uh B3, at an IA ee UB elu, dls 
AAN dn ah Ie Jp 3 Se WN U AA 
MN HA Je S6 Tae Jp AB ag HE Sar Jala dika 2th 


LA 3 gn Abad da bata, Cal aa | 


1657/49. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan “kepada 
kami :, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'ad 
menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepada kami dari Ibnu 
Ishag, Khushaif bin Abdurrahman Al Jazari menceritakan kepadaku 
dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Aku bertanya kepada Abdullah bin 
Abbas, “Wahai Ibnu Abbas, apakah Anda heran dengan para Sahabat 
Rasulullah # yang berbeda pendapat tentang talbiyah yang dibaca : 
beliau ketika dia diwajibkan?“ Dia menjawab, “Aku-lah orang yang 
paling mengetahui hal ini. Itu hanya dilakukan Rasulullah & satu 
kali. Dari situlah terjadi perselisihan. Rasulullah & keluar untuk 
menunaikan haji. Setelah beliau shalat dua rakaat di masjid di Dzul 
Hulaifah, Allah mewajibkannya membaca talbiyah di tempat 
duduknya. Maka beliau pun membaca talbiyah setelah selesai 
menunaikan dua rakaat, lalu beberapa: orang mendengarnya 
mengucapkan talbiyah maka mereka pun menghapalnya. Kemudian 


AN 


Al Mustadrak — | 115 | 


: beliau menaiki untanya dan ketika menaiki dataran tinggi beliau 
membaca talbiyah dengan suara keras sehingga ada beberapa orang 
yang mendapati beliau. Ketika itu orang-orang datang secara 
rombongan dan bergilir. Maka mereka pun mendengar beliau 
membaca talbiyah hingga unta beliau naik. Maka mereka pun berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah #8 hanya membaca talbiyah ketika 
untanya naik (menanjak). Kemudian Rasulullah & berjalan, 
hingga ketika beliau sampai di dataran tinggi padang pasir, beliau 
membaca talbiyah dengan suara keras dan ada beberapa orang yang 
mendapati beliau. Maka mereka pun berkata, “Sesungguhnya 
Nabi #8 hanya membaca talbiyah ketika menaiki dataran tinggi 
padang pasir. Demi Allah, sesungguhnya talbiyah itu diwajibkan 
ketika beliau berada di tempat shalatnya, dan beliau membaca talbiyah 
ketika untanya menaiki dataran tinggi dan beliau juga membaca 
talbiyah ketika beliau berada di dataran tinggi padang pasir." 

Sa'id bin Jubair berkata, “Bagi yang mengambil pendapat Ibnu 
Abbas maka dia akan membaca talbiyah di tempat shalatnya ketika 
telah selesai menunaikan shalat dua rakaat." | 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. | 


Aa Si arah Di yap ASN GaS —0. | 1OA 
MIT AA NE Oa La Ta KPI SLR 3 2 Bas 
Tn al KA pp LAS gay el 


Bo $r ego 0 0-0. 4 


AP Oi Ak aa AR IP MU al jp LI BE G3 





12 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 














30 Lo- 


Si Ie AS “Na AA Je IE ye 


AA Lara Sp Jaa Sab ie 15 ab IA Jo 
1658/50. Al Hakim Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al 
Hafizh menceritakan kepada kami dengan cara imla' pada bulan 
Jumadil Akhirah tahun 396 H, Abu Amr Utsman bin Ahmad bin 
Abdullah bin As-Sammak memberitakan di Baghdad, Ali bin Ibrahim 
Al Wasithi menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Muhammad bin Ishag menceritakan dari Abu Az-Zinad, 
dari Aisyah binti Sa'ad bin Abu Waggash, dia berkata: Sa'ad bin Abu 
Waggash && berkata, “Rasulullah $& apabila mengambil jalan A/ 
Fur', beliau membaca talbiyah ketika untanya sedang menaiki dataran 
| tinggi." 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


BAN Ly BASA an AA Kl oy/Yno4 
LAN pa 23 OA hara Aap gadi 2 Ga En Tera 
af 5 FP 
HA SPN PEP Lin JA teh ol Gas 
Kej Ab ap kpd cah aa Gak Ol lb op Al Ag 
eh 3 IN ia IP BA oi AP ebi 3 
. NI 4 0 tt 2. Lo Pa 
an Sea — Soe We, 

pita Ye 


130 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


1659/51. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
mengabarkan (kepada kami), Al Husain bin Al Hasan Al Muhajiri 
menceritakan kepada kami, Harun bin Sa'id Al Aili menceritakan 
kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Ya'gub bin 
Abdurrahman Az-Zuhri dan Yahya bin Abdullah bin Salim 
memberitahukan kepadaku bahwa Umar bekas budak Al Muthalib 
memberitahukan kepada keduanya, bahwa Al Muthalib bin Abdullah 
bin Hanthab memberitakan kepada keduanya dari Jabir bin Abdullah, 
dari Rasulullah &, bahwa beliau bersabda, “Daging buruan 
binatang buruan adalah halal bagi kalian ketika ihram, selama kalian 
tidak sengaja memburunya atau hewan buruan yang dicarikan untuk 
kalian." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Ba Yrat Par PL A K8 GA 01X, 


3015. S0 Se 0 - 


Ka Hata Rapi 0 ea Tea Ma 


Ne PA Ngape Na PAN 
as J6 nga Aa rn ai 

1660/52. Abdullah bin Al Husain Al Gadhi mengabarkan 
kepadaku di Marwa, Al Harits bin Muhammad menceritakan kepada 
kami, Ishag bin Isa bin Ath-Thabba' menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Oais bin Sa'ad, 


dari Atha', dari Ibnu Abbas bahwa dia bertanya, “Hai Zaid bin Argam, 
apakah kamu tahu bahwa Rasulullah $$ pernah diberi hadiah telur- 


81 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits i ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


— Al Mustadrak 











telur burung onta ketika beliau sedang ihram lalu beliau 


menolaknya?“ Dia menjawab, ats 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. | 


SAE AN ae GIA SAN ate af Egi —oy/ YAN 


o. Lo NG. 3 ih 30 3G. 3 1 aa 


Aa In ya 3 ana Gt Coal ep Sa gi jl 


(Na Na TTL nd 


z0 9 o- 0 o- Oo. 1 
PAKE pai dan jae GAN gih Os 
PA PBS AG ak pa pom 
| ai SA s6 AA 


1661/53. Abu Abdurrahman Muhammad bin Abdullah At- 
Tajir mengabarkan kepada kami , Abu Hatim Muhammad bin Idris 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al Anshari 


. menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, 


Abdullah bin Ubaid bin Umair mengabarkan kepada kami dari 
Abdurrahman bin Abu Ammar, dia berkata: Aku bertemu Jabir bin 
Abdullah lalu aku menanyakan kepadanya tentang hyena (sejenis 
serigala), apakah kami boleh memakannya? Dia menjawab, “Ya. "Ta 


era A5 GA KA HI dut —0s/a ny 
PAP 33 Ge & 
nana bet 


2 eba o- So 3G. 3 


Cab EA (Aa KE oi aa 


132 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


133 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihagi (As-Sunan Al Kubra, 5/183) dari jalur 
pengarang. 


Al Mustadrak — 


"JB C3 sat s3 ai -JU fana Nani Par JB ta US 
KA ng aa Io IG Ip Baal 

1662/54. Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari 
mengabarkan “kepada kami:, Mubammad bin Abdussalam 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Waki? memberitakan dari Jarir bin Hazim, dari Abdullah bin 
Ubaid bin Umair, dari Abdurrahman bin Abu Ammar, dari Jabir, dia 
berkata: Aku bertanya, “Apakah hyena (sejenis serigala) boleh 
dimakan?“ Dia menjawab: “Ya." Aku bertanya lagi, “Apakah dia 
binatang buruan?“ Dia berkata, “Apakah engkau mendengarnya dari 
Rasulullah $$?“ Dia menjawab, “Ya. "4 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 

Jarir bin Hazim telah meringkasnya dari Abdullah bin Ubaid 
bin Umair, dari Abdurrahman bin Abu Ammar, dari Jabir bin 
Abdullah 4, dia berkata, “Rasulullah & menganggap Hyena 
(jenis serigala) yang diburu oleh orang yang berihram sebagai kibays 
Nejed (sama seperti buruan) dan beliau menjadikannya sebagai 
buruan." 


Oya MAA aa Ii MASA 3 Kd Ban —00/1 AT 
Ip aa 1 to fanaata Ia one 30 0. 
vi Ole Lido ten jang 3 (3 Sabun Usadon (09 yank Gj opu Uda 


2 
£ 


| 3 o- 0 . 0 TOP Ne 2 a | -0 18 . 0 
SP) AS Gi Hen GP Celah UP Kila peni) NS Coal 





188 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 
Lihat As-Sunan Al Kubra karya Al Baihagi (5/183), Bab Fidyah (memburu) 
Hyena. ag 


— Ai Mustadrak 











Sp AL ka ig alan Fo dp J3 “J6 At 
Na Hn Da TAS AG ad SAI un 


1663/55. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Al Jarrah 
menceritakan kepada kami di Marwa, Yahya: bin Sasawaih 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Hassan bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ibrahim 
Ash-Shaigh menceritakan kepada kami dari Atha', dari Jabir bin 
Abdullah 4s, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Hyena 
(sejenis serigala) adalah buruan, apabila seorang muhrim 
memburunya maka dia harus membayar gantinya yaitu kibasy yang 
telah berumur lalu dia dimakan." 

Hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 

Ibrahim bin Maimun Ash-Shaigh adalah seorang yang zuhud 
dan alim, dia mati sebagai syahid. Semoga Allah senantiasa 
meridhainya. | 


38- 3 Pt 2 o2 320326 3 


kaan CD gag Uy3 Kau KA ea He Ia YA Ya G2 


Na Pa FTS tera Bi op as (2. (jha 8 Bg 3 
AT 


KAA (po AE ON Ju 2 ya GP ta Gi IS GAS 


sa Sapa Koala alan Io AAS 


1664/56. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya” gub mengabarkan 
kepada kami , Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Zakaria 
bin Ishag menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan 
kepada kami dari Thawus, dia berkata: Ibnu Abbas #& berkata, 





135 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — (21 | 


“Rasulullah $$ membekam kepalanya ketika dalam keadaan 
— ihram."?6 


Hadits ini diriwayatkan dengan sanadnya dalam Ash-Shahihain 
tanpa menyebut kata “Kepala“. Hadits ini shahih sesuai syarat Al 
Bukhari dan Muslim. 


dan Oh IE EA AGAN SAN yf Uael —ov/ yanto 


2, 
Pt) 


aa Eka hei MAKAN ang 3 AE Pn 
R01 -—3. .. Da Da or: NX : 23 ka 3 10.1 Lg. Ni 
(PA (ATA alay Ade Al aloe Ol daa ea Melia 

1665/57. Abu An-Nadhr Al Fagih mengabarkan kepada 
kami., Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Abdurrazzag 
menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitakan dari Oatadah, dari 


“Anas #5 bahwa Nabi $$ membekam kedua telapak kakinya yang 
sakit ketika dalam keadaan ihram." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun. 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan gaya redaksi ini. 


- 
pet Pd 


HA EL JS aldi SEA SAS —0N YAN 
Ana la A1 do BO HN Uap Mal tp sLA yg 





86 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Keduanya meriwayatkannya tanpa 
redaksi “Kepalanya." 

87 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." : 


— Al Mustadrak 








1666/58. Abu Bakar bin Abu Darim Al Hafizh menceritakan 


kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Abu Kuraib 
menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada 
kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari 
Abdullah #5, bahwa Nabi $& menyuruh orang yang berihram 
untuk membunuh ular di Mina di tanah haram. 8 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya Lan redaksi ini. 


dhan Pa Ya as Aa  —0a/ YAN 
Bata PI AN Ea pd on Aa eta tara 


30 1G. 3 Pt F0, 


MA NE EP Bea Aan Bab tol Oi | 


N te 


2.9. 


| AA Gp gila KA JS pad 3 AN 
Ly ur SES ala lo Ip GMP "AJ 
Cc, tgn Spy Kid Vj bag Ie Io Iya) 


ae Lo A1 Ipa Celasi AU Hi Ia IE 2, 


N 


Maps SK Au (ban S TENG AE ag 
SI La NA PN AN ia ia Ale sa 
"JL 3g Ana La Gani BU abs ak LL 3 2 


2. 


SA A3 S3 ah ala : na KAS 


SN, 
KN 


- 





138 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." i | 


“ Al Mustadrak — | 123 | 





AA Jp Aaj US aj Al Bala te Sa 20, - 
TU GA Ii II dgan en Ol Ja gk ale ara 

1667/59. Abu Ja'far Muhammad bin Ali Asy-Syaibani 
mengabarkan 'kepada kami: di Kufah, Ahmad bin Hazim bin Abu 
Gharzah menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ar-Rabi' 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Idris menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami dari Yahya 
bin Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, dari ayahnya, dari Asma' binti 
Abu Bakar Ash-Shiddig #, dia berkata: Kami pergi haji bersama 
Rasulullah #5, dan perbekalan beliau bersama perbekalan Abu Bakar 
dijadikan satu. Perbekalan kami dibawa oleh pembantu Abu Bakar. 

Asma' kemudian lanjut berkata: Maka Rasulullah #& duduk 
dan Aisyah duduk di samping beliau, Abu Bakar di sebelah lainnya 
dan aku duduk di samping ayahku untuk menanti kedatangan si 
pembantu laki-laki. Kemudian dia datang tanpa membawa untanya. 
Maka Abu Bakar bertanya, “Di mana untamu?“ Dia Hn 
“Hilang malam." 

Asma' lanjut berkata: Kemudian Abu Bakar berdiri dan 
memukulnya lalu berkata, “Unta-unta satu-satunya kamu hilangkan? 
padahal kamu seorang laki-laki?” Maka Rasulullah # tersenyum 
dan bersabda, “Lihatlah apa yang dilakukan orang yang sedang ihram 
ini." 

Hadits ini Sha tapi shahih sesuai syarat Muslim, namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Dea ob tng Ka va Pie HN Ka Oi da Bis Ea 1 /VUA 


ten OP da BA Ueae LS Ea san 





19 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini gharib, sesuai syarat 
Muslim." 


— Al Mustadrak 








3 X Si 5p LAB ab Tb 55 Lena 
OA Uta SE Sg Up LI & (IE 4S 


el —YI & 
1668/60. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Syadzan Al Jauhari menceritakan kepada kami, 
Zakaria bin Adi menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari Fatimah binti 
Al Mundzir, dari Asma' binti Abu Bakar 5, dia berkata, "Kami 
menutup wajah kami dari kaum lelaki dan kami bersisir sebelumnya 
ketika ihram." 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


3036 4 


Je an ae HI oi Ie AA pak - 1/14 
Jt G3 KA ES BEA eka KE LA 


:JL5 cal 3 Ceba o A5 GP Ga gi Gan UP aa A5 
(SI OGAH H: Jo AG 3 Pi Gea 2 AS Ula 
(—3 galat, SAK el 3 3 Lis 339 “SU 1 . 

PG TN aa ba Data se 23 og | 

1669/61. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepadaku, 'Abu Sa'id Al Hasan bin Abdushshamad menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan kepada “kami, 
Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik memberitakan dari Hisyam bin 
Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar 


M0 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


Umar bin Khathab && berkata, “Untuk apa lagi kita berlari-lari kecil 


dan membuka bahu? karena Allah telah menguatkan agama Islam ini - 


dan menghilangkan kekufuran dan orang-orang kafir? Tapi meski 
demikian kita tidak akan meninggalkan sesuatu yang pernah kita 
lakukan bersama Rasulullah &."4' 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 


Muslim tidak meriwayatkannya. 


SEA Si Pep ag Sa —1yAaw. 


HA AR UI Ga Oa GIA Ola SI al 
Nb ap napas AI 
Hg Pad Al ale AI IM Ip TEE 16 
WAS GL UI AP IS CU Nb K3 ala aan Kh 
AN IS 


1670/62. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al 
. Ashbahani Az-Zahid menceritakan kepada kami dengan cara imla" 
Ahmad bin Yunus Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, Ya'la bin 
Ubaid Ath-Thanafisi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Aun 
menceritakan kepada kami dari Nafi”, dari Ibnu Umar 4, dia 
berkata, "Rasulullah & menuju hajar Aswad dan menyentuhnya 
lalu meletakkan kedua bibirnya padanya dan menangis dalam waktu 
lama. Kemudian dia menoleh, ternyata ada Umar yang juga turut 
menangis. Maka beliau bersabda, 'Wahai Umar, disinilah dir mata 
tumpah"? 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


2 


-. 





M1 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
"2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 











PUN PU —AYAYAVA 
ES Mp REI ea Mana 3 Ka A5 2 


Bo 3 NX #£ 0 30 319. 43 


Aa Ia WAN TA BI GAN Ge 


Ao. 


3 IE RSA ph BLN AP Ko oi Ii 
dahi CA pa ale AI Io GA PE sia DAA ie 
AS 223 dag KI K3 Ani J3 3 dil, FU 


MN Ii CP SL Ha das GL 
App Vaga Goa le LN KP) 
1671/63. Abu Bakar Muhammad bin Al Muammil bin Al 
Hasan bin Isa mengabarkan kepadaku, Al Fadhl bin Muhammad bin 
Al Musayyib menceritakan kepada kami, Nu'aim bin Hammad 
menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far yaitu 
Muhammad bin Ali bin Al Husain, dari Jabir bin Abdullah 4, dia . 
berkata, "Kami masuk Makkah ketika matahari meninggi, lalu 
Nabi #& mendatangi pintu masjid dan menderumkan untanya 
kemudian masuk masjid dan mulai dari hajar aswad, lalu beliau 
menyentuhnya dan kedua matanya berlinang air mata, kemudian 
beliau berlari-lari kecil sebanyak tiga kali dan berjalan sebanyak 
empat kali sampai selesai. Setelah selesai beliau mencium hajar aswad 
dan meletakkan kedua tangannya Dana lalu mengusap kedua 
wajahnya." 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


143 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — | 127 


1 “2 


Yaa ga Ka 3 AA ad ME any 

3) Sp EU Pata Ja Pe Oa SA 2 Aan NI 
Tn MN an eny JB (SIN GA 349 
BIL aa ag AR ate sh ala th Ntar 





AN Iya S5 2G 3 San pe tah yit 
SARA LISA Ja dg ale SI Ko 
1672/64. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Muhammad bin Mu'adz Abu 
Ashim An-Nabil menceritakan kepada kami, Ja'far bin Abdullah yaitu 
Ibnu Al Hakam menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku melihat 
Muhammad bin Abbad bin Ja'far mencium hajar aswad dan bersujud 
di atasnya (meletakkan dahi padanya), kemudian dia berkata: Aku 
pernah melihat pamanmu Ibnu Abbas menciumnya dan sujud di | 
atasnya, dan Ibnu Abbas berkata, “Aku melihat Umar bin Khathab | 
menciumnya dan sujud di atasnya kemudian berkata, “Aku melihat ! 
Rasulullah # melakukan — demikian — dan aku — pun | 
melakukannya”."4 
Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak | 
meriwayatkannya. 1 





B2 Sa Ad ot 3 KE ge to vr 


KANE 3 Oa Kia SISA IKA Gi Gd 
Lau au Me Fe Fa Tg 


3035. 4 ta ra 





M4 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


(128 |) — Al Mustadrak 











At ata ae gada aa Jp ae 
23 - Ga .. ag DE DATA ore x 2, Ba. 

S5 ata ii SI Oa ab lag MPA ole il Goa 
ME jd TA Ip ESAI SE IA AI 
Atu) 


1673/65. Ahmad bin Salman Al Fagih mengabarkan kepada 
kami di Baghdad, Al Hasan bin Mukram Al Bazzar menceritakan 
kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraij memberitakan (kepada kami). | 

Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan 
kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan (kepada kami), Yahya bin 
Ubaid bekas budak As-Sa'ib mengabarkan kepadaku bahwa ayahnya 
memberitakan kepadanya bahwa Abdullah bin As-Sa'ib 
memberitakan kepadanya bahwa dia mendengar Nabi 8 berdoa 
diantara rukun bani Jumah dan Rukun Al Aswad, “Rabbana aatina Jid 
dunyaa.hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa ginaa adzaaban 
naar (ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di 
akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka)" 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hi ma GP ii Gi Sasa yaa Bi UN VE 


3 - be . ? - . 
4 o - AG 04 404 . 5 - 5 A3 0” S3 
CO slas Kd CA G3 Sanua bb Ka AN aa (O Lauk 


4 


- Pd 8 3 a Pan BPA 2... 623 » 5 Ka - s 
GR LA SI AP YA OS JB ear ui Ian SID SI 





4S Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan . 
Abu Daud, sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


Ga PN 0S, Ba ea IS A3 OS ceng 
. 83 


BE IS IE IA ad II eU a33 Tp) 

1674/66. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman memberitakan (kepada kami), 
Asad bin Musa menceritakan kepada kami, Sa'id bin Zaid 
menceritakan kepada kami, Atha' bin As-Sa'ib menceritakan kepada 
kami, Sa'id bin Jubair menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu | 
Abbas berkata, “Hapalkanlah hadits ini." Dia meriwayatkannya secara 
marfu' kepada Nabi #$, bahwa beliau pernah berdoa diantara dua 
rukun, "Rabbi ganni 'ni bimaa razagtanii wa baarik lii fiihi wakhluf lii 
Fiihi alaa kulli ghaibatin bikhairin Wa Allah berikanlah rasa gana'ah 
dengan semua rizkimu dan berkahilah rezeki itu, gantilah segala yang 
. tidak tampak dengan kebaikan)" | 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya, karena keduanya tidak berhujjah dengan Sa'id bin 
Zaid saudara Hammad bin Zaid. 


“ 


& 


“ 


“3 tara GAYA Kabah 3 & X5 Use -1y/ rn vo 
Si di gat il Ea pr HA Es AE ge G3 
Oi pa gi ANA GP INA AS AN IG AN AS 3 
dk AI Ip Ol ani IN 15 Cp Ol pp alat 53 AA 
SI SBS IS aa ala 
1675/65. Abdullah bin Muhammad Ash-Shaidalani 
mengabarkan kepada kami, Ali bin Al Husain bin Al Junaid 





M6 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 








menceritakan kepada kami, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada 
kami, Abu Sa'id bekas budak Bani Hasyim Abdurrahman bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami 
dari Ubaidillah bin Muslim bin Hurmuz, dari Mujahid, dari Ibnu 
Abbas s5, bahwa Rasulullah #& mencium Rukun Yamani dan 


meletakkan pipinya di atasnya." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Ia 20 #1026. 3 NY 


Li oi IE ESA Map MP # Alya 


40 40 BG. so 9, 50 10- RESI 


AE Fan ES ai KA HAL ES Ee 
AG HAN KG Haa IG data 3 hh Ga Teeral 
beda PARA HOP 
LA — Ia sJE 3 — Can Bb OS pa de 
PA REUNI 


1676/68. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Bathah Al 
Ashbahani mengabarkan "kepada kami , Abdullah bin Muhammad bin 
Zakaria menceritakan kepada kami, Bisyr bin Khalid Al Askari 
menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abdul Aziz bin Abu 
Rawwad menceritakan dari Nafi”, dari Ibnu Umar &, bahwa 
Nabi & apabila thawaf di Ka'bah beliau mengusap atau 
menyentuh hajar dan sudut La setiap thawafnya." 


147 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih, Abdullah bin 
Muslim bin Hurmuz dinyatakan dha #foleh lebih dari seorang periwayat.” 
Ahmad berkata, “Haditsnya bagus 

48 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 31 | 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Pp ag. 50 38. 3 


SN Ea erna S3 AS AI PA Gas A/N 
MN Oa san Dean IN NS : 
Te NT PU LAN . 2 o- 0 AG 017 38 0 
Dl le dl dya, JE :J8 9S AAS (GA Allan 5 
“3 & Bh ya Se : nan ja MR ar 
Uang Al Gal IA IG Ia HERU EN, 2 Plh ala 
| DAN SA IC GUA UI YY, 

1677/69. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 

“kepada kami, Ar-Rabi” bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid 
menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Musafi” Al Hajabi, dari 
Abdullah bin Amr, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Rukun 
dan Magam adalah dua yagut dari yagut-yagut surga, 
Allah 3 menghilangkan cahaya keduanya, karena seandainya 
tidak demikian maka keduanya akan menyinari antara Timur dan 
Barat." 

Hadits ini diriwayatkan secara menyendiri oleh Ayyub bin 
Suwaid dari Yunus. Ayyub termasuk diantara periwayat yang tidak 
dijadikan hujjah oleh keduanya (Bukhari dan Muslim), akan tetapi dia 
termasuk salah seorang syeikh Syam yang hebat. 
| Hadits ini memiliki syahid, yaitu: 


HB Logan HE at pl AS —y Iva 


F4 0 “3 32015. 3 15 - 2 2 3 2. na Ban 
HA Ot Gi SAS EA GA Po Tag 2 AE Ola 





49 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Dia (Ayyub) dinyatakan dha'if oleh 
Ahmad." 


(132) — Al Mustadrak 








30 LA - Pe Pe 


SE Gi Pa 391 Kb a— cai Na v (ka v ca ara Ka 


Pe 


JL J6 SAN Po al 3 AE Lot Gas 


AIA IG aa SEA air 23X Ag ale Io er 

1678/70. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub bin Ibrahim bin 
Mihran Ats-Tsagafi menceritakannya kepada kami dengan cara imla' 
— dari. buku aslinya, Muhammad bin Utsman bin Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hisyam bin Mahram Al 
Madaini menceritakan kepada kami, Daud bin Az-Zibrigan 
menceritakan “kepada kami, Ayyub As-Sakhtiyani menceritakan 
kepada kami dari Oatadah, dari Anas #, dia berkata: 
Rasulullah & etos “Rukun dan Magam adalah dua yagut dari 
yagut-yagut surga." 


AHA gi KANG REA? Bas, —vy/ ya 


30 Ine 0 Pane 


“Je (plan 0 PPA rara Haa oi pa Ge Cia 


Lo Y, no. 4 9 2, 203 AS 


Up XS na IG H3 HA Tb AA LA 


. 


S2 0. 7 3 0. ta 


SA RA Hau A4 Asi : "ngisi P3 ap 
SI Ia JEU AE ES AA Ar ale II Ko Si Iya) 
OA aa 3 EN US VI, WAP At ab 
1679/71. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakannya kepada kami, Ishag bin Al Hasan bin Maimun | 
menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan kepada 


kami, Abu Yahya Raja" bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Musafi” bin Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 





150 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Daud, Abu Daud berkata, “Dia adalah 
periwayat matruk ." 


Al Mustadrak — (133 | 


mendengar Abdullah bin Amr && berkata atas nama Allah tiga kali 
dan meletakkan kedua jarinya di telinganya: Sungguh aku pernah 
mendengar Rasulullah $& bersabda, “Rukun dan Magam adalah 
yagut dari yagut-yagut surga, Allah & menghilangkan cahaya 
keduanya. Seandainya tidak demikian maka keduanya akan menyinari 
antara Timur dan Barat"! | 
Hadits ini merupakan syahid bagi hadits Az-Zuhri dari 

Musafi'. | | | 


CA SAKG GI MIE 3 AN At Ui —v YAA. 


Ka aa NP EA me NN Pepe 
- 0-1 o - o- 03 nana 2 An - 303 
GP PPT Oh Hata CP Kate oi OLS AL IS GP Uli ui Cab 
» .X s “3 L 2... A PP 
Al SIA aa Jp JB 2JB MASA 23) tp il 
1 BAGI Fog AE ya AG tgk, UU AA UG) 
1680/72. Abdushshamad bin Ali Al Bazzaz menceritakan 
kepada kami di Baghdad, Ja'far bin Muhammad bin Syakir 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Musa Al Asyab 
menceritakan kepada kami, Tsabit bin Yazid menceritakan kepada 
kami dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, 
| dari Ibnu Abbas 4: Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya batu 
ini (hajar aswad) mempunyai lidah dan dua bibir yang pada hari 
kiamat nanti akan bersaksi dengan benar bagi orang yang 
menyentuhnya." | 
Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


. 





8! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Demikianlah yang dikatakan Affan: 
Raja' bin Yahya. Padahal yang benar adalah Raja Abu Yahya, doa bukan 
periwayat yang kuat." 

182 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 





Hadits ini juga memiliki syahid yang shahih: 


- 


benda ef gn meng 3 So Patas van 


. 02... 
2 2 


A9 2.9 So S3. 


Le AA aa aa AS Gb gak Ateh 
dp Oebkka 3 Aa GAS NG BIN ca gi LS Ka ep 
oi Map 3p WAT clan aga IE Pan aa da 
34 Te dentekan abi ga USA (P3 Opa 
pe K5 oi, WNI oa yg Pap AG FR 
TE pa BI Ino Hp SD Ea 


1681/73. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakannya 
kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Ziyad memberitakan (kepada 
kami). 

Abu Hafsh Umar bin Ahmad Al Fagih menceritakan kepada 
kami di Bukhara, Shalih bin Muhammad bin Habib Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sa'id bin Sulaiman Al 
Wasithi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mu'ammal 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Atha . 
menceritakan dari Abdullah bin Am & bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Pada Hari Kiamat nanti rukun akan 
datang lebih besar dari (bukit) Abu Gubais, dia memiliki lidah dan 
dua bibir yang akan memberitahukan tentang orang-orang yang 
menyentuhnya dengan niat. Dia merupakan tangan kanan Allah untuk 
menyalami hamba-hamba-Nya."” 





153 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Abdullah bin Al Mu'ammal adalah 
periwayat yang dha'if." 


Al Mustadrak —- 


- Terhadap hadits syahid yang mufassar untuk hadits ini, akan 
tetapi dia tidak termasuk dalam syarat Al Bukhari dan Muslim, karena 
keduanya tidak berhujjah dengan Abu Harun Umarah bin Juwain Al 
Abdi. 


40 Lo. E 3 0 


yA Kaban Op MN AS SA phatgi ve Nan 

Ka AI Ud ko Gi SA Cin da FA La 
KAN SAN AE 3 pp Us Ea Aa opa do Sit 
SJ A3 Ai 3 KPAI ata Gi jp Haa £ Oya A3 
da Jan Oa Ye seba gi Tab (3 Un 
Se Al Ja) ah SY GAS Yg PS Y p5 UN AA: s 
Bag Na PSB AG MAS UC Ga gag se 
Ia yg Al LK LE BJB Laki ag 4 Gan! Saru 
nak, an JB :JG Pal AS Le WI Sh :JG 
NN Gr tan pa AG KA anon aa 
Plh aa Da Ba ads 
Is Kar: sjuna AM lag OS 33 3 5 , ANA 
DG 5 NS 1G, BP 3 LN 35 Gis JB BEA 9 
il ala BI Ko A1 Ipin ant gal Er SA Gal 
AA RENA AA OK Sy 0 pa Ab 3 AN 3 SE 


— Al Mustadrak 








oz 4 


old, 3 SAS JUS (AA Yi San! Ep AAL 
ad u L 43 Ea ( "3 d 
1682/74. Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Musa ' 
Al Adi mengabarkannya kepada kami dari buku aslinya, Muhammad 
bin Shalih Al Kailini menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Yahya bin Abu Amr Al Adni menceritakan kepada kami, Abdul Aziz 
bin Abdushshamad Al Ammi menceritakan kepada kami dari Abu 
Harun Al Abdi, dari Abu Sa'id Al Khudri &, dia berkata: Kami 
menunaikan haji bersama Umar bin Khathab. Ketika thawaf dia 
menuju hajar aswad dan berkata, “Aku tahu bahwa kamu hanya batu 
yang tidak bisa memberi mudharat dan manfaat, seandainya aku tidak 
melihat Rasulullah #& menciummu maka aku tidak akan 
menciummu." Maka dia pun menciumnya. Maka Ali bin Abi Thalib 
berkata, “Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia dapat memberi 
bahaya dan manfaat." 
Ali lanjut berkata, "Hal tersebut ada dalam kitab Allah." Maka 
Umar bertanya, “Dari mana hal tersebut berasal dari kitab Allah?“ Ali 
menjawab, “Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Dan (ingatlah), ketika 
Tuhanmu mengeluarkan keturunan: anak-anak Adam dari sulbi 
mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya 
berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul 
(Engkau Tuhan kami)” (Os. Al A'raaf (7: 172). 
Allah 3 menciptakan Adam dan mengusap punggungnya lalu 
menyatakan kepada mereka bahwa Dia Tuhan mereka dan bahwa 
mereka hamba sahaya. Dia mengambil perjanjian dengan mereka dan 
menulisnya di atas kertas. Lalu batu tersebut memiliki dua mata dan 
bibir. Lalu Allah berfirman, 'Bukalah mulutmu'. Maka dia membuka 
mulutnya lalu Allah 4 memasukkannya ke dalam mulutnya dan 
berfirman, 'Bersaksilah untuk siapa saja menepati (janji)nya pada 
Hari Kiamat'. 


Al Mustadrak — | 137 


Aku (Ali) juga menyatakan bahwa aku pernah mendengar 
Rasulullah # (bersabda), 'Pada Hari Kiamat nanti hajar aswad 
akan didatangkan dengan memiliki lidah, dia akan bersaksi bagi 
siapa saja yang menyentuhnya dan mengesakan Tuhan'. Jadi, dia bisa 
memberi manfaat dan mudharat, wahai amirul mukminin." Maka 
Umar berkata, “Wahai bapak Hasan, aku berlindung kepada Allah 
hidup pada kaum yang aku bukan termasuk dari mereka." 


BEAN Di NINA Sen Gi HN Ca SS —yo/VAAY 
CE ME ENI Ajal Ola 2 ata C5 (ya 03 de 
AI X2 CV d6 sJE Hata Wis SAS gi Ja 5 al 
Era Aaja Maa SG AL DSA SA HA 3 
sa 2 303 IS OB cneaf LIG Ju Sa Si 
DN AA Ai ESL Sen LX 
Hi ME ONE Saki Ab Sa pda Pata 3 
- AI ap JA J5 If Kn asa JUS Ipad J8 
HI EANAS daA aa ob Se Ko AI IA 
| deng Op EL Ea Cap 33 AAA GAN cina NK 
A5 oa Ti OI 3 eh Jd 
3 SIRI AN Ga TA 3 alas Yg Uh 
aa an aan la Jia pa Oh | 





14 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Abu Harun adalah periwayat yang 
gugur." 


— Al Mustadrak 











1683/75. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Ali bin As-Sarri memberitakan (kepada kami), 
Sa'id bin Sulaiman Al Wasithi menceritakan kepada kami, Abbad bin 
Al Awwam menceritakan kepada kami dari Hilal bin Khabbab, 
Mujahid menceritakan kepada kami, dia berkata: Bekas budak-ku 
Abdullah bin As-Sa'ib berkata kepadaku, “Dahulu aku termasuk salah 
seorang yang merenovasi Ka'bah. Aku mengambil batu lalu 
meratakannya .dan meletakkannya di sisi Ka'bah. Dahulu aku 
menyembahnya (sebelum Islam), kemudian agar di Ka'bah ada 
sesuatunya maka aku menyuruh: agar dibawakan ke Ka'bah. Hingga 
pada suatu saat ada susu yang bagus, maka aku pun me girimkan 
kepadanya lalu mereka menyiramkannya ke batu tersebut. Dahulu 
orang-orang Ouraisy juga berselisih pendapat tentang siapa yang akan 
menaruh bajar aswad hingga hampir-hampir akan terjadi pertempuran 
diantara mereka. Maka ada yang berkata, “Pilihlah orang yang 
pertama kali masuk dari pintu ini." Kemudian masuklah 
Rasulullah & dan mereka berkata, “Ini adalah Al Amin." Mereka 
memang menamainya Al Amin pada masa Jahiliyah. Mereka berkata, 
“Wahai Muhammad, kami rela terhadapmu." Maka beliau meminta 
kain lalu membentangkannya dan menaruh hajar aswad di atasnya. 
Kemudian beliau berkata kepada setiap kepala suku agar memegang 
ujung kain tersebut. Maka mereka pun melakukannya lalu 
mengangkatnya, kemudian Rasulullah & mengambilnya dan 
menaruhnya dengan tangannya." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 

AA deg IA okeh jl AAS —VUY AAL 


z9 Koo 0 0186. 3 


Ce EA DSN 23 Saja GA ika | Blah 13 IA 





155 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — | 139 | 


La AI AA Gi EP oi gi Alt Gp da Gg 3 
Ba eos ANA Wa JAN AO NN 3 pi 123 IKE j3 
16 CA Spa An Ls Kak Keai Uas 
Tayan Aa (3 5 Sant Sa NP pab a Jai IS 
(IN (3: AI J3 CA as Jas 3 Lb AI Je 
PDA NA Pe ea Pt ARP AS BTA Gp lang 
SA iga Ab AA EP Aa date V9 Lani 
ai ena ena Ju 
Je ab pa aa aa ab 
Jua sela JUL ha Jah ah Ana V3 Tm ma LAI 
AA ntu Se Ya IS deg an xp Ph 
IA Le Kiba IG - Ka Tenan 
aa ai PA 5 AA IS 3 3 One 
ds HA ni Ai YAd Lah Oli A3 aan tr 
TA Ga AI Spa GA kai yah AD ih Ip HI 
Sa SPAN AP ban wo GO GEA AA Ja gl 
AG Ata ya PA 3 jai Ip AP 
DS Ga Pa sa ale SI Io Ja Oh 

PS Oi 39 BEN Lai 5 Jual gua TA de 


— Al Mustadrak 








IA LAGI MEA JJ ASI sia Ea AE OP HP oi Ja 
| 3 Ang ia le 

1684/76. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Isliag Ash-Shaghani 
menceritakan kepada kami, Suraij bin An-Nw'man Al Jauhari 
menceritakan kepada kami, Hammad- bin Salamah menceritakan 
kepada kami dari Simak bin Harb, dari Khalid bin Ar'arah, dia 
berkata: Ketika Utsman terbunuh orang-orang merasa sangat panik 
pada hari tersebut. Terhunusnya pedang pada saat itu merupakan 
sesuatu yang menggemparkan. Lalu aku duduk di rumahku, lalu tiba- 
tiba ada keperluan. Maka aku pun pergi ke pasar. Ternyata di naungan 
sebuah rumah besar ada beberapa orang sedang duduk sekitar 40 
orang. Ternyata ada rantai yang tergantung di pintu. Tapi ketika aku 
akan masuk para penjaga pintu melarangku. Maka orang-orang 
berkata, “Biarkan orang ini." Maka aku pun masuk. Ternyata di situ 
ada beberapa pemimpin. Lalu datanglah seorang laki-laki tampan 
yang memakai pakaian tanpa baju kurung dan sorban lalu dia duduk. 
Ternyata dia adalah Ali bin Abu Thalib 5. Kemudian dia berkata: 
Ketika Ibrahim hendak membangun Ka'bah dia merasa gelisah dan 
tidak — tahu apa yang harus dilakukannya. Maka 
Allah 35 mengirimkan ketenangan padanya yaitu dengan angin 
yang lembut. Maka dia pun membangun Ka'bah setiap harinya 
(setinggi) satu betis. Saat itu Makkah sangat panas. Ketika dia sampai 
di tempat hajar aswad dia berkata kepada Ismail, “Pergilah dan carilah 
batu kemudian taruhlah disini." Maka dia pun berkeliling ke bukit- 
bukit. Lalu Jibril mendatanginya dengan membawa hajar aswad lalu 
menaruhnya. Kemudian Ismail datang dengan membawanya. Maka 
. Ibrahim bertanya, “Siapa yang membawa batu ini untukmu? (atau) 
“Dari siapakah batu ini? (atau) “Siapa yang membawakan batu ini?" 
Ismail — menjawab, “Seseorang yang tidak meremehkan 
' pembangunanmu dan pembangunanku telah membawakannya." Maka 


Al Mustadrak — | 141 | 


dia pun membangunnya. Kemudian Ka'bah runtuh latu dibangun oleh 
Amaligah, lalu dia runtuh lagi kemudian dibangun oleh Jurhum. 
Kemudian dia runtuh lagi lalu dibangun lagi oleh Ouraisy. Ketika 
mereka hendak meletakkan hajar aswad, maka berseteru tentang siapa 
yang akan menaruhnya. Maka ada yang berkata, “Orang yang pertama 
kali keluar dari pintu ini maka dia-lah yang akan menaruhnya." Maka 
Rasulullah $$ keluar dari arah pintu Bani Syaibah. Lalu beliau 
meminta kain dan membentangkannya lalu menaruh hajar aswad di 
atasnya, kemudian beliau menyuruh seorang laki-laki dari masing- 
masing suku Ouraisy untuk memegang ujungnya, kemudian beliau 
mengambilnya lalu menaruhnya. “3g 

Al Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan hadits panjang 
dari Ayyub As-Sakhtiyani dan Katsir bin Katsir dari Sa'id bin Jubair 
dari Ibnu Abbas tentang kisah pembangunan Ka'bah sejak pertama 
kali dibangun oleh Nabi Ibrahim AS. Tapi hadits ini bukan hadits 
tersebut (yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim). 


Sea DAS ap yA Hey KA es —yv/Y Ae 
Ae UE Ga GS Ti PAN 2 LAN A2 Et Gp 
25 Aa 
Gas cb SG Oi HA GAS kera ES Ka 
dng JA AS ea Ea NG Be 3 Ah -£ Haa 
HE 3 in pp Mo lh Ip da 
pg AIA (5 Ja Ul) JB pkh db Le 
SAN Al Kg 3 KEY GAN MN sa 





156 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








1685/77. Abu Bakar bin Muhammad bin Hamdan Ash-Shairafi 
menceritakan kepada kami di Marwa, Abdushshamad bin Al Fadhl 
menceritakan kepada kami, Makki bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Ubaidillah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami. 

Abu Zakaria Al Anbari menceritakan kepada kami, Ibrahim 
bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Abu Kuraib dan Salm bin 
Junadah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Waki' 
menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada 
kami, Ubaidillah bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami dari Al 
Gasim, dari Aisyah &, Nabi & bersabda, “Sesungguhnya 
disyariatkannya melempar jumrah, thawaf dan sa'i antara Shafa dan 
Marwah adalah untuk melaksanakan dzikir kepada Allah, tidak untuk 
yang lainnya. 13 
| Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 

meriwayatkannya. 


ana Kan da Sa o- Op de Ga teara — YAN 


8 denga Ma ME lea Ii AAN IE Bi € AAN —5g 
5 Kang Si ri ra A 0 bi u SA ci 1 abs 


A 


& TIK S0 sal na ajal da dndh 
ae Cek Uh K3 KN aa SI yak 


1686/78. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Shalih Al Hamdani menceritakan kepada kami, 
Abdushshamad bin Hassan menceritakan kepada kami, Sufyan Ats- 
Tsauri menceritakan kepada kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari 
Thawus, dari Ibnu Abbas 45, dia berkata: Rasulullah @& bersabda, 
“Thawaf di Baitullah adalah (seperti) shalat, hanya saja Allah 





157 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — | 143 | 


membolehkan berbicara di dalamnya. Barangsiapa yang berbicara, 
maka dia hendaknya tidak berbicara kecuali yang baik." 


- 4 L£ 0 Jo 


nya ea jua ON Sta 3 SK Was —ya/N AV 

IE pb 2 IA uan 53 Na Ca a Pawan Tara 
ol AJ Kel aa GAN JII SA 5 yA yi 
ya Kera baba A9 Sta 2m Ona 


.8N 


1687/79. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Bisyr bin Musa memberitakan (kepada kami), Al Humaidi 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Atha' bin As-Sa'ib, dari Thawus, dari Ibnu Abbas & yang 
diriwayatkannya secara marfu' kepada Nabi & bahwa beliau 
bersabda, “Sesungguhnya thawaf di Baitullah itu seperti thawaf, 
hanya saja kalian dibolehkan berbicara. Maka barangsiapa yang 
berbicara maka dia hendaknya tidak berbicara kecuali yang baik." 
| Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Segolongan periwayat telah Mena 
secara mauguf. . 


Oa —a Giga GE Bts 5 SG ES —A IVA 


Pe 


oa yi Pap ata BI Te ea Eta uga ya 
Ne Na NM "3 bob ga GP ur 





158 Lih. hadits no. 1686. 
159 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. segolongan 
periwayat meriwayatkannya secara mauguf." 


— Al Mustadrak 











PA SN pe ak ...9 o- AA an Menag NN Da Ny 1G . 
BE BI JB BY oya IL SL Eng ade Al elo 1g 


KET IG 
1688/80. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
' kami, Bisyr bin Musa memberitakan (kepada kami), Al Humaidi . 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Hisyam bin Hujair, dari Thawus, dari Ibnu Abbas 4, dia berkata: 
Hijr itu termasuk bagian Baitullah, karena Rasulullah & thawaf di 
“Baitullah dari belakangnya. Allah # berfirman, “Dan hendaklah 
mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." 
(Os. Al Hajj (221: 29) | 
Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya dengan redaksi ini. 
53 Pt - - 3 o 3 - Ge Pt P3 
PEN EA login BASA pai B3 —AYINAMA 
PA Sa Gi jerat 33 Ban ea den MS 
A . " 7 Ja 0 Ga 0 : . 7 0 -' 0. 0. 
Pn) —) PP le Cr ye Pt Can SP 
Gan 31 Damn .. SK 8, Gg 4 Ore 
AGEN Bela Lp Ola ale ulun Ga ol aga 
| 1689/82. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Malik bin Ismail menceritakan kepada kami, 
Abdussalam bin Harb memberitakan (kepada kami) dari Syu'bah, dari 





160. A dz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 
Adz-Dzahabi berkata dalam Al Mizan, “Hisyam bin Hujair Al Makki dinyatakan 
dha'if oleh Ibnu Ma'in. Yahya Al Oaththan ditanya tentangnya dan dia tidak 
menyukainya dan malah mencelanya. Tapi Ibnu Juraij meriwayatkan darinya dan 
para periwayat lainnya menganggapnya kuat. Al Bukhari dan Muslim juga 
berhujjah dengannya. 
Abu Hatim berkata, “Haditsnya ditulis." 


Al Mustadrak — 


Ashim, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas &s, bahwa 
Nabi # meminum air ketika thawaf.'”' 

Hadits ini gharib lagi shahih, namun Al Bukhari dan Muslim 
tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


. 


BS Pa Jas pa Ki dug nyaa. 

2 o- Ta 0 E- G3 . A6 - 3... 0. 84015. » 

PN Bt Sera A4 AA Sa BE 2 .. P3 DA SNN X8 2 ora 
A Sd Dipa geng .9 Papa, AA TA One 8. ... s.- 
Dl so Oya) Kelads UR 3 lu NE) dy Jero ASI Ya 
A sa”... PN NAN. PA 5.0 2. Pad Na man aer 
Il Ie AI Iya Yap IE can 233 Of al AS soa alah ala 
o o- e 0 o - o- Ne. K2 3. 2 an Dan or. 
Pedia Jan Ya ia GO Ja Bal ya tan ale 

bea an akan PIP ara batas Sae Ana Sa LINI nh Lo 0... 
Bh 033 :J83 Celug sale All ae A gerg dalais DI ab segi 
aga MUA ai ITA Babi see an Ne 0-43 ko 
(0 aoi Lu gb U dy | Ola - Ik na TP 3), Ju 
PNP #5, 8, 8 & Pa Haka Da & 2.3 
ea KA ole NP UI JB tp of 
1690/82. Abu Bakar Ahmad bin Kamil Al Gadhi mengabarkan 
“kepada kami ., Muhammad bin Sa'ad Al Augi menceritakan kepada 
kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
memberitakan (kepada kami), Sulaiman Al Ahwal mengabarkan 
kepadaku bahwa 'Thawus mengabarkan kepadanya bahwa 
Rasulullah # melewati seorang laki-laki di Ka'bah yang sedang 
menuntun seseorang dengan sabuk di hidungnya. Maka Rasulullah 
mencopotnya dengan tangannya dan menyuruhnya untuk 
menuntunnya dengan tangannya. Rasulullah & juga pernah 
melewati seseorang yang sedang thawaf dengan menuntun seseorang 


'Sl Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 











yang diikat dengan tali yang mengikat tangannya atau kakinya atau 
dengan benang atau lainnya. Maka Rasulullah #& memotongnya 
dan bersabda, “Tuntunlah dia dengan tanganmu." 


Ibnu Juraij berkata: Sulaiman Al Ahwal memberitakan hadits 
ini secara keseluruhan bahwa Thawus memberitakan kepadanya 
bahwa Ibnu Abbas mengatakan demikian dari Nabi 2 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Pt Ft 1036 3 2 


AN Ea agan Hi KS pal ME —aran 


CT. 0. o- Ki Adit .. | 0. X0 Y, £0- an O ipar 4 0 
slas 0 aj uu au sai BI PT NG WN Ce (OLaaku 3 
- - NN, Pa 


2 2. doc 


DS Mp MR Aa al an en doi 
» 9 da . LA PPA SE PEN BN Una 
Inn Snp Ka gta dan dea So MO J8 
1691/83. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub mengabarkan 
(kepada kami), Ar-Rabi'” bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid 
mengabarkan kepadaku dari Atha' bin Abi Rabah, dia menceritakan 
kepadanya, bahwa dia pernah mendengar: Jabir bin Abdullah “4 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Semua lorong di Makkah adalah 
jalan dan tempat sembelihan."' 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 





12 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 
18 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


aa UN eta ana A5 dsn ef Eta Gis —at/r ar 
za s. 3 


AN Ge da ia ya 


ey sa -J8 CSI Na sana Jerlamal LE Sa ui mt 
2 2 NN ai ba Naa — - dina tag “ 5 
denada an mega As 
Kn TA anus naga -J6 Tan BELI La j3 
1692/84. Abu Ali Al Hafizh menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Husain bin Hafsh Al Khats'ami menceritakan 
kepada kami, Ali bin Sa'id bin Masrug Al Kindi menceritakan kepada 
kami, Isa bin Suwadah menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu 
Khalid, dari: Zadzan, dia berkata: Ibnu Abbas sakit keras lalu dia 
memanggil anaknya dan mengumpulkan mereka lalu berkata: Aku 
pernah mendengar Rasulullah #, “Barangsiapa yang menunaikan 
haji dari Makkah dengan jalan kaki sampai dia kembali lagi ke 
Makkah, maka Allah akan mencatat untuknya pahala tujuh ratus 
kebaikan untuk setiap langkahnya, yang setiap kebaikannya seperti 
kebaikan-kebaikan tanah haram." Ditanyakan kepada beliau, “Apakah 
kebaikan-kebaikan tanah haram?“ Beliau menjawab, “Setiap satu 
kebaikan (pahalanya seperti) seratus ribu kebaikan." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


'# Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini tidak shahih. Aku khawatir 
dia merupakan hadits palsu." 
Isa menurut Abu Hatim dikatakan sebagai “Orang yang haditsnya munkar." 


—- Al Mustadrak 





- 
P3 . 


L 


des jl Aap aus gel —aol ar 
HE IE LA 3 LO al 5 Ke PA SA 
AA Ts Oa LA J3 Kg Bp de ke S Ay 


| Aa payet 
1693/85. Abmad bin Muhammad bin Ja'far Al Juludi 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Mihran 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf menceritakan 
kepada kami, Abu Ourrah menceritakan kepada kami dari Musa bin 
Ugbah, dari Nafi, dari Ibnu Umar &, 'dia berkata: 
Rasulullah & berpidato sehari sebelum hari Tarwiyah lalu 
memberitahukan mereka tentang manasik-manasik mereka. '$ 
Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


: C : 3: o- -. ! p 
CI Ga PB HH AI XG SA AAA 
agan AE ae p sad ia baut NG ob 


ag .0 - Pa 0 nat - of - 8 2 - 2g 4 0 
AP te PSM GP JAN 2 UP Ag 5 
AJ Oo Nan ale SA af 3 


1694/86. Abdullah bin Al Husain Al Oadhi mengabarkan 
kepadaku di Marwa, Al Harits bin Abu Usamah menceritakan 
kepada kami, Al Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu 


Kadinah Yahya bin Al Mihlab Al Bajali menceritakan kepada kami 





1 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 





dari Al A'masy, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas , 
bahwa Nabi #8 menunaikan lima shalat di Mina! 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


2 G 2 8-3 o- IG 
BU D3 YAA Mx Af Et —av/vnae 
SP kata Gi SAN in Ai Gl dna 3 Lari 
Dan naa 2 9 TS od G3 TN 8. 4 2 - 
Aa NA Tag JB OI GR AN AG IP SALA Gi ea 
PJ e- 31 2 - 0 » io (OP Pa OA BO DE Ha - 
A3 it LAN KAN Hal, LAN, maa sebal AYI 


SAS ea AN ii BS ya es Jas us SI 
G Fa P3 09, - .. &- Te Pap s2 BS .. 290 nra Aura 2 
DS Tb AI IE 3 dhani Pal, Sela do 
2 04 Go 0 - - Sh Pa P3 o Dao, 2 Na Ce .. 
Bat au Hi AN Ga 5 WAS 3 Op 
o 2, “3 PTN H3 t-0 .. RN 09, - aa yan 
1 IS Jr SISA A3 BP comes lb J3 Gal 
a ” & PJ se ) SAR 
NA se! say SL — P 1, Abe YI ade ga 
1695/87. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdillah menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun memberitakan (kepada kami), Yahya 
bin Sa'id memberitakan dari Al Oasim bin Muhammad, dari Abdullah 
bin Az-Zubair, dia berkata, “Di antara sunnahnya haji adalah imam 
shalat Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya serta Subuh di Mina, kemudian 
pagi harinya beliau pergi ke Arafah lalu melaksanakan sesuai yang 
diwajibkan Allah padanya. Kemudian ketika matahari tergelincir 
beliau berpidato di hadapan massa, lalu shalat Zuhur dan Ashar 
sekaligus, kemudian beliau wuguf di Arafah sampai matahari 





156 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


— Al Mustadrak 





terbenam, lalu beliau bertolak ke Muzdalifah dan shalat di sana atau 
sesuai yang diwajibkan Allah padanya. Kemudian beliau wuguf 
(berhenti) di Jam' (Muzdalifah) sampai fajar mulai terang, lalu beliau 
bertolak sebelum matahari terbit. Beliau juga apabila telah melempar 
Jamrah Kubra maka halallah baginya segala sesuatu kecuali wanita 
dan minyak wangi sampai beliau mengunjungi Baitullah." 12 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


tocao 316- 35 


EA ken yng Sa Aa Pnfitsra anda 
Henea —£ Dina rang Pa 3 AS Ga 
HA uhalima y2 3 ai Aa Pa ON 
MS BP Sa pg MS LNG 1G G3 
Uh AI KA Jt R3 al nk SSI 985 A1 Ap 
Op La in 0 aa AG UNJ YA SP BP da 2s 

MA Ja “JL gl AAN NS A33 2 JG CS Ga adi 
22 2 HT Bl Gi ali Jin BARA ST cela MI 
LI EP bin le Jo M5 

. Jala Pa3 Wlalasg Of y SAI 
1696/88. Abu Al Abbas Makamrnad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Abu Bakrah Bakkar bin Gutaibah Al Oadhi 


menceritakan kepada kami di Mesir, Shafwan bin Isa menceritakan 
kepada kami, Al Harits bin Abdurrahman bin Abu Dzubab 





167 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — jasi | 


menceritakan kepada kami dari Mujahid, dari Abdullah bin 
Sakhbarah, dia berkata: Aku berangkat pagi-pagi bersama Abdullah 
bin Mas'ud dari Mina menuju Arafah. Abdullah adalah seorang laki- 
laki yang kulitnya kemerah-merahan dan memiliki dua jalinan rambut 
dan tampangnya seperti orang Baduwi. Dia membaca talbiyah lalu 
orang-orang berkumpul di hadapannya lalu mereka berkata, “Hai 
— orang Baduwi, sesungguhnya ini bukan hari untuk membaca talbiyah, 
cakan tetapi takbir." Maka dia pun menoleh kepadaku dan berkata, 
“Orang-orang tidak tahu atau mereka lupa?! Demi Dzat yang telah 
mengutus Muhammad # dengan benar, sungguh aku telah keluar 
bersama Rasulullah & dari Mina menuju Arafah. Maka beliau 
tidak meninggalkan talbiyah sampai melempar Jumrah, kecuali bila 
beliau mencampurnya dengan takbir atau tahlil."!58 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Ga pa SA Aa Megi -aa/ynav 
: 2-4 20 Go R0 1.0 18 


2 2 HS 2 0.1G.- 3 
dn Oka Wa Cai Oj Keia Wan renon Pen Haa 
Pd 


: 4, La N 2 ( 0 2 ta Hd 23 | od ng 0. o Me Ora 
AN ea ul ob aka aa PN NP aan an 
C3 Muatan 270 PN RP or. 4, 2 Y 2 3.” S £ Kal doc 


FS obi GP 

1697/89. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Ahmad bin Sayyar 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan 
kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari 
Ziyad bin Sa'ad, dari Abu Az-Zubair, dari Abu Ma”bad, dari Ibnu 





'8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


(152) — Al Mustadrak 





Abbas . #5, dia berkata: Rasulullah bersabda, “Bertolaklah dari 
lembah Uranah dan bertolaklah dari lembah Muhassir. Lt | 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Syahid hadits ini shahih sesuai syarat 
Al Bukhari dan Muslim, hanya saja sanadnya dikurangi. 


43 . | o | 
Ai eh aa sena Ko sfarat -a Inah 
pp abe ja GA gi OP deh 2 Ii ES ikan ab 
Ne PI ee Me an 9 o 
abah LN EN JW OS IE Ui Kp) AS Oi 
j 2 2, d Ps , en BT 0 PR P3 Pan 
pas Yep Ope MA dp CA AN 
58.3 TAK 0. 2 38 8.3 0 so An aa 
Nasa Lala 0 | Tan da JB en sad 3 Lala pu 
1698/90. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkannya 
kepada kami, Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), 
Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Juraij, Atha' mengabarkan kepadaku dari Ibnu 
' Abbas 5, dia berkata: Dikatakan, “Bertolaklah kalian dari Muhassir 
dan bertolaklah dari Uranah."'" 
Kata "Uranah", maksudnya adalah jangan kalian wuguf di 
Uranah. Sedangkan "Muhassir" maksudnya adalah, agar berhenti di 
Jam' kecuali jika mereka telah berhenti di Muhassir. 


aa —.— — 


19 ih. hadits no. 1698. 
HR. Al Baihagi (4s-Sunan Al Kubra, 5/115 dan 9/296): dan Ahmad (Al Musnad, 
1/219 dan 4/82). 

17 Adz.Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


KENUAN ALA Gp NASA pas Jl Uygl —an yaaa 
S5 Ina 3 Ya Ha Ari) SE ea 
aan 
ak ar Kas sa Pen laen 


- 


0. 


Ig 2 ai Mn 3 Da 


P3 


SA Wu PEYI Ip IS BAG US Hj 29 Sa 83 & 
I Tag alan oi daa) Jaa SA “JS NAN Gp 
ON 8 — er ueah 4S Alah Je FI HS J5 


| n 
1699/91. Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad Al Baghdadi 
mengabarkan ' kepada kami , Ismail bin Ishag Al @adhi menceritakan 
kepada kami, Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami. 
| Ali bin Isa menceritakan kepadaku dengan redaksinya, Ibrahim 
bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Umar 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami: Aku 
menghapalnya dari Amr bin Dinar, dari Amr bin Abdullah bin 
Shafwan, dari pamannya Yazid bin Syaiban, dia berkata: Kami 
melakukan wuguf dari belakang tempat wuguf, yaitu tempat wuguf 
yang dijauhi oleh Amr dari imam. Maka Ibnu Murabba' mendatangi 
kami dan berkata, “Aku adalah utusan Rasulullah & kepada 
kalian. Beliau bersabda, “Lakukanlah di tempat-tempat manasik, 
karena kalian mengikuti warisan Nabi Ibrahim AS." 





"7! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


| — Al Mustadrak 








Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


o.- o01G- $ 


adl Kara el nia ana 


loo Hg - & 0 


Ka Ea GE C0 oa (ya Aa 2 
9 Png .» Et 
Pm Et dia ESA KN IA 


8 20 


IG nata IG da it api GI Os ae jg 
Jera di ip Ip SA Gan at IR AN 


oke gp Sa: ee Ne Ag 
Ha Pop IE IS Ah gn pa 

Ai LIA ia Ea UE KI ia da oa 
Hata B3 BET SEP La US J3 AHY 


ARA 


1700/92. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami. 

Abu Bakar Ahmad bin "Muhammad bin Balawaih 
mengabarkan kepadaku, Musa bin Al Hasan bin Abbad menceritakan 
kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin 
Abu As-Safar berkata: Aku mendengar Asy-Sya'bi menceritakan dari 
Urwah bin Mudharris bin Aus bin Haritsah bin Lam -, dia berkata: 
Aku mendatangi Rasulullah #& di Jam' (Muzdalifah) lalu aku 
bertanya, “Apakah aku telah menunaikan haji?“ Maka beliau 


Al Mustadrak — (155 | 


menjawab, “Barangsiapa yang menunaikan shalat ini bersama kami - 
di tempat ini lalu dia wukuf bersama kami di tempat wukuf ini sampai 
imam bertolak dan sebelum itu dia telah datang dari Arafah pada 
malam hari atau siang harinya, maka dia telah menunaikan haji 
dengan sempurna dan dapat bertahallul."'? 


4 - 
Pe 


Ba Ken y—i AP TASA yataN 33 —ay/ NYA 


. 


T— »0- . 3041 0. 18 - -0 8 0. » Ao. 304 0 
KA GP ULP oh AG Md € nang US pad Baja Ca bla 
£ Eat ar 1120 . 90. Liga 2.9 So. re. ea 
8 08 - - Es. - 0 Pi NA DA P1 RAN Pane Pr 2 
CR ad eh Jana CT ed Ate Gif corsa af aah 
2 Te Na ang Png z0. Na 8... NP ME 
cele “| Jiya) — :JB as SP) ea to L 098 
...9 - 2 y se 5 Ta PP at 0. Bal 2 Sa or 4, 
JP 00 Liter AL Oya MEA Uang ISI GAY el MI 
V Iin SPAN Lgi LA La LA ob 
Tn or- A4 Le 2 2 1 1 te Y- 0 na ore 4 an 
OA ee ale Gabe DI Jepang JS SD ya SJ ME eh 
23 IR NT US IS be AG GAN sih aa D3 
1701/93. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Marzug Al Bashri menceritakan kepada 


kami di Mesir, Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami dari 
Syu'bah, dari Ismail bin Abu Khalah. 


172 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Wahb bin Jarir meriwayatkannya 
Syu'bah dari Ismail bin Abu Khalid." 


— Al Mustadrak 





Abu Bakar Mubammad bin Ahmad Al Adl mengabarkan 
(kepada kami) di Marwa dengan redaksinya, Abu Al Muwajjih 
memberitakan (kepada kami), Abdan memberitakan (kepada kami), 
Abdullah memberitakan (kepada kami), Ismail bin Abu Khalid 
memberitakan dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin Mudharris Ath-: 
Tha'i #, dia berkata: Aku mendatangi Rasulullah & ketika 
beliau sedang wukuf (berhenti) di Jam' (Muzdalifah), lalu aku 
berkata, “Wahai Rasulullah, aku mendatangi Anda dari bukit Thayyi' 
dan untaku telah letih dan aku telah lelah. Demi Allah, tidak satu bukit 
pun aku tinggalkan kecuali aku berhenti dulu di tempat tersebut, 
apakah aku telah menunaikan haji?“ Maka Rasulullah #& bersabda, 
“Barangsiapa yang mendapati shalat ini bersama kami dan telah 
datang ke Arafah sebelum itu pada malam hari atau siang hari, maka 
dia telah menunaikan hajinya dan boleh bertahallul."'? 

— Hadits ini shahih sesuai syarat seluruh imam hadits. Ini 
merupakan salah satu dari kaidah-kaidah Islam. Tapi Al Bukhari dan 
Muslim yaitu Muhammad bin Ismail dan Muslim bin Al Hajjaj tidak 
meriwayatkannya, karena keduanya berargumen bahwa Urwah bin 
Mudharris tidak menceritakan tidak ada yang meriwayatkan darinya 
selain Amir Asy-Sya'bi. Tapi kami telah menemukan bahwa Urwah 
bin Az-Zubair bin Al Awwam meriwayatkan darinya. 


SE AP laa Kate Gas —a4/ VI 
MAL Sp Mas HAN ye AGS Sang 
2 18 - ae or o aan o- 0 Pe) & : 
AI alay Ci AU ala oh SAP KE up Aa GEA 
- 0 Lao 0 0 Geo 209 - Ig Ea s Nik 
Pak PPA BNP 3 Plba Kab Sad Gamad 
ID CA TER re at Le NA TS o- NN mi - 4 
Ya al ala lo AI Uya) am HB AP Kap) Cb 





173 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 





AD ya ie BA An Dp Gta ah 
ala 3 3 JA Ba Ja IG G3 ai 


2 


Ibn AU, II 0 HA AOA oa HA IST LA US 
ptt ah ena Ha dg TI OTP 


94/1702. Abdushshamad bin Ali bin Mukram Al Bazzaz 
menceritakan kepada kami di Baghdad, Abu Abdillah Ahmad bin 
Abdullah bin Ahmad bin Hassan At-Tustari menceritakan kepada 
kami di Tustar dari Abdul Wahhab bin Fulaih Al Makki, Yusuf bin 
Khalid As-Samti Al Bashri menceritakan kepada kami, Hisyam bin 
Urwah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Urwah bin 
Mudharris Ath-Tha'i #&, dia berkata: Aku mendatangi 
Rasulullah & ketika beliau sedang berada di tempat wukuf. Lalu 
aku berkata, “Aku datang dari bukit Ath-Thayyi', untaku telah letih 
dan aku telah lelah, tidak satu bukit pun aku lewati kecuali aku 
berhenti di tempat tersebut." Maka Nabi # bersabda, 
“Barangsiapa yang mendapati shalat ini bersama kami —yakni 
Shalat Subuh— dan mendatangi Arafah sebelum itu baik malam hari 
atau siang hari, maka hajinya telah sempurna dan dia boleh 
bertahallul."!' 

Riwayat Urwah bin Al Mudharris dari beberapa Sahabat ini 
diperkuat oleh Abdurrahman bin Ya'mur Ad-Dauli. 


3 


oa —n GL aa Ol 3 SG HA Up asli. 


Pi 7 


dn OLES Hap Sh Ian AS edan WAS euy 


3 KA PAN Aa Ea Gerai jaan Pe aa pa ah ap 





"8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “As-Samti bukan periwayat yang 
tsigah." 


— Al Mustadrak 





0. 3 Loc 


KR De data SE Gi gl AS sda 
Pa AN ea ph Ag PP de 
ma Tp Pa Pi su ca Bg da Jia 
2 Pr ena Pte ah Ap MA PER Aga 


M3 At 1 calle IA ep MS 
Pk Yang B3 le 


1703/95. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Bisyr bin Musa memberitakan (kepada kami), Al Humaidi 
menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada 

kami, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ahmad 
bin Hanbal menceritakan kepada kamt, ayahku menceritakan 
kepadaku, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari 
Sufyan, dari Bukair bin Atha', dari Abdurrahman bin Ya'mar &, dia 
berkata: Aku mendatangi Nabi @ di Arafah dan ketika itu orang- 
orang dari Nejed juga mendatangi beliau. Mereka menanyakan kepada | 
beliau. Maka beliau menyuruh seseorang untuk menyeru dengan suara 
keras. Lalu orang itu menyeru, “Haji itu adalah Arafah, haji itu 
adalah Arafah. Barangsiapa yang datang pada malam hari (di) Jam' 
. sebelum fajar terbit maka dia telah mendapati hari-hari Mina selama 
tiga hari. Barangsiapa yang buru-buru dalam dua hari maka tidak 
ada dosa baginya, dan barangsiapa yang menunda juga tidak. ada 
dosa baginya." Lalu beliau juga membonceng KE dan menyeru 
dengan suara keras. 1 





175 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


SAN BII AG Ike Hi JASA ia AU. 


2 KH Pt 8 -— . 0 30. ag. 8. . . 
AD PAS Uya Gde Op ad SAS HAN MAA 5 
SNI BA BEN oi KAP SE up 

o OA 0 OI 2 2. 8. 2. Ci — ora 2. 2 

4 


AAN GA OP ISA Ia ATT UN IR LIS IE plan 
Jaran SEA JB BP Ie BEAN SA WA 3 TAS 
A Ja SE Ba yA Ra Laki IBU Gala alat Ko AI 


P 
OR L Na Of... 2 0 3183 


133 II Pan aa HR KSAU Aan La 
1704/96. Muhammad bin Shalih. bin Hani' menceritakan 
kepadaku, Al Husain bin Muhammad Al Oitbani menceritakan kepada 
kami, Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, Wahb 
bin Jarir menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku: 
dari Muhammad bin Ishag, Abdullah bin Abu Bakar menceritakan 
kepada kami dari Utsman bin Abu Sulaiman, dari pamannya Nafi” bin 
Jubair, dari ayahnya Jubair bin Muth'im, dia berkata: Orang-orang 
Ouraisy bertolak dari Muzdalifah dan berkata, “Kita adalah lima. 
Kami tidak akan keluar dari Al Haram." Mereka meninggalkan wukuf 
di Arafah. | | 
Dia lanjut berkata, "Tapi aku melihat Rasulullah $$ pada 
masa Jahiliyah melakukan wukuf bersama orang-orang di Arafah di 
atas untanya, kemudian pada pagi harinya beliau menuju Muzdalifah 
bersama rombongannya dan wukuf bersama mereka lalu bertolak bila 
mereka bertolak." | 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


176 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 











LN Pe aa Ian 2 ea AI Gas —avAAvo 


:JB cal 5 LK pnp in ESA 


20.0 8S AA 0 - 


LAN 3 Ket pi pa pp ea Ui Gi Oa Saga 
Hei Jet pena be PA: 
CH Ia JA ia MA ag AI Gi aa ol AT giaa UG dh 

SA GG Ijis SO Aa da ap 


1705/97. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Mungidz Al Khaulani menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami dari Makhramah bin 
Bukair, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Yunus bin Yusuf 
menceritakan dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Aisyah 4, isteri 
Nabi @, bahwa Nabi @ bersabda, “Tidak ada hari yang Allah 
lebih banyak membebaskan hamba-Nya dari Neraka daripada hari 
Arafah, dan sesungguhnya Dia membanggakan (mereka) kepada para 
malaikat seraya berfirman, “Apa yang mereka inginkan?” 17 

' Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


6G. 38 80 Ian 0 1. 2 


AM IE y—$ dahan Ii Blm ws -aa/v 1 
3 Mb ja Takan GP ala 3 . Na Sh 


“daa Ne 





17 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih, diriwayatkan 
Muslim dan An-Nasa'i." 


Al Mustadrak — 


38. 4 Papa 3 0 


Sae Ko Ia C5 Ke 2 PGA Tb ks ai 

BI ca 1 ME His IS ella Gi de BA cuy Blah 
e 2 ana alas 

Pe Aa PCR Oi JG GP tema gi Th OP toa Gi da 


CA LA GA dl aa pi Ga JB gi 
— Ae .. FA J8 YAA Ip OPS Has oli 
Je Karna 2d SE OI AA TI ceblan 
Ne PTN 3 
1706/89. Ishag bin Muhammad bin Khalid Al Hasyimi 
mengabarkan kepada kami di Kufah, Ahmad bin. Hazim bin Abu 
Garzah Al Ghifari menceritakan kepada kami, Khalid bin Makhlad Al 
Oathawani menceritakan kepada kami. 
Abu Sa'id Abdurrahman bin Ahmad Al Muadzdzin 
mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Ishag Al Imam menceritakan 
kepada kami, Ali bin Muslim menceritakan kepada kami, Khalid bin 


Makhlad menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir menceritakan ' 


kepada kami dari Maisarah bin Habib, dari Al Minhal bin Amr, dari 
Sa'id bin Jubair, dia berkata: Kami bersama Ibnu Abbas di Arafah, 
lalu dia bertanya kepadaku, “Wahai tuan, mengapa aku tidak 
mendengar mereka membaca talbiyah?“ Aku menjawab, “Mereka 
takut kepada Muawiyah." Maka Ibnu Abbas keluar dari kemahnya lalu 
mengucapkan, "Labbaikallaahumma labbaik." Sesungguhnya mereka 
meninggalkan sunnah karena benci pada Ali 8 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 





178 Adz-Dzahabi berkata dalam At-T: alkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 








Oa Ka kat Al its AANVV 


da je DN Genie tara deng pala Gi MI Ci 

No Hap ab AN 333 KA kaya Gi Kaya Bas 

Ie He Ja apa CAS P3 AS 
| SAS AM al 236 M3 AN UI 2JU AB Hua 


1707/99. Abu Sa'id bin Abu Bakar bin Abu Utsman 
menceritakan kepadaku, Al Haitsam bin Khalaf Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Jamil bin Al Hasan Al Jahdhami menceritakan kepada . 
kami, Mahbub bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Daud bin 
Abu Hind menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas #5, bahwa Rasulullah #$ wukuf di Arafah. Ketika beliau 
membaca, "Labbaikallaahumma labbaik," kemudian beliau bersabda, 
“Sesungguhnya kebaikan itu hanya kebaikan akhirat." 

Al Bukhari berhujjah dengan Ikrimah dan Muslim berhujjah 
dengan Daud. Hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


oten db BASA Bis NI! SA 
den gue Pu pa Aa ya 


A1 Ko AI Ig) J8 IG ESAI H3 TA AP dea up 
PA H z1 dia SAN dal pa Jab Se 3 Ol ang ale 


MP ab HE Sae 





179 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


1708/100. Muhammad bin Shalih bin Hani" menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, Abu 
Nu'aim Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Yunus bin 
Abu Ishag menceritakan kepada kami dari Mujahid, dari Abu 
Hurairah 45, dia berkata: Rasulullah @ bersabda, “Sesungguhnya 
Allah membanggakan orang-orang di 'Arafah kepada para penghuni 
langit (para malaikat) dan berfirman kepada mereka, “Lihatlah 
hamba-hamba-Ku, mereka datang kepadaku dengan rambut acak- 
acakan dan berdebu'." 8 
| Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
semena tidak meriwayatkannya. 


ANN 386- 4 


ea CD —ag R3, nve, urai Pita DN y/ANvA 
EA ea Ii Tag El de AA DU oh TE SIA 
Bu 3 toples an aa Cema Za na (SI j | na c 2 o Oka 
ea () . “. . 5 Es .. or. Pa 2 ' “. o Jo A, 
BP La Opal Gan 3 ag ale AN do CO ae AN pn 
2... 3 be ” 
HI ed 2JE) EA Sila CAB at 6) GUA pita 
ben soup JG JI Sh 
1709/101. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Affan Al Amiri 
menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Hisyam menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari 
Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, dari Usamah 4, bahwa 
Nabi & memboncengkannya ketika beliau bertolak dari Arafah, 


dan beliau bertolak dengan tenang. Lalu beliau bersabda, “Wahai 
sekalian manusia, hendaklah kalian tenang (pelan-pelan)." Lalu 


180 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 














beliau bersabda, “Bukanlah suatu kebaikan mempercepat lari kuda 
dan unta." Maka aku tidak melihat ada unta yang mengangkat 


tangannya hingga beliau tiba di Mina. "8! 


— Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


TA bag pat Wap Ao Up Naa Na TELAK 


Boa 20 3-0 50 - 


2 aan sa AA Aa AB Li gi KAA Gp IS ie 
Jp dp Ubi oh ASP an UN Aa 
5 Jai De 4 eny! LL OS us - Ju TN P. 5 gk 
La IU Bb Lepa Lean Ala ay Ae an As 
Ss Ogan ai Jan Ian Aa aa at 


SS Te AB GT Url ph AA Oa PR bt eab 


a73 


1710/102. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash- 
Shaffar mengabarkan kepada kami , Ahmad bin Muhammad bin Isa 
Al @adhi menceritakan kepada kami, Abu An-Nu'man Muhammad 
“bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami dari Katsir bin Syinzhir, dari Atha', dari 
Ibnu Abbas 5, dia berkata: Sesungguhnya orang-orang Baduwi suka 
berlari kencang dan mereka suka berdiri 'disamping orang-orang 
dengan menggantungkan cawan dan tongkat-tongkat mereka, 
kemudian bila mereka bertolak maka mereka ribut dan gaduh 
sehingga orang-orang lari. Aku sendiri (Ibnu Abbas) pernah melihat 


81 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 





Al Mustadrak — 


Rasulullah #& dan kedua tulang telinga untanya tidak bergerak 
ketika menyentuh tanah. Beliau bersabda, “Wahai manusia, hendaklah 
kalian tenang." 5 

. Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari . 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


co. Pa ASI Ii 


TG Ia op Jian LAU eta PAvaA 
.— ear aj ica ui: Ke u oa Tran sala 
Aa AP SP BI Ki 

KA AN X2 EA Manan sae ush 
Ann Sa oa Mena TN Na 
JG Ags 2 AS SJ db 2G Af Es aa 
—oan Sa MS AA Ia lh die ee Ai ita cd 
Jt NA JBL 2JB ga 3 AP) sa DEA 
Hu K3 He Ola wp ca “AN, Up Ia 
cal 
1711/103. Ahmad bin Ja'far bin Muhammad bin Nasbr Al 
Khawwash mengabarkan kepada kami , Al Harits bin Muhammad 
At-Taimi menceritakan kepada kami, Abu An-Nadhr Hasyim bin Al 
Oasim menceritakan kepada kami, Auf bin Abu Jamilah menceritakan 

kepada kami. | 

Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i memberitakan (kepada kami), 


Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 


182 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


— Al Mustadrak 











kami dari Auf, dari Ziyad bin Al Hushain, Abu Al Aliyah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abbas #5 berkata 
kepadaku: Rasulullah # bersabda kepadaku pada Subuh Agabah, 
“Carilah untukku kerikil-kerikil kecil (yang diletakkan di antara dua 
jari) untuk melempar jumrah." Setelah beliau meletakkannya di 
tangannya beliau bersabda, “Seperti mereka, seperti mereka, jauhilah 
oleh kalian sikap berlebih-lebihan dalam agama, karena hancurnya 
orang-orang sebelum kalian adalah karena berlebih-lebihan dalam 
agama." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


go KA Gasa Goa Pe) Pn pen NS ANVNY 
ai 2 JAN EN JA aa 3 Jia Gis 


25 GS Rea yi Ken 31 Oi yan Ata 
Ii aa 


SERA An Op PES toga Yi AL 
Ai Lag Ave kara kaga ah Tatah had fe, 


Lc 


at B3 j6 Ia ai AA 535 A5 ga 
dn pa Me nu dea -JU Be ci 
Ana Ai enda he Mon ah OA ds 
LAN Yg SPV) PPI 3 Up 


1712/104. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami , Al Fadhl bin Abdul Jabbar menceritakan 
kepada kami, An-Nadhr bin Syumail menceritakan kepada kami. 


. 183 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


Al Mustadrak — 


' Abu Amr Utsman bin Ahmad bin As-Sammak menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Manshur menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id Al Oaththan menceritakan kepada kami. 

Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan kepada 
kami, Abu Ali Al Hanafi dan Abu Ashim An-Nabil menceritakan 
kepada kami, mereka berkata: Aiman bin Nabil menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Oudamah bin Abdullah bin Ammar 

“Al Kilabi # berkata: Aku melihat Rasulullah #8 melempar 
jumrah pada hari raya kurban di atas ontanya yang berwarna merah 
kehitam-hitaman, “Tidak memukul, tidak mengusir dan tidak 
kepadamu. "4 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 

. dan Muslim tidak meriwayatkannya. | 


GE 5 Iko ep Saba ja ME Nol NYI 
oi ia Cia ee Ai Te Mera veda aras oat 


Nana Si Jae 1 AA Gan Oa 3 BA Pan ca 15 
Si Ie BO AI LA gl aa 
AAS gila Apa KAN FS Ala Sapa SI (212 Dai 
Pam ra ea au bl Ate aa 2 NI Sa 
Ea APU AH ate S3 3 PI Be 
bg DAR ARA “yA HL JB 23 Ea pas 


. 


"$$ Adz-Dzahabi berkata'dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


— Al Mustadrak . 








1713/105. Abu Ja'far Muhammad bin Shalih bin Hani' 
menceritakan kepada kami, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 
Anas Al Ourasyi menceritakan kepada kami, Ja'far bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Thahman menceritakan 
kepadaku, Al Hasan bin Abdullah menceritakan kepada kami dari 
Salim bin Abu Al Ja'ad, dari Ibnu Abbas yang diriwayatkannya secara 
marfu', dia berkata: Ketika Ibrahim Khalilullah datang ke tempat- 
tempat pelaksanaan ibadah haji, syetan mendatanginya di Jamrah 
Agabah lalu dia melemparnya dengan tujuh kerikil hingga tenggelam 
ke bumi, kemudian syetan menampakkan diri ke Jamrah kedua lalu 
dia melemparnya dengan tujuh kerikil hingga tenggelam ke bumi, lalu 
syetan menampakkan diri lagi di Jamrah ketiga lalu dia melemparnya 
dengan tujuh kerikil hingga tenggelam ke bumi. 

Ibnu Abbas berkata, “Syetan itu dirajam dan millah Ibrahim- 
lah yang kalian jalankan." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


CE AP 9 aa deep va t 
kah PA la PN DAH AG) OLS AU 
My BRA UN UP op oh meli 5 Jaya GI 
SU ala Ie Ipa Ja TG HE 3 IA 
Hp AA SE KUE Ja DI 
1714/106. Ali bin Muhammad bin Ugbah Asy-Syaibani 
mengabarkan :kepada kamij di Kufah, Ibrahim bin Ishag Az-Zuhri 


menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada 
kami, Israil memberitakan dari Ibrahim bin Muhajir, dari Yusuf bin 





188 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


Mahik, dari ibunya Musaikah, dari Aisyah, berkata: Ditanyakan 
kepada Rasulullah #$, “Maukah kami bangunkan untuk Anda sebuah 
rumah di Mina sebagai tempatmu bernaung?“ Beliau menjawab, 
“Tidak, Mina adalah tempat menderumkan onta bagi orang-orang 
yang mendahului kita. "85 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 


Muslim tidak meriwayatkannya. 


(3 - aa 2 Ja ear pt Wis —y .yANVNO 
AN AN Ba DANA Kera be ren mi ben rok 
SP aa ad oi ANA la Bala op KA PM ap 
A 2 Fi ag .. - Ta o - . 3 
AI gan Al Iga SA IE ME (PT PP oil yP olah 
ag : ' La PITA Ta papan Ag ore 
3 dl SS WK Alih 3 IA Ae ah da 
g nk . . 5 38. 
1715/107. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Jabbar menceritakan 
kepada kami, Ayyasy bin Al Walid Ar-Raggam menceritakan kepada 
kami, Abdul A'la bin Abdul A'la menceritakan kepada kami dari 
Muhammad bin Ishag, Abdullah bin Abu Najih menceritakan 
kepadaku dari Mujahid, dari Ibnu Abbas 5, dia berkata, "Pada tahun 
Al Hudaibiyah Rasulullah & diberi hadiah seekor onta milik Abu 
Jahal yang di kepalanya terdapat gelang dari: perak untuk 
memprvokasi (menyemangati) orang-orang musyrik (ketika 
perang)" 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


"88 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
(87 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak : 











Pt - - ne. 30 Id 


Pe ar ea EA EKA 


£0 £ PN ML o- £&0 A.A. o 


pa s3 AAN BIA TA ta ja aa 3 


Pa Jo 3.0 £ 


oi KAN BA SG dad, Jas Na 

DP AI Lin EM aji ae J3 
maa Pa 1 baja hi PAS Bh 
EA Maa LA WAN ag AP An 
an JA: Gt da ian ea 0 


AU Us GP at ha Sab 3 LA AR 
Y Saya Sa Aa Kay De Ol OS PAN Gp 
ai CI AN gag KA Mur Aa Jar dp 
Aap AAA 13 Sh Ul 
1716/108. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Jabbar menceritakan 
'kepada kami, Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami. 

” Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami , 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishag, Yazid bin 
Abu Habib Al Mishri menceritakan kepadaku dari Khalid bin Abu 
'Imran, dari Abu Ayyasy, dari Jabir bin Abdullah Al Anshari &, 
bahwa Rasulullah & pada Hari Raya menyembelih dua kibasy 
kemudian “bersabda ketika menghadapkan keduanya, “Wajjahtu 
wajhiya lilladzii fatharassamaawaati wal ardh haniifan wa maa ana 
minal musyrikiin. Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa 


Al Mustadrak — 


mamaatii lillaahi rabbil aalamin, laa syariika lahuu wa bidzaalika 
umirtu wa ana awwalul muslimiin. Bismillaah wallaahu akbar. 
Allaahumma minka wa laka an muhammadin wa ummatihi (aku 
menghadapkan wajahku kepada Dzat Yang menciptakan langit dan 
bumi, dengan memegang agama yang lurus dan aku tidak tergolong 
orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup 
dan matiku semata-mata hanya untuk Allah Tuhan semesta alam: 
Tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku-lah orang yang pertama kali 
tunduk berserah diri. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar, Ya 
Allah, ini adalah dari-Mu dan untuk-Mu, dari Muhammad dan 
umatnya). 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


2 “ Jo L o- 5 - te 2 

PES segi oi DARA UN ag AAN eh OI Ban SA 
i ot "3 2, - £ ng 2 Aa aa - Co. e : NP o- 
Ko m3 :J6 ES yah ia 3 Kalu ys 
PN aa 2. 8 -— PET Te Seng EN NP: 
Luka 2 (SI Ron Sl 0 EP eyaS pelay 
1717/109. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh mengabarkan 
(kepada kami), Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib Al Fagih 
memberitakan (kepada kami) di Mesir, Muhammad bin Abu Katsir 
menceritakan kepada kami dari Salamah, dari Abu Hurairah 4, dia 
berkata, “Rasulullah #& menyembelih kurban untuk isteri-isterinya 
yang berumrah pada haji Wada”, yaitu seekor sapi betina untuk 

mereka." 0 | 





188 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
189 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 








Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Urai Kay 3 ESA aa #63 INN 


Ba SA ui Pyar an Era SA 3 belah » Oya 


8. 


ga 


AS Ai Ea SIAKG CP KA KS ea Hye 


ocu . 403 - Pa 


ush aa Ih 3 AM 2 359 OA Hi ly GAS Ti 
o- 9 - ora PJ 


TE AL KP Du aa JG — yaa Pi) Sa 


3 ia 3 gp SAI 3 Rn HI 3 nga 
:JL5 sa gagah ea Jo dan 5 NA 
Ai seni ag ORA ig lai Jb JA IS 
”.0 7 &, 7 oT- kah “. , . 
NA AI Sapa Yani ang ab So AI Iya 
LN Aap TN Ae Ag AAA Isa Ta MA 33 Apa 
0, 2G Hikari LB J3 EYD 
BB Ie ENG deni LX 3 1JU 
1718/110. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Harun bin Sulaiman Al  Ashbahani 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami. 
Mukram bin Ahmad Al Gadhi mengabarkan “kepada kami di 


Baghdad, Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Yazid 
bin Harun dan Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami dari 


Al Mustadrak — 


Syu'bah, dan redaksi ini adlaah hadits-nya Abu Al Abbas, dia berkata: 
Aku mendengar Sulaiman bin Abdurrahman berkata: Aku mendengar 
Ubaid bin Fairuz berkata: Aku berkata kepada Al Bara” -: 
Rasulullah #8 memberitahukan kepadaku tentang hewan kurban 
yang tidak disukai dan yang dilarangnya. 
Rasulullah $$ mengatakannya dengan tangannya, sementara 
tanganku lebih pendek dari tangan Rasulullah &: Ada empat 
binatang yang tidak bisa dijadikan kurban: binatang yang jelas 
cacatnya, binatang yang jelas sakitnya, binatang yang tidak bisa 
berjalan dan binatang kurus yang lemah." Aku berkata, “Aku tidak 
suka bila ada cacat pada hidung dan tanduk." Maka dia (Al Bara" 
berkata, “Apa yang tidak kamu suka tinggalkanlah dan jangan kamu 
larang untuk orang lain." 

Hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya karena sedikitnya riwayat Sulaiman bin 
Abdurrahman. Ali bin Al Madini telah menjelaskan keutamaan dan 
kejeliannya. Hadits ini memiliki syahid-syahid yang berbeda-beda 
dengan sanad-sanad yang shahih, namun Al Bukhari dan Muslim 
tidak meriwayatkannya. Di antaranya adalah: 


BP AI 155 GIA MLS 3 MG AAL Uas NwNA 
- . 4 - - 2 . 4 
CA AA ad Ii MAN Ea NE Kep ih 


ae P2) 


Ools 
Naba NE 2 SAS 2 asu MI tuh 
dn AN Dana Ma nah 


ee J9 


Eat aa A8 CSR AR IE Gi Je 


0 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Hadits ini memiliki 
beberapa syahid." 


— Al Mustadrak 





0D -3 3 0 


Naat Leo Lan a”d 03 03 - Me nas 
PT Nan: . 2 Ibn SS » Curn 1JB conl3 

Te Kama Oia esaa 
0 Al : Cak, Ta 2g 2 aa Ft - Mi aa 


132 , 

| “0319 

BI Lala LA 1 ehi op Hand 255 1336 JB 
Mah 3 


1719/111. Hadits yang diceritakan kepada kami oleh Ali bin 
Hamsyad Al Adl dan Abdullah bin Al Husain Al Oadhi, keduanya 
berkata: Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, Rauh 
bin Ubadah menceritakan kepada kami. 

Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami , Muhammad 
bin Ghalib memberitakan (kepada kami), Affan menceritakan kepada 
kami. 

Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i memberitakan (kepada kami), 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan 
kepada kami, mereka berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Oatadah, dia berkata: Aku mendengar Jarir bin Kulaib Az-Zuhri 
menceritakan dari Ali #5 bahwa Nabi # melarang memberikan 
hewan yang tanduk dan hidungnya buntung sebagai kurban." 

Oatadah berkata, "Aku memberitahukan ini kepada Sa'id bin 
Al Musayyab, maka dia berkata, 'Maksudnya bila buntungnya 
separohnya atau lebih'."1?! 

Di antaranya adalah: 





191 Y ih. hadits no. 1718. 


Al Mustadrak — 


Pe aa R80 1G. 


BS yA op AAS ea Pa PN KET AKAR 


03 So 3G. 3 


PeR BP ara PER 5415 Ag Il IS Ui 
| | Er Kara YG ea 


3 o- 1G . So Lo 2 E 


Na ca KA Aa dia Gang elu 
Jas -. TA z ola Ka Ea Ujian Ka NA treat tgl Ha 
"3 ME Lha : APA Si Asa an NIP Kanan JB 
GAN Bp Ea Of pa die Je MI Pi SIS aa AI 
23, 
1720/112. Hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abu Al 
Abbas Muhammad bin Ya'gub, Muhammad bin Ubaidillah bin Abu 
Daud Al Munadi menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir dan Abu 
An-Nadhr menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami. | 
Ahmad bin Ja'far mengabarkan kepada kami , Abdullah bin 
Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami bahwa Salamah bin Kuhail memberitakan 
kepadanya, dia berkata: Aku mendengar Hujayyah bin Ali Al Kindi 
berkata: Aku mendengar Ali 45 berkata: Rasulullah & menyuruh 
kami memeriksa mata dan hidung (pada binatang yang akan 2 
kurban). 192 


— Di antaranya adalah: 





122 Y ih. hadits no. 1718. 


— Al Mustadrak 





Eat agak yA data ara 


£ sa. 0. Lo NG 4 


Bi Oppa Oh ng Cia ana An KG SS 


Se ot Tab op Tb IS ai lp pu Sa 
MIL OA JB ak 53: IE Ap No eat 
He 356 - JG aa AG II JA 
3g aa Syata #5 wa ala" 5 


1721/113. Hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abu Al 
Abbas Muhammad bin Ya'gub, Muhammad bin Ubaidillah Al : 
Munadi menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami dari Abu Ishag Al. 
Hamdani, dari Salamah bin Kuhail, dari Hujayyah bin Adi bahwa 
seorang laki-laki bertanya kepada Ali “4& tentang sapi betina. Maka 
dia menjawab, “(Perhatikanlah) tujuh hal." Dia berkata, “Tanduk." 
Katanya lagi, “Jalannya." Dia berkata lagi, “Jika dia bisa sampai ke 
tempat-tempat manasik." Dia berkata, “Rasulullah $& menyuruh 
kami memeriksa mata dan telinga." 

Di antaranya adalah: 


Ca ik ISA ya Panen PN KE TARAR) 
pa ara Pata SB Ia Ela aa smg 3 
0.3 


NE AN Sp dah oi jap wd 
MA AS ja AJ ea Ha Paku 2 
ae ai ia aa JA Hau ea 





198 Lih. hadits no. 1718. 


Al Mustadrak — 


Uta Ca TEJ dna SE SN AP Li En la 


Ara sJU Ta SIB LE Ad Yg le Aa Cas lh “J3 la 
—) PTE adal “JG Sal Y Ela Ol JG 2313 


sar, ala op: Pa pp Tag IE Le MI 
al 3 Pa: aa jl, "JUS SAS, AKN, SEN 
Ata bab na, ana 1 Senar, abi tah 


la 
1722/114. Hadits yang diceritakan kepada kami oleh Abu Al 
Abbas Muhammad bin Ya'gub, Ahmad bin Isa At-Tinnisi 
menceritakan kepada kami, Amr bin Abu Salamah menceritakan 
kepada kami, Shadagah bin Abdullah Ad-Dimasygi menceritakan 
kepada kami dari Tsaur bin Yazid, dari Abu Humaid Ar-Ru' aini, dia 
berkata: Kami duduk bersama Utbah bin Abdus Sullami, lalu 
datanglah Yazid Dzu Mishr Al Magra'i lalu dia berkata kepada Utbah, 
“Wahai Abu Al Walid, kami tadi keluar untuk mencarikan hewan 
kurban untuk kakekku, tapi kami tidak menemukan kecuali binatang” 
gemuk yang ompong." Maka Utbah berkata, “Seandainya kamu 
membawanya kemari." Maka dia berkata, “Ya Allah, semoga Engkau 
mengampuniku, tapi aku merasa dia tidak cukup bagiku." Maka Utbah 
berkata, “Ya." Dia bertanya, “Mengapa bisa demikian?” Utbah 
menjawab, “Karena kamu ragu sedang aku tidak ragu." Kemudian 
Utbah mengeluarkan tangannya dan berkata, 
“Rasulullah #$ melarang lima binatang (urituk dijadikan kurban): 
Binatang yang dicabut tanduknya, binatang yang dicabut hidungnya, 
binatang yang: buta, binatang kurus yang tidak bisa menyusul 
temannya (tidak bisa berjalan cepat) dan binatang yang lemah." 


OLX 


14 Lih. hadits no. 1718. 


— Al Mustadrak 








3 0. X0 £-0 


Uas laa 2 ee Sas Ao NVYY 
AA SS ge AE LAGI 
ja 2 AA gi gap DI EN Aa Ga 
Ma an Ie Ia YA aura 
IG et wa jaan JA AA sp AN ala 
bag aah Ie MI ie 0 Si edi HUI Uh 


1723/115. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Husain bin Al Junaid 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abu Fudaik menceritakan kepada kami, Adh-Dhahhak bin 
Utsman menceritakan kepadaku dari Hisyam bin Urwah, dari 
ayahnya, dari Aisyah 4, dia berkata: Rasulullah # mengirim 
Ummu Salamah pada malam hari raya kurban, lalu dia melempar 
jumrah sebelum fajar kemudian dia bertolak. Itu dilakukannya pada 
hari kedua ketika Rasulullah & bersamanya. 53 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Ga Aka pen Ha KAU “st 5 valve 


Cs datuk eta 
2 nye Maba i Hp Att 


o- S0 245 Ke Lol 3036 3 6 - 


16 Obat gi ap ip KS Cage) Ot Larua Saus UJI gr 





9S Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


Ye maa Ja GI SAE GAS Up 1 SA 333 
Sab sat eng ala AA Io AI 03 0 ada 

1724/116. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Al Adl 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Abu Al Muwajjih 
menceritakan kepada kami, Abu Ammar memberitakan (kepada 
kami). 

Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan kepada 
kami, Zakaria bin Yahya As-Saji memberitakan (kepada kami), 
Muhammad bin Zunbur dan Muhammad bin Amr bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Isa bin Yunus 
menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi”, dari 
Ibnu Umar -#, dia berkata: Apabila salah seorang dari kalian 
menunaikan haji, maka dia hendaknya mengakhirinya di Baitullah, 
kecuali bagi para wanita yang haid, karena Rasulullah $ - memberi 
dispensasi bagi mereka.'” 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Jet Kat agan mung 21 Kott A yvvro 

- 2 :5 “ na 2 2.09 2 ah Tian o 
SI KA Eta Aga Bi ea 3 Ii Es K3 ep 
o - ye o 2 0. 3. GG ana to GB 6 
ae oi PAP al OS Gl Ca KA 


. Oe tah 2 . 3 . o£ 0 0 G Ka - 9 2 “- 
LL 3 SMAN PE CP Haa JB Ra Ke 
Fi 0 2g 2 Ta PN ore A, :, y 2 . « - 3 
Ja ey CS ja Ska Ale Al elo Al Sya) Jk "JB 


19 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits aslinya diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dan Muslim." $ 


— Al Mustadrak 











HI MEA Kapak SI tia Ke JG JI Ia MA le 


GA NB HS AN 


1725/117. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Gutaibah memberitakan (kepada kami), Yahya bin 
Yahya menceritakan kepada kami, Marwan memberitakan (kepada 
kami), Muawiyah Al Fazari menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin 
Abu Utsman Ash-Shawwaf menceritakan kepada kami dari Yahya bin 
Abu Katsir, dari Ikrimah, dia berkata: Al Hajjaj bin Amr Al 
Anshari & . menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Rasulullah #$ bersabda, “Barangsiapa yang lemah dan tidak bisa 
berjalan, maka dia boleh bertahallul dan dia harus menunaikan haji 
lagi tahun depan." 

Ikrimah berkata: Aku bertanya kepada Abu Hurairah dan Ibnu 
Abbas 45, maka keduanya berkata, “Memang benar." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


. 43 PJ . o 
MAS CN at Kode ala 
4 0 Lo. 16 - 


Pa 3 o- BG. 0 Pi . 8. Pa 


0. 0 5. 0 Lo. 0 - 8 0? P3 Pa 21 
ga MA 5 teaun op ja YP US Ola Wb CH 
P Had . ud £ . ud . . 


' sa oz o - Pena ore ta “3 DB — Cin 0 X0. 4 - - 
OI ga paka TEA Ie SAE AP P3 


# 
m0 2. 


Para aa NP Laga 0100 8 o- - 3 
5 yaS Ugaa U3 demam — prlla Lady Gn) (eta pra 
1726/118. Abu Bakar bin Abu Darim Al Hafizh mengabarkan 
kepada kami di Kufah, Muhammad bin Utsman bin Muhammad Al 
Absi menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri 





197 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


Al Mustadrak — 


menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, 
dari Jabir &, dia berkata, “Nabi $& menunaikan haji dua kali 
sebelum hijrah. Yakni bahwa beliau menunaikan haji bersama Umrah 
setelah hijrah." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


to So A5. 3 


3 - - & Pap . 
3 Login ISA AA Es ya vrvo 
og MASA Ip TAN UAS YG Sitakg Podki An yes 21 PG, 
12 lg ai aa Mena Fa d3 CD 2 Kera 2 Pan Ega 
“E : Nama e - - pa & Bo o - TN £ 
SH PA Cg ae PPN Ot AE Ol Gi 
8g... AE - P8. yg 2 bai SK - aa 
im 5 Y SJ Sele JS BI lag Ala MI eko Al Iyan 
Aoki J3 | gram PA aa 503 Pr (ar an H3 33 (23-13 
1727/119. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub Al Umawi 
dan Ali bin Abdullah Al Halimi menceritakan kepada kami di 
Baghdad, keduanya berkata: Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri 
menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abu Hafshah menceritakan kepada kami dari 
Ibnu Syihab, dari Abu Sinan, dari Ibnu Abbas bahwa Al Agra” bin 
Habis 5 bertanya kepada Rasulullah #$ tentang menunaikan haji 
setiap tahun. Maka beliau menjawab, “Tidak, tapi hanya satu haji. 
Seandainya aku mengatakan Ya, maka dia akan menjadi wajib, 
padahal kalian tidak bisa mendengarkan dan tidak akan mampu." 


198 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
1 Lih. hadits no. 1728. 


— Al Mustadrak 








- 


Ma aj en ea jan Oia -NYAJNVYA 


Ao. 


S0 2 AL EN CAN Gal Oi Ha WA SAI 
AB il pp Hah gi NE PAN LE ine G3 
a95 AA P3 AP oi IA Pa 
HA Gl Kei BU: SIG elang ale AI Ke 
Tag ia Ja ng La WA Ge HA yat 
Su aa MS JB 


Oak Yo Berguna 5 Ape . 


1728/120. Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad bin 
Abdullah Al Baghdadi menceritakan kepada kami, Hasyim bin Yunus 
Al @ashshar menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih 
menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Khalid bin Musafir menceritakan kepada kami dari 
Ibnu Syihab, dari Abu Sinan Ad-Duali, dari Ibnu Abbas 4 bahwa 
Rasulullah #& bersabda, “Hai kalian semua, Allah telah 
mewajibkan haji atas kalian." Maka Al Agra' bin Habis berkata, 
“Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun?” Maka 
Rasulullah #$ diam. Kemudian beliau bersabda, “Tidak, tapi hanya 
satu kali: dan bagi yang berhaji lagi setelah itu maka hukumnya 
sunnah. Seandainya aku mengatakan Ya, maka akan menjadi wajib, 
padahal kalian tidak akan bisa mendengar dan tidak akan mampu." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 





200 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


Al Mustadrak — 


3 — G3 30 2-0 Pe Em. 
EN AAA Ip KA jala yh Eat yna 
aa Krn BG - o - Muna” o TO dn Sala 0 4 £ oo 
JB MS AN Ap Cu Bo EP Url uj 
0 Ao 01 8 H0, 2 ga, 2 9 EA Psp 8, 
Ha uk S2 Jai Y) -s AI ee den SA HI 
Al Ip GE UP WEI Ga NA lb 
| An sera 2 2 Ta, or 2, 
| Sasana 3 berlo YI lag dala AI lo 
1729/121. Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad Al Anazi 
mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan 
kepada kami, Ismail bin Muslim menceritakan kepada kami dari Atha' 
bin Abu Rabah, dari Ibnu Abbas #5, dia berkata: Haji.dan Umrah | 
adalah dua kewajiban bagi seluruh manusia: kecuali bagi penduduk 
Makkah, karena Umrah mereka adalah thawaf mereka. Maka 
hendaklah mereka keluar menuju At-Tan'im lalu masuk ke Makkah. 
Demi Allah, Rasulullah #8 tidak memasukinya kecuali untuk 
berhaji atau umrah.?”'! Tan 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 
Hadits ini diriwayatkan secara Musnad dari Muhammad bin 
Katsir dengan sanad yang lain. 


MAN 1) MG EL 33 — yr 
- 1036. 3 — A3 3016 9 


xs- -1 ..? 


: 4 - - - . 
o Go 3 0 — 0 AA £ oo - 0 Pa 30 31DG- 3 5D A 
. s - # F 2 


201 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








ata Ul AN ot IA AI 1 ale 
1730/122. Al Ustadz Abu Al Walid Rahimahullah 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Al Mundzir Al Harwi 
menceritakan kepada kami, Abu Yahya Muhammad bin Sa'id bin 
Ghalib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Muslim menceritakan kepada 
kami dari Muhammad bin Sirin, dari Zaid bin Tsabit 45, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya haji dan umrah 
merupakan dua kewajiban, yang tidak akan membahayakanmu bila 
kamu memulai yang mana saja dari keduanya.” 
Yang benar dari Zaid bin Tsabit adalah perkataannya. 


18- 


CAS Kaki Ap BASA ES end jd ME — YAN 


F4 
A4 0 4, 


Pa RI Ge o & 8 au, Ea o 2 

G5 ea Bas Calal pea Ius GAS SARI Lg Kp 
JH AAN gp Io SAE Gi Dl Ka gi KA HS 
lag Cal BY OLS JB ea 

1731/123. Abu Al Walid menceritakannya kepada kami, 
Muhammad bin Nu'aim menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub 
Al Magabiri menceritakan kepada kami, Abbad bin Abbad Al Mahlabi 
menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan menceritakan kepada 
kami dari Muhammad bin Sirin, bahwa Zaid bin Tsabit ditanya 
tentang Umrah sebelum haji. Maka dia menjawab, “Dua shalat yang 
tidak akan membahayakanmu dengan memulai yang mana saja dari 


keduanya."9 


202 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Yang benar adalah bahwa hadits ini 
mauguf." : 
203 T ih. hadits no. 1732. 


Al Mustadrak — 


SN li Gadai Be 5 SG dug yel vr 
Ag Maa Gi Ap AS tea Gi mah El at gi Jp 
PE IP BU PA IE al Oi op Hj AP Hi dell 


2 0. # 
| 


Re NY tP (3 - or # Aa - s2“. - 2 2. Lo 3 
SAN GE Ia Oed "I IS UAS Lp) Pb 3 MAS 0 
3G 3 Me UB II PE ja Okey 283 Ina ALE) 
1 AE ea, EA AE P3 IS ya UB GAN 
Hanin AI EL ya FM DS Kel SARI 1J 
1732/124. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan 
kepada kami', Al Hasan bin Ali bin Ziyad memberitakan (kepada 
kami), Ibrahim bin Musa memberitakan (kepada kami), Hisyam bin 
Yusuf dan Abdul Majid bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami 
dari Ibnu Juraij, dia berkata: Nafi” maula Ibnu Umar mengabarkan 
kepadaku bahwa Abdullah bin Umar &s berkata, “Tidak satu pun 
makhluk Allah kecuali dia wajib menunaikan haji dan umrah, yaitu 
bagi yang mampu melakukan perjalanan kesana. Barangsiapa yang 
melakukannya lagi maka itu lebih baik dan hukumnya sunah." 
Ibnu Juraij berkata, "Aku diberitahu dari Ibnu Abbas bahwa 
dia berkata, "Umrah adalah wajib seperti wajibnya haji, bagi siapa saja 
' yang mampu melakukan perjalanan kesana'."”04 


Sanad ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 


AA HS oi Je Hi KAU rol Vr 


?, 
e BB. 8 30 Pa 


4 OA - Pt Seda - P3 - 22 A4 
| 2 . Ka “ 


204 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." j 


— Al Mustadrak 








BRP AA AP OP ON Aan SAS 


0 4 


Kep3 SO anal Jo moh Mae hg 
HA, lan j3 Je AI Gp si 0) 


1733/125. Ahmad bin Sahl bin Hamdawaih Al Fagih 
mengabarkan kepada kami di Bukhara, Shalih bin Muhammad bin 
Habib Al Hafizh menceritakan kepada kami, Sa'id bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami dari 
Ibnu Aun, dari Al Oasim bin Muhammad, dari Aisyah 4 bahwa 
Rasulullah #$ bersabda dalam tentang umrahnya, “Kamu 
memperoleh pahala sesuai Bat bata dan biaya yang kamu 
keluarkan." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 
Hadits ini memiliki syahid yang shahih: 


Te Gi da 1 5 ga ga ta Kas —1y1/ vr 
PAS IN AG Jaa Ag ia ba KACA pal Gi 
Mb en, Ita ES Ap Sad Gi SN (a 
In A3 IE 1 SPAN Gp GANGA UP tata 3 Oi 
GIA: Ape 3 BE dah aa Soo aga 
EN 3 IE js 
1734/126. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan 


kepada kami, Ali bin Sulaim Al Ashbahani memberitakan (kepada 
kami), Abu Al Fadhl Ja'far bin Mukram Ar-Razi menceritakan kepada 





205 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


Al Mustadrak — 


kami, Abu Ali Al Husain bin Idris Al Hulwani menceritakan kepada 
kami, Mihran bin Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al 
Aswad, dari Aisyah #&, bahwa Nabi #. bersabda tentang 
umrahnya, “Pahala yang kamu peroleh dari umrahmu adalah sesuai 


biaya yang kamu keluarkan." 


ton xo9 48-3 Y 


PN NN Oo - E oo 


5 


-1yv/vro 

Be BI aa DE Po daa PI EN BN 
Cesaa sah ba ai lp Iagin aa TU “JG Peyaa ui Ya DI Kura Tea Caagan 
NG. Pi Uci bin Mon ce Mu On taya "ORA 
£ P9 - ig sd “ F 9 - G - ba . 8 
CI KUN ID IA ES JI gp 
ig 4 . . £ 8 . se 4 “ aan 2 pe £ Ha ae 
Ip Sah Hentai) AP Ab del G JA SAS, SI 23 

- - . - - | c. Ad o £, 
HI KAI LM j3 dai UN ea II ae JUS DUR aa 
a - LA nh - 3 Loco cor BM AA Ke 
"J3 Yasa Ag de adl ea Al Iyan maa S "ds J3 Uh 
1735/127. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub bin Yusuf Al 
Hafizh mengabarkan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin 
Yahya menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Harmalah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Sa'id bin Al Musayyab berkata: Ali dan Utsman #5 menunaikan haji. 
Di tengah perjalanan Utsman melarang melakukan Tamattu' dengan 


— umrah kepada haji. Maka Ali ditanya, “Dia melarang melakukan 
Tamattu”." Maka Ali berkata, “Apabila kalian melihatnya telah 


206 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 
























berangkat, maka berangkatlah kalian." Lalu Ali dan teman-temannya 
membaca Talbiyah untuk umrah dan Utsman tidak melarang mereka. 
Maka Ali bertanya, “Bukankah telah diberitahu bahwa kamu melarang 
melakukan Tamattu' dengan umrah?“ Dia menjawab, “Ya." Ali 
bertanya, “Bukankah kamu telah mendengar — bahwa 
Rasulullah #$ melakukan Tamattu'?“ Dia menjawab, Sya" 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


40 4 


Oi ea BA daa Age den SA AYAMNYA 


“8 A3 Lor #3 2s o- 4 AG # 
Y Tea KIS AK (AN Aa u Sya Bab Jb aa) 
5 NA SIA FT na Fa d tag 0 o-3 0. Kh Ka 
ea On PE GP AT PTS NP GI 
| S0 ue0 de 9 - Lk ng LB Ona or x ai 
AA 5) Tema DS IU pelan tle A Ule 


1736/128. Muhammad bin Yazid Al Adl mengabarkan 
kepadaku, Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Al 
Husain bin Al Hasan Al Marwazi menceritakan kepada kami di 
Makkah, Yazid bin Zurai” menceritakan kepada kami dari Yunus bin 





201 Adz-Dzahabi dalam At-Talkhish. 

Menurutku, tentang Abdurrahman bin Harmalah, Adz-Dzahabi berkata dalam Al 
Mizan, “Yahya bin Sa'id Al Gaththan memvonisnya dha 'if." 

Abu Hatim berkata, “Dia tidak dijadikan hujjah." 

Al Oaththan juga berkata, “Muhammad bin Amr lebih aku sukai daripada 
dirinya." 

Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dari ayahnya bahwa dia berkata, “Dia orang 
yang begini dan begitu." 

Ibnu Ma'in menganggapnya tsigah. 

An-Nasa'i berkata, “Tidak apa-apa dengannya." 

Ibnu Adi berkata, “Aku tidak melihatnya meriwayatkan hadits munkar." 
Diriwayatkan dari Ibnu Harmalah, “Hapalanku buruk, lalu Sa'id bin Al 
Musayyab memberiku dispensasi untuk menulis." 


Al Mustadrak — 


Ubaid, dari Humaid, dari Anas 5, bahwa Nabi & mengucapkan, 
“Labbaika bihajjatin wa umratin ma 'an. "38 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


AN IA PG P de Wis — 1 ya/YVrv 
NE SG Jen Pe Sea 


Bon 2... 


3 Ls Ju Patra Si sal aa Fa Ae 

3 a13 Neng Paus & v ui 

On pad Hee san Gea 
hang 


1737/129. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Musaddad 
memberitakan (kepada kami), Yahya bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Abdullah 
bin Abu  @Gatadah, dari ayahnya &, dia berkata, 
“Rasulullah $$ menggabung antara haji dan umrah karena beliau 
mengetahui bahwa beliau tidak akan menunaikan haji lagi 
. sesudahnya."”09 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


G - aah Bo-to 1.0 £ —— 
SAS GEN gang Op IA kala yel Ugal 5 YA NVYA 


Pa DO Lk. 0 


6. 201 - IS - 2036. 3 F 
d5 op Jantan Gis gina Kaban Vila GL ep Kai 





208 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 

2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-T. alkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 








AN aU KA Oi dl 3 AE UB GI If OK Lp 
ara AP SN JUS GI Ia Ha LIS Kebo 


Pa La 


Ja Ek :JB Soe UG B3 HS JB 
Lu 23 S6 Aga “Sat, ye aan Pa | Ker ala 
Ae Sih Ogan lea Jia Man Op 
Kn, Oak Y 4 Pentil 
1738/130. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi 
mengabarkan kepada kami , Ahmad bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Zakaria menceritakan kepada kami dari Utsman bin Al 
Aswad, dia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Ibnu Abbas lalu 
Ibnu Abbas bertanya, “Dari mana kamu?“ Dia menjawab, “Dari 
meminum air zamzam." Maka Ibnu Abbas berkata kepadanya, 
“Apakah kamu meminumnya sesuai aturan?“ Dia bertanya, 
“Bagaimanakah etikanya, wahai Ibnu Abbas?“ Dia menjawab, “Bila 
kamu hendak meminumnya, menghadaplah ke kiblat dan sebutlah 
nama Allah lalu bernafaslah tiga kali dan teguklah ia, dan bila kamu 
telah selesai bacalah hamdalah, karena Rasulullah # bersabda, 
“Sesungguhnya tanda antara kita dan orang-orang munafi k adalah 
mereka tidak meneguk (sampai ke kerongkongan) air zamzam. 11 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya, jika Utsman bin Al Aswad 
mendengarnya dari Ibnu Abbas. 





210 A gz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Tidak, demi Allah, dia tidak bertemu 
dengannya. Dia meninggal tahun 150 (H) dan gurunya yang paling tua Sa'id bin 
Jubair." . 


Al Mustadrak — 


1 o- £ X9. Pena aa o £ 8- 
Ad ae yi SIS JUN GAS 5 IE EAS ir / ora 
Kes (en aj aa u Tee Ca cesya ola u Th 
Leni 3 o - i - 8 0 Pd # : - “ 2 0 sg La 
SP) gn ag ina ah tan el ee 0 Wear Oak 
Pa be Wae Bawa dB KRI 3,1 Ae OR TA WA Kas Os 
Hd 0 ba ika Al AI Ceko Al Iyan) JB JB Ceng Al 
PA 2 no ea Sean Ming ah kan Boa KO ea UT PP RP | 
BIL Kania A5 bs ol, Al IU 9 ES 3 ob d3 
- san 3 « 2 3 aa Rs an Pa Dn P3 NG. 5 23 
SL ja 3 Oaes Cl OS 1JE abs DUB alih G3 Ul cal 
21 CIA m "3 se 2 s 5 s” 5 3g £ 5 aa - PN 
#3 JS og el ena) B5) CLS Calo SULA el 2 JB Ga 

1739/131. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Abu Abdillah Muhammad bin Hisyam Al Marwazi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Habib Al Jarudi menceritakan kepada 
kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi 
Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas #&, dia berkata: 
Rasulullah $$ bersabda, “Air zamzam itu tergantung untuk niat apa 
dia diminum. Jika kamu meminumnya untuk meminta kesembuhan 
maka Allah akan memberimu kesembuhan, jika kamu meminumnya 
untuk memohon perlindungan maka Allah akan melindungimu: jika 
kamu meminumnya agar dahagamu hilang maka Allah akan 
menghilangkannya." 

Ibnu Abbas sendiri bila dia minum air zamzam dia berdoa, 
“Allaahumma as 'aluka ilman naafi'an wa rizgan waasi'an wa syifaan 
min kulli daa' (ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang 
bermanfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan dari segala 
penyakit)" 

Sanad hadits ini shahih jika (riwayatnya) selamat (benar) dari 
Al Jarudi, namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


21 Adz-Dzahabi berkata dalam AAt-Talkhish, “Sanadnya shahih jika (jalurnya) 
selamat dari Al Jarudi." 


—— Al Mustadrak 





at Bea Jaa Pang Up -iyy/ve 
ko 3G. 4 


ui PA Juri | Gis Pb Er O3 Karun PN M6 Tana 
Kag M bp Ora p MAN Ke Ana, TN At va 
al ea ai A Po MEP KP (pa SA 
PI JP Ka 2 anggur" LA 
1740/132. Abu Ahmad Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Abu Al Ahwash Muhammad 
bin Al Haitsam Al Oadhi menceritakan kepada kami, Abu Sa'id 
Yahya bin Sulaiman Al Ja'fi menceritakan kepada kami, Yahya bin Al 
Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abdullah bin 
Abdurrahman bin Abu Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas 5, 
bahwa Nabi & sujud di atas hijr. 21 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


bag op Li OP Jia tua -arr/van 

AIA HI BI BEA ai AI gi KA Gis 
“Iii dad Kb pn aa dya Ae 
Ja Ca 533 Ii alan EM Je MI Ip0 aga 
Nah Kn Abi SA GR Ud (EN IS 3 AI BU 
SA ai AS ag (SIA SG 1 Bea 





212 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


. Al Mustadrak — 


:JE Seal An aa AA Hala Ny s3 Ayi 
"ee nk ui 1 aman 

1741/133. Abu Al Fadhl Al Hasan bin Ya'gub bin Yusuf 
mengabarkan (kepada kami), Abu Bakar bin Yahya bin Ja'far bin Az- 
Zibrigan menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Hubab menceritakan 
kepada kami, Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami, 
Sulaim bin Amir menceritakan kepadaku, aku mendengar Abu 
Umamah berkata: Aku mendengar Rasulullah #& berpidato pada 
haji Wada' di atas ontanya yang hidungnya buntung, “Hai sekalian 
manusia, taatilah Tuhan kalian, shalatlah lima waktu, tunaikanlah 
zakat harta kalian, berpuasalah di bulan Ramadhan dan taatilah 
pemimpin kalian, maka kalian akan masuk Surga Tuhan kalian." 

Aku bertanya kepada Abu Umamah, “Sejak kapan kamu 
mendengar hadits ini?” Dia menjawab, “Aku mendengarnya ketika 
berusia 30 tahun." 2 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


CA ES Ip jadi eni Pa —1y/NVEY 


Ine MA kata Bana Sa ta 


NN LA Pe bison ipa 
J8 y dad Ob aan EK Sta Era AI 
ON Nari 3 S3 B3 Ka Ha JILYY El 


213 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim, dan 
hadits ini telah disebutkan." 


— Al Mustadrak 








41 dok Sl SIB dbs AG lah aa Le Bug 
5 IG 5 Ad Ten ch Na UB ea 


Genap anna sate Sen 
. 8 oc 00 0 3 og K3 
Ja AN 133 GAP GB laa JB IP GIA YA us 
pebetomhaa satadaampng ana. 


90007 


AA Le 2 Pa hn ana 
OA DAA Ja LAS Gl Ha tebang ala Si Jo sa 


AJ Si AGE DA Ja 1JE SAN HE 16 Sia j3 
SN Mt Ji (lia Y. Cl og 2 IE AA UD 
KA aa Aa "3 ng ala Ke S1 da da 
Sp KAS, dia Sh MAS) dik ia Sg SIA 
Pap ebeg 2 IP MA na aa 

Haa Doa Gek Mekel daa 
EU IA RP SB 35) bg duh ap SP 1g Bp Lia 
bapa IS 

1742/134. Abu Al Hasan Ali bin Isa bin Ibrahim mengabarkan 
kepada kami, Ahmad bin An-Nadhr bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepada 
kami, Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, ayahku 


menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, Ibnu Abu Najih 
menceritakan kepada kami dari Mujahid dan Atha', dari Jabir bin 


Al Mustadrak — 


Abdullah, dia berkata: Banyak terjadi pembicaraan di kalangan orang- 
orang. Lalu keluar untuk menunaikan haji, hingga ketika waktunya 
tinggal beberapa malam kami disuruh bertahallul. Lalu salah seorang 
dari kami pergi ke Arafah dan kemaluannya meneteskan mani. Lalu 
hal tersebut sampai kepada Nabi #8, maka beliau pun berpidato 
dengan berdiri, “Demi Allah, kalian semua telah tahu bahwa aku | 
adalah yang paling mengetahui tentang Allah dan yang paling 
bertakwa kepada-Nya: seandainya aku mengetahui masalah ini 
sebelumnya, tentu aku tidak akan mengetahuinya setelahnya (yakni 
tentang kepayahan yang dirasakan para Sahabat): aku tidak akan 
menggiring hewan kurban dan tentu aku akan bertahallul 
sebagaimana mereka bertahallul. Barangsiapa yang tidak memiliki 
hewan kurban, maka dia hendaknya berpuasa tiga hari dan tujuh hari 
setelah kembali kepada keluarganya. Dan barangsiapa yang memiliki 
hewan kurban, maka dia hendaknya menyembelihnya." Kami 
kemudian menyembelih seekor unta untuk tujuh orang. 

Atha' berkata: Ibnu Abbas #5 berkata bahwa 
Rasulullah #8 pada hari itu membagi-bagikan kambing kepada para 
sahabatnya, lalu Sa'ad bin Abu Waggash mendapatkan domba jantan 
lalu dia menyembelihnya untuk dirinya. Ketika 
Rasulullah $$ wukuf di Arafah, beliau menyuruh Umayyah bin 
Khalaf lalu . dia ' menyembelih ontanya untukku... Lalu 
Nabi #8 bersabda kepadanya, “Panggilah (orang-orang). Apakah 
kalian mengetahui bulan apa ini?“ Mereka menjawab, “Bulan haram." 
Beliau bertanya, “Apakah kalian mengetahui negeri apa ini?“ Mereka 
menjawab, “Negeri haram." Beliau bertanya lagi, “Tahukah kalian 
hari apa ini?“ Mereka menjawab, “Hari haji terbesar." Maka 
Rasulullah $$ bersabda, “Allah telah mengharamkan darah kalian 
dan harta kalian seperti kemuliaan bulan ini, negeri ini dan hari ini." 
Lalu Rasulullah # menyelesaikan hajinya dan bersabda ketika 
sedang wukuf di Arafah, “Ini adalah tempat wukuf dan seluruh 
Arafah adalah tempat wukuf." , : 


— Al Mustadrak 





Beliau juga bersabda ketika sedang wukuf di Ouzah, “Ini. 
adalah tempat wukuf dan seluruh Muzdalifah adalah tempat 
wukuf, "24 | 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Di dalamnya terdapat redaksi yang 
merupakan redaksi pada hadits Ja'far bin Muhammad Ash-Shadig dari 
ayahnya dari Jabir, dan di dalamnya juga terdapat banyak tambahan 
redaksi. 


Cs Bah gi sen £ Pi mad Uas -Yo/iVtr 


Pa 8 X0 Lo, 


NA ana 5 » cam “ (oa od— Cenaad | Tara Coga yp AL 
.. GA ena 300 Ne Pang Ata o Pa 
ag TEA 3 Ao Ma oi gp Laga oo 
Ne 7 “ Lia Pad NO 0 Lf 7 Pap ore A “5 y “ ” 
dia BE Jab3 Hah P3 (3 pede elwg ads al ce al da 
| AN PN Na TE Al EA TN RA 
5 baba Te dilas IN GAN GE 3 dal PA 
ad # Kama of 
1743/135. Asy-Syeikh Abu Bakar Ahmad bin Ishag 
mengabarkan kepada kami , Bisyr bin Musa memberitakan (kepada 
kami), Al Humaidi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami dari Hisyam bin Hassan, dari Anas bin Sirin, dari Anas 
bin Malik & bahwa dia berkata, “Pada — waktu 
Rasululah $& melempar jumrah dan menyembelih hewan kurban, 
memegang bagian kanan (kepala) orang yang dicukur dan 
mencukurnya, memegang bagian kiri (kepala) orang yang dicukur dan 
mencukurnya, kemudian beliau memegang Abu 'Thalhah dan 





214 A dz-Dzahabj berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 








menyuruhnya membagi-bagikannya (hewan kurban) kepada orang- 
"215 

orang. | 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 


keduanya tidak meriwayatkannya. 


Je ne te Af ym bai 


A3 PA ON AA Galak 2 Leg EA PENA Ra 


5“. 
e) 


1 o- -0-G. aa “Cent 82 5. # o LD 0G 
Sa Haa ruh da AN Et 
- - P3 2 “Ta 
- Pori ap PN Pa or A 2 B 3 S5 ap 0. 
AN Ke Ing EA KN 3 BU Bf SS 5 

Sus 3 2. Maa 0x3 A An 3 2 2 Sang 2 o£ - kat BPN 


LA NE ct Abe UE Ah de, Je La 3G 
SI eh Lo Fa Vale 

1744/136. Ahmad bin Muhammad bin Salamah mengabarkan 
kepada kami , Utsman bin Sa'id: Ad-Darimi menceritakan kepada 
kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Ibban bin Yazid 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan 
kepada kami bahwa Abu Salamah menceritakan kepadanya bahwa 
Muhammad bin Abdullah bin Zaid menceritakan kepadanya bahwa 
ayahnya pernah menyaksikan Nabi & di tempat penyembelihan 
bersama seorang laki-laki Anshar, lalu Rasulullah #& mencukur 
rambutnya dengan memakai bajunya lalu beliau memberikannya 


kepadanya, kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang. Lalu 
beliau mencukur kuku-kukunya dan memberikannya kepada 





25 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 





Pa AN Aa af 








Pp AP aa 


temannya." Mereka berkata, “Bagi kami itu telah dicelup dengan 


pacar dan tanaman.pacar." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 


- keduanya tidak meriwayatkannya. 


28 1G. 3 Lo. H8 - 


2 AB. $ Lo 8G A Pa na 


CBN ata ne ee rara Ga IAI ata AN Cat 


LX 


. Lo. SL o-A $£-09 


en ai 
J 


- 


An BA KA ya AL ai ah mei KS 


—m 


» X0 AB A4 


Pop Ce Ma Gl Tung Pen nar (el 
AI Aa dn ala lo AN Op NA P3 Cas 
00 4 AA S3, 4 1 Pt ab NG na o 3 
AI YAH TEA DE KS UG aan AI dit AN 


a 


Te PAN ba el 

1745/137. Abu Ja'far Muhammad bin Shalih bin Hani 
menceritakan kepada kami, Abu Sa'id Muhammad bin Syadzan 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rafi” menceritakan 
kepada kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin 
Umar memberitakan (kepada kami) dari Nafi”, dari Ibnu Umar 
bahwa Rasulullah & bertolak pada hari raya kurban lalu pulang 
dan shalat Zuhur di Mina. 





216 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


Nafi” berkata: Ibnu Umar bertolak pada hari raya kurban, lalu 
pulang dan shalat Zubur di Mina. Dia memberitahukan bahwa 
Nabi # melakukannya.” 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


10. 9 LA036- 3 


pa Ud eat aa aa MEN | 
or NN AE ea 
Dandan piyapys 


8 PNY sela Jp sa Cal Gl AN SJ de 

1746/138. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Bahr bin Nashr menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Dibacakan di hadapan Abdullah bin Wahb, Ibnu 
Juraij memberitahukan kepadamu dari Atha', dari Ibnu Abbas -: 
bahwa Rasulullah #$ tidak berjalan cepat pada tujuh langkah 
thawaf ifadhah-nya. 

Atha' berkata, "Tidak ada jalan cepat di dalamnya."”8 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


(SAN pa ESA YA Sid gol iyalvav 


13016. 3 , tara 


HA Ab Ay Ima dl AS pl 5 


. .. o- 30 


AN pn Pa PAKA AI Ie Mae K3 


217 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 

218 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 








. 2 oo. 


Aan aa Jae degan Io yan Ol dag 
w— le He Jo ad ob Be ALA Ja 6 LAGI J5 
ia HA Ip PE AA IG do ip Ph 


Ma 3 OI ng Ea En ca 


og. 


AYI :JE Ha Pane asi LIL aa Dale 
Be Neh ae Hn EN STAN 

1747/139. Abu Yahya Ahmad bin Muhammad As-Samargandi 
mengabarkan kepadaku, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Nashr Al 
“Imam menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan 
kepada kami, Khalid bin Abdullah memberitakan (kepada kami) dari 
Khalid Al Hadzdza', dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas #& bahwa 
Rasulullah # datang ke Sigayah lalu berdoa meminta hujan. Maka 
Al Abbas berkata, “Wahai Fadhl, pergilah kepada ibumu lalu 
datangilah Rasulullah & dengan membawa minuman darinya." 
Maka dia berkata, “Berilah aku minum." Lalu dia berkata, “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya mereka meletakkan tangan-tangan mereka 
padanya dan berkata, Berilah aku  minum'." Maka 
Nabi & meminumnya lalu mendatangi sumur zamzam dan mereka 
sedang sedang minum dan bekerja padanya. Maka beliau bersabda, 
“Bekerjalah, karena kalian berada di atas amal saleh." Kemudian 
beliau bersabda, “Seandainya kalian tidak akan kalah, tentu dia akan 
turun hingga aku meletakkan tali di atas bahuku ini." Beliau 
mengatakan itu seraya menunjuk bahunya.”” | 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 





219 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “HR. Al Bukhari, sehingga tidak perlu 
memeriksanya lagi." 


Al Mustadrak — 


30 — PA to-2026- 3 


Pa Lodo (yng Pa Ka yel Pagar — 4 /NVEA 
. PJ e bra Pa TR 0. o Ia 2 ag 0 2.09 
an Un. LD in oa "Ju Aya Eu JB LB 
rr. o- L0 co. 8 PAN NN 0 30 0 -. 5 
St SAR eka Ol AS 3 (SI GI 
KE op Ae OP ai Ui KP Ali 3 wakai Abi 
Lara a he - 1 40 EN nan MN 2 y ig Pan Ng 
JX— Sa ed :JB lag Ale de Sa) of di 
0th 49 8 4 Le NN sana 
«AN X2 Ya giaai Cp lh 

1748/140. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Bahr bin Nashr menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Dibacakan di hadapan Ibnu Wahb, dia berkata: 
Ya'gub bin Abdurrahman dan Yahya bin Abdullah bin Salim 
menceritakan kepada kami bahwa Amr bin Abu Amr maula Al 
Muththalib memberitakan kepada keduanya dari Al Muththalib bin 
Abdullah bin Hanthab, dari Jabir bin Abdullah bahwa 
Rasulullah # bersabda, “Daging binatang buruan' darat adalah 
halal bagi kalian ketika kalian sedang ihram, selama kalian tidak 
memburunya atau memerintahkan memburunya untuk kalian."?2 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Demikianlah yang diriwayatkan 
dari Malik bin Anas dan Sulaiman bin Bilal dari Amr secara Muttashil 
dan Musnad. ' 

Adapun hadits Malik adalah: 


- 
29 


| Pagar Na 01. Ion ES 
PALU ktaYI JASA H3 LAIN 2326 ye Jvvea 
AAA Ip BASA At Siam be Sa UAN A5 Uta aa 





20 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Segolongan periwayat meriwayatkan dari Amr." 


— Al Mustadrak 














Hip arab Ai yA DP sa Hi UI EA S3 avi 


Ping USA pp BAG ah Aa ob Mai 
SAN an MPA lo Ko 


1749/141. Al Hasan bin Muhammad Al Asfarayini 
mengabarkannya kepada kami, pamanku menceritakan kepadaku, 
Abdullah bin Yazid Al Mugri menceritakan kepada kami di Mesir, 
Muhammad bin Sulaiman bin Abu Daud menceritakan kepada kami, 
Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Amr bin Abu Amr, 
dari Al Muththalib bin Abdullah bin Hanthab, dari Jabir bin 
Abdullah &5, dari Nabi # dengan redaksi yang serupa.” 

Adapun hadits Sulaiman bin Bilal: 


EA 


Aa Aa 2 dea pad Wana —ty/NVo 
Ton tra Oak Oa Ke tra Mba upah 
P3 Ar us KA ag NN na Yap A0 Y ng ea Jk 
Kapat bi da bi la AI yA : PN 
' 1750/142. Abu Al Hasan Ismail bin Muhammad bin Al Fadhl 
menceritakannya kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Katsir bin Ufair menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 
Bilal menceritakan kepada.kami dari Amr bin Abu Amr, dari seorang 
laki-laki Anshar, dari Jabir 45, dari Nabi $& dengan redaksi yang 

serupa.” 

Hadits ini tidak menjadikan ber-illat hadits Malik dan 
Sulaiman bin Bilal dan Ya'gub Al Iskandarani, karena mereka 





21 Y ih. hadits no. 1748. 
222 J ih. hadits no. 1748. " 


Al Mustadrak — 


meriwayatkannya secara Maushul dan mereka adalah periwayat- 
periwayat yang tsigah. 


Ban hg 30. 18 - 


Kara . 


95 S3 23 Te Bl tara NA , Kaban eh Bi 
MI SPN OIL 3 sa 3 Gara da 


3 0. 3 . Loc 


Ogat PA OS JB MA 1) PA Ol PLASA beng Ia 
bal da la In Jb 35 AG AI la 


AS A33 Siak Baea Fa 
1751/143. Amr bin Muhammad bin Manshur Al Adi 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad Ash-Shaidalani 
menceritakan kepada kami, Ishag dan Muhammad bin Rafi" 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdurrazzag 
menceritakan kepada kami, Zakaria bin Ishag memberitakan (kepada 
kami) dari Sulaiman Al Ahwal, bahwa dia mendengar Thawus 
menceritakan dari Ibnu Abbas -, dia berkata, "Orang-orang 
bertolak dari Mina, lalu Rasulullah # menyuruh agar manasik 
terakhir mereka di Baitullah dan beliau memberi dispensasi bagi 
wanita yang haid. "2 . 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari Si Muslim, namun 
keduanya tidak Bb seni 


HE pi rata Gi AA IWaN 


2D 30 Ad eta 


de oa al El RE LN jp 





23 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, TENGItA ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 








o- 0 - - 9 


IE 1 Go ap UP Ola Ui Ga us Sis CI 


2 ata HA Ga aa duo 
CI bali 5 JS ag PAI sa 
Jaa Fa BP US, (3 JR 


1752/144. Yahya bin Manshur Al Oadhi mengabarkan 
kepadaku, Abu Amr Ahmad bin Al Mubarak Al Mustamli 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Umawi 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Yazid 
bin Sinan menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari 
Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri, dari ayahnya Abu Sa'id, dia 
berkata: Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, batu-batu yang Anda 
lempar inim dibawa, dan Anda menyangka bahwa dia masuk ke 
dalam. Maka beliau bersabda, “Sesungguhnya yang diterima akan 
diangkat, karena jika tidak demikian maka aku akan melihatnya 
seperti gunung. ne 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Yazid bin Sinan bukan periwayat Matruk. 


Ai AA 13 Yasa 2 MEA - tolivor 


20 E 20.3”. 


Hd Op AE da ja gi AN 


Pa 


san en Ka ang LAN Oa 
EA LM pen 
SAN He Oh cola dh Ae Janda AA PA ee 





24 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Yazid divonis dha ng oleh para ulama 
hadits." 


Al Mustadrak — 


1753/145. Abu Ath-Thayyih Muhammad bin Ahmad Adz- 
Dzuhli mengabarkan (kepada kami), Ja'far bin Ahmad bin Nashr Al 
Hafizh menceritakan kepada kami, Abu Marwan Muhammad bin 
Utsman Al Utsmani menceritakan kepada kami, Abu Dhamrah Al- 
Laitsi menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah, 
dari Aisyah #, dari Rasulullah $ bersabda, “Apabila salah 
seorang dari kalian telah menyelesaikan ibadah haji, hendaklah 
segera pulang menemui keluarganya, karena itu lebih besar 
pahalanya."5 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Egi LA SA AA Up ea ot 

PAI K3 ES baja sa aa ta fe 3g 

3 Gp il Bis SES oi oa EP de ES NG JAN UE 
EA Up PA OP LAI Gi Aa Anin GP Aldi oi slbas 
HA AA ag ale Lo A5 Ji Jo 3G Ju 
— ep at EM GG ha jeni Ie SA Usai 
Ie bra gn ea any Ter Pan 


Ai 
Sat 


LAS Ea PA il CBN TAS GO 





225 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." | 


— Al Mustadrak 








1754/146. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami , Al Fadhl bin Abdul Jabbar menceritakan 
kepada kami. 

Abu Al Abbas Al Oasim bin Al Oasim As-Sayyari 
memberitakan (kepada kami), Abdullah bin Ali Al Ghazzal 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ali bin Al Hasan bin 
Syagig menceritakan kepada kami, Abu Hamzah menceritakan kepada 
“kami dari Atha' bin. As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas #5, dia berkata: Jibril mendatangi Rasulullah #$ lalu 
membawanya untuk menunjukkan kepadanya tempat-tempat 
pelaksanaan ibadah haji. Lalu tampaklah oleh beliau bukit Tsabir lalu 
beliau memasuki Mina. Kemudian Jibril menunjukkan kepadanya 
jamrab-jamrah lalu menunjukkan Arafah kepadanya. Lalu syetan 
muncul di hadapan Nabi #$ di Jamrah, lalu dia dilempar dengan 
tujuh kerikil hingga terbenam. Kemudian dia muncul lagi di Jamrah 
kedua, lalu dia dilempar dengan tujuh kerikil hingga terbenam. 
Kemudian dia muncul lagi di Jamrah Agabah, lalu dia dilempar 
dengan tujuh kerikil hingga terbenam. Kemudian beliau pun pergi.?$ 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


3 " To. 0 4G. 3 - . an 

nan 2 AN 8 01 , o- 03485. Lo. E 8.3 

GP AN SAS Ugal XI Tabu oU ey 
2 g GG. aa 01 Tae 9 BA Pg 0... 

JA LE NG RIM IS Ip K3) LN Ae 


s 


AE OH aj PN Ea clan 3 Kp Gi Bab 


226 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Ta ala AI ko AI DE Ii 3 3 AMS 
JGA Kai B3 Ap CG JGN J3 AB 3 
1755/147. Abu Sa'id Muhammad bin Ja'far Al Khashib Ash- 
Shufi menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Muhammad bin 
Abdullah Al Hadhrami menceritakan kepada kami, Al Ala' bin Amr 
Al Hanafi dan Muhammad bin Al Ala" Al Hamdani menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Humaid bin Al Khawwar 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari 
Atha', dia berkata: Aku tidak melempar hingga matahari tergelincir, 
karena Jabir bin Abdullah 4 berkata, “Rasulullah & melempar 
jumrah pada hari raya kurban sebelum matahari tergelincir, adapun 
setelah itu beliau melemparnya ketika matahari tergelincir."?2 
Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


ap 80 3G. 3 


PAN ne CP yha) ji kab ya Pnltnta SN LAANVON 

Una a naluna CEBAAN pb 5 Ga A0 S5) 
SERA AP Ka oi ab AE Gp Bh Op MASA Cia 
Ia pi le do dp La (IE 3 Kp Nett 
ai Hula te yee an 
SER pian gen jp IS ema AI SA 

Sie Va | Jaa SU KP dn (alam 





227 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 





1756/148. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Abu Zur'ah Abdurrahman bin Amr Ad- 
Dimasygi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid Al Wahabi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami dari Abdurrahman bin Al Oasim, dari ayahnya, dari 
Aisyah 45, dia berkata, "Rasulullah # bertolak di hari terakhir 
setelah shalat Zuhur, lalu beliau kembali dan tinggal di Mina pada 
malam hari Tasyrik. Beliau melempar jumrah ketika matahari 
tergelincir yang pada setiap jumrah tujuh kerikil dan bertakbir ketika 
melempar setiap kerikil. Pada yang pertama dan kedua beliau berdiri 
dalam waktu lama untuk. berdoa, lalu pada yang ketiga beliau 
melemparnya dan tidak berdiri. Lagi 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Bo 4 3 oo te 9 


AN AA PE 55 al Eat -talNYov 


DI AE EA Pa Hi ba El Ab 3 BI Wa 


8 203 


Ha Ja Ip IA WI Uas 
SA ga ag Sah HA Sa OS ph 
S3 SN bah Jala Uap aga ga Gasa Jas 
Aan gn Ga BS GAM Io BAP Ii 9 ca 
KN kena D3 ab 3 lau BA 


Pi 


CA Kat Hakan at Bala 5 da an ya 
SP AN JG tarte fail V7 Urai das JS Us Iis 3 Mah 





228 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


APP pa Fan SI SAR IL La 
AE AS UN SG s8 M3 ala 


1757/149. Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari 
mengabarkan .kepada kami, Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid 
menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri bahwa 
Rasulullah $$ apabila melempar jumrah yang dekat dengan masjid 
Mina, beliau melemparnya dengan tujuh kerikil dengan bertakbir 
setiap kali melempar satu kerikil. Kemudian beliau maju ke depan dan 
berdiri lama dengan menghadap kiblat seraya mengangkat kedua 
tangannya untuk berdoa. Kemudian beliau mendatangi Jamrah kedua 
dan melemparnya dengan tujuh kerikil yang pada setiap kerikilnya 
beliau bertakbir, kemudian beliau turun ke sebelah kiri dekat lembah 
lalu berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangannya. 
Kemudian beliau mendatangi Jamrah yang berada di Agabah lalu 
melemparnya dengan tujuh kerikil yang pada setiap kerikilnya 
bertakbir. Kemudian beliau beranjak dan tidak berdiri." 

Az-Zuhri berkata: Aku mendengar Salim bin Abdullah 
menuturkan hadits seperti ini dari ayahnya dari Nabi &, dan dia 
berkata, “Ibnu Umar menerimanya.” 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


29 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 








to. 20 348-3 Y$ 


MELA Lgi Yi USA x5 Ni —No.INVOA 


- 


0. Io IG. Ad - 


Pa re 30 £ 4, an - o B- ca 
to a— Calena 03 Ml Loe bea gi Ala AS Cp Jana Li 


EX - 
ai IL 


# 


2 


2 "4 
pet - Hi 1. “0 


: 3g 3 o- 
Bel 7 deeh WAS Ola Al AS pl UP 


— 


5 
Sd Man le Gala AAS ES ea 

Ea tebng E di Sl 3 KO G3 
Ad Kap On ES aa 
- (TU Aa 2 Men £ 0 - o B- 
3 Sg IM elo Al Jyah Ol ata of CAP 3 
aa aga png Pepaya Aan 

1758/150. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Habib 
menceritakan kepada kami, Khalid bin Makhlad menceritakan kepada 
kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami. 

Abu Abdillah Ash-Shaffar mengabarkan 'kepada kami :, Ismail 
bin Ishag Al Gadhi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar. 

Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada kami, 
Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin 
— Abu Bakar, dari ayahnya, dari Abu Al Baddah bin Adi, dari ayahnya, 
bahwa Rasulullah #$ memberi dispensasi bagi para penggembala 


untuk melempar jumrah satu hari dan meninggalkannya satu hari.20 





280 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Abu Al Baddah adalah Ibnu Ashim 
bin Adi. Dia seorang tabiin terkenal, dan Ashim adalah orang yang mengucapkan 
Li'an." 


Al Mustadrak — 


Abu Al Baddah adalah Ibnu Ashim bin Adi. Dia terkenal di 
kalangan tabiin, sementara Ashim bin Adi terkenal di kalangan 
Sahabat. Dia adalah orang yang mengucapkan Li'an. Bagi yang 
mengatakan: dari Abu Al Baddah bin Adi, maka dia menisbatkan 
kepada kakeknya. Jadi hadits yang telah aku sebutkan adalah shahih. 


233 o— HE Coal IP at AAS 01 NVOA 
pan Na jam Ta mand 


f 


Lea ena ujung, 
in Ha Po Ian Wala Pa nas 
Ya Pj 3) Oya AI aa IA A2 & 33 sej Gan 
AN Ona on AN An 

1759/151. Abu Ali Al Husain bin Ali bin Daud Al Mishri 
menceritakan kepadaku di Makkah, Ahmad bin Muhammad bin Jarir 
menceritakan kepada kami, Al Harits bin Miskin menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Al Gasim menceritakan kepada kami, Malik 
menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad 
bin Amr bin Hazm, dari ayahnya bahwa Ibnu Ashim bin Adi & 
memberitakan kepadanya dari ayahnya bahwa 
Rasulullah #8 memberi dispensasi bagi para penggembala kambing 
untuk menginap di luar Mina lalu melempar pada hari raya kurban, 
kemudian keesokan harinya mereka melempar, atau lusanya mereka 


melempar untuk dua hari, lalu mereka melempar lagi pada hari ketika 
akan bertolak (dari Mina).?' 





21 Lih. hadits no. 1758. 


— Al Mustadrak 





kara 


3 ta Elo Beng 3 KA 35 —oy/NVI. 


(Blah A3 Yg tee CL canya ci pake | kawa Coba ya 


0. 9 - 


A Lag ng -JE ea data II P3 Era Ao na 

| 0s 5 an IN IN iko po Ale ale 2 Io 

1760/152. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, 

Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Musa Al 

Asyab menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami 

dari Abu Ishag, dari Aun bin Abu Juhaifah 45, dari ayahnya, dia 

berkata, "Aku melihat Rasulullah & menunaikan shalat Ashar dua 
rakaat di Al Abthah."”” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


or A0 AG. 4 


Ba HA si S35 —or/YU 
TG 840 4. 0 
pe PA UG Ba JA AG gi AI oi ar UM 
ah ey Jan tara Exo 30. ia. 
Ka ai 5 A5 ea Tale Gi ape PS Vika 


Pe. an 


Bee z5 La Ta ea na Gusi 
3 pa Laba Jai Sh AI J3 Bi Lea AL 
LAU Angan Se A Pan an Cs 4 
Wp Pp BPA ob 

1761/1533. Abu Al 'Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Isa bin Zaid bin Abdul Jabbar 





232 Adz-Dzababi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


menceritakan kepada kami, Malik At-Tannukhi menceritakan kepada 
kami di Tinnis, Amr bin Abu Salamah At-Tinnis menceritakan kepada 
kami, Zuhair bin Muhammad Al Makki menceritakan kepada kami 
dari Musa bin Ugbah, dari Salim bin Abdullah, bahwa Aisyah berkata, 
“Sungguh mengagumkan seorang muslim yang masuk Ka'bah hingga 
dia mengangkat penglihatannya ke arah atap. Dia meninggalkannya 
karena mengagungkan Allah 3." Rasulullah $& masuk ke Ka'bah ' 
dan tidak meninegalian penglihatannya pada tempat sujudnya hingga 
beliau keluar.2 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Oo & 9 1 


aa na Si ag Ai Pa 


3 3 0-3 - - or 2 Ni 


HA iga pn erna Ja SI ea 
Ci TI Cek ah 33 Lea Ke ale Ala Ai ke di Os 


. .L. na... s8: 


oz. 
ah, Sa Ya A1 da Ula 2 na sd PP 
2 PN PL 3 or 35 0 “»: Ig. Oa 
— ca—ilas asa Sd 3399 LAS CJ A -JE di (AS 
SAN AS Ci h3 otot as 


1762/154. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash- 
Shaffar mengabarkan : kepada kami , Ahmad bin Mihran bin Khalid 
menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Abdul Malik menceritakan kepada kami dari Ibnu 
Abi Mulaikah, dari Aisyah 45, dia berkata: Rasulullah & keluar 
dari sisiku dengan mata bahagia dan tenang, kemudian beliau kembali 





?38 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 





dalam keadaan sedih. Maka aku bertanya, “Wahai Rasulullah, Anda 
keluar dari sisiku dalam keadaan begini dan begitu." Maka beliau 
bersabda, “Aku masuk Ka'bah dan aku berharap tidak akan 
melakukannya. Aku khawatir akan menyusahkan umatku 
setelahku. "4 
Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


& 0. 3 o 2 0 2 tas Saga 


MAS gi jae 3 KA G 


- 


-Noo/1VUY 


10315. $ man GRAN ma 


BE UNA Ed Ae Egi KA 
| 1g. Taja Ia CA tiga abal 23 JG ap 
Pn Ina Lea ST Ap Tega 5 Ag Apa app 3, 
Bag da, PE na AA 
aa Ih -JG, S3 3 3 CP beri CA J3 
1763/155. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i menceritakan kepada 

kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Bukair menceritakan 
kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
bertanya kepada Atha', “Apakah kamu pernah mendengar Ibnu Abbas 
berkata, “Sesungguhnya kalian disuruh melakukan thawaf dan tidak 
disuruh memasukinya?“ Dia menjawab, “Beliau tidak melarang kami 
memasukinya, akan tetapi aku mendengarnya berkata: Usamah bin 
Zaid #5 mengabarkan kepadaku bahwa Nabi #8 masuk Ka'bah, 


dan (ketika keluar beliau shalat dua rakaat ke arah Ka'bah dan 
bersabda, 'Ini adalah kiblat"? 


234 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 
235 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — (215) 


| Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya seperti ini. 


Be EN as ter wat 
IE ni ep BP eona G lg Bia Hah al 3 oU 


- 38 0 


ap NY ORANG 2 04 0 Y PP ap NON RP Aa AR ata 
REI IE :JE nj op Bl KS ab Ola gy Gp Ing Kanaan 


YP at Yak ie Jo MI JIE EN 3 


Eu 20 o Bo. 00 oc.r 6 - an - He BK 
Prpel Lag AA LI ang Adalbny IS El Lagi al 


M3 UG tuak ud das 2253 Gasak “ Nara s ip « Pad AA us aa 
OLI AR Lalat HE Pp PU EN GP UU 
GA SAS Olayg Gi An 2OU aa daa de HN GAS 
AAA ge AN Kata 5 Ca ah PAEL CNA ap AN 
- Ten - AE ut Nan HN - . 3 0. “ Sl Tai 
AlN—a Len Tana DS sb Atap V9 Olagy op ad Slah 
J3 AN lia JG ca) H3 Us Yi Su -JG ca PH 
38E 3 0 20, 32-27 H'- 
Tn aga Mapan 
'1764/156. Abdullah bin Al Husain Al Gadhi mengabarkan 
. kepada kami , Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim 
memberitakan (kepada kami), dia berkata: Aku mendengar Yazid bin 
Ruman menuturkan dari Abdullah bin Zubair, dia berkata: Aisyah 4 
berkata: Rasulullah $& bersabda kepadaku, “Wahai Aisyah, 
seandainya kaummu tidak dekat dengan masa Jahiliyah, tentu akan 


kurobohkan Baitullah. hingga aku bisa memasukkan ke dalamnya 
sesuatu yang dikeluarkan mereka dari Hijr, karena mereka tidak 


— Al Mustadrak 








mampu membiayainya, lalu akan kubuat dua pintu yaitu pintu timur 
dan pintu barat lalu akan kulekatkan di tanah dan kutempatkan di atas 
pondasi Nabi Ibrahim." 

Dia lanjut berkata, "Itulah yang mendorong Ibnu Zubair untuk 
merobohkannya dan membangunnya kembali." 

Yazid bin Ruman berkata, “Aku menyaksikan ketika Ibnu 
Zubair merobohkannya, dia mengeluarkan pondasi Ka'bah seperti 
punuk unta yang saling tumpang tindih (melekat erat)." Maka aku 
berkata kepada Yazid bin Ruman yang saat itu thawaf bersamaku, 
“Perlihatkanlah kepadaku sesuatu yang dikeluarkan dari hijr." Dia 
berkata, “Akan kutunjukkan kepadamu sekarang." Setelah sampai dia 
berkata, “Inilah tempatnya." Jarir berkata, “Lalu aku mengukurnya 
kira-kira 3 meter."8 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Ba. 3 890 S9 


SAN yaa YAA Ss af Ep ova ve 
Da SI PAS jadi KI Bah Ge Gie 
bp HA GP Pp AN mg PS NG jas 
N ID dai url 43 
HA HN Ke JB ala kal Tenda Lai 
— Ip Sia Gi Uu 0, AN Se DA lag 
Dah de gai 


1765/157. Abu Yahya Ahmad bin Muhammad As-Samargandi 
mengabarkan kepada kami:, Abu Abdillah Muhammad bin Nashr 





236 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya dan Ali bin Khasyram 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Isa bin Yunus 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Musa bin Ugbah 
menceritakan kepada kami dari Nafi”, bahwa Ibnu Umar 5 
memberitakan kepadanya bahwa Nabi #$& mencukur kepalanya 
pada haji Wada”. | 

Dia lanjut berkata, “Orang-orang mencukur pada waktu haji 
dan berumrah ketika akan bertolak. Mereka bertanya, 'Dengan apa 
kami mencukur? Beliau menjawab, 'Pakailah gunting untuk 
mencukur kepala kalian'."” 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Ta Ha 


CAS aa aa 15, SG At U —yoA/yyan 


-9 21 


Pe NS Na AM 3S Oh o 2 


- Ie 0 f 


Hb Y ga on a st yaa 
JebaA FT) amal SS 33 KP, netra Pajang 
1766/158. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan 
"kepada kami , Ahmad bin Ibrahim bin Milhan menceritakan kepada 
kami, Ibnu Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan 
kepadaku bahwa Abu Az-Zubair memberitakan kepadanya dari Jabir 
bin Abdullah 4, bahwa Nabi $& menyuruh Aisyah berumrah dari 
At-Tan'im pada bulan Dzulhijjah pada malam ketika singgah di AI 
Muhashshab.2$ 


237 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 

288 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 








Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Pn abA HA oi Teras 2 2 SA —oA/NVAV 
sa Le Gp OLS Gis KP SAN Gi 
da dip GA tape gi KA p Alah 
Sa se ES Oo IE an la Ke 
Ie JR TIA al JAM Je Wara Y, Ci JS, Sy 
AA : aa le ok Ipa IE AB tan la 


1767/159. Ibrahim bin Ishmah bin Ibrahim Al Adi 
mengabarkan kepadaku, As-Sari bin Khuzaimah menceritakan kepada 
kami, Utsman bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, Auf bin 
Abu Jamilah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, 
dari Abu Hurairah 45, bahwa Rasulullah #$ didatangi seorang 
laki-laki lalu dia bertanya, “Ayahku sudah tua dan masuk Islam, tapi 
dia belum menunaikan haji. Dia tidak akan kuat di atas unta, jika aku 
mengikatnya dengan tali di atas onta aku takut akan membuatnya 
mati." “Maka Rasulullah $$ bersabda, “Berhajilah untuk 
ayahmu. ai 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 





289 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


So 


— PEN IA ME MET ARA, 


hama ul Ai bis ge ENI Olga 


24 


ana 


E 3 0. Lo 15-— P3 


ane Oh MAA AS JA AI AA ape Mogi, 


80 1G A4 Pt 


Te ea JA £ Kari Vk Kara Tuna CO Ne Ca ea ai 


DAA pil GP IP ata aa Ne peraga 


Ye Olla SIB PA 33 cai ai 
“AG Dad HP AB (AN V2 AAG AA alel 

1768/160. Abdurrahman bin Al Hasan Al Oadhi mengabarkan 
kepadaku di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada 
kami, Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami. 

Abu Amr Muhammad bin Ja'far Al Adl mengabarkan kepada 
kami), Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Shadran menceritakan kepada kami, Khalid bin Al 
Harits menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami, aku mendengar An-Nu'man bin Salim berkata: Aku mendengar 
Amr bin Aus menceritakan dari Abu Razin «#& bahwa dia bertanya, 
“Wahai Rasulullah, ayahku sudah tua dan tidak bisa menunaikan haji 
dan umrah maupun perjalanan." Maka Nabi #$ bersabda, 
“Tunaikanlah haji dan umrah untuk ayahmu." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


40 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


i — Al Mustadrak 








Pn ta dgan Sala Ip Sa ha na va 


& “h : 2 - 
“23 LD GP. PA - o B4 
Anh Cod colus Kd PN aa 


Kere BG. RL £ oo ze € 


A5 AS SA ATI LA 3 death CAN 


30 AB. Ad Do JD. 4 


Te Bas V3 Bj en IS HB tea Kao 0 Nata 


4 
“2 2, 


Mn Kb ba LA Me BMI Putra 
cotab NP s Kp op aa Kas Ma 2 Gas Ja 
Hei Io IA IG IG Aa AA 
Ha Ii Ja on ja SE Te Kla Sy sang 
SA aa Pp Al Uya PAN ih Tea 


176161. Ahmad bin Salman Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Ja'far bin Muhammad bin Syakir menceritakan kepada kami, 
Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami. 

Ismail bin Muhammad bin Al Fagih mengabarkan kepada 
kami" di Riy, Abu Hatim Muhammad bin Idris menceritakan kepada 
kami, Abu Al Walid dan Muhammad bin Katsir menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami. | 

Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Al 
Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Minhal 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu 
Zhabyan, dari Ibnu Abbas &, dia berkata: 
Rasulullah #8 bersabda, “Apabila anak kecil menunaikan haji, 
maka haji tersebut untuknya sampai dia baligh, dan jika dia telah 


Al Mustadrak — 


baligh maka dia harus menunaikan haji lagi. Apabila orang Baduwi 
menunaikan haji, maka hajinya untuknya, dan jika dia hijrah maka 
dia harus berhaji lagi.” 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 


keduanya tidak meriwayatkannya. 


da ale 3 Gi daSa Alas gt day: 
SA : ag gate er iguaa SA pe Kara "aa apr 


PA 2 kel SN Ia 1 BAN an 3 Ha Oa 
SS LAI BIUS ee GA ISA JB oa 
SI Lap YA SA 5 aU GAN pai SA 
Paten es YAA Jb Ta lia Ha AJB 

AAN Beban 


1770/162. Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Abdul Hamid 
Ash-Shan'ani mengabarkan kepada kami di Makkah, Ali bin Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Mubarak Ash- 
Shan'ani menceritakan kepada kami, Ma'mar bin Rasyid Ash- 
Shan'ani menceritakan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazari, dari 
Sa'id bin Jubair, dia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Ibnu 
Abbas dan bertanya, “Aku menyewa beberapa orang untuk 
menunaikan sebagian manasik haji untukku, apakah. hal itu cukup 
bagiku?" Maka Ibnu Abbas menjawab, “Ini termasuk di antara orang- 
orang yang Allah telah berfirman tentang mereka, 'Mereka itulah 
orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka 


241 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 





usahakan: dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya'." (Os. Al 
-Bagarah (21: 202)” 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, iamun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


4 


Pt - 9. 8 0 0 Le0 2 

Ca hg KA Aa ep 3. -YYAA 
BA En ega KA Sis bay AN JASA Ii La 
Me ang on Na o3 o - PN 03 0 - Ma 3 
AB Of ORA 1gp MAS GA OP AS Gi et 08 Ellr UP 


Ah JAN G3 Bong BPI Aa LA AM II 3S 


2 s No € AD 02. 0. Peng ABG 
AK GI y IA JAE Cap ag KAS 
KN eat tun | Ha MS Ed AL 
1771/163. Hamzah bin Al Abbas Al Utbi mengabarkan 
“kepada kami di Baghdad, Al Abbas bin Muhammad bin Ad-Duri 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al Hanafi menceritakan 
kepada kami, Ibnu Abu Dzi'ib menceritakan kepada kami dari Atha', 
dari Ubaid bin Umair, dari Ibnu Abbas &: Dulu pada riasa awal haji 
orang-orang berjual beli di Mina dan Arafah serta pasar dzil majaz 
pada musim-musim haji, lalu mereka takut berjual beli ketika sedang 
ihram. Maka Allah menurunkan ayat ini pada musim-musim haji, 
“Tidak ada dosa bagimu' untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu." (OS. Al Bagarah (27: 198) 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 





42 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 
' 283 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


1) So 2026. 3 Ta C2 
BA Kyi SA AS Af Eget el vyy 


K0 13 G- o- Jo 1. oo. £ 


BE TS EN GT Oa EA JA KE 


oil 3 At 32 Gif Aa Bah 53 SG TU Haag 


BA LO Y 3 0- 1G 


ola Gp BASA EN Gea SA Ip AN A5 Gs ng 
Ah PP Oi LA EN IG al GI AA AS BE gl 


APA IP abah Gi gi aa Ag 3 da 
2.3. sr 0 


SN “g MENGAKU 


Di Ie HPA, cla Ha Ia ang ala 2 do 
II PN pasa y CENYY 2nd ak ai 
3 

1772/164. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abdul Jabbar menceritakan 
kepada kami, Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami. 

Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Al Hasan Al Harrani memberitakan (kepada kami), 
Abdullah bin Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishag, 
Abdullah bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Amr bin Hazm Al Anshari menceritakan kepada kami dari Utsman bin 
Abu Sulaiman bin Jubair bin Muth'im, dari pamannya Nafi” bin 
Jubair, dari ayahnya Jubair bin Muth'im &, dia berkata: Aku 
melihat Rasulullah & sebelum diturunkan ayat kepadanya berdiri 
di atas ontanya di Arafah bersama orang-orang dan bertolak bersama 


'"—- Al Mustadrak 











mereka darinya, dan itu dilakukan atas petunjuk dari Allah Azza wa 
Jalla 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


k00 15 To. 30 4-0 


A1 X3 G3 Baba aa HA gg Nol NY : 

2 oh 0 @ 015- Pan s.- Pd 0... o 
Lb IE ESA 3 pala 5 Pp JA RAI 
In dn setan MBP al bp Ii LE SAI JS 


.. 2. 
Na 


2 8. #. s5 2. m2 ap . ore 

KA 89 Bp TAS nat SE Wa AN SIB elang le 
£ 2 - 3 F 

“ae Jp . 


1773/165. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan 
kepadaku, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Zakaria bin 
Bukair menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan (kepada 
kami), ayahku mengabarkan kepadaku dari Jubair bin Muth'im &, | 
dia berkata: Ontaku tersesat pada hari Arafah, lalu aku pergi ke Arafah 
untuk mencarinya. Ternyata disana ada Muhammad & yang 
sedang wukuf bersama orang-orang di Arafah di atas ontanya pada 
sore hari, yaitu setelah diturunkan ayat padanya.” : 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Keduanya hanya sepakat atas hadits Ibnu Uyainah 
dari Amr bin Dinar dari Muhammad bin Jubair dari ayahnya yaitu 
hadits yang menyebutkan tentang Al Hums, karena Nabi #& wukuf 
di Arafah |...) Makkah. 





24 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
2 Tih. hadits no. 1772. 


Al Mustadrak — 


hoc 20 48. 3 IG 


era CD ig DY Kab yel Pi Wa SUUANVV£ 


Fto eta Oppa Gi AN) EA Sp Bi 


P4 # 


Pel en Nara ema ya Ke PNS gen 
Haa Tab an dn Ta el Ja yan 
rs JB Ga SIN FAN IE KP ai 
Ten Gaga 9... 9 0 Ta. 17 . Kap Bt Pi TP o- 2? 2: Uh 9. 
Ja ad AE ad PU Jan DA 
Wale 3 KI 3 IS GA osn gh Dl Jaa di Ka 
Pa mangan G5 
ol, CA oa SA IA O| SJ) apaan Of Ju, ala 


sang ena bgt 3. 


FN 


04 


: 1714/166. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya? gub 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Marzug menceritakan kepada 
kami, Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami. 

Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin 
Muhajir, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, 
dia berkata: Marwan bin diutus untuk menemui Ummu Ma'gal guna 
menanyakan kepadanya tentang hadits ini. Maka dia menuturkan 
kepadaku bahwa suaminya menyedekahkan seekor onta muda di jalan 
Allah. Lalu dia hendak menunaikan Umrah dan menanyakan kepada 
suaminya tentang onta tersebut, tapi suaminya tidak mau memberikan 
kepadanya. Lalu dia mendatangi Rasulullah & dan menuturkan 
kepada beliau. Maka Nabi &5 menyuruh memberikannya 


— Al Mustadrak 











kepadanya. Lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya haji dan umrah 
termasuk di jalan Allah: dan bahwasanya umrah pada bulan 
Ramadhan itu sebanding dengan haji atau cukup sebagai (pengganti) 
haji. "4 | 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


1 Aan Gis II MAS 1 Lap Up —y VI Vve 

SL oa SIP AS Bab cg ye JSI pd CI Je 
Ni 6 Fi 5 Pa HN ita eta AS 
IE pa To pn oa 


3 PSA Oa 


.. 


. k90. 
« . 


1775/167. Ali bin Hamsyad Al Adl mengabarkan kepada 
kami , Hisyam bin Ali menceritakan kepada kami, Abu An-Nu'man 
Arim menceritakan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Abu Utsman menceritakan 
kepadaku, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku bahwa 
Ikrimah maula Ibnu Abbas menuturkan kepadanya, dia berkata: Al 
Hajjaj bin Amr Al Anshari & menceritakan kepadaku bahwa dia 
mendengar Rasulullah #$ (bersabda), “Barangsiapa yang lemah 
atau tidak bisa berjalan, maka dia boleh. bertahallul dan dia harus 
menunaikan haji lagi." 


46 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 





Al Mustadrak — 


— Al Hajjaj berkata, "Lalu aku tuturkan hal ini kepada Ibnu 
Abbas dan Abu Hurairah, lalu keduanya berkata, 'Benar'."” 

—— Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. Ada yang mengatakan, dari 
Ikrimah, dari Abdullah bin Rafi' maula Ummu Salamah 5, dari Al 
Hajjaj bin Amr. | 


Loc -s - 


AI KG ENI Cemb ji5 #p Aa ati yaa v1 


£ 
0.9 f 


ea ana eh al JL oi Ki , 


ALAN JA gn gap help Sa 
3 Kagis SI (P) BIAN yaa Gi HE “JB 
- sb ag XL 1 & 

Se seat bana Ii JUS « aa 


Hp pl Gl isa 25X. 6 ia aa ya 
HEM BA NE KS AI P3 SA 
1776/168. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkannya 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, Abdurrazzag menceritakan 
kepada kami, Ma'mar memberitakan (kepada kami) dari Yahya bin 
Abu Katsir, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Rafi?” maula Ummu 
Salamah, dia berkata: Aku bertanya kepada Al Hajjaj bin Amr Al 
Anshari 45 tentang menahan seorang muslim. Maka dia menjawab: 
Rasulullah $$ bersabda, “Barangsiapa yang lemah atau tidak bisa 
berjalan (ada penyakit di kakinya) maka dia boleh bertahallul dan 
harus menunaikan haji lagi tahun depan." 


247 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


Diriwayatkan dari Ikrimah dari Abdullah bin Rafi” dari Al Hajjaj bin Amr. 


Demikianlah yang dikatakan Ma'mar dari Yahya. 


— Al Mustadrak 











Ikrimah berkata, "Lalu aku tanyakan hal ini kepada Ibnu 
Abbas dan Abu Hurairah s5, maka keduanya menjawab, 'Benar apa 


yang dikatakan Al Hajjaj'. 1248 


CA Kep 3 LS Ay Gis NAA/YYV 

oe8 Do 3G aa ka -.. Tag 
S3 GE ls Aa 16 A5 gilksall Bah Nasa 
WA an BR Pap Ae NP yg 
Ap Obi LAS cmd De "M3 LIS IU 
AAN 30 PEN SA 0) WM SS AYI 


CL Se Bea Jan C3 


3. 


as 0) Jl Oa G AA ya di Ta KA GP ca 


Se SU AI 3 UP PB Ian Ae 
IL ea Ai: De sala ef LK ui ust NEK OI 


on LAN AL lt AYI AN —g 3 Agt FO 2 Ol 


. 


AA na AN AT oa AA ISI Gak 


1777/169. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' aa 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani 
menceritakan kepada kami, Abu Al Jawwab menceritakan kepada 
kami, Ammar bin Zuraig menceritakan kepada kami dari Al A' masy, 
dari Abu Sufyan, dari Jabir bin Abdullah -, dia berkata, “Orang- 
orang Ouraisy dipanggil Al Hums, mereka memasuki (rumah) dari 
pintu-pintu ketika ihram, sementara orang-orang Anshar dan orang- 
orang Arab lainnya tidak masuk dari pintu-pintu ketika ihram. Ketika 





248 T ih. hadits no. 1775. 


Al Mustadrak — 


Rasulullah $& berada di kebun beliau keluar dari pintunya bersama 
Outhbah bin Amir Al Anshari. Lalu orang-orang berkata, “Wahai 
Rasulullah, Outhbah bin Amir adalah orang fasik, dia keluar bersama 
Anda dari pintu." Maka Nabi & bertanya, “Apa yang 
mendorongmu melakukannya?“ Dia menjawab, “Aku melihat Anda 
melakukannya, maka aku pun melakukannya sebagaimana yang Anda 
lakukan." Maka Nabi $$ bersabda, “Sesungguhnya orang Ahmas 
(orang Ouraisy)." Dia berkata, “Agamamu juga agamaku." Maka 
Allah 8 menurunkan ayat, “Dan bukanlah kebajikan memasuki 
rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah 
kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah- rumah itu 
dari pintunya." (Os. Al Bagarah (27: 189)” 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan tambahan ini. 


S0 1G. 4 


Una Saba Gasal j1 GAS —1V. JNVVA 


: re tara Sop Gi LNG Ka Nas 
Jo an YO pn pa oa jt 
ASN La eta Rab 2 SAN Oa La la Ai 


1778/170. Abu Al Abbas Mba bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul 
Hakam memberitakan (kepada kami), Ayyub bin Suwaid 
memberitakan (kepada kami), Al Auza'i menceritakan kepada kami 
dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir #, dia berkata: 
Rasulullah #8 ditanya, “Apa kebaikan dari haji?“ Beliau 
menjawab, “Memberi makan (orang miskin) dan berkata baik." 


29 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 
280 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 











Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya, karena keduanya tidak berhujjah dengan Ayyub bin 
Suwaid, akan tetapi dia memiliki banyak syahid (hadits penguat). 


doc o AG 


AAN Aa meng DA ee Sx Was —1y/NVVA 
DA BKP KP IA APP AAA Aa 
PIN Aa le AN Jo AI 3 IN J3 USA Cpp3 AS 
TEE LN ga AN 2 , 0... 5 £ tema Cleo na 
HIS Cell Iya Hg Men NA ea 
B3 Wap Se 9 Pa SG taka ani U gaie L 
Mn BI 1 33 MI Se ga DG Sa Ui Kasi 
San £... PJ 4 2... “ - LN 5 
LAB 28 ae) JP 3 JB Lb) PS Gd IE ara 
(3 ra 1. 04, or, 9 “- ea, 0 Pap. ore X “, d ... 
Ke 5 AI AMS La tag SIP calo GI (S3 
3g. # OL .. Oa Pad PD ore N 2 y “ - be 
A3 Jadi GAg GEN Jo lag ae Ko MIA EA 
» $ ig Pn RT TA ae , ore A ra 5 23 0. AN AN na 
OLI Jo GIE el ala da NI Ab tua 
BA SE AI DES B da 
€ La Haba ana .. 5 sg. . red 0 “ or Pa 
Gn DB. BP Sate A, 8 8 uL Pa, .. - 
— PU ie ale Jo AI JB al Jar SHS 
ea NX aa Bo PRA ea ANE - SUN aa 0... 
HE Ie (AI Benliad 2JUS CA Jt BOS Ya bah 
Lon 0 £? at -G- Na 21 Tee o ( Fi Pena Pa 
MA OA 18 CI IE pa ia AI aa 


Al Mustadrak — 


Pa 0 


Se wa AI Pata Md La WA SIB KAA AS Jas 


na en 


1779/171. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, 
Abdul Warits bin Sa'id Al Anbari menceritakan kepada kami dari 
Amir Al Ahwal, dari Bakar bin Abdullah Al Muzani, dari Ibnu 
Abbas #5, dia berkata: Rasulullah $$ hendak menunaikan haji, 
lalu seorang wanita berkata kepada suaminya, “Sertakanlah aku 


berhaji bersama Rasulullah #5." Maka dia berkata, “Aku tidak bisa- 


mengikutsertakanmu untuk berhaji." Dia berkata, “Bawalah aku 
berhaji dengan ontamu." Dia berkata, “Unta itu dinaiki olehku dan 
anakmu." Dia berkata, “Ikutkanlah aku berhaji bersama onta si fulan." 
Dia berkata, “Itu adalah onta yang ditahan untuk sabilillah." Dia 
berkata lagi, “Juallah kurmamu." Dia berkata, “Itu adalah (sumber) 
kekuatanku dan kekuatanmu." 

Dia lanjut berkata, "Ketika Nabi $$ pulang dari Makkah, 
isterinya mengutusnya kepada Nabi #8 dan berkata, 'Sampaikanlah 
salamku kepada - Rasulullah $& dan tanyakanlah. kepadanya 
amalan yang sebanding dengan haji bersamamu', Maka suaminya 
menemui Nabi $$ dan berkata, 'Wahai Rasulullah, isteriku 
menyampaikan salam untukmu. Dia berkata bahwa dia ingin berhaji 
bersamamu tapi: aku mengatakan tidak bisa'. Dia juga berkata, 

“Ikutkanlah aku berhaji bersamamu dengan onta si fulan." Aku 
berkata, “Itu adalah unta. yang ditahan di jalan Allah. 
Nabi & bersabda, 'Adapun jika kamu berhaji dengannya maka dia 
merupakan amalan di jalan Allah:." Maka Nabi $$ tertawa karena 
kagum dengan semangatnya yang tinggi untuk menunaikan ibadah 
haji. 

Dia berkata lagi, “Isteriku juga menyuruhku menanyakan 
kepada Anda tentang amalan yang sebanding dengan haji bersama 


— Al Mustadrak 











Anda." Maka Nabi # menjawab, “Sampaikanlah salam dariku 
untuknya, dan kabarkanlah kepadanya bahwa amalan yang sebanding 


dengan haji bersamaku adalah umrah pada bulan Ramadhan. 221 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Mae 3 AA Mas dst Eta v1 WA: 
adl Pr) Kara Kun 3 Gea 34 Tana 2 OA S SL Jas : 
Ko, Ko A65 G1 2 201 G6 Kp Bocso26- 3 

3 ep IIS Cik (OLaghu gp gal Kao- CD yha Up Hana 

2 5 Aji ke Lp Ng Pena au - . o .. 

AA aa ara Kie asile SE Pn rai 

& Pa Ga ae or Ka. 3 " naa Ni A, : Pd 

Heni AS Gal GA eka sale Guo Ml Iyo OA pa 

Tb AN DT Cot oh 0. 6. fo. ana .. 

. jua - Is ra K3 KA IA "Jas Tan 

1780/172. Al Hakim Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah 

Al Hafizh menceritakan kepada kami secara imla ' pada bulan Sya'ban 

tahun 396 (H), Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 

' kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 

Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Az-Zinad 

mengabarkan kepadaku dari Algamah bin Abu Algamah, dari ibunya, 

dari Aisyah 45, bahwa Rasulullah & menyuruh orang-orang pada 

haji Wada” dengan bersabda, “Barangsiapa yang ingin kembali 

'dengan menunaikan umrah sebelum haji maka dia hendaknya 
melakukannya.” 

| Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 





25! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Amir divonis dha'if oleh lebih dari 
seorang ulama. Tapi sebagian mereka menganggapnya kuat. Dan imam Al 
Bukhari tidak berhujjah dengannya." | 

252 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


AG 3 IA HA ga gi el vn 

Ae aa Sl BAR Aan Bab Saha Ca 
D3 Ab Sia oa sa 13 An A5 Es CAM Kadi 
— SA 6 Ka pg ale Io Ai 1 ag 


EA AS GA JEy PEN OS Con SAN ml RAB Ono ARI 
— Dj Pia aa Ia pig ae Il AO, 
LOkian) 3 Ea SIH as 

1781/173. Abu Sahl Ahmad bin Muhammad bin Ziyad An- 
Nahwi mengabarkan kepada kami' di Baghdad, Al Hasan bin Salam 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar Abdullah bin Abdul Majid Al 
Hanafi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi” menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar &, bahwa 
Rasulullah $$ berlari-lari kecil 3 putaran dan berjalan 4 putaran 
ketika datang untuk menunaikan haji dan umrah, yaitu ketika beliau 
berumrah. h 

Ibnu Umar berkata, “Rasulullah #$ menunaikan umrah 
sebelum haji dua atau tiga kali dan beliau tidak menunaikan haji 
dengan lainnya pada salah satu dari dua umrahnya di bulan 
Ramadhan."”? | 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


.- nba 2 ae Boy x0o- ——& : 
BAL aja PI adal A3 AI A2 Ul yA 
0- So2G- aa 


An Bg PUN, - 
AE HN EN OA OA AS aah ap SI 


253 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Abdullah adalah periwayat yang 
dha'if" : 


— Al Mustadrak 


Ka 








o- A9 0 IG 


gapaa ON IP bi NI KI AA Ra 


Mn | Bag AA Jo Man SA 
gl HE ah ba Ja Hp 
ore -I- “co 3 - 


Si Pe GP Ore In Jai Ab Sa Jl OS aa 
AS En Ak CM Un 
3 ja IA Ag sad Bs Siau Jt ag an On 

BI Jaa 


1782/174. Abdullah bin Al Husain Al Gadhi mengabarkan 
'kepada kami di Marwa, Al Harits bin Abu Usamah menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, Muhammad 
' bin Amr menceritakan kepada kami, Yahya bin Abdurrahman bin 
Hathib menceritakan kepada kami dari Aisyah '&s, dia berkata, 
"Kami keluar bersama Rasulullah #& dengan melakukan 3 jenis 
(haji). Di antara kami ada yang berihram (yakni membaca talbiyah 
dengan suara keras ketika mulai ihram) untuk haji dan umrah, ada 
yang berihram untuk haji saja dan ada yang berihram untuk umrah. 
Bagi yang berihram untuk haji dan umrah maka dia tidak bertahallul 
dari ihramnya sampai dia menyelesaikan manasik haji, bagi yang 
berihram untuk haji ifrad dia tidak bertahallul sampai dia selesai 
menunaikan manasik haji: dan bagi yang berihram untuk umrah dan 
thawaf di Baitullah serta (sa'i) antara Shafa dan Marwah maka dia 
bertahallul lalu mempersiapkan ibadah haji." : 


LE 0 


ug SAE Ela Ja 5 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 





254 A dz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 


Al Mustadrak — 


hara Koma Misa PEN an Ki MG ate IS —NYO/INVAY 


Gi DANG USA ala AA gi BEA IA AA OI 


AI Ya Pan CA hi 3 SS hari A5 It, TI 


LAS AI P3 Petra dada GI oi pas LP Aan 


AR 05 la le An no ea 
1783/175. Abu. Ahmad Al Husain bin Ali At-Tamimi 
menceritakan kepada kami, Al Imam Abu Bakar Muhammad bin Abu 
Ishag bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al 
Ala' bin Kuraib menceritakan kepadaku ketika aku bertanya 
kepadanya, Khallad bin Yazid Al Ja'fi menceritakan kepada kami, 
Zuhair bin Muawiyah Al Ja'fi menceritakan kepada kami dari Hisyam 
bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Aisyah 45 membawa air zamzam 
dan dia memberitahukan bahwa Rasulullah $$ melakukannya.?” 


TA Bl SPS 3 Ki Mac va) vat 


Ap 2 IN Ea aa aa gi Mara 
j 0-3 9 R) g 

SSB GA o peba Up Tana 

1784/176. Abu Bakar bin Balawaih mengabarkannya kepada 

kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 

ayahku menceritakan kepadaku, Abu Kuraib menceritakan kepadaku, 

Khallad bin Yazid Al Ju'fi menceritakan kepada kami dari Zuhair bin 


Muawiyah, dari Hisyam bin Urwah. Lalu dia menyebutkan 
haditsnya. 28 


. 258 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Tentang Khallad bin Yazid, Al 
Bukhari berkata, 'Haditsnya tidak bisa dijadikan mutabi'." 
256 Lih. hadits no. 1783. 


— Al Mustadrak 




















Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


| 


pb 


10 1G. $ 


AA AE UAN -NVVINVAO 
LO ae Th conan BIL akh H Ia El Gia 
AA bata IE mpe IP OKE ppt NE Olga op Dp 
“ Dag -.0 . TI MEN TA 23 2 Pi 2 8 0- 1 - Ga - 
HM Iii Naa Ki dal Of IR WA (op) trs 
YA SEE IN 3 AJA K0 13 1S AI AI 
| TAS TA) Img 
1785/177. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Sa'id bin Mas'ud 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada 
kami, Amr bin Maimun bin Mihran memberitakan (kepada kami), 
Abu Hadhir Utsman bin Hadhir menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas & berkata: Orang-orang Ahlul 
Hudaibiyyah disuruh mengganti hewan kurban pada tahun ketika 
mereka masuk ke Makkah. Maka mereka pun menggantinya dan saat 
itu harga onta sangat mahal. Maka Nabi & memberi dispensasi 
bagi orang yang tidak bisa membawa onta untuk membeli sapi. 27 
Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishag bin Yasar 
dari Amr bin Maimun secara mufassar dan ringkas. 


Segne aa. got sos — 30 , 
Ti EA ARI SASAK adat —val YAN 


BS. 0. - 0346. As Boh an 3 205, 8. o 
Ian 3 Kalla G3 Katun Vida Codaill Uno CAB ka 
257 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 


Al Mustadrak — 





Uta LB Ie Oi DA Oh seb yk BE yi 


Lae ea an HIU Ola Gi Dok ul MASA Men 
ag Hg Dg ya SR Hg JIN GA (NY 
GB CAM par FA Ja of Upah » (adl Jal D3 Ugal 

aa 3 


ab AN CA dadi ne akakan an 


2 


SA uiao SI GP GA M Ja : LIL CAS Ae Gl 3 
oa GI Sa AAS Kah ed ag ai at aa 
BA PE IA aa 6 KANG S3 DAR JB ea 


PETA dng le Lo Co Jai Ya SAY da 
Denai ME SN Peta gaby adu ai 


1786/178. Abu Bakar Muhammad bin Al Muammal 
mengabarkannya kepada kami, Al Fadhl bin Muhammad Asy- 
Sya'rani menceritakan kepada kami, An-Nufaili menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Salamah menceritakan “kepada kami dari 
Muhammad bin Ishag, dari Amr bin Maimun bin Mihran, dia berkata: 
Aku mendengar Abu Hadhir Al Himyari menuturkan kepada. Abu 
Maimun bin Mihran, dia berkata, "Aku keluar untuk menunaikan 
umrah pada tahun ketika orang-orang Syam mengepung Ibnu Az- 
Zubair di Makkah. Lalu dikirimkanlah untukku hewan kurban 
bersama beberapa orang kaumku. Ketika kami telah tiba di hadapan 
. Orang-orang Syam mereka melarang kami masuk tanah haram. Maka 
aku pun menyembelih hewan kurban di tempatku lalu bertahallul dan 
kemudian pulang. Pada tahun berikutnya aku berangkat untuk 
menggadha umrahku, lalu aku datangi Ibnu Abbas dan menanyakan 
kepadanya. Maka dia menjawab, 'Gantilah hewan kurbanmu, karena 
Rasulullah #$ menyuruh para sahabatnya untuk mengganti hewan 


— Al Mustadrak 











kurban yang mereka sembelih pada tahun Al Hudaibiyyah pada umrah 
gadha'." 
Amr berkata, "Ayahku masih ragu tentang orang-orang yang 
menyembelih hewan kurban pada tahun Al Hudaibiyyah." 
“Dia berkata, “Aku tidak tahu apakah para sahabat 
Rasulullah # mengganti hewan kurban yang mereka sembelih 
pada tahun Al Hudaibiyyah pada umrah gadha atau tidak?“ sampai 
Abu Hadhir meceritakan kepadanya. ci 
'Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
| meriwayatkannya. Abu Hadhir adalah syeikh-nya orang Yaman, 
haditsnya dapat diterima dan dia dikenal shadug (sangat jujur). | 


018. 4 Pad 


be jani pan Os SU 
Au Ja ag ai Mat ip G3 
Badan de Jo Mp5 DG: IE KAA P3 
Ku RA ses Ih Gia pala atu 


1787/179. Abu Ja'far Muhammad bin Ali Asy-Syaibani 
mengabarkan kepada kami di Kufah, Ahmad bin Hazim.Ibnu Abu 
Gharazah menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan 
kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami dari Abdullah bin 
Utsman bin Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas 4, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda kepada Makkah, “Alangkah 
bagusnya engkau sebagai negeri, dan kamu adalah negeri yang 





258 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Abu Hadhir Utsman 
adalah seorang syeikh dari Irak, dia seorang yang sangat jujur." 


Al Mustadrak — 


paling aku sukai, seandainya kaummu. tidak Menaek tentu 
aku tidak akan menempati negeri selainmu."? 
Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 


meriwayatkannya. 


A1 Ae HA gai ia Pe Na Di pat BN JNYAA 


Ao ai ea) Enes al Ja yi Ka JS 


jk ls CAP Al ap Sp BU ia (Gl 
SA Adaa pg PA die JA tata WA AN gp 


Ne NA aa Sia sia s SA e Man) 
apip IE DG mamak kena | 


ya AA Ka Kapan Pe 

1788/180. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan .kepada 
kami , Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Ya'gub menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku dari Ibnu Ishag, Nafi” maula Abdullah 
bin “Umar menceritakan kepadaku, Abdullah bin .Umar & 
menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar 
Rasulullah #& bersabda, “Wanita yang sedang ihram dilarang 
memakai sarung tangan dan cadar dan memakai pacar serta pakaian 
yang dilumuri za'faran. Setelah itu dia bisa memakai jenis-jenis 
warna pakaian baik yang bercorak merah atau pakaian wol atau 
celana panjang atau sepatu atau baju kurung.”9 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan ' 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


259 Adz-Dzahabi berkata dalam At-T. alkhish, “Hadits ini shahih." 
260 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








AA Et aga G 5 KAU G2 —yaa/ va 


De RD 


ENG sja 2 aa la Bea aa 
BAR Tn 2 ah sale Ag Ae Up sa 
Lg Stab 3 Cb) 3 Mn 


— Ie ta IE, cg BA aa AG abah Aa 
Up sakag alta IN Ko A1 Ip) ea Kab pl 23 
KA 

1789/189. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan 
.kepada kami , Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), 
Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Ishag menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, dari Amir bin Sa'id bin Abu Waggash, dari 
ayahnya Sa'ad, bahwa dia keluar dari Madinah lalu dia menemukan 
salah seorang tukang kayu bakar yang membawa kayu basah yang 
ditebangnya dari sebagian kayu-kayu Madinah, lalu dia mengambil 
dan berbicara tentangnya. | 

Bisyr berkata, "Dia sempat membahasnya dan berkata, 'Aku 
tidak akan membiarkan ghanimah (rampasan perang) yang telah 
diberikan Rasulullah $$ kepadaku, sedang aku termasuk orang 
yang paling banyak hartanya'. Aa 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 





261 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


oo 016. 3 


AE Kej CSA KM usg ayla, 


3 o- LB 2... 3 


Bas Asa Ie ii Gea 3 ca La Ot Sing Gaal 
tg Ma didi jt Ipa Kp da La yaa 5 
oa ALI dn Dg App laa Jen 
AAN Jal Set 33 UB dil Ha Ag M3 AL AA 
23 SP of edi ia 1JB Ba Va lu pe SA tai 


ve B3 el 53 Hb can ala AN ko Si dea 

1790/182. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Attab Al 
Abdi mengabarkan kepada kami di Baghdad, Abdurrahman bin 
Marzug Abu Auf Al Bazwari menceritakan kepada kami, Khalid bin 
Makhlad Al Gathawani menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Ja'far Al Makhrami menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Muhammad menceritakan kepada kami dari Amir bin Sa'ad bahwa 
Sa'ad menunggang onta ke rumahnya lalu dia memergoki seorang 
budak laki-laki sedang memotong pohon. Maka dia merampas kayu 
tersebut. Ketika pulang dia didatangi keluarga si budak tersebut untuk 
meminta kayu yang telah disitanya agar dikembalikan pada mereka. 
Maka dia berkata, “Aku berlindung kepada Allah bila mengembalikan 
sesuatu yang telah diberikan secara khusus oleh 
Rasulullah $$ kepadaku." Setelah itu dia tidak Meng annya 
sedikit pun.?? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 





?62 Adz-Dzahabi berkata dalam At-T. alkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 














3 £ 


hat POS ES dapa ja MUA AYI 


hasan Gp BAN Ie HA CPI Dg ae kara uu 


tao, ot AG 


SM: Jaa ut Lanal “JB cal Pan Cg CAKG, oya! Wa— 


ra 
Pa) £ 


HAN BEA ie SAN IP al ah ui a AAO al 
GA dn ya aa JS Te aan TAI hm 


D er di la die Jaa toa Heal J8 


5 3 & Oi Gala SIB NS in al Io 

1791/183. Abu An-Nadhr Al Fagih mengabarkan kepada 
kami:, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Shalih Al Wuhhazhi menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, Unais bin Abu 
Yahya menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
dia berkata, "Aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri (menceritakan) 
bahwa seorang laki-laki bani Amr bin Auf dan seorang laki-laki Bani 
Khudrah bertengkar dan adu mulut di masjid yang dibangun di atas 
ketakwaan." | 

Al Aufi berkata, "Yaitu masjid Ouba'." 

Al 'Khudri berkata, "Yaitu masjid Rasulullah #8 (masjid 
Nabawi)." 

Lalu keduanya mendatangi Nabi &. Maka 


Nabi H bersabda, “Dia adalah masjidku yang di dalamnya 
terdapat banyak kebaikan. Li 


263 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Unais bin Abu Yahya adalah berbeda 
dengan saudaranya Ibrahim 


sama Li ESA AN Ea —yas/rvar 

NI AAN MN Se daa ESA 
ae Oia Spg ag SAN AN EA jika 2 
do ea elo Ia 0, Pe Pep Ab 3 CA 


He PN ea Tn ale 


1792/184. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya” sih 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Affan Al Amiri 
menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan kepada kami, Abu Al Abrad 
Musa bin Sulaim maula Bani Guthbah menceritakan kepada kami, 
bahwa dia mendengar Usaid bin Zhuhair Al Anshari 4 yang 
termasuk salah seorang Sahabat Nabi & menuturkan dari 
“Nabi # bahwa beliau bersabda, “Shalat di masji Ouba" adalah 
seperti umrah." 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Abu Al Abrad adalah periwayat yang majhul. 


doc o5- 


Ha aa Dn AA AA jl (AL —yAo/ var 


3 SA CA JUN Oles Au anaa Gia Gada 23 Aa 


24 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Abu Al Abrad adalah periwayat 
majhul." 


— Al Mustadrak 








A 2. 0 o- 0 - 0 Y o- 0 - - o 2. 
ON Ona baba Sean LE KA Mo 
aa :JB Varia 

Paya 


.1793/185. Abu Abdillah Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Salamah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Mihran Al Jamal menceritakan kepada kami dari 
Yahya bin Yahya, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin . 
Umar #5, dia berkata, “Rasulullah & sering mengunjungi Juba 
baik dengan berjalan kaki atau berkendaraan.”S 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 


dan Muslim tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


Se A1 5 2 5 SA A5 jl U -yaw var 


o . 


| P3 MN sea Ha 
PJ 04 -9 ig 0 3 o (3 
HM Ea Ga SD ji SE SA UP 
NG da tj ag baja ds NE ejaan op LA 


Jab ERA CAS KAA Siah 


0. So AB. 4 Pd D0 yee 0 £ 


MS IE K3 3 IA ts ra yA KA 


DN UP £ 


ntar Ba ban ata 


Of 2 or A0 0 Er 


NA EA ea wah an Pena un 





265 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


Hei La UAN Ui Ga Ara HER TEA 
KAT pb NG IG Saji Haa Ll Bia 
an BAG Iya DI aa Ae 

ala IN BI tai SA SIR ad 3 

1794/186. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash- 
- Shaffar mengabarkan kepada kami, Ismail bin Ishag Al Oadhi 
menceritakan kepada kami. 

Abu Bakar bin Abu Nashr Al Muzakki mengabarkan kepada 
kami di Marwa, Ahmad bin Muhammad bin Isa menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Al Agabi menceritakan kepada kami 
berdasarkan yang dibacakan di hadapan Malik. 

Abu Yahya As-Samargandi mengabarkan kepadaku, 
Muhammad bin Nahr menceritakan kepada kami. 

Yahya bin Manshur mengabarkan kepada kami, Muhammad 
bin Abdussalam menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Yahya 
bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku membacakan 
di hadapan Malik dari. Algamah bin Abu Algamah, dari ibunya, dari 
Aisyah, dia mendengarnya berkata, "Rasulullah #&$ berdiri lalu 
mengenakan bajunya kemudian keluar, lalu aku suruh budak 
perempuanku Barirah untuk mengikutinya guna melihat kemana 
beliau pergi. Lalu dia mengikutinya hingga tiba di Al Bagi”. Kemudian 
beliau berdiri disana beberapa saat lamanya, lalu beliau beranjak 
untuk pulang dan Barirah telah mendahuluinya. Lalu dia 
- memberitahukan kepadaku." 

Aisyah berkata, "Aku pun tidak memberitahukan hal tersebut 
kepada Rasulullah #& hingga pagi hari. Lalu kuberitahukan kepada 


beliau. Maka beliau bersabda, 'Aku disuruh mendatangi penghuni Al 
Bagi” untuk mendoakan mereka'.” 


266 A dz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 








Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Sa SI IG IE 3 akal X6 GAS —1AVINVA 
Akad Bbm Af Topik ES SUS op AA Ip ia la 
A 3 f - 3 0 - ae 1 - 23 sa - 2 
Il 3 AP ON AAS PA ga Ill OP GAN Uiao 
“nd sa, Sg : 3 £ or- S5 “. y SN STA S ara - X0. 
SIP ika oya BAB II lg dala Ml elo dya) OS :JB clags 
i s9 PP KOTA MA S0 Ahn TE EL Aro F 
KA EYE Aa IE JB cela 
1795/187. Abdushshamad bin Ali Al Bazzaz menceritakan 
kepada kami secara imla' di Baghdad, Ja'far bin "Muhammad bin 
Syakir menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Ishag Al Hadhrami 
menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami dari 
Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas #5, dia berkata: 
Rasulullah #$ apabila baru datang sehabis perjalanan dan melihat 
keluarganya, beliau bersabda, “Kita telah kembali, kepada Tuhan 
kami kita bertobat dengan tidak menyertakan dosa. ui 
Hadits ini shahih di antara Al Bukhari dan Muslim, karena 
Bukhari menyendiri dalam berhujjah dengan Ikrimah dan Muslim 


berhujjah dengan Simak bin Harb, namun keduanya tidak 
meriwayatkannya. 


P3 
BA Lo Lo 10 2 


P4 g. Pa 2 
Ga USM IL og Sabun 3 KA UAN AMA 
4 0 346- L 30 


AE “ - 30 PPN 8 Pad o 0 ag - 
Fa Nasa TON cola Ah Dag Ko Cia TDP IN XS SA 


2 Ta Fs . 2. Pa # 2 8. 8 - 0. £ 0. 0. 
"JB Ups al ) ea # e AS 3 tebar £ dad SP UaaS 

P4 . #8 
267 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


22. 02 3 2 02 & & 9 LX o- 


JA GA oi se pa Gi Gaia dtg tg 
ella Oya na Ga AN Ia ya owla Kas Tag ala Si aa 3 
AAS ISI 
1796/188. Ahmad bin Muhammad bin Hatim Al Muzakki 
mengabarkan .kepada kami. di Marwa, Abdullah bin Rauh Al 
Madaini menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Amr memberitakan (kepada kami) dari ' 
ayahnya, dari kakeknya, dari Aisyah Ummul Mukminin #&, dia 
berkata, "Kami pulang dari Makkah sehabis menunaikan haji atau 
umrah sementara Usaid bin Khudhair berjalan di depan 
Rasulullah $$, lalu kami mendapati beberapa anak kecil Anshar yang 
. menyambut keluarga mereka apabila mereka datang."?8 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak si sita 


PAN An BN 3G. 4 


Ba ay Gi ASA alel jl CAS —yAAJNYAV 

Any B3 Ai Oa PS Oi aa AS Ja Gi IKA 
3 2 Mba dun aa JI Ca A9 PP 
— las Hentai JAN SP Ig plog Ae At So AI 
Sia Se PA na pan ES) 
“ng G5 JB Li dan Aa Les ea KN 
UE KL TEANgG dia Aa Se A J5 wi Ye 23 

HI MI IK ur nan, TA Ia 


?8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 














Ae BEA aya ne 2, 
As SA Pra aga AB VA 3 PN 


— 17971189. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Jabbar menceritakan 
kepada kami, Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, Abu 
Farwah Ar-Rahawi menceritakan kepada kami dari Urwah bin 
Ruwaim Al-Lakhami, dia berkata: Aku mendengar Abu Tsa'labah Al 
Khusyani berkata: Rasulullah #$ pulang dari suatu peperangan, 
— Jalu beliau masuk masjid dan shalat dua rakaat. Beliau sangat suka 
masuk ke masjid untuk shalat dua rakaat apabila baru pulang dari 
bepergian. Kemudian beliau keluar dan mendatangi Fatimah lalu 
Fatimah menyambutnya kemudian beliau mencium wajah dan kedua 
matanya. Lalu Rasulullah # bertanya kepadanya, “Apa yang ada 
padamu?“ Dia menjawab, “Wahai Rasulullah, aku melihat kulit Anda 
pucat." Maka beliau bersabda kepadanya, “Wahai Fatimah, 
sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutus ayahmu untuk suatu 

urusan yang mana tidak ada satu rumah pun di atas muka bumi ini 
baik yang terbuat dari tanah liat maupun bulu kecuali Allah akan 
memasukkan padanya kemuliaan atau kehinaan hingga ' sampai 
seperti sampainya (datangnya) malam.” 29 
Para periwayat hadits ini disepakati bahwa mereka isigah, 
kecuali Abu Farwah Yazid bin Sinan. 
Hadits ini memiliki syahid dari riwayat Ibrahim bin Gu'ais: 





269 Adz-Dzahabi berkata dalam Ar-Talkhish, “Para periwayatnya tsigah selain Abu 
Farwah Yazid bin Sinan. Hadits ini memiliki syahid." 


Al Mustadrak — 


HL SI AA ad SES — Aa NNYAA 


B- 5 3803 Kera Panda ad 


cola SA 


- Pt 


OS ni Wa Sar KA 3 AG G 


. 


—3 Ca Oo MA 53 eh H3 SI Gas dg Af Oa aa 
Ta AAS AA ph EA : 2 
ANN Ab aa NE sea Yak 

BAN NA 


1798/190. Abu Al Husain Ahmad bin Utsman Al Adami Al 
Mugri menceritakannya kepada kami di Baghdad, Al Abbas bin 
Muhammad Ad-Duri menceritakan kepada kami, Yahya bin Hammad 
menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, 
Al Ala bin Al Musayyab menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin 
Ou'ais, dari '” Nafi”, dari Ibnu - Umar &, bahwa 
Rasulullah $$ apabila hendak keluar untuk berperang maka yang 
pertama kali diwasiati adalah Fatimah. h 

. Kemudian dia menyebutkan sisa haditsnya dengan selain 
edakati ini. 


Lana Usang Gi Jas HA 2 gg —yan yaa 
CA AS 0 Lp BI GA 5 | San BA deng DI SA 
S1 Cop SAR NON ad Up jab da ai Bap 
DAA Gb KA Sy Ji 8 3 
le Io MI AK Ip tis uu SU 

SA Io MIA ena SI “JG Pa Pas 


ta 





20 ih. hadits no. 1797. 


— Al Mustadrak 











- - 4 4 - 0 Nu 3. a PJ 4 2 
lha Sl ea "daa nan Gus) 3)US Ungoeraa Ol J2 elag 


YME Kal V 2OjAI Ea 33) 3S OS Aas ea 
He IE den Ta ERA In YA 
1799/191. Abdullah bin Muhammmad bin Musa mengabarkan 
kepadaku, Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan 
kepada kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abdullah bin Umair, dari 
ayahnya, bahwa Ibnu Umar 4 berdesak-desakan untuk bisa sampai 
ke dua rukun. Maka aku berkata, “Wahai Abu Abdurrahman, kamu 
berdesak-desakan menuju rukun yang aku tidak pernah melihat 
seorang pun melakukannya seperti Rasulullah &." Maka dia berkata, 
“Aku melakukannya karena aku pernah mendengar 
Rasulullah #8 bersabda, 'Sesungguhnya mengusap keduanya dapat 
menghapus dosa-dosa'. Aku pun pernah mendengar beliau bersabda, 
'Barangsiapa yang thawaf di Baitullah selama satu minggu secara 
sempurna, maka (pahalanya) seperti memerdekakan budak'. Aku juga 
— mendengar beliau bersabda, 'Tidaklah satu telapak kaki di letakkan 
dan yang lainnya diangkat kecuali Allah akan melebur darinya satu 
dosa dan mencatat untuknya satu kebaikan Ea 
Hadits ini shahih- sesuai yang telah aku jelaskan tentang 
identitas Atha' bin As-Sa'ib, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Z 
A9 . 


HE sa Bl 3 SN ES YAA 


B. o- $ - j 0 119 - o PPT 8 -— si 
Ian ye SN PA EA anda HI EA Sa Ah 
# - 


. 
- 


. 
. 


0... 0 Leo. o Y o- Ao Le 04 A8 - 4 Pun my. 9 » 
3 aah 3 Ann jp MAS Ui Sana yi Ga cakil Ola 0 





'21 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — j2si | 


MEME N sasa TA Ag sa aan Ra ai Bg Pj 
Tag ain So MIA Pa DS SG Ag 


IE kaan AAN al dl ba Ja Aa IR 3 Ah TAG 


hap Z ge 2 y os . . TES 0 PIA or A 8, 8 5 
ag SIB Gl 1 UT last Ja Ang ale Ko 
PP P2 2. 9 bks Sa 2 ET o- 0 9 yet y.- Pa 
C3 deal Oa EPA TB hai! WS PA ISU AI Syah G 
0 en: 20 Can y TC . 2 ana 8. o . sa rd 
AI li Ol :JG Sal Iyo) J3 NG cdma) Oya Kai Krlp 


Pa P 5: T MANA MP SNN Pa De. Pn 
cela Y Hap Gs ia and Oh AIA EA BPS yan) 
AI SS CA Snp II Ia Liat of J3 EA Gp 
- 1 SE B3 AJ dot SANA 
1800/192. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Abu Al Mutsanna Al Anbari menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Ma'in menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Adi menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ishag Al Fagih, Abu Ubaidah bin 
Abdullah bin Zam'ah menceritakan kepada kami dari ayahnya dan 
dari ibunya Zainah binti Abu Salamah, keduanya meceritakan 
kepadanya dari Ummu Salamah, keduanya sama-sama menuturkannya 
bahwa dia berkata: Pada malam ketika Rasulullah # menggilirku, 
masuklah Wahb bin Zam'ah bersama seorang laki-laki dari keluarga 
Abu Umayyah menemui Rasulullah #. Saat itu keduanya sama- 
sama memakai baju kurung yang berjahit. Lalu Nabi # bertanya 
kepada Wahb, “Apakah kamu telah thawaf ifadhah, wahai Abu 
Abdullah?“ Dia menjawab, “Belum, wahai Rasulullah." Maka beliau 
bersabda, “Lepaslah bajumu." Maka dia pun melepas bajunya dari 
kepalanya dan temannya juga begitu. Mereka bertanya, “Mengapa 
demikian, wahai Rasulullah?“ Nabi &$ menjawab, “Sesungguhnya 
diberikan dispensasi bagi kalian jika kalian telah melempar jumrah 


— Al Mustadrak 





Te — nm am Re Ae ant ET 








untuk bertahallul dari semua yang haram kecuali perempuan. Apabila 
pada sore hari kalian belum thawaf di Baitullah maka kalian masih 
dalam keadaan ihram sebelum kalian melempar jumrah hingga kalian 
thawaf." | 

Abu Ubaidah berkata, "Ummu Oais juga menceritakan 
kepadaku." 


—— aa ——— 


27? Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. ' 
Menurutku, Al Baihagi meriwayatkannya dalam As-Sunan Al Kubra (5/137) dari 
jalur penulis, dia berkata, "Beginilah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam 
Kitab As-Sunan dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in." 


Al Mustadrak — 


Bh 0. & & NP tu P4 
AG AG, LG Gt 
KITAB DOA, TAKBIR, TAHLIL, Ke DAN 
ZDIKIR 


Ta Legi Ui GAN Jak tepian 

SAS pa Gas Jb Bi PR HK Ea A3 Ja 
Sean ON Aa Sa Pnfitnera 1 Aga Na am 

HUB Up AE aan aa) HA Pakar 


St There AG Tn Lia 3 Cot Ui 


3 


Ole 


. 


HA Iin ta nyaa Aan pe Gh 


ba Os His KAN aa MAA pra ata aa Jas 
Il — Ad AB dg as .x Ata j0 RAN 35 Kara 


— Al Mustadrak 











» Tan DEA Tel MENPAN Ao ore a Hp: y 2 An Tam “S3: 
Ab Sah MPI ala Iya) JU 1JU As 
| ASAM La 


1801/1. Abu Al Fadhl Al Hasan bin Ya'gub bin Yusuf Al Adi 
mengabarkan kepada kami, Abu Bakar Yahya bin Ja'far bin Abu 
Thalib menceritakan kepada kami, Abu Daud Sulaiman bin Daud Ath- 
Thayalisi menceritakan kepada kami, Abu Al Awwam Imran Al 
Oaththan menceritakan kepada kami. 

Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada kami, Abu 
Muslim dan Muhammad bin Ayyub serta Yusuf bin Ya'gub 
memberitakan (kepada kami), mereka berkata: Amr bin Marzug 
menceritakan kepada kami, Imran memberitakan (kepada kami). 


Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i memberitakan (kepada kami), 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan 
' kepada kami, Imran Al Oaththan menceritakan kepada kami, Oatadah 
Al Gaththan menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Al Hasan, 
dari Abu Hurairah #6, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulai bagi Allah daripada doa." 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 

Muslim tidak meriwayatkan dalam kitabnya dari Imran Al 
Oaththan. Akan tetapi dia seorang periwayat shadug. Al Bukhari 
berhujjah dengannya dalam Al Jami' Ash-Shahih. Atas kehendak 
Allah aku akan menyebutkan hadits-hadits yang tidak disebutkan oleh 


273 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 
Al Hakim berkata, "Atas kehendak Allah aku akan menyebutkan hadits-hadits 
tentang doa sesuai pendapat Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi yang berkata, 
"Apabila kami meriwayatkan tentang halal dan haram, maka kami akan bersikap 
keras terhadap periwayatnya (yakni mengkritiknya), dan bila kami meriwayatkan 
tentang Fadha'“il Al A'mal dan hal-hal mubah, kami akan menggampangkan 


sanad-sanadnya'. 





Al Mustadrak — (255 | 





Al Bukhari dan Muslim dalam pembahasan tentang doa sesuai 


pendapat Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi yang menerimanya. 


Aku mendengar Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al 
Anbari berkata: Aku mendengar Abu Al Hasan Muhammad bin Ishag 
bin Ibrahim Al Hanzhali berkata: Ayahku meriwayatkan dari 
Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, “Apabila kami meriwayatkan 
tentang halal dan haram serta hukum dari Nabi #8, maka kami akan 


mengeraskan sanad-sanadnya dan akan kami kritik para periwayatnya, 


dan apabila kami meriwayatkan tentang Fadha'il Al A'mal, pahala, 
siksa, hal-hal mubah dan doa-doa, maka kami akan menggampangkan 
sanad-sanadnya." 


Be Gay Gp SA AA AM ES —y/NA AN 


Pe .o. Je 


na KENA DI PLN X2 Ca CP OI 3 Oa Hi 
AE Ep Bp ap ola pb 
beng le Jo AI nat na LI EH GP) sei oh DEA 
4 Kana Sia Ce Yan PA S3 HN GAN 3 AAU Ol Ren 


1802/2. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Harun bin Sulaiman Al Ashbahani 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur dan Al 
A'masy, dari Dzarr, dari Yusai' Al Hadhrami, dari An-Nu'man bin 
Basyir 45, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah $& bersabda, 
“Doa adalah ibadah." Kemudian beliau membaca ayat, "Dan 
Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 
Kuperkenankan bagimu'."”" 


2? Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 
Hadits ini diriwayatkan oleh Syu”bah dan Jarir dari Manshur dari Dzar. 


— Al Mustadrak 












Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Syu'bah dan Jarir meriwayatkannya dari Manshur 
dari Dzar. | 

Adapun hadits Syu'bah adalah: 


Da EN ngan ai dan Al Atasi —yAA 
33 —- Aga Rr, ena Ka ne X5 Da Aa v 
| A3 
1803/3. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Harun bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Manshur menceritakan kepada kami dari Dzar dengan makna-makna 


yang sama.” 


Adapun hadits Jarir adalah: 


CJ 0 tnya 0 


G5 Bilbao pi Ola Pd abiss -)VA et 


lu 
- 
0. 


3 ayat ip Cap OI Aa Jaa B5 Jet 
alta #3 Eh 253 53 


1804/4. Abu Bakar bin Ishag bin Ishag menceritakannya 
kepada kami, Ismail bin Rugaibah menceritakan kepada kami, Yahya 
bin Yahya menceritakan kepada kami, Jarir memberitakan (kepada 
kami) dari Manshur, dari Dzar, dia menyebutkan dengan sanadnya 
dan redaksi serta makna yang sama. 218 





275 Y ih. hadits no. 1802. 
21 Jhid. 


Al Mustadrak — 





Hadits ini memilik syahid yang sanadnya shahih dari Abdullah 
bin Abbas: | 


er KA BR 333 GA Ko ea —0/NA:o 
Aa G3 YG II aa Si mali SIP LA sen 
AA PEG OP daa Ip SE D3 Ko 3 
elemen ja 2536p TAG BIN YA 3S Kas is 


AKSI Ike UK NI 


- 


1805/5. Abu Bakar Muhammad bin Daud bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ar-Razi dan 
Ibrahim bin Syarik Al Kufi menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Ahmad bin Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, 
Kamil bin Al Ala' menceritakan kepada kami dari Habib bin Abu 
Tsabit, dari Ibnu Abbas dan dari Abu Yahya, dari Mujahid, dari Ibnu 
Abbas #&: "Ibadah yang paling utama adalah doa." Lalu dia 
membaca ayat, "Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, 
niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang 
yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku. akan masuk neraka 
Jahannam dalam keadaan hina dina: (Os. Ghaafir (40): 60) 


lha SPAN SAI Ip MASA gada yf Up AJA 1 
MEA are pl EN CE KAA Ii UN Aa 13 Ad Eta 
J3 Ta EA ee Fa adi Pi hate apa aa 5 





27! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 


Bi 


Y 5 ana SB JAS IE BAN gan FA AN JB 
Pur AKA ? EN AAN 


.. 


1806/6. Abu Al Husain Muhammad bin Ahmad Al Oanthari 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Abi Oilabah Abdul Malik bin 
Muhammad Ar-Ragasyi menceritakan kepada kami, Abu Ashim Adh- 
Dhahhak bin Makhlad Asy-Syaibani menceritakan kepada kami, Abu 
Al Malih Al Farisi menceritakan kepada kami, Abu Shalih 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Hurairah -& berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang tidak berdoa kepada 
Allah maka Allah akan murka kepadanya." 


LA PA GP sen (63 -VA AN 
IA BA NA Tea Gi data ata AA Ayi 
Tata - 3 29 
AH gi dp ih ga Ne AL AGAN Kyle G3 
Y 5 Tale an Lo Oh Je SIG AA 3 IA 
OS Jk V, Aa Ya Se AI ON, sale Lah Dex 
EN S ea ag Ia 
1807/7. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Muhammad bin Hibban Al Anshari memberitakan 
(kepada kami), Muhammad bin Ash-Shabbah Al Jarjara'i 
menceritakan kepada kami, Marwan bin Muawiyah Al Fazari 
menceritakan kepada kami, Abu Al Malih Al Hudzali menceritakan 
kepada kami dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah 5, dia berkata: 


Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang tidak berdoa kepada 
Allah maka Allah akan murka kepadanya. Sesungguhnya Allah akan 





28 T ih. hadits no. 1807. 


Al Mustadrak — 


murka kepada orang yang melakukannya dan tidak satu pun selain 
Dia yang melakukan hal tersebut." Maksudnya dalam masalah doa.” 

Sanad hadits ini shahih, karena Abu Shalih Al Khuzi dan Abu. 
Al Malih Al Farisi tidak dinilai cacat. Keduanya hanya tergolongan 
sebagai salah seorang periwayat majhul karena sedikitnya hadits 
mereka. 


HP Gt aya 3 ESA AI WES —AVASA 

2 Si ep Oa gap hg 3 AA Ea SL 33 
DP al GP Gala gi Jat 

AP) Val Mn G3 La G teng ae A1 lo At Op 


pa le Te 0, Ula Lio Yi as y ap ea) 


TA 


Ah, - S 003 f 


33 “JG KP PAP 


menceritakannya kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, 
Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepadaku dari Suhail bin Abu 
Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah &, dia berkata: 
Rasulullah $$ bersabda, “Tidaklah suatu kaum duduk di suatu 


279 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 
Adz-Dzahabi berkata dalam Al Mizan, "Abu Al Malih Al Hudzali 
(meriwayatkan) dari Abu Shalih As-Samman, dan Marwan bin Muawiyah 
meriwayatkan darinya. Al Hakim meriwayatkannya dalam 4! Mustadrak dalam 
pembahasan doa dan dia mengakui bahwa dia termasuk periwayat yang majhul." 
UI Mizan 4/576). 
Abu Shalih Al Khuzi di Al Bukharionis dha'if oleh Ibnu Ma'in. Haditsnya 


gn 





maka Allah akan murka kepadanya." HR. Yahya bin Aktam. 
Waki' menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Abu Shalih —lalu dia 
menyebutkan haditsnya dari Abu Hurairah secara marfi —. (Al Mizan 4/538). 


.— Al Mustadrak 





: 








majlis lalu bubar dengan tidak berdzikir kepada Allah kecuali mereka 
seakan-akan berpisah dengan bangkai keledai yang membusuk dan 
mereka akan menyesal pada Hari Kiamat nanti." 80 


Hadits ini diperkuat oleh Abdul Aziz bin Abu Hazim dari 
Suhail. 


2 -a 


IA oi Jai , Ka 3 eta Ope - a/NA: 4 


Td 


A5 Ka BA I: 2 Jek hua (SAI Gara aa 


EP Me dd gir NIA 
Ia Tan da Io MIA PAN 1gp 


1809/9. Ismail bin Muhammad bin Al Fadhl bin Muhammad 
Asy-Sya'rani mengabarkannya kepada kami, kakekku menceritakan 
kepada kami, Ismail bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, 
Abdul Aziz bin Abu Hazim menceritakan kepada kami dari Suhail bin 
Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah #5, dari 
Rasulullah & dengan makna hadits yang sama?! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 

Menurutku, Muslim tidak meriwayatkannya lantaran Abu 
Ishag Al Fazari meriwayatkannya secara mauguf dari Al PL MAY, dari 
Abu Shalih, dari Abu Hurairah. 





280 A dz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 
Al Munawi berkata dalam Al Faidh, “Dia (imam Nawawi) berkata dalam Al 
Adzkar dan Ar-Riyadh, 'Sanadnya shahih'." 

“ 21 ih. hadits no 1808. 


Al Mustadrak — 


8-3 20 A Dan 


HI KA ES h A3 Ya VA YA 


ANA Mak AE kana ai ha 3 


Gel Pn nan Tagana eng 2 ea CSAAI 
AA PARI: A3 3 P IP KAI 
Ji an dia AA A3 alan OP Ulir JG 
0 ue9o . 9 Sana s2. A . 

AAN F3 SAS malla 0S alan ala AN Jie A3 

1810/10. Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari dan 

Abu Bakar Muhammad bin Ja'far Al Muzakki menceritakannya 
kepada kami, keduanya berkata: Abu Abdillah Muhammad bin 
Ibrahim Al Abdi menceritakan kepada kami, Abu Shalih Mahbub bin 
Musa menceritakan kepada kami, Abu Ishag Al Fazari menceritakan 
kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah 5, 
dia berkata, “Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis lalu mereka 


berpisah sebelum berdzikir kepada Allah dan bershalawat kepada 
Nabi #8 kecuali mereka akan menyesal pada Hari Kiamat nanti. 82 


Hadits ini tidak menjadikan ber-illat hadits Suhail, karena 
tambahan dari Sulaiman bin Bilal dan Ibnu Abu Hazim dapat 
diterima. Sa'id Al Magburi meriwayatkannya secara musnad dari Abu 
Hurairah -&. 


At egah Bel KA 2as AYAM 


“us 
St 
ang 


40 30, 8G. 3 Papa 


Be Ip AI AS Gi Jaa! Oi ya Bab Sita Gas 


WIL EU 
AN Jo) JB JB An (oi CA al 2 Keji kat Jana 
282 | ih. hadits no. 1808. 


— Al Mustadrak 

















EL 9, 29 Tn at tari mo... hy Ob» Tere ta 2 


Jap Lir SY La 


1811/11. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakannya 
kepada kami, Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Bisyr 
bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Ishag menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Maghburi, dari Abu 
Hurairah #5, dia berkata: Rasulullah &. bersabda, “Tidaklah . 
suatu kaum berkumpul lalu mereka berpisah tanpa berdzikir kepada 
Allah kecuali seakan-akan mereka berpisah dari bangkai keledai yang 
membusuk." 


4 044-323 NY Peda 


AMI Al ae 3 SA In ap yN Up IVAN 
Ce A K3 LAH 2 KA Es CA 


ag LI BN Gp wd ep AA GAS SAN am 3 Had 


PJ - - 
AI YP Ab aa IP aa ai ag AAA Jika Cia 
. 3 NN TP y LN Oa ae sena Bina 2 
apa AAN) ag bale AI dua J3) JB "JB Naa IP) 
AG SN Cal 3 Cerai 3) tua 
1812/12. Abu Abdilllah Muhammad bin Abdullah Az-Zahid 
Al Ashbahani mengabarkannya kepada kami, Abu Bakar Abdullah bin 
Muhammad bin Ubaid Al Ourasyi menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Hammad Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Hasan bin Az-Zubair Al Hamdani menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali &, 
dia berkata: Rasulullah #& bersabda, “Doa adalah senjata bagi 





283 T ih. hadits no. 1808. 


Al Mustadrak — 


orang mukmin. Doa Juga tiang agama dan cahaya langit serta 
bumi. 1284 


Hadits ini shahih, karena Muhammad bin Al Hasan adalah 
periwayat yang kuat atau shadug dalam jajaran periwayat-periwayat 
Kufah. | 


Tn AN at aan BE £ BK AU sat lv 
: S3 ga CS tara MASA aa ya jan da 
Ha Hipg cet an Hola ya JB CAN Gp 
— at Jo Ip IG Fa AA pp Ga pal 
AS) Kah cd Un pi SENIN, OA La kas y aa 
TA OA dl AAS AE AE JII SI OI, 


1813/13. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Abu Muslim memberitakan (kepada kami), Abdullah bin Abdul 
Wahhab Al Hajabi menceritakan kepada kami, Zakaria bin Manzhur 
seorang syeikh dari Anshar menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Aththaf bin Khalid menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah w, dia berkata: 
Rasulullah #8 bersabda, “Sikap takut (kehati-hatian) tidak akan 
berguna untuk menolak takdir, tapi doalah yang dapat bermanfaat 
terhadap apa yang diturunkan dan apa yang belum diturunkan. 
Cobaan itu akan turun, lalu disambut oleh doa, kemudian keduanya 
saling mengalahkan hingga Hari Kiamat.” 


?# Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." | 
25 Adz-Dzahabi berkata | dalam At-Talkhish, “Status dha'if Zakaria telah 
disepakati." : 


— Al Mustadrak 

















Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


DA LIA SIS 13 AI XS USA —NANM 
ana son 1 .a 3 gu 0, 3036. 3  - ai kerna 
KAS 0 Keaad UAS US UJI ago oi Sabun il pl Lada 


ESA ES Gps GA Pa Aoi KO VAN 
$ o- 0 0? 2 P3 S3 : “ en 5 7 
HB NA 53 ae Olah GAS YG adab ABS ae 
: aa ox X 3 Aa ag 0 Y o- 0 
J3 :Je ae SI 3 ep 0 JA do IIS PP 
PN PO PN PER PA Pa UNNG SANG ML Sr 
HA Vp CE YY AAN SY 11 ale Al lo Ml Syah 
Kagah BS BN GS JAN Ig AYI 
1814/14. Abdurrahman bin Hamdan Al Jalab mengabarkan 
kepada kami di Hamdan, Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi 
menceritakan kepada kami, Gabishah bin Ugbah menceritakan kepada 
kami. | 
Abu Bakar bin Abu Nashr Ad-Darabardi mengabarkan kepada 
kami di Marwa, Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, 
Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan 
Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Isa, dari 


“Abdullah bin Abu Al Ja'ad, dari Tsauban 4, dia berkata: 


Rasulullah & bersabda, “Tidak ada yang dapat menolak takdir 
kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali 
kebaikan. Seseorang terhalang untuk mendapatkan rezeki lantaran 
dosa yang dilakukannya." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


286 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


AK Ela Kaji Maba Af Os —vohunna 


2 
2 1D B- 3 Lo 


SK BN GP 0 Gi Ani EMS ken Ab 
a Ni o - 0g, 8 TA - - PA ora £ o 
Ba aa Pe en kn sa PK lu 
5 3 Na na PG ip or. Aa, #, P3 2 1.” £ ea - Jo 
IP Aa pi ORA seling AIA AA lo AI Oya SE JB 
AE IN See SAS Ii Es 
1815/15. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abu Mulaikah memberitakan 
(kepada kami) dari Musa bin Ugbah, dari Nafi?, dari Ibnu Umar , 
dia berkata: Rasulullah # bersabda, “Doa itu akan bermanfaat 


bagi apa yang diturunkan dan apa yang belum diturunkan. Karena 
itu, kalian hendaknya berdoa wahai hamba-hamba Allah." 


"Sa KAN Jia IM at af el Jana 
SM CAS SEM Wan ES Wap Mug, 


o - Pe 0d, sa. ta - 20 LG. 3 18 - 2 F3 
oa ii ul jl Ing Gi AAS Gis dadi & 
X 


ea le AN Ki AO ARA Cah el NP IA 
V3 Tn Yg le Ga Si IN AU alah Ip U 106 


287 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Abdurrahman adalah periwayat wahin 
(lemah)." 


— Al Mustadrak 











1816/16. Abu Nashr Ahmad bin Sahl Al Fagih mengabarkan 
kepada kami di Bukhara, Shalih bin Muhammad bin Habib Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Ja'ad menceritakan kepada 
kami, Ali bin Ali Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami. 


Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
mengabarkan “kepada kami, Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid Abu Hisyam 
menceritakan kepada kami, Ali bin Ali menceritakan kepadaku dari 
Abu Al Mutawakkil, dari Abu Sa'id # bahwa Nabi # bersabda, 
“Tidak seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan doa 
yang tidak mengandung unsur dosa mapun memutuskan silaturrahim 
kecuali Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal: Doanya 
dikabulkan atau dijauhkan darinya yang serupa atau disimpan 
untuknya pahala yang serupa." Para sahabat bertanya, “Wahai 
Rasulullah, jadi kita memperbanyak (doa)?“ Beliau menjawab, 
“Perbanyaklah! 


Sanad hadits ini shahih, hanya saja Al Bukhari dan Muslim 
tidak meriwayatkannya dari Ali bin Ali Ar-Rifa'i. 


1. 2 


KIS Ola SEA nj Yi alas Uget NYI NANV 


ge saya (eta Ke EPA Tea Jus v KH u Ta 


Ji EA DEL ai Pa PE al BA: YG Jet 





288 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Pe ore ta 3 8 3 - Jo. ta L.. Teo 2 #0. - 
(elay Ale AI Uabo Gal San SP) Oh DO UR 


2 0 X£ 


ba 3 Ja YA Ol lag ay DAA Ant 06 
AN Jae 3 


1817/17. Abdan bin Yazid Ad-Daggag mengabarkan kepada 
kami di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain bin Dizil menceritakan 
kepada kami, Affan bin Muslim dan Musa bin Ismail menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Shalih Al Murri menceritakan kepada 
kami dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu 
Hurairah 4, dari Nabi #, beliau bersabda, “Berdoalah kepada 
Allah dengan yakin, bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian, dan 
ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa orang yang hatinya 


lalai dan lengah." 


Sanad hadits ini mustagim (lurus). Abu Shalih Al Murri 
meriwayatkannya secara menyendiri, dan dia adalah salah seorang 
penduduk Bashrah. Namun demikian Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Be ana Tea US —YA/NANA 
Jana KA AA Gp RA ES SU gi KATA Ih YAA 
Pee NA PANEN 
Oli YP ENI 3 AN UB ag san AN 
IS ASN H3 


1818/18. Abdushshamad bin Ali Al Bazzaz mengabarkan 
kepada kami di Baghdad, Ja'far bin Muhammad bin Syakir 


28 Adz-Dzahabi berkata dalam AAt-Talkhish, “Shalih adalah periwayat yang 
matruk." 


— Al Mustadrak 














menceritakan kepada kami, Mu'alla bin Asad Al Ammi menceritakan 
kepada kami, Amr bin Muhammad Al Aslami menceritakan kepada 
kami dari Tsabit Al Bunani, dari Anas bin Malik 45, dari Nabi 8, 


beliau bersabda, “Janganlah kalian lemah dalam berdoa, karena tidak 
"290 


ada seorang pun yang meninggal karena doa. 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


en ang Kaya HA pa AAL NAN 


01. 3 1G 0 GG. 3 80 Y, L£o- 


Kg Pa aga PERAN Kata NG IA ap ga N ya JA X3 
at ii JB op AP At AN Uas Gl cla 2 En den 


agan an ga Sa jp ORA asap 
G5 Kan SB FI sa PG Ab eng da da 
FO ne son JA SIS “Isis HA 
NE POTO ASAP "RAN Toh Jp ur pet ya 
2 Gn AAA EA Ph 
abs Bed Ri: Daus taun (AU 
Gt AA al IP AGS 3 PP SN 3D 
AE gu pA 3 Lau: JB 


PJ 2... ... 


- .. P3 ea bah at PE NP ore A, 0 5 2. - 0 
Aa an 


- 


dy KR Uh Ta Fe AA IE IA OX 





290 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Aku tidak mengenal Umar. Aku 
kesulitan dalam (mencari identitasnya)." 


Al Mustadrak — 


oU ga us gak 2 Iga SAN 


1819/19. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub dan Abu Muhammad 
Abdullah bin Muhammad bin Musa Al Adl mengabarkan kepadaku, 
keduanya berkata: Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, 
Abdul A'la bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu Ashim Al 
Abbadani menceritakan kepada kami dari Al Fadhl bin Musa, dari 
Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah #5, dari 
Nabi &, beliau bersabda, “Pada Hari Kiamat nanti Allah akan 
memanggil seorang mukmin hingga dia berdiri di hadapan-Nya. Lalu 
Allah berfirman, 'Wahai hamba-Ku, aku telah menyuruhmu berdoa 
kepada-Ku dan menjanjikan akan mengabulkan, apakah kamu berdoa 
kepada-Ku?' Dia menjawab, 'Ya, wahai Tuhan'. Allah berfirman, 
Tidaklah kamu berdoa kepada-Ku kecuali aku kabulkan: bukankah 
kamu berdoa pada hari ini dan itu karena suatu masalah yang 
menimpamu agar Aku melepaskannya lalu Aku kabulkan doamu?' Dia 
menjawab, 'Ya, wahai Tuhan' Allah berfirman, "Aku memang 
menyegerakannya untukmu di dunia: dan bukankah kamu berdoa 
kepada-Ku pada hari ini dan itu karena suatu masalah yang 
menimpamu agar Aku melepaskannya lalu Aku tidak 
mengabulkannya?' Dia menjawab, 'Ya, wahai Tuhan! Allah 
berfirman, 'Aku memang menyimpannya untukmu dalam bentuk ini 
dan itu di surga'." 

Rasulullah & lanjut bersabda, “Tidak satu doa pun yang 
diucapkan seorang hamba mukmin kecuali Allah akan menjelaskan 
| kepadanya apakah dikabulkan segera di dunia atau disimpan di 
akhirat. Maka seorang hamba mukmin yang saat itu dalam kondisi 


— Al Mustadrak 


Ls 





Na Ha 





demikian akan mengatakan, 'Aduh, seandainya doaku tidak ada satu 
pun yang disegerakan pengabulannya (di dunia). "21 


Hadits ini diriwayatkan secara menyendiri oleh Al Fadhl bin 
Isa Ar-Ragasyi dari Muhammad bin Al Munkadir. Adapun status Al 
Fadhl bin Isa adalah status orang yang tidak dituduh memalsukan 
hadits. ' | 


an na ea 535 Ya NAN 
Bp ja Gis (Ska eat PT oi jab y Pu Ag ri Da BS 
Sen A3 an ah Mn lt Pada Ae 


. Doc o- Ao 


H3 ah MIRAS JA CNAN Opi Gi 
Us S0 pl Gel Gd ala ale Nda aU Gp 
AS PN 3 PU As de GE, pda Kb 
YA FA La JG SATA CAN Gi AG 2 An 


Hj Ao NE NY A3 MS 3 naya 
Gil ia Ip Aa Op dala WI Ojo GS AB S1 


0 
9 
dema Tab si 


. 


1820/20. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub bin Yusuf Al 
Hafizh menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, 
Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Umar bin 
Abdullah maula Ghufrah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Ayyub bin Khalid bin Shafwan Al Anshari berkata: Jabir 





291 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Status Al Fadhl bin Isa adalah status 
orang yang tidak dituduh memalsukan hadits." 


Al Mustadrak — 


“bin Abdullah # berkata: Nabi 8 keluar menemui kami dan 
bersabda, “Sesungguhnya Allah memiliki detasemen malaikat yang 
berkeliling dan berhenti di majlis-majlis dzikir di bumi, maka 
berkelilinglah kalian di taman-taman surga." Para sahabat bertanya, 
“Dimanakah taman-taman surga?“ Beliau menjawab, “Majlis-majlis 
dzikir. Maka berangkatlah kalian pada pagi dan sore hari untuk 
berdzikir kepada Allah, dan ingatlah Dia di diri kalian. Barangsiapa 
yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah maka dia 
hendaknya melihat bagaimana kedudukan Allah di sisinya, karena 
Allah akan menempatkan hamba-Nya sesuai dengan bagaimana si 


hamba menempatkan-Nya dalam dirinya. mn 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


“ 


0-9 


NAN DO op KE 3 KA pop goa alan 
JAN Te EL GA A3 je B Gas 1 Jua Ce KU 
aa ea 
Er AA at G3 de ot anang Sta EA YG Cara 
aa Pa daa an Eh lp al 
AU Ab Dj Ih GE KP0 A3 18 pl 
| Ai ami 2 me tata 5 Aan PI 
H5 0,5 Kar pa Sate Gi op 1 IE) BI aan Lam 
Lte BEAST DA WA LA Da ala Can 


292 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Untar adalah periwayat yang dha'if." 


— Al Mustadrak 











- 








03 alel Ah Seda Ulas Bi ntu, 
A33 LN rajah tan Un 1,3 an aan 
oa an Andi DAS Nan JUS 
ea ap PUS NIAS san Ja da 
Las mna tu Le seni ae D3 DAN APN 
Ana Oa Tote plat C3 pe OI Sola Tu 
ea aa IRI SRS Ca 3 Ua 
1821/21. Abu Aun Muhammad bin Ahmad bin Mahan Al 


| Khazzaz mengabarkan kepadaku di Makkah, Ali Ash-Shaffar 


(menceritakan kepada kami), Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada 
kami, Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami. 

Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Muslim 
memberitakan (kepada kami), Abu Amr Adh-Dharir menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami bahwa Suhail bin Abu Shalih mengabarkan kepada 
mereka dari ayahnya, dari Abu Hurairah & bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya Allah memiliki para 
malaikat yang berkeliling dan berkelana mencari majlis-majlis dzikir 
di muka bumi. Apabila mereka sampai di suatu majlis dzikir maka 
sebagian mereka menaungi sebagian lainnya dengan sayap-sayap 
mereka hingga ke langit. Lalu Allah Tabaraka wa Ta 'ala bertanya, 
'Dari mana kalian?' (sementara Dia lebih mengetahui). Mereka 
menjawab, 'Wahai Tuhan kami, kami dari hamba-hamba-Mu yang 
bertasbih, bertakbir, bertahmid dan bertahlil kepada-Mu yang 
memohon dan meminta perlindungan kepada-Mu'. Lalu Allah 
bertanya (dan Dia lebih mengetahui), 'Apa yang mereka minta 
kepada-Ku?' Mereka menjawab, 'Wahai T uhan, mereka meminta 


Al Mustadrak — 


surga'. Allah bertanya, 'Apakah mereka telah melihatnya?" Mereka 
menjawab, 'Belum, wahai Tuhan'. Allah bertanya, 'Bagaimana 
seandainya mereka melihatnya?" Allah bertanya lagi, 'Mereka 
.meminta perlindungan kepada-Ku dari apa (dan Dia lebih 
mengetahui)". Mereka menjawab, 'Dari neraka'. Allah bertanya, 
“Apakah mereka telah melihatnya?' Mereka menjawab, 'Belum'. Allah 
berfirman, 'Bagaimana seandainya mereka melihatnya?" Kemudian 
Allah berfirman, 'Saksikanlah oleh kalian bahwa Aku telah 
. mengampuni mereka dan memberikan apa yang mereka minta serta 
melindungi mereka dari apa yang mereka takutkan'. Maka mereka 
berkata, 'Wahai Tuhan kami, di antara mereka ada seorang hamba 
yang banyak berbuat dosa yang ikut duduk bersama mereka sedang 
dia sebenarnya bukan golongan mereka'. Allah berfirman, 'Dia juga 


Aku ampuni: mereka tidak akan celaka disebabkan ditemani | 


olehnya'."”2? 


Hadits ini shahih. Muslim bin Al Hajjaj meriwayatkannya 
secara menyendiri dari hadits Wuhaib bin Khalid, dari Suhail. 


6 - 


BI CINA Login Di LI Irak Af Cia —yy/ NA 


NO LN BA 3 0 Jo. G- 4 10 » 


£ So #:, o » o- 0 8. La os X0 X0. “. 
IA OT ia oi BMP GP UPN gai Ui Ab iis 
4 0. A 0) Cg 2 a72, “ Ae ore 4 “G t P Tara 


4 


BN Aa Ae BEI IV JB ag ad ju 6 


1822/22. Abu Al Fadhl Al Hasan bin Ya'gub Al Adl 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan 
kepada kami, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, 





28 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Muslim meriwayatkannya secara 
ringkas." 


— Al Mustadrak 











Muawiyah bin Shalih menceritakan kepada kami, Amr bin Gais As- 
Sakkuni menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Busr, bahwa 
seorang Arab badui bertanya kepada Rasulullah #$, “Sesungguhnya 
syariat Islam telah banyak menurutku, maka kabarilah aku sesuatu 
yang aku bisa berpegang dengannya!“ Maka Nabi menjawab, 
“Lidahmu hendaknya senantiasa basah dengan berdzikir kepada 
Allah.” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Sakg bsa sesaat Gada 1 Cas —yY/YATY 
3 naa KATA Ae mt ca A5 day: Hah 5 u “adi G5 Kara 
Re Kay Op AP Ie at dg — Tana 
Se Sa JB sda US 2 GA Sa adi - 
"IL KAN G3 Ai Ta GNJE OA GL ag al ale 
.& S5 & oh 3 aa 
1823/23. Abu Al Husain Ahmad bin Utsman Al Mugri” 
menceritakan kepada kami di Baghdad, Al Abbas bin Muhammad Ad- 
Duri menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Agdi menceritakan 
kepada kami, Ali bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari 
Yahya bin Abu Katsir, dari Abdurrahman bin Ya'gub maula Al 
Hargah, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah 4 berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Orang-orang yang mengasingkan diri 


telah memperoleh kemenangan." Para sahabat bertanya, “Siapakah 
orang-orang yang mengasingkan diri itu, wahai Rasulullah?“ Beliau 


294 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak —. 


menjawab, “Orang-orang yang tenggelam dalam dzikir kepada 
Allah. "295 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


- ne . 380 1G. 


Pa Wa Capai HENNA dn —-Yye/vArt 


OX - 0 ar Ro 20 pc 0 7 No 
2 gi Je GP GAN Ga Do ra WAS urai G3 


Sana JS RS Py AA Up uga OP ul 
II gate aU APN Ke AMA Anas 


3g SAT Er 5 

1824/24. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya? gub menceritakan 

kepada kami, Bahr bin Nashr menceritakan kepada kami, Bisyr bin 

Bakar menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada 

kami dari Ismail bin Ubaidillah, dari Ummu Ad-Darda', dari Abu Ad- 

Darda' 45, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah # bersabda, 

"Sesungguhnya Allah S telah berfirman, 'Aku akan senantiasa 

bersama hamba-Ku apabila dia mengingat-Ku dan kedua bibirnya 
bergerak untuk berdzikir kepada-Ku'."5 


Sanad hadits ini Shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


ja Sopsan JUS KA 3 Kg - ie has 
Be ni sa 





ai Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits i ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 
296 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 

















£ 2 


—$ Ai Sah do? 2 GP «lia da Il oi dan 


2 


Ne) 


Td 
Pd 
0 . 


Ke en ang IE HE AN P3 SN Ga IP APA 
AS Aas th aka Ki Ja SAN Tang 
Sa 5 oh S3 AI Alas Mt nah “5 
Je 3 dn 385 AG Sati Pre Pera 3 


An PoM ran HI SA JS, JBS 
JO PA SS Sie Lp 
1825/25. Bakar bin Muhammad bin Hamdan Ash-Shairafi 
menceritakan kepada kami di Marwa, Abdushshamad bin Al Fadhl Al 
Balkhi menceritakan kepada kami, Makki bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind menceritakan kepada 
kami dari Ziyad bin Abu Ziyad maula Ibnu Ayyasy dan Abu 
Bahriyyah, dari . Abu Ad-Darda' &, dia berkata: 
Nabi H& bersabda, “Maukah kalian kuberitahu amalan kalian yang 
terbaik, paling suci disisi raja kalian (Allah) dan paling tinggi 
derajatnya, lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan 
perak maupun bertemu musuh yang menyebabkan kalian menebas 
leher mereka dan mereka menebas leher kalian?“ Para sahabat 
bertanya, “Apakah itu, wahai Rasulullah?“ Beliau menjawab, “Dzikir 
kepada Allah." 
Mua'dz bin Jabal berkata, “Tidak satu pun amalan anak Adam 
yang lebih menyelamatkannya dari siksa Allah dari pada berdzikir 
kepada Allah Azza wa Jalla." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 





27 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


— 21 Ai Bh 2 SG Ust -ya/YAY1 


. 


Oo RAN Lp) IR Liat IE ANA Sp ale 


- 


Cs ABG piala (3 UI sala ale AM Jo mail yf JG 
» 2 - 2 2 -, 2. 4 0 Saya 3g. 9? 
Velg si Je Ular, Re na 


AA AA Oh GAB AN Aa Ol Ep BI aa ella SG 

1826/26. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Abu 
Al Mutsanna dan Abu Muslim telah memberitakan (kepada kami), 
keduanya berkata: Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al 
Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Umarah bin Ghaziyyah 
menceritakan kepada kami dari Shalih maula At-Tauamah, dia 
berkata: Aku mendengar Abu Hurairah # berkata: Abu Al 
Oasim # bersabda, “Siapa saja kaum yang duduk dalam waktu 
lama kemudian mereka berpisah sebelum berdzikir kepada Allah dan 
bershalawat kepada Nabi-Nya & kecuali mereka menyesal kepada 
Allah, jika mau maka Allah akan menyiksa mereka dan jika mau Dia 
akan mengampuni mereka.” 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Shalih bukanlah orang periwayat yang sagith 
(gugur). | o 3 


Mar 


GRK UP ega BE 5 SG og van » 


ta 2s 2 xa- 0-3 o 2. AG - tara 0 “09 
PA SA PE WAS PENS Oa oi an 


28 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Shalih adalah periwayat yang dha'if." 


— Al Mustadrak 





A - PAKA ane 0 Te 0 Tee 0. - (3 2 9. 
LN — Te B0) OP era 1 PES 
2.8 ni Hb NA AA Pa 2, Na Ie TS Bi Neo ET 
LIE Ye Ia 3 Hg HP AI le Al Iyan OS bob: 

LA Base Ay) Y Bara) Io HN Di 


. 
- - 
ol. 


3. - - 3 3 P1 N - san 37 
IBAN AR Ya If UST cal Ja GD os 
ab Sa DEAR ea Ia oi ag Ea AAN 


yeah 


. 


1827/27. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Ahmad bin Ibrahim bin Milhan mengabarkan kepada kami, 
Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Al Hadi, dari Yahya bin Sa'id, dari Zurarah bin 
Aufa, dari Aisyah 5, dia berkata: Rasulullah & tidak berdiri dari 
suatu majlis kecuali beliau akan berdoa, "Subhaanakallaahumma wa ' 
bihamdika laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik (Maha 
suci Engkau, ya Allah, segala puji bagi-Mu, tidak ada Tuhan selain 
Engkau, aku mohon ampun dan bertobat kepada-Mu)." Maka aku 
bertanya, ““Wahai Rasulullah, alangkah seringnya engkau 
mengucapkan doa ini setiap kali Anda bangun dari majlis." 
Nabi @ bersabda, “Tidak seorang hamba pin yang 
mengucapkannya ketika dia bangun dari majlisnya kecuali akan 
diampuni dosanya yang terjadi di majlis tersebut." 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Hm 


299 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
' dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


do. 209 38. $ 


SM H3 GPS “ear vr Al 6 pl SAS —YANYAYA 


3035. 4 Pe o- K0. Pa 


Ka Si Ba CSI AN AP pl Abas 
AE GP Ig NP KA yg s PGA Oi EP aa Kata 
Ui cas J3 SA J6 Sab Mo Mp JG -JG 

SP UR Up ey UB Ale 


1828/28. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdullah As-Sa'di 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Oasim Al Asadi 
menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Shubaih menceritakan 
kepada kami dari Al Hasan, dari Anas bin Malik 5, dia berkata: 
Rasulullah &$ bersabda, "Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Wahai 
. hamba-Ku, aku tergantung persangkaanmu terhadap-Ku, dan Aku 
akan selalu bersamamu jika kamu mengingat-Ku' "OS 

Hadits tentang persangkaan disebutkan. dalam kitab Ash- 
Shahih, dan penyebutan tentang doa adalah gharib shahih, karena 
Muhammad bin Al Gasim seorang periwayat tsigah. Sanad ini inilah 
yang dikatakan (diriwayatkan) oleh Shalih Jazrah. 


2 AAA Aa HN ES COSTA GI GAS 5YA/VAYA 
A3 YLSA Ci CU Oi AA ESA NATA 
oh CE AP HA IL Gia As His SUA 


5. 
LX @ 3 2. 


EA ko MI Iyo) JE :JU :J8 HPA pa BA AP (hat 


300 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Redaksi pertamanya 
terdapat dalam Ash-Shahih." 


— Al Mustadrak 








1829/29. Ibnu Arkan menceritakan kepada kami, Abu Abdillah ' 
Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar menceritakan kepada kami, 
Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, Waki” 
menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Abdurrahman bin Wahb 
menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah #5, dia berkata: 
Rasulullah #& bersabda, “Tidak seorang hamba pun yang 
mengangkat wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla kecuali Allah akan 
memberikan kepadanya, baik disegerakan oleh-Nya atau ditunda 
oleh-Nya (untuk di akhirat)" 


| Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Goat Aa HI Tab ee NU £ — Ya Jar 


Pt . 


Bao bu ta Oa ep day Gas Hg Up Ingin Cd 


' 2... ya" Li “gan Npnitp - 2 
al meal ol: IG dn da uh al 13 Ke LE 


Pn (333 Ia Uaga AI AN Ian 

1830/30. Abu Al Abbas Muhammad bin Mahbub At-Tajir 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Sa'id bin Mas'ud menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Sulaiman 
At-Taimi memberitakan dari Abu Utsman An-Nahdi, dari 


Salman #5, dia berkata, “Sesungguhnya Allah 3$ malu bila ada 
seorang hamba menengadahkan tangannya kepada-Nya yang di 





301 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


. Al Mustadrak — 


dalamnya berisi kebaikan lalu Dia mem oaannya dalam keadaan 
kosong tanpa pemberian." 0? 


Sanad ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 


Ja'far bin Maimun meriwayatkannya secara maushul dari Abu 
Utsman An-Nahdi. 


. 80 3 


CD ga Pa Saran Kara og ea Pn Ci — YAAA 
Lo. — 


EA Lp apAn GA Gl Sh Gil Wb 
PM Opi AI ag la Tia GA G3 di Gg Di 


OA Kas - dg II big ol ang Ia ng as 

1831/31. Abu Al Abbas Al Mahbubi memberitakan (kepada 

kami), Sa'id bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun 

menceritakan kepada kami, Ja'far bin Maimun memberitakan dari 

Abu Utsman, dari Sulaiman 45, dari Nabi &, beliau bersabda, 

“Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu dan Maha Dermawan. Dia 

malu bila hamba-Nya menengadahkan tangannya kepada Allah, lalu - 

Dia mengembalikan keduanya dalam keadaan kosong (doanya tidak 
dikabulkan). 


Hadits ini memiliki syahid dengan sanad yang shahih dari 
hadits Anas bin Malik: 


BK MA da2 dang —r/ van 


2. A94 


ga GP AE BAL pl AS Gi yaa Ba UI 





202 Adz-Dzahabi Denala dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari ' 
dan Muslim." 
208 Lih. hadits no. 1830. 


— Al Mustadrak 











— NU dana Jo Ip 6 Ig da 35 


3 (3 Vas KAN an NI Aoki be AS 
1832/32. Abu Abdillah Ash-Shaffar mengabarkannya kepada 
kami, Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya menceritakan kepada kami, 
Bisyr bin Al Walid Al Oadhi menceritakan kepada kami, Amir bin 
Yasaf menceritakan kepada kami dari Hafsh bin Umar bin Abdullah 
bin Abu Thalhah Al Anshari, dia berkata: Anas bin Malik 
menceritakan 'kepadaku, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Dermawan. Dia malu 
' bila ada hamba-Nya yang mengangkat kedua tangannya kepada-Nya, 
lalu Dia tidak memberikan kebaikan kepadanya." 


PARI EA dag HA ea pt Gas —yY/AY Yo 
Kg Pn Pt Na II 
FUN bau Laga maa 


Tp HA da5 an ab Y, SA Pd una 


Pai “ 


1833/33. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abu Mulaikah menceritakan kepada 





304 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Amir adalah periwayat yang banyak 
meriwayatkan hadits-hadits mungkar." 


Al Mustadrak — 


kami dari Musa bin Ugbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar , dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa di antara kalian 
yang diberi petunjuk untuk berdoa, maka akan dibukakan untuknya 
pintu-pintu surga. Tidak ada permintaan seorang hamba yang lebih 
disukai-Nya daripada permintaan agar diselamatkan. Lgi 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


CIA FA oi ALA Jalal Ust —ye/rare 
aa Oa bara CAH AA - Ba BIS tera Ceria 
bat Oh CAP Gi Sab ehata Jb Ke Ag 
Oia an db Ja nga ti da CI AP Gi ae 
AA AN Fat, YA S5 “rail 


1834/34. Ismail bin Muhammad bin Al Fadhl Asy-Sya'rani 
mengabarkan kepada kami,  kakekku menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Al Mundzir Al Hizami menceritakan kepada kami, Musa 
bin Ibrahim bin Basyir bin Katsir Al Hizami menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengar Thalhah bin Khirasy berkata: Aku 
mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Aku mendengar 
Rasulullah #& bersabda, “Dzikir yang paling utama adalah laa 
ilaaha ilallaah dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillaah."S 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


705 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Al Mulaiki adalah periwayat yang 
dha PA 
6 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 








—$ CAN LA US. Upi —roliayo 
Naba IA x2 6 Ka YG « SN ji Lo ee 38. 3 ESA KI 
Ne Bigo Beta pa Ka PEAVA 


. X9 As 3 KS 


SEN op j3 Lada ag Uji 


KAL :YG SP 3 Ki ae KA 5 


IG S0 5-3 Pt 50 16. 3 


Al WAS GAB op ye£ Lido Kinta X3 Es IE 3 Tabah 


Ie ag -JU pan 
HS 1» Wala : KESEA 263 kesitu dlu ale Aa 
AYI 


1835/35. Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari dan 
Abu Bakar Muhammad bin Ja'far Al Muzakki mengabarkan kepada 
kami, keduanya berkata: Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Al 
Abdi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Imran bin Ayyub bin 
Miglash menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf 
menceritakan kepada kami, Umar bin Rasyid menceritakan kepada 
kami. 


Abu Bakar bin Ishag dan Abu Bakar bin Balawaih 
- menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ghalib - 
menceritakan kepada kami, Abdushshamad menceritakan kepada 
kami, Umar bin Rasyid menceritakan kepada kami, Iyas bin Salamah 
bin Al Akwa”' menceritakan kepada kami dari Salamah bin Al Akwa', 
dia berkata, "Aku tidak mendengar Nabi & membuka suatu doa 
kecuali beliau akan membuka dengan ucapan, 'Subhaana rabbiyal 
aliyyil alal wahhab Bei 





307 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


aa AS aa ust BA 


A Bag mr Pe Hapus Ia Tp Ah 
ay dada bj An 


1836/36. Al Hasan bin Muhammad bin Al Halimi 
mengabarkan kepada kami, Abu Al Muwajjih menceritakan kepada 
kami, Abdan telah memberitahukan (kepada kami), Abdullah bin Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, Yahya bin Hassan mengabarkan 
kepadaku, dia menceritakan dari Rabi'ah bin Amir, dia berkata: Aku 
mendengar Nabi & bersabda, “Perbanyaklah mengucapkan, 'Yaa 
dzal jalaali wal ikraam'."$ 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


BI AAA See Gi IA pat Ust -pv/varv 
G5 Len aa SA Pangan ea Ola 2 Lal 


3G o- 304 o 


SP Gabe lai IP ea iga EA aa Gi Gak) 


708 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 
Al Munawi berkata dalam Al Faidh: At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan 
gharib." 
Al Hakim berkata, “Hadits ini shahih." Pendapatnya ini disetujui oleh Adz- 
Dzahabi. 
Sementara dalam dalam Al Ishabah diriwayatkan dari Ibnu Abdul Barr, bahwa 
hadits Rabi'ah tidak diketahui kecuali hadits ini dari jalur ini. 


— Al Mustadrak 








de Ana Tab Sa Koe Ta Ina Bea NA Tam 0 - £ 
HEM IM Ig) JB J8 EA 13 TPA AN LP el 


AI IBI al ie 

1837/37. Abu Nashr Ahmad bin Sahl Al Fagih mengabarkan 
kepada kami, Khalaf bin Salman An-Nasafi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Al Mutawakkil Al Asgalani menceritakan 
kepada kami, Risydin bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Musa bin 
Habib menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih, dari 
ayahnya, dari - Abu Hurairah -&, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Perbanyaklah mengucapkan, 'Yaa dzal 


jalaali wal ikraam'."“” 


Je CI Aga BA) 5 S st egg —yal Yara 

3 Aib pp denga ORA Si Es Aaj 

AN gan KA PJ bp OA gp ak Kue 

pagi SA lose lea 

353 Is ja APA OB RIAS US A6 BAN 3 
tap 3 akar 





309 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish. 

Menurutku, Rasydin bin Sa'ad Al Mahri Al Mishri, imam Ahmad berkata, “Dia 
tidak peduli dari siapa dia meriwayatkan, tapi tidak apa-apa dengannya £ dalam 
pembahasan kelembutan hadits." 

. Ahmad berkata, “Aku berharap haditsnya shalih." 
Ibnu Ma'in berkata, “Laisa bi syai" (tidak apa-apa dengannya)." 
Abu Zur'ah berkata, “Dia adalah periwayat dha 'if." 
Al Jauzajani, “Dia memiliki banyak hadits mungkar." 
Adz-Dzahabi berkata, “Dia adalah periwayat yang shalih dan ahli ibadah, tapi 
hapalannya buruk serta tidak bisa dijadikan sebagai pegangan." (Al Mizan 2/49). 


Al Mustadrak — 


1838/38. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Ismail bin Outaibah menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Yahya menceritakan kepada kami, Kharijah memberitakan (kepada 
kami) dari Musa bin Ugbah, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari 
Atha' bin  Yasar, dari Abu "Hurairah &, — bahwa 
Rasulullah $$ bertanya kepada mereka, “Hai kalian semua, apakah 
kalian suka bersungguh-sungguh dalam doa?“ Mereka menjawab, : 
“Ya, wahai Rasulullah." Maka beliau bersabda, “Ucapkanlah, . 
'Allaahumma a'innii alaa dzikrika wa syukrika wa husni ibaadatik (ya 
Allah, berilah pertolongan kepadaku agar selalu menyebut nama-Mu, 
bersyukur kepada-Mu dan beribadah dengan baik kepada-Mu) Siti 


Sanad hadits ini shahih, karena Kharijah tidak dikritik kecuali 
riwayatnya yang berasal dari para periwayat majhul. Apabila dia 
meriwayatkan dari periwayat yang tsigah tsabat maka riwayatnya 
diterima. 

Ws Saka LAN Was 3 SN Et —ralrara 
5 AKA 2 EN YA UAN Ke. Teo Bo IBL 20 £ 
CA EP) tr Op degan Vila UJaglasah 07 ana Jaga 
CA 

KE Bf nd AA BIS bah HNS JAN 

V0 363 6 Lo GL 1G 


pi Keren (art OP Kebun do ng Op Kebun Ko 3 


2... 10 ai Pap 2g a 
"JB Kg Aj Al LS SAS AYU cp 


310 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 




















0 


Nani LAN Mena 
DJ SNN 


1839/39. Abu Bakar bin Abdullah Asy-Syafi'i menceritakan 
kepada kami di Baghdad, Abu Ismail Muhammad bin Ismail 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Katsir dan Ashbagh bin Al Fara) 
menceritakan kepada kami. 


Abdullah bin Musa mengabarkan kepadaku, Muhammad bin 
Ayyub menceritakan kepada kami, Ahmad bin Isa memberitakan 
(kepada kami). | 

Muhammad bin Shalih menceritakan MAAN kami, 
Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, Abu Ath-Thahir 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abdullah bin Wahb 
menceritakan kepada kami, dia berkata: | 

Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku bahwa Darraj Abu 
As-Samh menceritakan kepadanya dari Abu Al Haitsam, dari Abu 
Sa'id Al Khudri, bahwa Rasululullah & bersabda, “Perbanyaklah 
dzikir kepada Allah sampai orang-orang mengatakan bahwa (engkau) 
gila." | 

Ini merupakan dokumen orang-orang Mesir yang sanadnya 
shahih. Abu Al Haitsam Sulaiman bin Utbah Al Atwari termasuk 
salah seorang periwayat tsigah dari Mesir. | 


an dia BK Kat -.Ivats 
Was 15 gk Tapa - JS 2 ela Taren OB Jp 





31 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Abu Al Haitsam 
termasuk periwayat Mesir yang tsigah." 


Al Mustadrak — 


2. Ad ». 20-35 


d ga GAN YP pub AP oh yaaa Dp aah 3 S3 

LA 3 yan ale S1 ss A SE GS er ag 

Sl 2 ay Ip DEJEA  aka sa EA Tayan ai 
Je JS bei 3 SI 2G ah 


1840/40. Aby Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Ahmad bin Ali Al Abbar memberitakan (kepada kami), Hisyam 
bin Khalid Al Azrag menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim 
menceritakan kepada kami, Zuhair bin Muhammad menceritakan 
kepada kami dari Manshur bin Abdurrahman, dari ibunya, dari Aisyah 


Ummul Mukminin &, dia berkata, "Apabila 
Nabi $$ mendapatkan sesuatu yang menggembirakan beliau 
mengucapkan, 'Alhamdulillaahilladzii bini 'matihii 


tatimmushshaalihaat (segala puji bagi Allah, yang dengan nikmat- 
Nya amalan-amalan baik menjadi sempurna)'. Apabila mendapatkan 
sesuatu yang tidak menyenangkan - beliau mengucapkan, 
"Alhamdulillaahi alaa kulli haalin (segala puji bagi Allah dalam 
setiap keadaan)" 


Sanad hadits ini shahih, namun 2 Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Rotan oa AAA KA Gi ES AN 
CA Oi oi Ma ANA Hi GAN Gp Jas 


22 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish di tempat ini. 
Al Munawi mengutip dalam Al Faidh tentang penilaian shahih Al Hakim dan 
penolakan Adz-Dzahabi terhadapnya. Dia berkata: Al Hakim berkata, “Hadits ini 
shahih“, tapi Adz-Dzahabi tidak sejalan dengan mengatakan bahwa Zuhair 
meriwayatkan banyak hadits mungkar. 
Ibnu Ma'in berkata, “Dia adalah dha'if" Jadi, bagaimana bisa dikatakan 
Shahih?! 


—. Al Mustadrak 












ii DA gp da GP AB gi AR gi PPP Nuakuana 
Lada lag ala Lo I,h5 Jb JB « ERA GP ab 
aa 5 Ja, ak he Ja Le BALA 
nak AU AS IK JI GS Gp 3S HA Ip 

SAP PALI Kis Too 


1841/41. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isa bin ,As-Sakan menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami, Musa bin Salim menceritakan 
kepada kami dari Aun bin Abdullah bin Utbah, dari ayahnya, dari An- 
Nu'man bin Basyir &, dia berkata: Rasulullah $& bersabda, 
. “Orang-orang yang berdzikir kepada Allah dengan mengagungkan- 
Nya, bertasbih, bertakbir dan bertahlil, maka bacaan tersebut akan 
' bergoyang-goyang di sekeliling Arasy dan akan bersuara seperti 
dengungan lebah serta akan berkata kepada orang yang 
membacanya, 'Tidakkah salah seorang dari kalian suka bila dia 
memiliki sesuatu di sisi Ar-Rahman yang bisa digunakan tanu 
berdzikir kepada- Nya? 33 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


o. &Lo JB. 8» 


Sia Na H5 AC Wis —£Y/NAEN 


0 aa Ate sara 


EKA 


Al Mustadrak — 





Ts 


ai ara Aa WE ani gi KAS AA oa : MEA, 


sal Ye op ah dan sen, sen trap 
AJE SPG Kat gi Lain HEM ash ji pa 
A3 sa X3 Gas Ja 6 yi Tt j6 TA Ta 
nat Ana Dep yi 
PAS Gp Hala PAN uaae BI JA JG 206 AN 3 
HA Ja NYI Ss 


1842/42. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Mahdi bin Rustum 
menceritakan kepada kami. | 


Abu Al Hasan Muhammad bin Ahmad bin Tamim Al Oanthari 
menceritakan kepada kami, Abi Oilabah Ar-Ragasyi menceritakan 
kepada kami. 


Abu Bakar bin Ishag Al Fagih, Abu Amr Ismail bin Nujaid As- 
Sulami, Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi dan Abu Bakar bin 
Balawaih menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu Muslim 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu Ashim An-Nabil 
menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Shalih bin Abu Arib menceritakan kepadaku dari Katsir 
bin Murrah, dari Mw'adz bin Jabal &, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang akhir perkataannya 
laa ilaaha illallaah, maka dia akan masuk surga." 


318 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 





Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Kisah yang berasal dari riwayat Abu Zur'ah Ar- 
Razi telah disebutkan dalam Sera tentang Al Marrifah. 


038-323 Y 


Ma — KA Sate il feat SAS —£YINALY 
AAA SI Ino Ta Ta IA) ja dh BIA 


o ..o 


Jo Ha ang NE SIAKg Pan panen Oba8 yA 
bh LAS AG Ip aa 3 255 OS 3 
ta Ii da IP LAN pd YP ali 0 sa DA 
GI B3 Ie land Jep 
3 da gg dal TG “ih Sp 5 A Sy 
Ie ane Spa Yg A3 3 Ia Tatu Tabah ed 33 
Aa So ASAM SIN SEL ha ala aa Jradl 
BI Io GA IS aka : Ik Ab SPAN 
Aap ep TAG YA Ah Hb ah apa ip und os 


1.3 


1843/43. Al Hakim Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al 
Hafizh menceritakan kepada kami secara imla'" pada bulan Ramadhan 
tahun 396 (H), Abu Amr Utsman bin Ahmad bin As-Sammak 
menceritakan kepada kami di Baghdad, Abu Oilabah menceritakan 
kepada kami, Sahl bin Hammad, Hajjaj bin Al Minhal dan Abu Zhafr 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Tsabit dan Daud bin bin Abu Hindun, 
dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa 


Al Mustadrak — 


Rasulullah $& bersabda, “Barangsiapa yang membaca setiap 
harinya 100 kali, 'Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah 
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli sya 'in gadiir', maka 
tidak akan yang bisa mendahuluinya dari kalangan orang-orang 
sebelumnya dan tidak akan yang bisa menemukannya dari kalangan 
orang-orang sesudahnya kecuali bagi orang yang melakukan amalan 


yang lebih utama dari amalannya."' 


Aku mendengar ustadz Abu Al Walid Al Ourasyi berkata: Aku 
mendengar Ibrahim bin Abu Thalib berkata: Aku mendengar Ishag bin 
Ibrahim berkata: Apabila periwayat dari Amr bin Syu'aib adalah 
orang tsigah, maka dia seperti riwayat Ayyub dari Nafi? dari Ibnu 
Umar. 

Al Hakim berkata, "Dari awal kitab sampai bahasan ini, aku 
tidak meriwayatkan hadits Amr bin Syu'aib. Aku telahmenjelaskan di 
awal pembahasan tentang Doa dan Tasbih mengenai madzhab Imam 
Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi tentang toleransi dalam sanad- 
. sanad riwayat seputar Fadha il Al A'mal." 


4 


AB Ii Je GT gs 3 SA Et alan 


ON Pa na 


PS OA UP Ja OI ba ai sa Gas 
ana Cl Oi SA Sd Pan :JB NA Is 
Ja 8 SI dg ale Para Al dpn IS -JG dna PP 


SAN gia AG Ai Up Lu: PAN Pen anne 


. 3 35. 


aa HA Ea Bs YUI, “Saat A8 JUS 


Tg 


& 


Aa Sl eh KAU: Io Sena Se 


4S Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish: Al Hakim berkata, “Dari awal kitab 
hingga bahasan ini aku tidak meriwayatkan hadits Amr bin Syu'aib." 


— Al Mustadrak 








Sa “ai Y es AA AT Ula SA AI ale: 


SBN opa JB 


1844/44. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Gutaibah memberitakan (kepada kami), Yahya bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy memberitakan (kepada 
kami) dari Rasyid bin Daud, dari Ya'la bin Syaddad, dia berkata: 
Ayahku Syaddad bin Aus menceritakan kepadaku dan saat itu Ubadah 
bin Ash-Shamit yang hadir membenarkannya, dia berkata: Ketika 
kami sedang bersama Rasulullah #&, beliau bertanya, “Apakah di 
antara kalian ada orang asingnya (yakni Ahlul Kitab)?“ Kami 
menjawab, “Tidak ada, wahai Rasulullah." Maka beliau menyuruh 
mengunci pintu, lalu beliau bersabda, “Angkatlah tangan kalian dan 
ucapkanlah, 'Laa ilaaha illallaah'!“ Maka kami pun mengangkat 
tangan kami beberapa saat lamanya, lalu Rasulullah #& meletakkan 
tangannya kemudian bersabda, “Segala puji bagi Allah, Engkau telah 
mengutusku dengan kalimat ini, menyuruhku (untuk menyebarkannya) 
dan menjanjikan surga bagiku: sesungguhnya Engkau Dzat yang tidak 
mengingkari janji." Kemudian beliau bersabda, “Bergembiralah 
kalian, karena Allah telah mengampuni kalian. ii 
— Al Hakim berkata, "Status Ismail bin Ayyasy dalam riwayat 
'haditsnya mendekati, karena dia termasuk salah seorang penduduk 
Syam yang terkenal buruk hapalannya. Aku sendiri terhadap orang- 
orang seperti dia adalah sesuai syarat yang aku tetapkan." 


And Ga Koja Op ISA aa Mis -to/rato 


30 1G- 3 nh 


Tn ag ba basal AG 





316 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Rasyid divonis dha'if oleh Ad- 
Daraguthni dan lainnya. Tapi Duhaim menganggapnya tsigah." 


Al Mustadrak — | 295 | 


AI Y: LB La -JG Pa Pap Ra gi 
- “2 A- 20 Gaco NI 
Gani pa bu AIA Sp AN 
Kata SES pr dala pen 
1845/45. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya” gub menceritakan . 
kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Affan menceritakan kepada kami, 
Al Hasan bin Athiyyah menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Thalhah bin Musharrif menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari 
Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara' bin Azib 5, dari Nabi &, 
beliau bersabda, “Barangsiapa yang mengucapkan, 'Laa ilaaha 
illallaahu wahdahuu laa syariika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa 
huwa alaa kulli sya'in gadiir', sebanyak 10 kali, maka paralanya) 
seperti memerdekakan satu jiwa." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak Me yana 


30 1G. 4 


GP PE ENI AA Oi pke GIA ia - —£ AAA 

BL ad AA KE IAI KE EA op AA 
In CA DP KERAS yA 5 Aa la Ae 3 et 
SI Gan 3 ip menta Gi Ba 33 dn ata daan 
AN ag Ag dn da 9. 6 UB JB ea 
0h—5a) 3 Oei MEN AN suka & :J6 Sai 2 una 


Haa j3 Ma 


37 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Al Hasan divonis dha'if oleh Al 


— Al Mustadrak 











1846/46. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 


' kepadaku, Yahya bin Muhammad bin Yahya menceritakan kepada 


kami, Abdullah bin Abdul Wahhab Al Hajabi menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Iyas 
Al Jariri menceritakan kepada kami dari Abu Abdillah Al Jisri, 
(seorang dari) kampung di Anazah, dari Abdullah bin Ash-Shamit, 
dari Abu Dzar #5, dia berkata: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, 
demi ayah dan ibuku, perkataan apakah yang paling disukai Allah?“ 


— Beliau menjawab, “Yang telah dipilih oleh Allah untuk para malaikat- 


Nya, 'Subhaana rabbii wa bihamdih subhaana rabbii wa bihamdih 


(Maha Suci Tuhanku dan pujian-Nya, Maha Suci T' uhanku dan pujian- 
NYa )' 818 : 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


S5 3 303,0 Pa 


C2 Aeon PA ai Kah Gp Gian Gie —£VINALV 
Hal HL Ci JA gi aa ES ea Ae ep de 
AD Si daa. al P3 AP AN AP Apa h anna 
ar amp gabah AN Ie SJ La ag naa 
'1847/47. Ja'far bin Muhammad bin Nashr Al Khuldi 
menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada 
kami, Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin 


Salamah menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj Ash-Shawwaf, dari 
Abu Az-Zubair, dari Jabir #&, bahwa Nabi $& bersabda, 





318 A dz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


“Barangsiapa yang mengucapkan, 'Subhaanallaahil azhiim', maka 
akan ditanam untuknya sebuah pohon kurma di surga." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


o- 4. 08, . “ay” 0 4 0 ve. te 2 | 

dai er ip Bh 3 at Egi —enlYAgA 
Ai IA KAA Log 33 SAS ds LAN JAN 8 3659 ca 
BAE ENG AAA HAN 2 SALA dea DS 
aa Tara tree Nven ui ea | Kura Hara F Pa SI SA Inah 5 
AP oi Sab 55 cal 16 akh OS Nb Be on 

9 Pd 28 . or. 25 , “ 8. 3 Pd “7 0.1 . . , 

Kg: "3 SA KIAT PRP AN aa MACAN “ 
saya IS YP MAF WR 1JE AN Outing 
1848/48. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Ali 
bin Abdul Aziz dan Ziyad bin Al Khalil At-Tustari, Muhammad bin 
Ayyub Al Bajali, Muhammad bin Syadzan Al Jauhari dan Muhammad 
bin Ibrahim Al Abdi memberitakan (kepada kami), mereka berkata: 
. Ubaidillah bin Muhammad Al Ourasyi At-Taimi menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Hammad menceritakan kepada kami, Hafsh 
bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Thalhah bin Yahya bin 


Thalhah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Thalhah bin 


Ubaidillah 45, - dia berkata, "Aku bertanya kepada 
Rasulullah $$ tentang tafsir Subhaanallaah, maka beliau 
menjawab, 'Mensucikan Allah dari segala hal-hal yang buruk." 2 





“9 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish: “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 
20 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Justru tidak shahih, karena hadits 
Thalhah mungkar." 
Al Bukhari dan Hafsh berkata, “Dia adalah periwayat wahin (lemah)." 


— Al Mustadrak 


Tg 








ana rp tp 





Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


80 16. 4 aa 


La Ba ep gih Up 2 MT EaS —ea/YAtA 


So. £ 0 


das BAL YG use dang ta 2 ah Bas BojP ot 


0..c Neta , 3 os Pe Tao Arya aa 7d 


JH Kb BALA Ci Ujian gi LAU 
ea AN Ma 
Ie Io OS: IG dal ip cd Ka Utan aa :JU 
aja il nang ih asa Na af 
"ag gal) Sei) ina Aa Gear" A5 KAN IG 
| TAA S KO UP) 


1849/49. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan - 
kepada kami, Ibrahim bin Marzug menceritakan kepada kami, Wahb 
bin Jarir dan Sa'id bin Amir menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Syu'bah berkata menceritakan kepada kami. 

Ahmad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, Abdullah bin 
Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dia berkata: Aku 
mendengar Abu Ubaidah mericeritakan dari ayahnya, dia berkata: 
Nabi H@ banyak membaca, "Subhaanakallaahumma wa bihamdika 
allaahummaghfir lii (Maha suci Engkau, ya Allah, segala puji bagi- 
Mu: Ya Allah, ampunilah aku)." Kemudian ketika turun ayat, "Idzaa 
Jaa'a nashrullaahi wal fath (surah An-Nashr), maka beliau membaca, 





Sedangkan tentang Abdurrahman, Abu Hatim berkata, “Haditsnya mungkar." 


Al Mustadrak — 


'Subhaanakallaahumma allaahummaghfir lii innaka antal wahhaab 
(Maha suci Engkau, ya Allah: Ya Allah, ampunilah aku: 
sesungguhnya Engkau Maha pemberi)" 


Sanad ini shahih jika Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud 
menyimak hadits dari ayahnya, tapi Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Aa Ona Na -0./NAo. 


0 A 5 o BB. 10 Papa 


aa A tara BA s sa Ta Ba « JS Gi Ca C5 ca 
Si Te Fa A Ti Mn ira 
Yo Io Yg SANG AI Yi Yg LL ii Aa IE 
- To 2 na an kan : : Y 2 ca 

“amiaaly (SS Il 1 JB dk Ya 

1850/50. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, 

Ubaid bin Abdul Wahid memberitakan (kepada kami), Hisyam bin 
Ammar menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Utsman bin Abdullah bin 
Mauhab menceritakan kepada kami dari Musa bin Thalhah bin 
Ubaidillah, dari Abu Hurairah &, bahwa dia mendengar 
Nabi & bersabda, “Barangsiapa yang membaca, 'Subhaanallaahu 
walhamdu lillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar wa laa 
haula wa laa guwwata illaa billaah (Maha suci Allah, segala puji 
bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, dan 
tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)', maka 


21 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 
Dalam At-Talkhish disebutkan dengan redaksi, “Innaka antal wahhaab 
(sesungguhnya Engkau Maha Pemberi)." 


— Al Mustadrak 





— 





Allah berfirman, 'Hamba-Ku tunduk menyerahkan diri dan dia minta 
11322 


keselamatan'. 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak . 
meriwayatkannya. 


PTN Ind 1. 2 


CA SG AI AAN AS Wat -e1/YAeN 


Be 3 Lo 


Ae ra Tati ts Tea Way Jaa Hi “ata 


pd GP oi ha kp ai da SU AoPN Aa 
3s Lana Je a36 - JG WAS ep) AS 
Ara ci Al One sala 2 S Sh aa 


1851/51. Hamzah bin Al Abbas Al Oa'nabi mengabarkan 


“kepada kami di Baghdad, Al Abbas bin Mubammad Ad-Duri 


menceritakan kepada kami, Oarrad Abu Nuh menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Abdullah Al Mas'udi menceritakan kepada 
kami dari Habib bin Abu Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas #5, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Yang pertama 
kali dipanggil ke surga adalah orang-orang yang memuji Allah baik 


ketika dalam keadaan senang maupun susah." 2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Ket PN Pa Pa Adly 1 TA —0y/NAOY 


Hi sp gp PES lb SI 





322 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Al Walid bin 
Muslim mendengar darin 
323 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


2 23 7. Lo ha o . “ 2 3 PG 3 . o£ ss 0 9 
Aa 1 yan ata 
T 2 4 2 og, 4, t) AD 2, 5 
LAI Jins cal YI JL Y . Tai daa da ala Jo 

as Ket 

1852/52. Abu Al Walid Hassan bin Muhammad Al Fagih 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Habib bin Arabi menceritakan kepada kami, 
Musa bin Ibrahim bin Katsir Al Anshari Al Madani memberitakan 
(kepada kami), dia berkata: Aku mendengar Thalhah bin Khirasy 
berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah ss berkata, “Aku 
' mendengar Rasulullah #$ bersabda, 'Dzikir yang paling utama 


adalah laa ilaaha illallaah dan doa yang paling utama adalah 
Alhamdulillaah'"“ 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. | 


SINag Jadi Belah Gp AI MP IA 1 F3 A5 —-0y/YAor 
LA Kp ni dat GEA TA 2 Ie Gas 


dam KERANA Au 3 pa Ai Pi Eren 
- 23K 3. 
Gta ARA Gp ap P AIA on 


AY JA PPN Ja lg ale Io 
AL V3 633 Y, - S3 di KN cab Aang Ea 


Ia 2 Aan aa 


24 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 











tata 


1853/53. Abu Muhammad Abdullah bin Ishag Al Adil 
menceritakan kepada kami di Baghdad, Abdul Aziz bin Muawiyah Al 
Ourasyi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu Bakar As- 
Sahmi menceritakan kepada kami, Hatim bin Abu Shaghirah 
menceritakan kepada kami dari Abu Al Malih, dari Amr bin Maimun 
bahwa dia mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Abdullah 
bin Amr #5 berkata: Rasulullah & bersabda, “Tidak satu pun 
seorang laki-laki di muka bumi ini yang mengucapkan, 'Laa ilaaha 
illallaah wallaahu akbar wa subhaanallaah walhamdulillaah wa laa 
haula wa laa guwwata illaa billaah', kecuali akan dilebur dosa- 
dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan."S 

Syu'bah meriwayatkannya secara mauguf dari Abu Balj Yahya 
bin Abu Sulaim. | 


x8 - 3 o- 


Ga— ca PIA LN IS SA - —0x/YAot 
aa url A3 Ga sara £ 3 BI 


Get ea KAN Us 
Ga gi da Ha Et jan unnes JJ 
Ai: JA Kr AniT, CE oa) sp MAP DAR Ol api 
JAN dn Ah On BN, Aa, cal y AY -JG 

Aan bg dala oa au YI 333 


'1854/54. Abdurrahman bin Al Husain Al Gadhi mengabarkan 
Pa Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada kami, Adam 





35 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Syu'bah NE PER TEA secara 
mauguf dari Abu Balj. Hatim adalah perenayal yang tsigah dan tambahan hadist 
darinya dapat diterima." 


Al Mustadrak — 


bin Abu Iyas menceritakan Li kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami. 

Ahmad Al Oa'nabi mengabarkan kepada kami, Abdullah bin 
Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Abu Balj, dari Amr bin Maimun, dari 
Abdullah bin Amr # bahwa dia berkata, “Barangsiapa yang 
mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaah wallaahu akbar walhamdu lillaah 
wa subhaanallaahi katsiiran wa laa aaula wa laa guwwata illaa 
billaah', maka dosa-dosanya akan dilebur sekalipun lebih banyak 
daripada buih di lautan." 

Hadits Hatim bin Abu Shaghirah adalah shahih sesuai syarat 
Muslim, karena tambahan dari orang sepertinya dapat diterima. 


“2 


BSA Aa rak ayetay Ai 15 Hye —00/YAoo 


2. IG 0 BD. & 3 o 2. Ih 


da Gi SA Si Ui ah SEN Ma Et 


oa Map Gopi Kabah Gea Oh nga sm dl LP 
aer MS Lae G3 AAN AA JG cal 3 A3 
La Ai IE La Ol: ag aa Tha Ju 
SA HA Ip Sea Ah JAS KI Gen 
: ie So SA Land St beer SU JS Keys 
Lag yg ran 

1855/55. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya 





326 T ih. hadits no. 1853. 


— Al Mustadrak 





. 





menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Abu Isa Musa bin Isa 
Ash-Shaghir, Aun bin Abdullah bin Utbah menceritakan kepadaku 
dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar An-Nu'man bin Basyir 


. berkata: Rasulullah #$ bersabda, “Sesungguhnya keagungan Allah 


yang kalian sebut-sebut dengan tasbih, tahmid dan tahlil akan 
bergoyang-goyang di sekitar Arasy dan suaranya seperti dengungan 


- lebah: mereka mengingat siapa-siapa yang mengucapkannya. Apakah 


salah seorang dari kalian tidak suka bila dia memiliki sesuatu yang 
disebut-sebut disisi Allah?!“ 


Hadits ini: sesuai syarat Muslim. Muslim sendiri berhujjah 
dengan Musa Al Oari, seorang periwayat yang dipanggil Ibnu Isa. 


Ca HA HA Ca Af gia GA oi AN Ca 
II oi NIP tut Ad ol yak Gp didi 5 la Gis 
bae atau FI kaan HE IE EA 3 
2 AI 163 3 IG A83) AI Tn SU gai d6 


SEN M3 23 105 ate A2 —on|rnon 


MA SGLAN Aa YG Yr udah th 


£ 
. 


5 2. PE 3 82 Aa e, . ea e 2 25 P3 5 Pd 
sg ale AN Jo AN JB 3 LG cal JIE 
adab Ji IN) dtg S3 ISI (ad UAS AI Lau 13 
1856/56. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya 


menceritakan kepada kami, Abu Ali Ahmad bin Ibrahim Al Maushili 
menceritakan kepada kami, Khalaf bin Khulaifah menceritakan 


37! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


kepada kami 'dari Hafsh putra saudara Anas, dari Anas bin Malik 5, 
dia berkata, “Kami bersama Nabi $$ dengan duduk melingkar dan 
ketika itu ada seorang laki-laki yang shalat dengan berdiri, Ketika dia 
ruku dan sujud, membaca tasyahhud dan berdoa, dia membaca dalam 
doanya, 'Allaahumma innii as oluka bianna lakal hamdu laa ilaaha 
illaa anta badi'ussamaawaati wal ardi yaa dzal jalaali wal ikraam 
yaa hayyu yaa gayyuum'" Maka Nabi $ bersabda, “Dia telah 
berdoa dengan nama Allah yang paling agung, yang apabila 
seseorang berdoa dengannya maka akan dikabulkan dan apabila 


. meminta maka akan diberi"? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. | 


Diriwayatkan dari jalur lain dari Anas bin Malik: 


Ro. 20 48. 3 


aa Bas engan 13 dahan aa AI Gas -oy/YAoY 
da 3 PA oi PN Up cr oi AI SAS 
al On Papan An ME panda kang ala AN Ke 3 Ja 
13 PG AGAN Gga— ae Sit ai y YK 
NM Ie JB OI 3 Th Set, Aa tu SY SS 
Jp lg DE 23 Sy GA Anta AI yg MN 1 ala 
| tu 
1857/57. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi” bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 


28 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Iyadh bin Abdullah 
Al Fihri mengabarkan kepadaku dari Ibrahim bin Ubaid, dari Anas bin 
Malik #5, bahwa Rasulullah $ mendengar seorang laki-laki 
berdoa, "/llaahumma innii as 'aluka bianna lakal hamdu laa ilaaha 
illaa anta antal mannaanu badi'ussamaawaati wal ardhi dzul jalaali 
wal ikraam. As alukal jannata wa a'uudzu bika minannaar (ya Allah, 
aku mohon kepada-Mu. Sesungguhnya bagi-Mu segala pujian, tidak 
ada Tuhan selain Engkau. Engkau Maha Pemberi nikmat, pencipta 
“langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, yang memiliki 
keagungan dan kemuliaan. Aku memohon surga kepada-Mu dan 
berlindung kepada-Mu dari 'neraka)." Maka Nabi # bersabda, 
“Hampir-hampir dia berdoa kepada Allah dengan nama-Nya yang 
apabila Dia diseru dengannya akan dikabulkan oleh-Nya dan apabila 
Dia diminta dengannya akan diberi." 2? 


CE PB HE yi jas KA 535 —0A/YAOA 


Ka IL 5 aan cela ee aa F Kara an Aa Kar SS Kej 


709 
kd 


B3 


o- 203823 IG oz 50 Pa Nan 


Imun Mad AR ae KL KAA G3 


o- 30 3 3 o 


RO SI BAL as 2 AA Ii da Cia lala 3 
AD Ode 3 Uu 2 IA 5P Spa 3 MG Ea ea 
ye tuk ul Ape mala Lalastaan 


MAA Hn dia AI Al 3D Gg Iatan EN An 


N 

AI 
al 
” 





329 T ih. hadits no. 1856. 


“Al Mustadrak — 


ca BN 4 sala A3 Pena & L A Ani 
Sala S 13 uda dy Jas (SI 


1858/58. Ahmad bin Kamil bin Khalaf Al adhi menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Ubaidillah An-Narsi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Sabig menceritakan kepada kami, Malik bin 
Mighwal menceritakan kepada kami. | 

| Abu Muhammad Ahmad bin Abdullah Al Muzani 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Amr Al Asy'atsi menceritakan 
kepada kami, Waki” bin Al Jarrah menceritakan kepada kami, Malik 
bin Mighwal menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Buraidah 
Al Aslami, dari ayahnya, bahwa Nabi #$ mendengar seorang laki- 
laki berkata, "4llaahumma innii as aluka biannaka anta laa ilaaha 
illaa anta al ahad ash-shamad alladzii lam yalid wa lam yuulad wa 
lam yakun lahuu kufuwan ahad (ya Allah, sesungguhnya aku mohon 
kepada-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah, tiada Tuhan selain 
Engkau, yang Maha Esa, yang tidak butuh sesuatu tapi segala sesuatu 
butuh kepada-Mu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan 
tidak ada satu pun yang serupa dengan-Nya)." Maka 
Nabi M8 bersabda, “Dia telah berdoa dengan nama-Nya yang 
paling agung, yang apabila Dia diminta dengannya maka akan diberi, 
dan apabila diseru dengannya maka akan dikabulkan." 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki Syahid yang shahih sesuai syarat Muslim: 


?80 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 























o- £0 1G. 3 . 2 


seen me pede —04/1A04 
AN Gan La ena 3 AA A5 PS Gis 533 
PA Hadi Bah ae. sp na Uye 
“tu uli SA PIA S5 ga alay ale IN 
Agt 3 aa as PT Taha Talun 
(Id YEN AL P3 BL SN SIG BEI arah 


1859/59. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ash-Shabbah menceritakan 
kepada kami, Al Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
memberitakan (kepada kami) dari Abu Ishag, dari Ibnu Buraidah, dari 
ayahnya, bahwa Nabi 8 mendengar seorang laki-laki 
mengucapkan, "Allaahumma innii as 'aluka biannaka ahadushshamad 
lam yalid wa lam yuulad walLam yakun lahuu kufuwan ahad (ya 
Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu. Sesungguhnya Engkau 
Tuhan yang Maha Esa, yang tidak butuh sesuatu tapi segala sesuatu 
butuh kepada-Mu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan . 
tidak ada satu pun yang serupa dengan-Nya)" Maka 
Nabi & bersabda, “Dia telah meminta kepada Allah dengan nama- 
Nya yang paling agung dan paling besar, yang apabila Dia diseru 
dengannya akan dikabulkan dan apabila diminta dengannya akan 
diberi." | 


ea kara AL daya jika Ba Na — MA JYAT 


AG 3 o- 


Aa hate is dah An 23 MAS EL dapa Kie 3 





381 Adz-Dzahabi berkata-dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — | 309 | 


SA 5 Wat ag, Ao Tanda OP oi ea os 

Ketan na AN La 3 SEA Lp) Ae 

1860/60. Abdullah bin Ja'far Al Fasawi mengabarkan kepada 

kami, Ya'gub bin Sufyan Al Fasawi menceritakan kepada kami, 

Abdullah bin Yazid Al Mugri' menceritakan kepada kami, Sa'id bin 

Abu Ayyub menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Tsauban, 

dari Hisyam bin Abu Rugayyah, bahwa Abu Ad-Darda' dan Ibnu 

. Abbas «& berkata, “Sesungguhnya nama Allah yang paling besar 
adalah Rabbi, Rabbi (Tuhanku).”” 


» BG. 3 30 L£-0 


CON ga v sae g: baru 3 ee | SA HUMAN 
aa 5 Al ig IS EN A5 upkima 2 23 Dal SA Nu ae Nah Bas 
— ie 3 r 2 Ka dad apa Lang aa Tana -JG 
3 7 f - ea ed N Pan s Pen AG 2, 2 
PB OT Gp age MIE 3 dab AL LAN O) JB cah 
Hi AA GEA 1 JG 153 cos JT, GAN 
1861/61. Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin Mihran 
mengabarkan kepadaku, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada 
kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Al Ala' menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al 
Oasim menceritakan dari Abu Umamah, dari Nabi #, beliau 
bersabda, “Sesungguhnya nama Allah yang paling agung terdapat 


dalam tiga surah Al Our'an: surah Al Bagarah, Aali 'Imraan dan 
Thaahaa." 


232 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 


— Al Mustadrak 








Al Oasim berkata, "Aku kemudian mencarinya, ternyata dia 
adalah, "Al Hayyu Al Oayyum Ain 


na to. Lo A5. A4 


Ua— (al Dying 3 Sabun sea Pa Ha -IYAAW 

Pa sean 8 2.3 Na ea Ia Ita. 2002038 ,- 
3 3— Code KAA ata oi Kaban Bab UP Daya or aa 
In ip aa YP Uk ai LN oi BOLA BA Gi 
Bang Nge A , . 1 2 Pa LA EA : 20. "Ng .. 2 : o 
la Ale AN dbe Al yah JB 2JB ES ph Pb) dlu 


1 3 2. 4 (3 
AAL ANA T ON js 3 NO 3 133 


. 


3 38 - no 3 SI oLor AG - 1 7 2 : 
(MEN AP SE RN PU Kn 1 Se 


7A 

Ap bi 

1862/62. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami secara imla', Ali bin Maimun Ar-Raggi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al Firyabi menceritakan kepada 
kami, Yunus bin Abu Ishag menceritakan kepada kami dari Ibrahim 
bin Muhammad bin Sa'ad, dari ayahnya, dari kakeknya Sa'ad bin Abu 
Waggash 45, dia berkata: Rasulullah #8 bersabda, “Doanya Dzun 





333 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 
Menurutku, Hisyam bin Ammar As-Sulami Abu Al Walid, menurut Adz- 
Dzahabi adalah periwayat shadug (orang yang sangat jujur) dan banyak 
meriwayatkan hadits, tapi dia memiliki hadits-hadits mungkar. 

Abu Hatim berkata, “Dia adalah periwayat shadug, tapi dia telah berubah, setiap 
kali mengajarkannya dia mengerti, sehingga aku menyangka bahwa itu termasuk 
yang diajarkannya." | 

'Abu Daud berkata, “Dia meriwayatkan 400 hadits yang tidak ada dasarnya sama 
sekali." 

Ibnu Ma'in berkata, “Dia adalah periwayat tsigah." 

Dia berkata, “Orang yang cerdas." 

An-Nasa'i berkata, “Tidak apa-apa dengannya." 

Ad-Daraguthni berkata, “Dia adalah periwayat shadug, dan kedudukannya 
mulia." (Al Mizan 4/302). 


Al Mustadrak — | 311 | 


Nuun ketika berada di dalam perut ikan hiu adalah, 'Laa ilaaha illaa 
anta subhaanaka innii kuntu minazhzhaalimiin (tidak ada Tuhan yang 
berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya 
aku termasuk orang-orang yang zalim)' Sesungguhnya tidak seorang 
muslim pun yang berdoa dengannya kecuali Allah akan 
mengabulkannya."4 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Diriwayatkan pula seperti ini dari Al Firyabi dari 
Sufyan Ats-Tsauri dari Yunus bin Abu Ishag. Ini merupakan Wahm 
dari periwayat. 


35035. 


So pi KA ISA pp Es —1Y/YATY 
pa ara SIN Gp oi aan YA Ke A5 Ia 
Pn naa An Tia g Op MAA Gia baya AM 3 
JP gi JAS gi AA GP al 3 PPAP 
A Ip, JG: AI Cop pa ad dn si Ip ll 
1: Kap ai SA C3 Yo 3 H3 aka ala AI io 
HA AI GG LM Ty 
8 Ta vem isap 


& N 


1— 


1863/63. Abu Amr Muhammad bin Ahmad bin Ishag Al Adi 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin 
Jaurabah Ar-Razi menceritakan kepada kami, Umar bin Al Khaththab 
Al Ahwazi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf Al 
Firyabi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Yunus bin Abu Ishag, dari ayahnya, dari Ibrahim bin Muhammad 





" Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 











bin Sa'ad, dari ayahnya, dari kakeknya Sa'ad bin Abu Waggash 5, 
dia berkata: Rasulullah #& bersabda, “Doanya Dzun Nuun ketika 
dia berada di dalam perut ikan hiu adalah, 'Laa ilaaha illaa anta 


subhaanaka innii kuntu minazhzhaalimiin (tidak ada Tuhan yang 
berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya 
aku termasuk orang-orang yang zhalim)'. Tidak seorang muslim pun 
berdoa dengannya kecuali Allah akan mengabulkannya. Ta 


AG 


Aa) 2 tara da Un Uban 


PA Met 38 Bap BD AAA 


Ou abal india 


Saga SEL gan SA IE aa Ie So 


J3 Ayah ts Si 3 TN Slip SE LA 
Sd £ Ta - de Or ci YA Y 0,31 (S3 213 


1864/64. Abu Abdillah Ash-Shaffar mengabarkan kepada 
kami, Ibnu Abu Ad-Dunya menceritakan kepada kami, Ubaid bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muhajir Al 
Ourasyi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad bin 
Sa'ad menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, dia 
berkata: Ketika kami sedang duduk .bersama Nabi #, beliau 
bersabda, “Maukah kalian kuberitahu suatu (doa) yang apabila 
dibaca oleh salah seorang dari kalian supaya dibebaskan dari 
bencana dan: musibah yang menimpanya akan dikabulkan?" 
Dikatakan kepada beliau, “Mau." Maka beliau bersabda, “Yaitu 
doanya Dzun Nuun, 'Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu 
minazhzhaalimiin (tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali 


335 Th. hadits no. 1862. 


Al Mustadrak — 


Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang 
yang zhalim)'."8 


Sasaa ANE BIA Jap 1 23 MAN  —No| Ane 

HA Ia BI Santa 1G EN Cg ga ah 
AS 4 3 Bi sah es FI ra Se Ja dai 
SBI 3 IE aa As Up es DN el » 
WES JUS Lena La 3 BU AYI 3 


| Oya JS KA Gal Al Cot al AS Ya AI 
KA 33 Pp LS Ulu, dea Jo 
Hala ae ip Bp JO A La DG 
AU pra DUA Ia an PA La 63 pad 
a33 maa a33 di 3 Ag Gea 

1865/65. Az-Zubair bin Abdul Wahid Al Hafizh menceritakan 

kepada kami, Muhammad bin Al Hasan bin Gutaibah Al Asgalani 


menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Bakar As-Saksaki 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari 


“a 


$$ 


me 





436 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 
Menurutku, Al Bukhari sempat berkata tentang Muhammad bin Muhajir Al 
Ourasyi, bahwa haditsnya tidak bisa dijadikan mutabi”. 
Adz-Dzahabi berkata, “Dia adalah periwayat yang tidak dikenal." (Al Mizan 
4/48) | 


— Al Mustadrak 











Muhammad bin Yazid, dari Sa'ad bin Al Musayyab, dari Sa'ad bin 
Malik #5, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah # bersabda, 
“Maukah kalian kutunjukkan nama Allah yang paling agung yang 


apabila seseorang berdoa dengannya akan dikabulkan dan apabila 
Dia diminta: dengannya akan diberi? yaitu doa yang pernah dibaca 
Nabi Yunus ketika dia berdoa kepada-Nya dalam tiga kegelapan, 'Laa 
jlaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minazhzhaalimiin (tidak ada 
Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, 
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim)'" 

Seorang laki-laki kemudian bertanya, “Apakah itu hanya 
berlaku bagi Nabi Yunus atau bagi seluruh orang beriman?” 
Rasulullah #8 menjawab, “Tidakkah kamu mendengar firman Allah 
Azza wa Jalla, 'Dan Kami menyelamatkannya dari pada kedukaan. 
Demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman'." (Os. Al 
Anbiyaa' (211: 88) | 

Rasulullah $& juga bersabda, “Tidak seorang muslim pun 
yang berdoa dengannya ketika sakit selama 40 kali lalu dia meninggal 
karena sakitnya, maka dia akan diberi pahala orang mati syahid, dan 
jika dia sembuh maka seluruh dosanya diampuni. sa 


z 
4 0 Hg 


SKA Cs Gatal Mas Ad Cal AAN 


da Ae Ae as elu IP Ga jai HS HI (I 


o- £o 


di pa ta AP sb aa 3 Hain AS 5 yi SIN 
SE ae AN Go) ad agan Ro Dop 
DUS ga palu 15, Os d1 SAI 3 3 yan Ss: STAN £ us Je 
337 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad 


bin Bakar As-Saksaki dari ayahnya, dari Muhammad bin Yazid, dari Ibnu Al 
Musayyab." 


Al Mustadrak — | 315 | 


SAY Ab De Sh AA AA TA NY HOLAs di 
Tn KIAT 
1866/66. Abu Abdillah Ash-Shaffar mengabarkan kepada 

kami, Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya menceritakan kepada kami, 

Ammar bin Nashr menceritakan kepadaku, Al Walid bin Muslim 

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Ala" bin Zabar 

menceritakan kepada kami, Al Oasim bin Abdurrahman menceritakan 
kepada kami dari Abu Umamah &&, dari Nabi #&, beliau bersabda, 

“Sesungguhnya nama Allah yang paling agung terdapat dalam tiga 

surah Al Our'an: Surah Al Bagarah, Aali 'Imraan dan Thaahaa." 

Aku kemudian mencarinya, ternyata aku temukan dalam surah Al 

Bagarah yaitu ayat kursi, "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak 

disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus 

mengurus (makhluk-Nya)," Surah Aali 'Imraan, "Alif Laam Miim. 

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang 

Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya)," dan surah 

Thaahaa, "Dan tunduklah semua muka (dengan berendah diri) kepada 

Tuhan Yang Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus (makhluk- 

Nya). “3 | 

CL gi KATA Oi aah Bala GAS —AV/ VANY 


- 


LA ee aa ea Na AN hal JB II 


338 Y ih. hadits no. 1867. 


— Al Mustadrak 











— Ag Ta Se NP SIS EA 33 


4 
ata Ul ar ia SIG ANITA Gp Io BEAN 


E 


SI AAN hain Libas ul gi Pa an Wu 
any ba IA sada 2 IA ea 
Ly KEY g AR yaaa Pa A al AI Tang 

1867/67. Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishag 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mahdi Al Aththar 
menceritakan kepada kami di Al Fusthath, Amr bin Abu Salamah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Zabr —yaitu Abdullah bin Al Ala — 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al Oasim 
Abu Abdurrahman berkata: Aku mendengar Abu Umamah & 


menceritakan dari Nabi &, “Sesungguhnya nama Allah yang paling 
agung terdapat dalam tiga surah Al Our 'an." 


Maka Isa bin Muhammad berkata kepadanya sedang aku 
mendengarkan: Wahai Abu Zabr, aku mendengar Ghailan bin Anas 
berkata: Aku mendengar Al Gasim Abu Abdurrahman berkata: Aku 
mendengar Abu  Umamah menceritakan dari Nabi &, 
“Sesungguhnya nama Allah yang paling besar terdapat dalam tiga 
surah." Kemudian dia menyebutkan makna hadits yang sama. 2 


Hadits Amr bin Abu Salamah ini tidak menjadikan ber-illat 
hadits Al Walid bin Muslim, karena Al Walid lebih hapal dan lebih 
teliti serta lebih mengetahui hadits yang diriwayatkan di negerinya. 
Hanya saja Al Bukhari dan Muslim tidak berhujjah dengan Al Gasim 
Abu Abdurrahman. 


339 Antara dua tanda kurung siku gugur (hilang) pada manuskrip Al Mustadrak dan 
kami mendapatkannya dari At-Talkhish. 


Al Mustadrak — 


op PA 3 IN IX fest —TA/YANA 


Ao. LD Ig 


Apa G1 JI A5 Wan 0 Pa 3 IS ha Bj gl GA SAS 

Bos 8 al PAD Ah gi Tb yi AGAN 
Apa Jab ab Opa 
Lee Ine AN Aan Gn sn PAN LATEN A 3 Dera — 
Y AW AS KAA DI al JUS dB yi Kl 1 US 35 de 
Vp CIA LI Ga Y) dala UI Inn Y3 Cabang CI BL 
We CR Up Cai al Jah 
Aa sae Ga 3 UI Le Y, (DAA UI Dah 
GAN AN F3 al MIA eat ca Mey AAS 
— PA KA L 733 del Uu Ga Dae ad SN ag 
LAN EA 3 253 A3 3 3 dy UI 5 
inalina KE Kirana SG AU ad Ia UN, Dat 
GRAN KASN JA (Al Ceria V9 MG GE Cnpdlak HN, 
TA In mate JAR) della 133 Dang Bl Da 


1868/68. Abu Abdillah Al Husain bin Al Hasan bin Ayyub 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Abu Masarrah menceritakan kepada 
kami, Khallad bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdul Wahid : 
bin Aiman Al Makki menceritakan kepada kami dari Ubaid bin 
Rifa'ah bin Rafi? Az-Zuragi, dari ayahnya, dia berkata: Pada waktu 
perang Uhud orang-orang musyrik terdesak mundur, maka 
Rasulullah $ bersabda, “Berbarislah lurus hingga aku memiji 


— Al Mustadrak 








(berdoa kepada) Tuhanku." Mereka kemudian berbaris lurus di 
belakang beliau beberapa shaf. Lalu beliau mengucapkan, 
"Allaahumma lakal hamdu kulluh, allaahumma laa maani'a limaa 
basathta wa laa baasitha. limaa gabadhta wa laa haadiya limaa 
adhlalta wa laa mudhilla liman hadaita wa laa mu'thiya limaa 
mana'ta wa laa maani'a limaa a'thaita wa laa mugarriba' limaa 


ba'adta wa laa muba'ida limaa garrabta. Allaahummabsuth alainaa 
min baarakaatika wa rahmatika wa fadhlika wa rizgika. Allaahumma 
innii as 'alukan naa'ima yaumal giyaamah wal amna yaumal khaufi, 
allaahumma a'idz bika min syarri maa a'thaitanaa wa syarri maa 
mana'tanaa. Allaahumma habbib ilainal iimaana wa zayyinhu fii 
guluubinaa wa karrih ilainal kufra wal fusuuga gal ishyaan. 
Waj'alnaa minarraasyidiin. Allaahumma tawaffanaa muslimin wa 
ahyinaa muslimin wa alhignaa bishshaalihiin ghaira khazaayaa wa 
laa maftuuniin. Allaahumma gaatilil — kafaratalladziina 
yukadzdzibuuna rusulaka wa yashudduunaa an sabiilik waj'al alaihim 
rijzaka wa adzaabaka, ilaahal hag (ya Allah, segala puji bagi-Mu. Ya 
Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang telah Engkau 
rentangkan, dan tidak ada yang bisa merentangkan apa yang telah 
Engkau genggam, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada 
orang yang telah Engkau sesatkan dan tidak ada yang bisa 
menyesatkan orang yang telah Engkau beri petunjuk, tidak ada yang 
bisa memberi apa yang telah Engkau cegah, tidak ada yang bisa 
mencegah apa yang telah Engkau beri, tidak ada yang bisa 
mendekatkan apa yang telah Engkau jauhkan, tidak ada yang bisa 
menjauhkan apa yang telah Engkau “dekatkan. Ya Allah, 
rentangkanlah kepada kami berkah-Mu, rahmat-Mu, karunia-Mu dan 
rezeki-Mu. Ya Allah, aku memohon kenikmatan pada Hari Kiamat dan 
keamanan pada hari yang penuh ketakutan. Ya Allah, lindungilah aku 
dari kejelekan apa yang Engkau berikan dan keburukan apa yang 
. Engkau cegah. Ya Allah, jadikanlah kami menyukai keimanan dan 
hiasilah dia di hati kami, jadikanlah kami membenci kekufuran dan 


Al Mustadrak — 


kefasikan serta kedurhakaan. Jadikanlah kami termasuk orang-orang ' 
yang mendapat petunjuk. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan 
Islam dan hidupkanlah kami dalam keadaan Islam, pertemukanlah 
kami dengan orang-orang saleh tanpa merugi dan mendapat cobaan. 
Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustakan rasul- 
rasul-Mu dan menghalang-halangi jalan-Mu, jadikanlah mereka 
mendapat balasan dan siksa, wahai Tuhan yang Maha benar)."S 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


SU CTL 3 KALI ME 5 MUA —naJ ANA 
m3 WA EL Kan Wi de A KIM Ii HA ta 
s4 - eh 0. Es 0 Tu Na 0. 0 
TA) 3 Aib 58 Uae aloe CAS ji dls us CSI 
si 3 NA, nj Nan, pa Be . - ee 
BI Ar Sa 3 pa Y OL Kal ad : JG 433) 
1869/69. Ali bin Abdurrahman bin Mati mengabarkan kepada 
kami, Al Husain bin Al Hakam Al Habri menceritakan kepada kami, 
'OGabishah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami dari Al 'Amasy, dari Umarah bin Umair, dari Abu Ammar, dari 
Hudzaifah #5 yang diriwayatkannya secara marfu', dia berkata, 


“Akan datang pada kalian suatu masa dimana tidak akan selamat 


kecuali dengan berdoa seperti doanya orang yang tenggelam." 


40 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkan Ubaid, tapi dia seorang periwayat yang tsigah. Hadits ini 
meskipun sanadnya bersih tapi dia mungkar, dan aku khawatir jangan-jangan 
maudhu '. Hadits ini diriwayatkan dari Khallad dari Abu Saburah. 

41 Hadits ini gugur (hilang) dalam At-Talkhish. 

Menurutku, Oabishah bin Ugbah Al Kufi adalah teman Ats-Tsauri. 

Adz-Dzahabi berkata, “Dia adalah periwayat shadug dan orang yang mulia." 
Ibnu Ma'in berkata, “Dia adalah periwayat yang #sigah kecuali dalam hadits Ats- 
Tsauri." 


— Al Mustadrak 








Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Iya La AS gp HA Jana Ke (as —y. /rAv: 


HA PEN as Ad Eta da JaiN Oa X3 (Ae Gin 
AA Gia AS NN Ga Oa dehug 


o- 4 90 


MAN DL cad 2 AA La al, BA Ii AH Yi 
AAA el Deh ge usb Jp bala eh 


Ir. 2 as Pan 0 1 o Tap Ca 

v aa oa ME UD G3 Gp Ng JA sea dlm 
F3 opa Jp Peta ia JUS EN h ne “Jas UP Ld 
A3 Ka 3 Lu “ab 

1870/70. Bakar bin Muhammad bin Ffamdan Ash-Shairafi 
menceritakan kepada kami di Marwa, Abdushshamad bin Al Fadhl Al 
Balkhi menceritakan kepada kami, Abu Abdurrahman Abdullah bin 
Yazid Al Mugri' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Ayyub 
menceritakan kepada kami, Abu Marhum Abdurrahman bin Maimun 
menceritakan kepada kami dari Sahl bin Mu'adz, dari Anas -&, dari 
ayahnya, bahwa Nabi # bersabda, “Barangsiapa yang memakan 
makanan lalu dia mengucapkan, 'Alhamdulillaahilladzii ath'amanii 
haadzaa wa razaganiihi min ghairi haulin minnii wa laa guwwah 
(segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan 





Ahmad berkata, “Dia adalah periwayat yang sering melakukan kekeliruan, tapi 
dia adalah periwayat tsigah shalih sehingga tidak apa-apa dengannya." 

Ibnu Ma'in berkata, “Dia adalah periwayat yang tidak kuat." 

Dia berkata, “Dia adalah periwayat tsigah dalam segala hal kecuali dalam 
riwayat dari Sufyan." 

An-Nasa'i berkata, “Tidak apa-apa dengannya." (Lihat Al Mizan 31384) 


Al Mustadrak — | 321 | 


memberiku rezeki kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan driku)', 
maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Dan barangsiapa yang 
memakai pakaian lalu dia mengucapkan, 'Alhamdulillaahilladzii 
kasaanii haadzaa min ghairi haulin minnii wa laa guwwah (segala 
puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini tanpa ada daya dan 


kekuatanku)', maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari. 


Sab GI aa sen 3 SI gt va lava 
| Na 


e Za o .0 & oo . P3: , 
IE Ii GA AE TKA yf Cia Te 
A - - 2 0. eard 2 - o- o- o s. Pa 


aa. 8 $ G- 
Wa SI Kabah 


o Oo 3 Xx 9 2 " #5 . or bah Li v 2 6 . Ti 2 2 Oo 
KP SEA AN Un AB AN lo AI Jb) JG JB AS 

“XI . s ..9. (Ai P1 ag” y ag . Kana ba 
AAA SA APN GB Op AKA ST 239 VI SS IS 


An EA MA TN Aa 
AB PA 5 SN LB ob cal 


1871/71. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Shalih bin Muhammad Ar-Razi memberitakan (kepada kami), 
ayahku menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah Abdurrahman bin 
Oais. menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Humaid 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir, dari 
Jabir 4, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, “Tidaklah seorang 
hamba diberi nikmat oleh Allah lalu dia -mengucapkan, 
'Alhamdulillaah', kecuali dia telah melaksanakan rasa 
terimakasihnya. Jika dia mengucapkannya untuk kedua kalinya maka 
Allah akan memperbarui pahalanya. Jika dia mengucapkannya untuk 
ketiga kalinya maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."” 


42 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 
283 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini tidak shahih." 


32) — Al Mustadrak 

























Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Keduanya tidak meriwayatkan hadits Abu 
Muawiyah. 


PE Pa an Or ag Anta ea AG 53s- —AY/ NAVY 
2 KIS OA Ka 30 1G. 4 - 
KA AB ap GA Gi ab CS JAN Din GIA AN 


Hi LG JR U BIAG tega IE ee Yi UX C5 : 
RA Ig Ikatan IE AAA EN 2 Gi 


3 Go 0 


Ca KTI Fani “JBS 2 OI NAN ola Ls: 2S J3 C0 Pama 
Ae pa al uh YR nh taka 


- 
. 


Sp Sa G IE 54 elang alla A Io NASA JG lis 
Jb: KALI Ya yu Geni, IN Ie ea Ke 
P3 Kari Ke adah 2g ta SB Uti 
WAE AE Gl dino Uh « db aduh ee 
CA AG La Un ep eU S1 aduh eks 
KerpuA| NG Ca 
” 1872/72. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Abu Al Hasan Muhammad bin Sinan Al Oazzaz 
menceritakan kepada kami, Umar bin Yunus bin Al Oasim Al 
Yamami menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Ammar 


menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Syaddad Abu 
Ammar menceritakan dari Syaddad bin Aus 4 (dia adalah orang 





Abu Zur'ah berkata, “Abdurrahman bin Oais adalah pembohong besar." 


Al Mustadrak — L323| 


Badar) dia berkata: Ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka 
berhenti di waktu pagi. Maka Syaddad berkata, “Mendekatlah ke 
bekal makanan ini karena akan aku bungkus." Kemudian dia berkata, 
“Aku mohon ampun kepada Allah, sejak aku masuk Islam aku tidak 
pernah mengucapkan perkataan kecuali akan aku tahan, yakni 
sebelum perkataan ini. Yang dikatakan Muhammad # tidaklah 
“demikian, akan tetapi beliau bersabda, “Wahai Syaddad, apabila kamu 
melihat orang-orang menyimpan emas dan perak, maka simpanlah 
(hapalkanlah) kalimat-kalimat ini, 'Allaahumma innii as 'alukattatsbiit 
Sil umuuri wa aziimatarrusydi, wa as aluka syukra ni 'matika wa husni 
ibaadatik wa as 'aluka galban saliiman wa lisaanan shaadigan wa 
khulugan mustagiman wa astaghfiruka limaa ta'lam wa as'aluka min 
khairi maa ta'lam wa a'uudzu bika min syarri maa ta'lam innaka anta 
allaamul ghuyuub (ya Allah, aku memohon keteguhan dalam umur 
dan bimbingan yang kuat. Aku memohon kepada-Mu agar bisa 
mensyukuri nikmat-Mu dan beribadah kepada-Mu dengan baik. Aku 
memohon kepada-Mu hati yang bersih, lisah yang jujur, dan budi 
pekerti yang lurus. Aku memohon kepada-Mu dari dosa yang Engkau 
ketahui. Aku memohon kebaikan yang Engkau ketahui dan juga 
berlindung kepada-Mu dari keburukan yang Engkau ketahui. 
Sesunggunya Engkau Maha Mengetahui yang gaib)" 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


“5 - ae 3 o- 2 R80 Y, 20 .—» 
BA Aaja GP rail Op IS Vo —VYAVAVY 


0. 0 aa KS - anna o 0 - anna | au ig 
0 an BMA Ea G3 3 R35 Wib GAN Gal 5 


.. 


Lo. 0 o- 0 B8. 0 oo 0. £ 3 0 0 BG. 
CRT UAN AS GP AAA ep IN IS YP AN AS up hara 
Pi a... bana s : 


348 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Umar bin Yunus Al Yamami darinya." 


| — Al Mustadrak 














ID Ko MUA Hae IE EA 5 Ab oi IE 
Haa RI ai AI IV Oto DS 9 IG IS dah dl 
BA Dj ALAN, Kab HAN 07 IN BIG Si 
1873/73. Abdullah bin Al Husain Al Oadhi mengabarkan 
kepada kami di Marwa, Al Harits bin Abu Usamah menceritakan 
kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Usamah 
bin Zaid menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'ab Al 
Ourazhi, dari Abdullah bin Syaddad, dari Abdullah bin Ja'far, dari Ali 
bin Abu Thalib 4, dia berkata, "Rasulullah # mengajariku 
untuk berdoa ketika sedang menghadapi kesusahan, 'Laa ilaaha 
illallaahul haliimul kariim subhaanallaahi wa tabaarakallaahu rabbul 
arsyil azhiim wal hamdulillaahi rabbil aalamin (tidak ada Tuhan 
selain Allah, yang Maha Penyantun lagi Maha Mulia, Maha Suci 
Allah, Maha Mulia Allah, Tuhan Arasy yang agung, dan segala puji 
bagi Allah Tuhan semesta alam)'."”$ 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya karena adanya perbedaan pendapat 
terhadap orang-orang yang meriwayatkannya. Sanad hadits ini telah 
diluruskan oleh Muhammad bin Ajlan dari Muhammad bin Ka'ab. 


PE Ea 0... 350.19. 3 0. Er 00 £ 

JAN OB gp AS Gp Naba 91P ad ot —veI YAVt 

Pt . & 0. Lo - Papa 0. 08. So JG. 3 A8 Ten 

BI ngan ea lada Un gi A oi Ia KAS 
0. o Be 3 0 - Lo. o GB. 3 0 0 @ 0. 30 dea 

Nun AN PN SN SI Ken MG Sa eh o- Te g. 0 o- 0 

AL ES tba 1 MLS LP NA 3 Na ,S 
Ore - Pa 2 PA - x AP 1 # 1 3 Dat AAN 

— IP PUISI NA pelk K6 AN Go Al Jaa) ai :JG 


45 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — | 325 | 


Ma Abu Bab AI ai SY) IY HAN Ta aa 
AK MAA Aneh IN AA Nege iog 
5 p EA AN 


BEN Set An en Ga 35 3 


1874/74. Abu Aun Muhammad bin Ahmad bin Mahan Al 
Khazzar mengabarkannya kepada kami di Makkah, Muhammad bin 
Ali bin Zaid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur 
menceritakan kepada kami, Ya'gub bin Abdurrahman menceritakan 
kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Muhammad bin Ka'ab, 
dari Abdullah bin Syaddad, dari Abdullah bin Ja'far, dari Ai &, dia 
berkata, "Rasulullah #$ mengajariku kalimat-kalimat ini agar aku 
membacanya saat sedang tertimpa kesusahan atau penderitaan, 'Laa 
ilaaha illallaahul haliimul kariim subhaanahuu wa ta'aala 
tabaarakallaahu rabbul arsyil azhiim walhamdulillah rabbil aalamin 
(tidak ada Tuhan selain Allah, yang Maha penyantun lagi Maha 
Mulia, Maha suci Dia, Maha Mulia, Tuhan Arasy yang agung, dan 
segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam)'." 


Dia berkata, "Abdullah bin Ja'far mengajarkan kalimat ini 
kepada orang yang sekarat dan menghembuskannya kepada orang 
yang sakit. 1346 


Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadits ini 
diriwayatkan secara ringkas dari hadits Oatadah dari Abu Al Aliyah 
dari Ibnu Abbas -. 


533 1 BKI Bas (38 DEK U,gt -ve/vave 


2 . 4 - ee 


AA CA EN Wgm SL Ba Aa 





46 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Al Bukhari dan Muslim 
meriwayatkannya secara ringkas dari hadits Ibnu Abbas." 


— Al Mustadrak 








“G4 


Aa ma NAS EN RN entah 23 PAN GAS lag 


PI Jaka oi ob ad HP AI AS OP al Gi Gel 
2 s£ - 2 - NA or 4 “5 Yy 5 Na Da2 Kan JZo- Aa 
BY RJ lg ale elo MI Jpn) OS 2JB cet Al 
1: : £ PE SG & . 8. . Tan 

SCLEN DE M3 UP UU 


1875/75. Abu Bakar bin Abu Darim Al Hafizh mengabarkan 
kepada kami di Kufah, Ahmad bin Musa menceritakan kepada kami, 
Ishag At-Tamimi menceritakan kepada kami, Wadhdhah bin Yahya 
An-Nahsyali menceritakan kepada kami, An-Nadhr bin Ismail Al 
Bajali menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin - Ishag 
menceritakan kepada kami, Al Oasim bin Abdurrahman menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Mas'ud #, dia berkata, 
"Apabila Rasulullah $$ sedang tertimpa kesusahan atau kesedihan 
beliau berdoa, 'Yaa hayyu yaa gayyuum, birahmatika astaghitsu 
(wahai Dzat yang Maha hidup, wahai Dzat yang senantiasa mengurus 
makhluk-Nya, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan)" 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


ra Et Cjal ogi JAR Oh BASA Up VA AVI 


3G A6 - $ 02 R0 3G 3 z K6 8 06, 8... 
BASA EN el KAA OI Aa sae HN EMS ea Yah Gi 
. 39 Loc s. 


ap Kant ad ai kat GR IS lu doi data Gi 
A Oa Ya aa Pa er NA an nan Jaa 
BD de WI dam) J8 :J8 cas Al SP) Oo. Pin cant 13 


27 Adz-Dzahabi berkata dalam At-T. alkhish, “Abdurrahman tidak pernay menyimak 
hadits dari ayahnya. Abdurrahman dan sesudahnya tidak dijadikan hujjah." 


Al Mustadrak — 


-0 4 


Ta Kana Y cad H bg Haa van 


- 


IG Ia ai Up SI Ap 
WS 3) 


1876/76. Muhammad bin Al Muammal bin Al Hasan 
mengabarkan kepada kami, Al Fadhl bin Muhammad Asy-Sya'rani 
menceritakan kepada kami, Abu Tsabit Muhammad bin Ubaidillah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik 
menceritakan kepada kami, Sa'ad bin Sa'id menceritakan kepadaku 
bin Abu Sa'id Al Magburi menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari 
Abu Hurairah 5, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Tidaklah 
aku tertimpa kesusahan kecuali Jibril AS akan menampakkan diri 
kepadaku dan berkata, 'Wahai Muhammad, ucapkanlah tawakkaltu 
alal hayyilladzii laa yamuut, walhamdulillaahilladzii lam yattakhidz 
waladan wa lam yakun lahuu syariikun fil mulki wa lam yakun lahuu 

waliyyun minadzdzulli'. Dan bertakbirlah kepada-Nya." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


4 


23 SAI 


2 


Ta ab: 


$$ ng 


raga 


OL pe 0... TEA 


Bas gt up IA A3 LA KN Wet -vv/vAvv 
Wae En Jamal yi Os Op anta babat GA OB Gi MASA 


8 Hadits ini gugur (hilang) dalam At-Talkhish. 
As-Suyuthi menyebutkannya dalam Al Jami' Ash-Shaghir dan menisbatkannya 
kepada Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Al Faraj Ba'da Asy-Syiddah, dan Al 
Baihagi dalam kitab Al Asma Wa Ash-Shifat dari Ismail bin Abu Fudaik secara 
mursal, serta Ibnu Shaghri dalam Amali-nya dari Abu Hurairah secara marfu'. 
Dia berkata, “Haditsnya dha'if." sementara Al Munawi tidak memberikan 
komentar terhadapnya. 
Menurutku, Ibnu Sa'ad telah berkata tentang Muhammad bin Ismail bin Abu 
Fudaik, “Dia tidak bisa dijadikan hujjah." Tapi segolongan ulama 
menganggapnya tsigah. 
Adz-Dzahabi berkata, “Dia adalah periawyat shadug masyhur." (Al Mizan 31483) 


— Al Mustadrak 





o- o Ka - 8.4 P3 # sa “ S0. 20 oo, 
us KPA Tak gal Lg Bip oi Jaa 
€ Lag 3 - Joe Sa Yi Soe “OI 0 - 0G 
J— a—3 SP?) D yaaa Gp al As JB JB coal 12 tep 
aa 2 Ta 3 1 8.9 - Pe og “Data C3: y 2. 
IV — bas Wih CAP Uta LE AN ate SN Sya) 
BASE PA Bai 3 SP UEA SAY DAS HN da 

2. C BS ny T 3 o 2.3 - o Ne Sa 
St nia LA SA Ia WE aus 3 Jae 
— 3 ge gx BACA J Bai se Ket Ef den 3 
NS KEP Ie) Ui Ran OT Jaka of His 
5. PON Tai TTU 3 "3 Pan sg nah Ia Aan HE 
d5 yi Si ds) GAN JE lb 0 Os. Sat, dah AN Sl 

Ala oa nan Tya ASI th "JG KISI ola 

1877/77. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Syadzan Al Jauhari 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Sulaiman Al Wasithi ' 
menceritakan kepada kami, Fudhail bin Marzug menceritakan kepada 
kami, Abu Salamah Al Juhani menceritakan kepadaku dari Al Oasim 
bin Abdurrahman, dari ayahnya, dia berkata: Abdullah bin 
Mas'ud 4 berkata: Rasulullah $& bersabda, “Tidak seorang 
muslim pun yang tertimpa kesedihan dan kesusahan lalu dia 
membaca, 'Allaahumma innii abduka wabnu amatika naashiyatii 
biyadika, maadhin ftyya hukmuka, adlun fiyya gadhaa 'uk. As 'aluka 
bikullismin huwa laka sammaita bihii nafsaka, au anzaltahuu fti 
kitaabika, au allamtahuu ahadan min khalgika, au ista'tsarta bihii fii 
ilmil ghaibi indaka, an taj'alal gur 'aana rabii'a galbii, wa jalaa'a 
huznii, wa dzahaaba hammii (ya Allah, sesungguhnya aku adalah 
hamba-Mu, anak dari hamba-Mu. Ubun-ubunku (nasibku| di tangan- 


Mu, keputusan-Mu berlaku padaku, gadha-Mu kepadaku adalah adil. 
Aku mohon kepada-Mu dengan setiap nama (baik) yang telah Engkau 


Al Mustadrak — 


gunakan untuk dirim-Mu, yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, 
Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau yang 
Engkau khususkan untuk diri-Mu dalam ilmu gaib di sisi-Mu, agar 
Engkau jadikan Al Our'an sebagai penentram hatiku, cahaya di 
dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku)', kecuali Allah akan 
menghilangkan kesedihan dan kesusahannya, serta menggantinya 
dengan kegembiraan (kebahagiaan). 


Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, tidakkah kita 
mempelajari kalimat-kalimat ini?“ Beliau menjawab, “Ya, bagi orang 
yang mendengarnya hendaknya dia mempelajarinya." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim jika benar 
Abdurrahman bin Abdullah meriwayatkannya secara mursal dari 
ayahnya, karena masih diperselisihkan Ma status penyimakannya 

dari ayahnya. 


PEN Ja 2 Baba Si Xl SA -YAINAYA 


. Ro AG. 3 do Papa 


lan gi Jana AIA ia ga Haag Op ga ba 
TAP gi DAA CA gi Ae va pb Cia 


e. 


— 25 208 UNA (pp) AO OP Lha oh Aa Hp 
8 DG, 33 Lag H3 ai) Ih PN Tg AI Se 
1878/78. Abu Abdillah Muhammad bin Al Khalil Al 


Ashbahani mengabarkan kepadaku, Ya'gub bin Yusuf Al Oazwini 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'id bin Sabig 





49 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Abu Salamah disini tidak diketahui 
siapa dia. Haditsnya tidak diriwayatkan dalam keenam kitab hadits referensi 
(Kutub As-Sittah)." 


1330 | — Al Mustadrak 































menceritakan kepada kami, Amr bin Abu Oais menceritakan kepada 
kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Yahya bin Umarah, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas &, dia berkata: Nabi #& berdoa, 
“Allaahumma ganni nii bimaa razagtanii waa baarik lii fiihi wakhluf 
lii alaa kulli ghaibatin lii bikhairin (ya Allah, jadikanlah aku 
menerima rezeki yang Engkau berikan. kepadaku dan berilah 
' keberkahan di dalamnya, dan berilah aku ganti atas sesuatu yang 
tidak ada dengan yang lebih baik). 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


80 LG. 3 Ha 


S3 bean rak Sabah Gea yi Gas —va/ Ava 

Dae Dl ag aah el aan YA aa da On 
db, 2. 0 3G 28X ..9 
Na oi de Mp Ip En ap 
ag NA 9 At Oa da SIB eks 


Ae Ula AN Upi C jae) uga 
1879/79. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya” gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid 
mengabarkan kepadaku bahwa Sulaiman bin Musa menceritakan 
kepadanya dari Makhul, bahwa dia pernah masuk menemui Anas bin 
Malik &. | 
| Makhul lanjut berkata, "Aku kemudian mendengar Malik 
menceritakan bahwa Rasulullah & - pernah berdoa, 
'Allaahummanfa'nii bimaa allamtanii wa allimnii maa yanfa'unii 
warzugnii ilman tanfa'unii bihii (ya Allah, jadikanlah ilmu yang telah 


350 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Engkau ajarkan kepadaku bermanfaat, ajarilah aku ilmu yang 
bermanfaat bagiku, dan berilah aku ilmu yang bermanfaat 
bagiku). 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. | | 


- 
. (3 Pt . 


Gt KAL GE GI ALA ja &  Eas —AS JNAAs 
MAA et aa Ana BAE dee 
0 - o- oo 0 Pn 08 0 0. So 0. — 3 39 
GP Mean Oi Oag UP AP oi al UP yaa IP 2 
Of 3S ed of J3 ng alan Lo Ai ad 
Se SG Keaii P  A 3 1G Sip UB Sa 
ANU Ud BE an dh Karan TB sj asi 
o s9 035 — 4 oo Nana Gr P1 4 Pata 
HI tai PS AN J3 dB SEA 233 OM dai K3 
2 as UG cet G9 DG Sa dal) ust as Je 
Ka PER PETA PANEN ATI 


1880/80. Abu Ja'far Muhammad bin Ali Asy-Syaibani 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hazim bin Abu Gharzah 
menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada 
kami, Israil bin Yunus menceritakan kepada kami dari Manshur, dari 
Rib'i bin Hirasy, dari Imran bin Hushain, dari ayahnya, bahwa dia 
mendatangi Nabi $$ sebelum beliau.dia masuk Islam. Ketika dia' 
hendak pergi dia bertanya, “Apa yang harus aku ucapkan?“ Beliau 
menjawab, “Ucapkanlah, 'Allaahumma ginii syarra nafsii wa'zim lii 
alaa arsyadi amri'," Maka dia pun mengucapkannya, lalu dia pergi 
dan belum masuk Islam. Kemudian dia masuk Islam bertanya, “Wahai 


251 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


(332 |) — Al Mustadrak 


Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan sekarang karena aku telah 
masuk Islam?“ Beliau menjawab, “(Bacalah) allaahumma ginii syarra 
nafsii wa'zim lii arsyada amrii. allaahummaghfir lii maa asrartu wa 
maa a'lantu wa maa aktha 'tu wa maa amidtu wa maa alimtu wa maa 
jahiltu (ya Allah, peliharalah diriku dari kejelekan jiwaku, 
tabahkanlah aku di atas perkaraku yang lurus. Ya Allah, ampunilah 
dosaku yang aku sembunyikan dan aku tampakkan, apa yang lalai dan 
apa yang aku sengaja, apa yang .kuketahui dan yang tidak 
kuketahui."? 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


2. as Poco 26- 3 , 10 0 


Ai Cagii H SA late yi TS AAN 


Bo 3 5 0 


Pena Ja 53 Pt BA Sia Cia SU kai 
AA na 2. Ga Un Ie Ben Af Ge 
Ad la Jo PE led ah £ dik 2 
5 se 0G gal Ie Us LI HN £ an Ng 
LA ra ai ab Pal S3 BEN OA 

Ip 


1881/81. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub mengabarkan 
kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Abu 
Ishag menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Al 
Mughirah atau Al Mughirah Abu Al Walid menceritakan : dari 


352 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


Hudzaifah ' #, bahwa dia berkata, “Wahai Rasulullah, aku orang 
yang bermulut kotor dan itu paling sering aku timpakan kepada 
keluargaku." Maka Nabi $& bersabda, “Lalu dimanakah 
istighfarmu? sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dalam 
sehari semalam atau satu malam atau satu hari 100 kali.” 

Al Hakim berkata, "Ubaid disini adalah Abu Al Mughirah, 
tanpa diragukan lagi. Syu'bah telah meriwayatkan sanad dan redaksi 
dengan keraguan. Sufyan bin Sa'id menghapalnya, menurutku tidak 
diragukan lagi bahwa dia (hapal) sanad dan redaksinya." 


Ba AN Ola 2 63 —AY/NAAY 
obi ana ka as 1 ka “ Ta | 


occo£.1o 1 & o- 


PA AN Ba Sp la dea ja Stan Hang 
Sa obat SALA gan IG Tua rara ut Pan J3 
LIS IE HR op AI 5 Sa dee Bah gt 
PA Mean an Ian UE yak gu Uh 
OS BU EN MEA 33 al GG 0 gi Ea 
LE us sn AA 
1882/82. Abu Bakar Ahmad bin Salman Al Fagih 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Salam menceritakan kepada 


kami, Gabishah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami. 


Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 





233 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 


— Al Mustadrak 








menceritakan kepadaku, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari 
“ Ubaid Abu Al Mughirah, dari Hudzaifah , dia berkata, “Aku 
adalah orang yang bermulut kotor terhadap keluargaku." Lalu aku 
berkata, “Wahai Rasulullah, aku takut lidahku memasukkanku ke 
neraka." Maka Nabi & bersabda, “Di manakah istighfarmu? 
Sungguh aku memohon ampun kepada Allah setiap harinya 100 kali." 

Abu Ishag berkata, "Aku kemudian menceritakan ini “pa 
Abu Burdah, lalu dia berkata, 'Aku bertobat." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya seperti ini. Hanya Muslim yang 
meriwayatkan hadits Abu Burdah dari Al Aghar Al Muzani dari 
Nabi Bj 33 BL ON IN BSA Ih udi de 069 4) “Hatiku 
terkadang lupa, dan aku memohon ampun kepada Allah dalesa sehari 
100 kali." 

Begitu pula hadits riwayat Nafi” dari Ibnu Umar -, kg & ol 
Ang ae Io Mi Jyej “Sungguh kami menghitung (dzikir yang 
dibaca) Rasulullah &." 


13» Gis AU CE OS US Ar AAN 
oh al Ea SIP AS KA 1 5 Ea Pa sa 
AI pa GAN LA SN oke 3 coli 


Drake DN "Ayah alih Ala AI Jlo AI Iga ata 1G 


358 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


2. 3 4 0G 


Ay ea LI nata, ut u, SAI ag ata US 


Ia ss IA AH 


1883/83. Mukram bin Ahmad Al Oadhi mengabarkan kepada 
kami, Abu @ilabah Ar-Ragasyi menceritakan kepada ' kami, 
Abdushshamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku dari Husain Al Mu'allim, dari Abdullah bin 
Buraidah, dari Abu Musa Al Asy'ari 45, dia berkata, "Aku pernah 
mendengar Rasulullah & berdoa, 'Allaahumma innii astaghfiruka 
limaa gaddamtu wa maa akhkhartu wa maa a'lantu wa maa asrartu 
antal mugaddimu wa antal muakhkhiru wa anta alaa kullii sya'in 
gadiir (ya Allah, aku mohon ampun kepadamu atas dosa yang aku 
lewatkan dan yang aku akhirkan, yang aku tampakkan dan yang aku 
rahasiakan. Engkaulah yang mendahulukan dan yang mengakhirkan, 
dan Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu)'" 5 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Oa Gery Pe Ma Ae AAt 


30 12G. 3 o-d 


Oa ap Jaa tara udin Gi Lasa BA Cai Al ae 


Ve 
pa 


Oo) JB IE PAN Up) pak GA OP PI 3 
AA Ha FT BEA SIB Iya tah de 
NI 15 0 al TA AT tapa De Pu Ag Pagar) H 


AI 


1 


385 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 








1884/84. Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi memberitakan 
kepada kami, Ahmad bin Ubaidillah An-Narsi menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Sabig menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dari Abu Al Ahwash, dari 
Ibnu Mas'ud #&, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Barangsiapa yang mengucapkan, 'Astaghfirullaahal azhiim alladzii 
— Jaa ilaaha illaa huwal hayyul gayyuum wa atuubu ilaih (aku memohon 
ampun kepada Alah yang Maha Agung, yang tidak ada tuhan yang 
berhak disembah kecuali Dia, Yang Maha Berdiri sendiri dan 
Mengurusi makhluk-Nya. Aku bertobat kepada-Nya)', sebanyak 3 kali, 
maka dosanya diampuni sekalipun dia lari dari medan perang." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


PA IA grain oh data HA jab Uda —Ao| YAAO 
PAS Gia dam KA 3 OR EA ca X5 5 ae 
SI X | Pe Oa aj Phi ye Ai! K3 (Sa ala 


y 8. 


P “, Pa 3 z 2 A, 5, p 501 4 P 


4 5 


& HI alay ale At Jo AM Ip Seat JG GBU ya 
5 HAN ca Ola 201 3 Selat Ce Pa 
KLS LN SA HA Sp, AI Ai, 


ra 


356 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Abu Sinan adalah Dhirar bin Murrah, 
namun Al Bukhari tidak meriwayatkan haditsnya." 
Menurutku, Ibnu Hajar berkata dalam At-Tagrib (1/374) berkata, "Dia adalah 
periwayat tsigah tsabat, termasuk tingkatan keenam. Al Bukhari 
meriwayatkannya dalam Al Adab Al Mufrad, Muslim dalam Ash-Shahih, Abu 
Daud dalam Al Marasil, At-Tirmidzi dalam Sunan-nya, dan An-Nasa'i dalam 
Sunan-nya." i : 





Al Mustadrak —: 





1885/85. Amr bin Muhammad bin Manshur Al Adl 
menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada 
kami, Sulaiman bin Ahmad Al Wasithi menceritakan kepada kami, Al 
Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Yazid bin Jabir menceritakan kepada kami, Abu Salam Al Aswad 
menceritakan kepada kami, Abu Salma tukang gembala 
Rasulullah #8 menceritakan kepadaku ketika aku bertemu 
dengannya di masjid Kufah, dia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah #& bersabda, “Sungguh hebat lima hal yang amat berat 
di timbangan, 'Subhaanallaah, walhamdu lillaah, wa laa ilaaha 
illallaah, wallaahu akbar', dan anak shalih yang wafat lalu seorang 
muslim mengharapkan pahala kepada Allah.” 


h Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


303186. 3 to. 


kara ul e. (ng Cp Kebun Pj Ea —AWVNAAT 


# 
2003 303 @ 


5 - 7 . - - - 

dna B5 Jera Gi DI Ola YA MI AA Sa 
DA ah eat SP lo SP ob 
An SE Du Tekanan kn Ra ne SS oa te Datal 
(ASI Gila AO ialah MIE AI Glko AI Jpa) Ju NG Cg 
Pa an En en re IA. 
SILAN JB IP CT Ag ca YO Yp ci JAN RI Da Te 
NA Pa ( Oa Tea AU Na 3 Pa Yoo 02 
ISI Ck Eye A3 by MEI Ap 2nd AN LS ch On 
ae 
JS 1519 SMS Jas AYI AL Y JG II) SUS Jas IST Adi :JE 
3g # CA Iis PEN (3 -. 0 : n -N 0 o- 
In EA Op DES dam J3 ya DS 3 ALAN AN 


. Ie 
Jitu OP LS 
?87 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 








1886/86. Abu Ja'far Muhammad bin Shalih bin Hani 
menceritakan kepada kami, As-Sarri bin Khuzaimah menceritakan 
kepada kami, Abu Ghassan Malik bin Ismail menceritakan kepada 
kami, Israil menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dari Abu 
Shalih, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah -, keduanya berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya Allah memilih ucapan, 
'Subhaanallaah, walhamdu lillaah, wa laa ilaaha illallaah, wallaahu 
akbar'. Apabila seorang hamba mengucapkan, 'Subhaanallaah', maka 
Allah akan mencatat untuknya 20 kebaikan dan melebur darinya 20 
keburukan. Apabila dia mengucapkan, 'Allaahu akbar', maka seperti 
itu juga. Apabila dia mengucapkan, 'Laa ilaha illallaah', maka seperti 
itu juga. Dan apabila seorang hamba mengucapkan, 'Alhamdulillaahi 
rabbil aalamiin', dengan ikhlas dari dalam dirinya, maka dicatat 
untuknya 30 kebaikan dan dilebur darinya 30 keburukan." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


PER AE agan Bel 3 KE SAS —AV/NAAV 

A3 dala HS Bia KPA aj ISA EA 
Japan AAA GP BA AP Sig aoi OR Pa 
Li au Da ata Sai ga adan la In Jodi 
Kadin HM Io MI JB MA PA IU SA 
ASN Aa “JB AU rs te UNS Gp de Oi 


Fe Fa dng da IV eh 


358 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 





1887/87. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Muhammad 
bin Abdullah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dari Utsman bin 
Abu Saudah, dari Abu — Hurairah -, bahwa 
Rasulullah #$ melewatinya ketika dia sedang menanam tanaman. 
Beliau bertanya, “Apa yang sedang kamu lakukan, wahai Abu 
Hurairah?“ Dia menjawab, “Aku sedang menanam tanaman." Maka 
Rasulullah #$ bertanya, “Maukah kamu kutunjukkan tanaman yang 
lebih baik dari itu?“ Aku menjawab, “Apakah itu?“ Beliau menjawab, 
“Subhaanallaah walhamdu lillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu 
akbar, akan ditanam satu pohon setiap kali membacanya." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid dari Jabir: 


Kera 1 KAN KS Han BEAN y Tata — AMI NAMA 


043. . 38.9 


23 ab ra ea eh Gi jaga EA Gd data IDE 
AA ah papah an gr 
Te 


1888/88. Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad Al Anazi 
mengabarkannya kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada 
kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj 
Ash-Shawwaf, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir 4, dari Nabi &, 
beliau bersabda, “Barangsiapa yang mengucapkan, 'Subhaanallaahil 


. 89 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 





azhiim', maka akan Gelang sebuah pohon kurma di surga 
untuknya. 200 


o- 80 LA. o 


HH bs gas AG 
2 Ieagaa Alat jl Gas FA YG KAN ama 3 AI Ie yA 
Pan SPA isa atu. dpat 
£ - o to 
SI sale AA 2 Lo Ane ea pi 2 ap 


kreva 2 


— NAJNAAA 


an JL SI JA Gea Lah 23 Pe Na pa SE 
Yg SA Yg Cia IN Kenm I LSU IE 2 2 Ja 
| ! Au 333 


1889/89. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi dan Abu 
Muhammad Abdullah bin Muhammad -Ash-Shaidalani menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Abu Abdillah Muhammad bin Ayyub 
Al Bajali menceritakan kepada kami, Ahmad bin Isa Al Mishri 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada 
kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Abu As-Samh, 
dari Abu Al Haitsam, dari Abu Sa'id Al Khudri & bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Perbanyaklah (membaca) Al Baagiyaat 
Ash-Shaalihaat." Beliau kemudian ditanya, “Apakah itu, wahai 


360 A dz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 
As-Suyuthi menyebutkannya dalam Al Jami' Ash-Shaghir dan telah di-shahih- 
kannya. Dia menisbatkannya kepada At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim 
dari Jabir. 
Al Munawi berkata, “Hadits ini diriwayatkan pula darinya oleh An-Nasa'i, Ibnu 
As-Sumi dalam Al Yaum Wa Al-Lailah dengan penilaian hasan, sementara At- 
Tirmidzi menilainya gharib. | 
Al Hakim berkata, “Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim." 


“Al Mustadrak — 


Rasulullah?“ Beliau menjawab, “Millah." Beliau ditanya lagi, 
“Apakah itu?“ Beliau menjawab, “Takbir, tahlil, tasbih, tahmid. dan 
laa haula wa laa guwwata illaa billaah (haugalah)."S! 

Ini merupakan sanad periwayat-periwayat Mesir yang paling 
shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


3 o GP agan gt 3 Ke fts ayu. 


PEP ES GAN SAE 3 PANAS AS Gg Ye 


- o- J3 2 #0. 


kaan 0 - 20 o2 Pena .? 9. 
GAP HP cal 3 Calo Gal oi Jk Es de ag 


. “ E5 . .. 0 7 ae oT- A, 5 al os ta . . 

Aa Sa Id Pilag AlP AI Ko aa Ol iba Tap) 

si PJ () AT 0 Pn 9 2. 5. 9 sn. Ta: 30 Ya ah . Ie 2. 30 ar 

Oy—ig OS She) ma jay COY ha MP pang Ogan 

' Pa Ie. 35 P4 P3 

AP ian OpE AI LGS Holy Kab ag COy ks M2 emang 
Ob 


1890/90. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Al Hasan bin Ali bin Ziyad memberitakan (kepada kami), 
Abdul Aziz bin Abdullah Al Uwaisi menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Abu Ar-Rijal menceritakan kepada kami, Suhail bin 
Abu Shalih menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah 4, bahwa Nabi & bersabda, “Barangsiapa bgrtakbir 
satu kali maka dicatat untuknya 20 (kebaikan) dan dilebur darinya 20 
(keburukan). Barangsiapa yang bertasbih satu kali akan dicatat 
untuknya 20 (kebaikan) dan dilebur darinya 20 (keburukan). 
Barangsiapa yang bertahmid satu kali dicatat untuknya 30 (kebaikan) 
dan dilebur darinya 30 (keburukan). 2 





261 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 
32 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 











Sanad hadits i ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


2 - Pa 30 15- 3 IG 


Nat 2 Momkoa —AY/YAAN 
Ab AiiaS Ca CA MI 1 (PI gp daan 


$ 


SN 


ARA p3 ME NE IN Oi Ip teka 
SA8 AH LLIA JB AS Ip IG eling de lo MI Ip 55 
AA Ag dag UI AG dag 
Sa AN LING MAS Ga U SA0 Ad LAN, CP AGS 
Ha Ja An Ip pt LG alan dn SE, ea 

| kotyang 


1891/91. Muhammad bin Shalih bin Hani" menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Abu 
Awanah menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Salim bin Abu 
Al Ja'ad, dia berkata: Abu Umamah 4 menceritakan kepada kami, 
dari Rasulullah #5, beliau bersabda, “Tidak seorang hamba pun yang 
mengucapkan, 'Alhamdulillaah adada maa khalagallaah, walhamdu 
lillaah mila maa khalagallaah, walhamdulillaah adada maa 
Sfissamaawaati wal ardhi, walhamdu lillaah adada maa ahshaa 
kitaabuh, walhamdu lillaah adada kulli sya'in'. Subhaanallaah pun 
seperti itu." 

Dia lanjut berkata, "Rasulullah & kemudian menganggap 

- agung doa tersebut." 


363 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


50315. 3 


AA Bah 5 SA Ki Megi -ay/vnan 
et (dpl Jaan Gas GAN JASA 3 Yuan 
TAN AA IP Po JAS LP cb dia Ol maa “ng 
PAI Ga PA IA on ita Lal Ki 
J3 y SIS ES Ig ce AI IA Suk 
- 3 Gr AI Je APA HAL 
SA DEA TA Ai Ip On AN ce OS Kl 
inn ol Ig era S3 ae IS) gs HIS 


1892/92. Abu Bakar Muhammad bin Ishag Al Fagih 
mengabarkan kepada kami, Al Fadhl bin Muhammad Asy-Sya'rani, 
Amr bin Aun Al Wasithi menceritakan kepada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami, Ya'la bin Atha" memberitakan (kepada 
kami) dari Amr bin Ashim, dari Abu Hurairah, bahwa Abu Bakar 
Shiddig && bertanya kepada Nabi #, “Suruhlah aku membaca 
beberapa kalimat ketika pagi dan sore." Nabi & menjawab, 
“Ucapkanlah, 'Allaahumma faathirassamaawaati wal ardhi aalimal 
ghaibi wasysyahaadati rabba kulli Syai 'in wa maliikahu. Asyhadu an 
laa ilaaha illaa anta, a@a'uudzu bika min syarri nafsii wa 
Syarrisysyaithaani wa syirkihii (ya Allah, Pencipta langit dan bumi, 
yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Tuhan segala 
sesuatu dan rajanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain , 
Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan diriku, kejahatan 
syetan dan bala tentaranyay'." 


N 


3 


32 


— Al Mustadrak 














Nabi #8 bersabda, “Bacalah doa tersebut sa pagi, ketika 
sore dan ketika kamu hendak tidur. Li 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Kera . 


Jd BA intas 3 as —4y/YAAY 


AL ani UU HA snp 3 MTA Ab uh 
IG 3 Ap bg 1 sa Ge AS 
J5 Ja Ie FN ita, DE SA 


: an Ki A Ka 2 5 AI Ah Tu BA 2 
ana Na pp ara Kp 3 
. “3 0, & 

1893/93. Ibrahim bin Ishmah bin Ibrahim Al Adl menceritakan 

kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Musa 
Al @Gazzaz menceritakan kepada kami, Zakaria bin Manzhur 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ugbah menceritakan 
kepada kami dari Ummu Hani' binti Abu Thalib -, dia berkata: 
Aku berkata, “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku seorang 
perempuan yang telah tua renta dan lemah, maka tunjukkanlah 
kepadaku suatu amalan." Beliau bersabda, “Bertakbirlah kepada Allah 
100 kali, bertahmidlah kepada Allah 100 kali dan bertasbihlah 
kepada Allah 100 kali, maka itu lebih baik bagimu daripada 100 onta 
.gemuk yang diterima oleh Allah, lebih baik daripada 100 kuda yang 
dipasangkan padanya tali kekang yang diterima disisi Allah yang 


364 A dz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — | 345 | 


digunakan untuk (jihad) di jalan Allah, dan lebih baik daripada 100 
budak yang diterima oleh Allah: dan ucapan 'laa ilaaha illallaah' 
tidak akan meninggalkan dosa dan tidak ada amalan yang 
menyerupainya."' 


Sanad hadits ini Shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak | 
meriwayatkan hadits Zakaria bin Manzhur. 


3 53 Bf ega Ge (ee SIS —81/NAA 
Hp Ka SEA ga “naa CPI Jaan 
AP GA Gi pan ob lan PASI SAS AA 
ia dl Jp DG Di ya Hera 
IP BIA SMS YA Ke Tab ini as Jeda 
Sa TN Yak ab San Ku, ag as 
ab cjg Kai “aah ana aka daa ol j3 
| Anas SE and ale 2 AM 3 


1894/94. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Ziyad bin Al Khalil At-Tustari memberitakan (kepada kami), 
Muhammad bin Jami? Al Aththar menceritakan kepada kami, As- 
Sakan bin Abu As-Sakan Al Burjumi menceritakan kepada kami, Al 
Walid bin Abu Hisyam menceritakan kepada kami dari Al OGasim bin 
Muhammad, dari Aisyah «, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Tidak seorang hamba pun yang diberi nikmat oleh Allah lalu dia 
mengetahui bahwa itu berasal dari Allah kecuali Allah akan mencatat 
untuknya syukur tersebut sebelum dia bertahmid kepada-Nya. Tidak 





265 Adz-Dzahabi berkata dalam At-T. alkhish, “Zakaria adalah periwayat dha'if. Dia. 
gugur antara Muhammad bin dan Ummu Hani'." 


— Al Mustadrak 











seorang hamba pun berbuat dosa lalu dia menyesal atas 


perbuatannya kecuali Allah akan mencatat untuknya pengampunan 
dari-Nya sebelum dia memohon ampun kepada-Nya. Tidak seorang 
hamba pun yang membeli pakaian dengan satu dinar atau setengah . 
dinar lalu dia mengenakannya dan kemudian memuji Allah kecuali 
Allah akan mengampuninya sebelum pakaian tersebut sampai di 
kedua lututnya." 


Dalam sanad ini tidak aku ketahui ada yang dinilai cacat, dan 
Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Ga SN ja Ai KA CPI —aolvAAo 
TAB Matari Apar) Lag ai Kab KA Ba 


3 0 AS 


JL Ara PE Un daa 63 | ana NX Wa 
Oi uv us J aa 


Ja ad bip Da ga tan 


IE Gi gn SA in daan ea 
SIN GG PI PA NY NA el 3 sal) 


Pa 2 ma ja Ni cela Ai ag 

1895/95. Abu Bakar bin Abu Nashr Ad-Darabardi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Ahmad bin Muhammad bin Isa 
Al Oadhi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Az-Zinad 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abban bin Utsman, dia 
berkata: Aku mendengar Utsman bin Affan 4 berkata: Aku 
mendengar Rasulullah $& bersabda, “Tidak seorang hamba pun 
yang membaca di setiap pagi dan sore, 'Bismillaahi laa yadhurru 


366 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Justru Ibnu Adi mengatakan, hadits 
Muhammad bin Jami” Al Aththar tidak bisa dijadikan sebagai mutabi'." 


Al Mustadrak — (| 347 | 


ma'asmihii syai'un fil ardhi wa laa fissamaa'i wa huwassamii'ul 
aliim (dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi 
dan di langit tidak akan berbahaya, dan Dia Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui)', sebanyak tiga kali, maka tidak ada sesuatu pun 


yang dapat membahayakannya."' 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


3 je tara c Jadi Sena kar “de Ha —41/AAN 
— ASI ng aga mm . ha G3 Kh Kav MA Olah 
or IX an aka NI Tana Pan Pa 0. Ieo.3 01 o- 0. Tor 
ale Ii lo Jo, JB JB cal 36 (lg yi Ml AS US (lo 
Bi la Yi PA AAN sb sp ah 
Bi 35 0. - F5 One 0. aa 
ia eni la JS ga on 4 MEA Pas Le 23655 Bags d3 
—y Ka en Ya SAY BNN gn y & Kera Sd "aG sa 
EA J5 el Png 


1896/96. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Ishag Al Gadhi menceritakan kepada kami, Musaddad 
menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami 
. dari Al Walid bin Tsa'labah, dari Abdullah bin Buraidah, dari 
ayahnya, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa 
mengucapkan, 'Allaahumma anta rabbii, laa ilaaha illaa anta 
khalagtanii wa ana abduka wa alaa ahdika wa wa'dika mastatha 'tu, 
a'uudzu bika min kulli maa shana'tu, wa abu 'uu bidzanbii, faghfir lii 
dzunuubii, innahuu laa yaghfirudzdzunuuba illaa anta (ya Allah, 
engkau adalah tuhanku, tidak ada Tuhan yang "berhak disembah 


367 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 











selain Engkau, Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba- 
Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku 


berlindung kepada-Mu dari semua yang kuperbuat. Aku mengakui 
dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang 
mengampuni dosa kecuali Engkau)', lalu dia meninggal pada hari 


tersebut atau malamnya, maka dia akan masuk surga." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


38. 3 KG tol s0o2G- 3 


Iman UI CD yh Sabun oya » tra —3v/ YNAAYV 


.0. 80 


FE £ kan! pa Ke Ka Apa pe 1 ara an) Oa o SD Ju 


xs . 


PA oi AE Gi ii YK Es 
Mma ane Ni HB gi ab 
ai HE KS UN IS OK In PI V 1J8 Ih ala 


pa Mg Lap Ga ang ae RP 


Sima ja ip Tb COK snji Ip USU es 
NG 3 

1897/97. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Auf bin Sufyan Ath-Tha'i menceritakan 
kepada kami, Abu Al Mughirah Abdul Ouddus bin Al Hajjaj 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Maryam 
menceritakan kepada kami, Al Ahwash bin Hakim menceritakan 
kepada kami dari Umair dan Habib bin Ubaid, dari Abu Ad- 


Darda' #6, bahwa Rasulullah & bersabda, “Janganlah salah 
seorang dari kalian meninggalkan untuk mengamalkan 1000 kebaikan 


368 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


hingga pagi hari. (Hendaklah) dia mengatakan, 'Subhaanallaah wa 


bihamdih' 100 kali, karena dia sama dengan 1000 kebaikan, dia insya 
Allah tidak .dianggap melakukan dosa pada hari itu, dan amal 
kebaikan yang dilakukannya selain itu adalah sangat banyak.” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 
e-..o (3 30 345- AAA 


BI eU HS LA #15 —AN/YAAA 


301 5 -— kara o- A9 


Aa Ek enak ce S5 Aek oi AL MP Sh BA 
AS AP bia an gp ep GE 3 


IE ega: P3 aa GE aan v Pi o Sa 
naa Ah ba praja : Jas Si ja 
16 EA PA nyaa MEA 5 KIE GA Us Sale 213 
RI Ta Bi, A1 G3 A53 33 Je Sa las Y yu 
SE en dealinana Lan CA Lan GM an Ah -ita 
Hb Ih Aug GA PA an PNG CAN 
aa 1 AN Cop CarteaN KG AG Ae La KA S5 
& 2g Bli AG 5 AS BAN 3 Kep Gp 

Up IP aa HL any OS rana IG nan Di 2 Bada 
Na ANAp 2 Pa Aa LA AN AS para 





'8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Abu Bakar adalah periwayat wahin 
(lemah), sedangkan sanadnya mungathi”." 


— Al Mustadrak 








A Go - Tiba paka Pan ye 0 X . ?£ re # 
D3 Isi VI EA US Uliy ASN SG Agan US 


- A Pra ah 38 kg £ ye s8 - 2 3 Bata 3 - 2, 
US Al olah A5) Ona Y Us lg Jaka Sa 3 Le G5, 


SE SAR AT ain CLS dat Gd AL 
Kya Jus WI Jia3 853 

1898/98. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdullah bin Muslim 
menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Umar An-Numairi menceritakan kepada kami dari 
Yunus bin Yazid Al Aili, Al Hakam bin Abdullah Al Aili 
menceritakan kepadaku dari Al Oasim bin Muhammad, dari 
Aisyah 45, dia berkata: Ali menemui Abu Bakar dan bertanya, 
“Apakah kamu pernah mendengar dari Rasulullah & suatu doa 
yang diajarkan beliau? apakah itu?“ Dia menjawab, “Isa bin Maryam 
mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, dia berkata, 'Seandainya 
seseorang memiliki hutang sebesar gunung emas lalu dia berdoa 
kepada Allah dengannya maka Allah akan membayarkan utangnya: 
Allaahumma faarijal hammi kaasyifal ghammi mujiiba da'waatil 
mudhtharriin rahmanuddunya wal aakhirah wa rahiimaihimaa, anta 
tarhamunii farhamnii birahmatin tughniini bihaa an rahmati man 
siwaaka'." 

Abu Bakar berkata, "Aku memiliki sisa utang sedang aku tidak 
suka utang, maka aku berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, lalu 
Allah memberiku rezeki sehingga aku bisa membayarnya." 

Aisyah berkata, "Aku mempunyai utang 1 dinar 3 dirham 
kepada Asma' binti Umais. Dia kemudian datang menagih sehingga 
aku malu menatap wajahnya karena aku belum bisa membayarnya. 
Maka aku berdoa dengan doa tersebut. Tak lama kemudian Allah 
memberiku rezeki yang bukan sedekah dan bukan pula warisan, 
- sehingga aku bisa membayar utangku dan aku bagi-bagikan kepada 


Al Mustadrak — | 351 | 


keluargaku dengan baik, lalu aku belikan putri Abdurrahman 

perhiasan seharga 3 Ugiyah perak, dan Allah memberiku kelebihan 

yang cukup."'70 : . 
Al Bukhari berhujjah dengan Abdullah bin Umar An-Numairi. 


Hadits ini shahih, hanya saja Al Bukhari dan Muslim tidak 
berhujjah dengan Al Hakam bin Abdullah Al Aili. 


Sd Ea da 3 Su 55 -aaJrnaA 
BA 0 PLP A2 Cit N AL Ea Ka at ep Tapa 
Tata pe Sa OA sr Se 2 Caalu €p Ne WA aa 


30 Y$ sy 


Jep en Ia yan asa alta HAN SA 3 Al 
Sp Ie UB ST Ig 3 6 abs de 
AN nga paa aah 2G Oa 
Ap NN SALA Nah ag 
Dp ae Gi 


1899/99. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Abu Al Mutsanna Al Anbari dan Muhammad bin Ayyub Al. Bajali 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdurrahman bin Al 
Mubarak Al Absi menceritakan kepada kami, Fudhail bin Sulaiman 
An-Numairi menceritakan kepada kami, Musa bin Ugbah 
menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Salman Al Aghar 
menceritakan kepada kami dari Abu Ad-Darda' &, dari Nabi &, 
beliau bersabda, “Segala sesuatu yang diucapkan anak Adam akan 
dicatat, karena itu semua tertulis. Apabila dia melakukan kesalahan 





370 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Al Hakam bukan periwayat yang 
tsigah." 


(352 | — Al Mustadrak 











lalu ingin bertobat kepada Allah, maka hendaklah dia mendatangi 
dan membentangkan kedua tangannya kepada Allah Azza wa Jalla 
lalu membaca, 'Allaahumma innii atuubu ilaika minhaa laa arji'u 
ilaihaa abadan (ya Allah, sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu 
darinya dan aku tidak akan kembali lagi melakukannya selamanya)", 
maka dia akan diampuni selama tidak mengulangi lagi perbuatan 
tersebut." | 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


SNN pai HA Gel Pen ae Ge KN Aa 
AL ia Buas 3 ES SA AN Gia 
0 o- 0 - 0 Z0, 0 PET NT "Uda 0 X. £ 0. 
AP PP PN NK 
OA kala Tag ala S1 Ko AA 3 ARSA gp) cab 
- : PI j ” - s 
AA an AI A5 Kan dat ag 
o- - (Es 24 8 betina GO SOAP 
“ee Ia Ca PI Ha 3 AN AN Ulin, hp 
- 2... o Ls - FG o . - 
Kai ah M3 an La UI LA II ML JA oa 
19 & SN EOS ., Lg s BAE Kent ai aa PEN Pa 
Ui Op er JS de BU Eh VY 333 NG IV) OS 
Ep Ia NU ip JB Pbo  Hila 
DI Kinpdla Pa 9 la ai LAN, CV 3 ag ii 
AB AI MAN 3) sai ag WN Uu 
2 dah 3 V9 Po ea s3 SM IE D3 


37! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — | 353 | 


Pem NY IS sa deal Y alel Y al af & 
5 Be II IE PI IIA B5 Ai aki Y 3 
Uh AS) Bia) JGA Oh BI GA JB SY IM 
ch Wi aa Y 353 II Y 4 ol Agar AU 
BI Na ai Kah Aa 3 2s ui Kau Op 


P4 8 2. 


Apa IG Het BA, Ga BA, ol 1 opngy 


AD Ki AAU Ong ya Ge as uh, 
AE 


DAS Bebg YSNN Pa 3 DA sik 
AA Sah, TK Aa ri y «| HAL 3 


£ 2 

1900/100. Abu Al Abbas Al Gasim bin Al Gasim As-Sayyari 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Abu Al Muwajjih menceritakan 
| kepada kami, Ali bin Khasyram menceritakan kepada kami, Isa bin 
Yunus memberitakan (kepada kami) dari Abu Bakar bin Abu Maryam 
Al Ghassani, dari Dhamrah bin Habib, dari Zaid bin Tsabit &, 
bahwa Rasulullah #$ mengajarinya dan menyuruhnya berwasiat 
kepada keluarganya setiap pagi (dengan membaca): 
Labbaikallaahumma labbaik wa sa'daik wal khairu fti yadaik wa 
minka wa ilaik. Allaahumma maa gultu min gaulin au halaftu min 
haalifin famasyii atuka baina yadayya dzaalika kulluhuu, maa syi ta 
kaana wa maa lam tasyaa" laa yakuunu, wa laa haula wa laa 
guwwata illaa bika. Innaka alaa kulli sya 'in gadiir. Allaahumma maa 
Shallaitu min shalaatin fa'alaa man shallaita, wa maa la'antu min 
la'natin fa'alaa man la'anta, anta waliyyii fiddunyaa wal aakhirah, 
tawafjanii musliman wa alhignii bishshaalihiin. Allaahumma innii 
as alukarridhaa ba'dal gadhaa'i wa burdal aisyi ba'dal mauti wa 


— Al Mustadrak 











ladzdzatan nazhari ilaa wajhika wa syaugan ilaa ligaa'ika fii ghairi 
dharraa mudhirratin wa laa fitnatin mudhillatin. wa a'uudzu bika an 
azhlima au uzhlama au a'tidya au yu'tadaa alayya au aksiba 
khathii'atan — au  dzanban — laa tughfar. Allaahumma 
faathirassamaawaati wal ardhi aalimal ghaibi wasysyahaadati yaa 
dzal jalaali wal ikraam. Fa innii a'hadu ilaika fii haadzihil 
hayatiddunyaa wa usyhiduka wa kafaa billaahi syaahidaa. Innii 
asyhadhu an laa ilaaha illaa anta wahdaka laa syariika laka, lakal 
mulku wa lakal hamdu wa anta alaa kulli syai 'in gadiir. Wa asyhadu 
anna muhammadan abduka wa rasuuluka, wa asyhadu anna wa'daka 
haggun wa ligaa uka haggun wassaa'atu aatiyatun laa raiba fiiha wa 
innaka tab'atsu man fil gubuur, wa annaka in takilnii ilaa nafsii 
takilnii ilaa dha'fin wa auratin wa dzanbin wa khathii'atin, wa annii 
la atsigu illaa birahmatika faghfir lii dzunuubii kullihaa innahuu laa 
yaghfirudzdzunuuba 'illaa anta, wa tub alainaa innaka 
antattawwaabur rahiim (ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu dengan 
penuh kebahagiaan, segala kebaikan ada di kedua tangan-Mu, dari- 
Mu dan untuk-Mu. Ya Allah, apa yang aku ucapkan berupa perkataan 
dan sumpah yang aku ucapkan, maka kehendak-Mu ada di hadapan- 
Mu seluruhnya. Apa yang Engkau kehendaki akan terjadi, dan apa 
yang tidak Engkau kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada daya dan 
kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Sesungguhnya Engkau 
Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, doa apa saja yang aku 
berikan, maka itu untuk orang yang Engkau beri rahmat, sedangkan 
laknat apa saja yang kuucapkan, maka itu untuk apa saja yang 
Engkau laknat. Engkau adalah penolongku di dunia dan akhirat. 
Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan pertemukanlah aku 
dengan orang-orang shalih. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu agar 
aku dapat rela setelah Oada-Mu, diberi kehidupan yang 
menyenangkan setelah mati, diberi kenikmatan melihat wajah-Mu (di 
surga), dapat rindu bertemu dengan-Mu tanpa penderitaan yang 
membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Aku berlindung 


Al Mustadrak — | 355 | 


kepada-Mu agar tidak berbuat zalim atau dizalimi, memusuhi atau 
dimusuhi, melakukan perbuatan kesalahan atau dosa yang tak 
terampuni. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang Maha 
mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Dzat yang memiliki 
keagungan dan kemuliaan. Aku menyerahkan kepada-Mu segalanya 
dalam kehidupan dunia ini dan aku mempersaksikan-Mu, dan 
cukuplah Allah sebagai saksi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 
selain Engkau, yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu 
segala kerajaan, bagi-Mu segala puji dan Engkau Maka kuasa atas 
segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan 
Rasul-Mu. Aku bersaksi bahwa janji-Mu benar, bertemu dengan-Mu 
benar, hari kiamat akan datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. 
Engkau akan membangkitkan orang-orang dari dalam kubur. Bila 
Engkau meninggalkan diriku maka aku akan ditinggalkan dalam 
keadaan lemah dan penuh cela, penuh dosa dan kesalahan. Aku tidak 
percaya kecuali dengan rahmat-Mu. Maka ampunilah seluruh dosaku. 
Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali 
Engkau. Terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima 
tobat lagi Maha penyayang.” 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


CA yi Gi AA Blang 5 KU Gis LA NAGA 


2 - Lag” 0 Pe 09 Papa NG IG 
C— Jas og Sbesl 2! Wax ey en) sd Skema Lok 
Ha y 2... 0... aa o- A.A £ 2 Goo. #0. - 
so Al Jaa Ha era US IE AR AN op IA up ol 


PRT 5 3 coo.3 P TNO ea sad - - & T oo. 2 En - or Aa 
Cd selasa o» LIL "Jas AA Ola yan Blog ale Ai 





32 Adz-Dzahabi berkata dalam At-T. alkhish, “Abu Bakar adalah periwayat dha'if. 
Dimanakah keshahihannya?!« 


— Al Mustadrak 








Ke aa Jo SAN) DB 3 HN SL J3) U 


- 


- 
- 


LAU IE EA Jab) ALS 1 ati GP AA bah, di, 
“J6 AIA di Betah p ea agp 
SIN SI ab MY TANI 
PAI Ie AN G5 ma ka 3 Li ia aU -JU 
Nae al AI Je Gx G5 108 leh 099 dn ri 106 
BA ALAN Jaga 3 da SI 


1901/101. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad 
. menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash menceritakan kepada 
kami, Abu Ishag menceritakan kepada kami dari Kumail bin Ziyad, 
dari Abu Hurairah #, dia berkata: Kami berjalan bersama 
Nabi $& melewati sebagian kebun-kebun kota Madinah. Lalu 
beliau bersabda, “Wahai Abu Hurairah." Aku berkata, “Aku, wahai 
Rasulullah." Beliau bersabda, “Sesungguhnya orang-orang yang 
memperbanyak (dalam mencari harta) adalah orang-orang yang 
mempersedikit (pahala di akhirat), kecuali orang yang berkata 
(bersedekah) dengan hartanya segini dan segitu, namun mereka 
jumlahnya sedikit." 


Kemudian beliau bersabda, “Wahai Abu Hurairah, maukah 
kamu kutunjukkan salah satu perbendaharaan surga?“ Aku 
menjawab, “Mau, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, “Ucapkanlah, . 
'Laa haula wa laa guwwata illaa billaah wa laa malja'a wa laa 
manjaa minallaahi illaa ilaihi'." Kemudian beliau bertanya, “Wahai 
Abu Hurairah, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hamba-Nya 
dan hak hamba atas Allah?“ Abu Hurairah berkata, "Aku menjawab, 
"Allah dan Rasul-Nya lebih tahu'. Beliau bersabda, 'Hak Allah atas 


Al Mustadrak — 


hamba-hamba-Nya adalah mereka menyembah-Nya dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, maka dan hak hamba atas 
Allah adalah tidak Dia tidak menyiksa orang yang tidak 
menyekutukan-Nya'"'? | 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


Aa SS tail Aa AS Gis - xv 
JA net ai Ji KA 
J3 pg oi ok Sa -JE SIA 


la A1 JA GA Ob AR Gg Ab GA 


DA gai Tr Gabah ia SAI Ng H3 pg ala 
—- IN 3 Sat 1513, PS UN jas Ul 
KA La Oa (EN ag Ya BA Ab Ce, sa Ui 


(— Ai of Ora 3 Sp KY uda 03 gan 
x SAM gai 


1902/102. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Waki” menceritakan kepada kami 
dari Ubadah bin Muslim Al Fazari, dia berkata: Jubair bin Abu 
Sulaiman bin Jubair bin Muth'im menceritakan kepadaku, dia berkata: 
Aku mendengar Ibnu Umar s& berkata, “Rasulullah & tidak 
pernah meninggalkan kalimat-kalimat ini pada pagi dan sore hari, 
Allaahumma innii as 'alukal afwa wal aaftyah JSii diinii wa dunyaaya 





38 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 





























wa ahlii wa maalii. Allaahummastur duraatii wa aamin rau'aati. 

Allaahummahfazhnii min baini yadayya wa min khalfii wa an yamiinii 

wa an syimaalii wa min faugii, wa a'uudzu bi 'azhamatika an ughtaala 
min tahtii (ya Allah, aku mohon kepada-Mu ampunan dan 

keselamatan dalam agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya 

Allah, tutuplah auratku dan berilah ketentraman di hatiku. Ya Allah, 

lindungilah aku dari arah depan, belakang, kanan dan kiri serta 

atasku. Aku berlindung dengan keagungan-Mu, agar tidak mendapat 

bahaya dari bawahku) Ada 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


BAL in PT oral Gp Al AP Sara 
Pa 223 Dean Ex 532 2 rn trap aa Sd ui HA 


Gp al Ai AA de Gp Gl aa 
ai ag pd Se Ip J6 “JG 3 3 33 OI 58 


Sal Tai Raj S $ NG Lag Ja NI d3 $5lauw 

& 
1903/103. Abdullah bin Al Husain Al Gadhi mengabarkan 
kepadaku di Marwa, Al Harits bin Abu Usamah menceritakan kepada 
kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Abu Humaid Al Madani menceritakan kepada kami dari Ismail bin 
Muhammad bin Sa'ad bin Abu Waggash, dari ayahnya, dari 
kakeknya #5, dia berkata: Rasulullah #8 bersabda, “Di antara 
tanda kebahagiaan anak Adam adalah beristikharah kepada Allah, 


374 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


dan di antara tanda kecelakaan anak Adam adalah meninggalkan 
istikharah kepada Allah." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


SAN Ia op La 3 LAM Ui dya 
GEN AG AN 3 13 Tar “Jb NE SE 
2 Kh “ag Fan AI “ 2d na aa Ai as ai 


Sun aa 


Apa A3 PLYU) dd ag aa da la Ie 
as 


1904/104. Al Hasan bin Ya'gub bin Yusuf Al Adl 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan 
kepada kami, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Syuraih menceritakan kepada kami, Abu Hani' At- 
Tujibi menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Ali 
Al Janabi berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri & berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa mengucapkan, 'Radhiitu 
billaahi rabban wabil islaami diinan wabi muhammadin rasuulan 
(aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan 
Muhammad sebagai Rasul)', maka dia wajib masuk surga. sala 


— Samad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
Mer naya amy. 


5 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 
“8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 














- 
@.- 


- 3 3g ... TN Nb Png o- 1.2 
Wa GEN Ce NG OKE yap tt ola .o 

TA El 3 Ag Wa Adaa MAAN ch AP 
AG da dn 3 Kah ng 3 Sd eh, 


Lo. 303185. 3 an f 


Maen an Aa anna 


. 


80), s0 8 


He Ji KA Al Ga 
ALE In SJ Ui 1d dah Cs 
PN al seat Us Ha op la HL 
Tt pig TA Io JG La Kata Goa FS 
AS eka ala Ji AN Ip Wala 108 HST SI 


NU A3 AL ap) CIA SAPI Uegat Up OLI AP 0 
JAGA G3 3 NA Je Un 5 YES yA Aa 
1905/105. Abu Amr Utsman bin Ahmad Ad-Daggag 
mengabarkan kepada kami, Ali bin Ibrahim Al Wasithi menceritakan 
kepada kami, Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami. | 
Abu Bakar bin Ishag dan Abu Bakar bin Hamdan Az-Zahid 
mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Ahmad 
bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Agil 
Hasyim bin Bilal menceritakan dari Abu Salam Sabig bin Najiyah, dia . 
berkata: Ketika kami sedang duduk di masjid Himsh, lewatlah seorang 
laki-laki dan mereka berkata, “Ini adalah pelayan Rasulullah &." 
Maka aku pun bangkit dan bertanya kepadanya, "Tuturkanlah 
kepadaku sebuah hadits yang pernah engkau dengar dari 


Al Mustadrak — 


Rasulullah $$ yang belum banyak diketahui oleh orang-orang di 
antara kalian." Dia berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah #$ bersabda, 'Tidak seorang hamba pun yang ketika 
pagi dan sore membaca: Radhiitu billaahi rabban wabil islaami 
diinan wabi muhammadin nabiyyan', kecuali dia berhak diridhai 
Allah pada Hari Kiamat.” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


0 LX o £- 0 


Cola Bal ab aa Aa AE. “asn 
SO pr rara de pe el Hata 
2 ad sell Tp Hp In Ea dah 
JA ig da TN aa yan BA 
iB play Al Otak 2 TS Bp Ga BL Se 
PA 383 ye ANA hg dr 


1906/106. Abu Ja'far Ahmad bin bin Ubaidillah Al Hafizh 
menceritakan kepada kami di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain bin 
Dizil menceritakan kepada kami, Abu An-Nashr Umar bin 
Muhammad An-Nashri menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah 45, dia mendengar Nabi & bersabda, 
“Barangsiapa yang membaca 100 kali ketika pagi dan 100 kali ketika 
sore, 'Subhaanallaahi wa bihamdih', maka dosa-dosanya diampuni 
meski lebih banyak dari buih di lautan." 





47 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 
78 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 





Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. | 


339 2 Laga SA yaa ME vINAN 


oo. Jo Lo. Pt 


SA ep LA Sg Ear ar AI Dasa u Oya Wa 


Pt . 


af AA AI AP KA KA gp oa HA 
Al —aag BA 1S 5 daa Ja Jaan 
Kam Seat IS df ab" AK edit alan aa 5 

1907/107. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami secara imla' dan gira 'ah, Harun bin 
Sulaiman Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Manshur, dari Asy-Sya'bi, dari Ummu Salamah &&, bahwa 
apabila Rasulullah # keluar dari rumahnya beliau membaca, 
"Bismillaah, rabbi a'uudzu bika an azilla au adhilla au azhlima au 
uzlama au ajhala au yujhala alayya (dengan nama Allah, wahai 
Tuhan, aku berlindung kepada-Mu, jangan sampai aku salah atau 


sesat atau berbuat zhalim, atau dizhalimi atau bertindak bodoh atau 
dibodohi)."” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Barangkali ada orang yang salah 
persepsi bahwa Asy-Sya'bi tidak pernah menyimak hadits dari Ummu 
Salamah. Padahal tidak demikian, karena dia pernah masuk menemui 





379 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Asy-Sya'bi menemui Aisyah dan Ummu Salamah RA (untuk 
menanyakan tentang hadits)." 


Al Mustadrak — 


Aisyah dan Ummu Salamah kemudian banyak meriwayatkan dari 
keduanya. 


IK 3 Ja 23 IG C3 Ul 5 LAINYA 

OS AJE ci Lp) TEA ap ad DP Kal ad oi Ia 

Ip IYA S2 SA dai pi ale Lo MO) 
AI Je MS ca 3, ILY 


1908/108. Abu Outaibah Salim bin Al Fadhl Al Adami 
mengabarkan kepada kami di Makkah, Mubammad bin Nashr bin 
Manshur Ash-Shaigh, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, 
Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Abdullah bin 
Husain, dari Atha' bin Yasar, dari Suhail bin Abu Shalih, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah 5, dia berkata: Rasulullah $ berdoa 
ketika keluar dari rumahnya, “Bismillaah laa haula wa laa guwwata 
illaa billaah, at-tuklaan alallaah (dengan nama Allah, tidak ada daya 
dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, tawakkal itu 
hanyalah kepada Allah)". 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. . 


2 Si Gas da OA 5 ME og 5 aya na 


£ 16- . AKAP ah Ps 
Ka Wax PG Oles Sa ea 
, , 


380 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 





senpan pa wae 200 Eee 


Ip ES aka Io Gel 


IE 9 
Tia jasa Gd ya da Oa jan ip Ona Os ul il 
AG yA gp Ot 1 SI dai an Gi ala Giaa “J6 


A1 231 105 Pa lo Ap Para 
J3 SPA On os A3 para 223 ol -JG se af Je 


9 ES) «Kar Se mba 3 Ol ya -J6 1556 
Pair 3 sa Kaban Or Own) ea T, tu sal) “SAI lia 


segan JASA AN Kan ats 


Ih gia gia FA De ai 


1909/109. Ahmad bin Salman Al Fagih Senaabaran kepada 
kami, Al Hasan bin Mukram menceritakan kepada kami, Utsman bin 
Amr menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, Abdullah bin 
Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Al Madani, dia berkata: 
Aku mendengar Umarah bin Khuzaimah menceritakan dari Utsman : 
bin Hunaif ss, bahwa seorang laki-laki buta mendatangi 
Nabi & dan berkata, “Berdoalah kepada Allah agar Dia 
menyembuhkanku." Nabi # bersabda, “Jika kamu mau, aku akan 
menundanya, dan jika kamu mau akan berdoa untukmu." Dia berkata, 
“Berdoalah kepadanya." Nabi $& kemudian menyuruhnya 
berwudhu dengan baik lalu shalat dua rakaat dan berdoa dengan doa 

ini, "Allaahumma innii as 'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika 
Ta nabiyyir rahmah yaa muhammad innii atawajjahu bika 
ilaa rabbika fii haajatii haadzihii fatagdhihaa lii. Allaahumma 


Al Mustadrak — 


syaffi hu fiyya wa syaffi nii fiihi (ya Allah, sesungguhnya aku mohon 
kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu dengan perantaraan Nabi- 
Mu, Nabi yang membawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya 
aku menghadap kepada Tuhan-Mu dengan perantaraanmu untuk 
urusanku ini supaya engkau memutuskan membantu untukku. Ya 
Allah, berilah pertolongan kepadanya untukku dan berilah 
pertolongan kepadaku untuk diriku)."'! 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


da A3 oi jika AAN AG UI MAN ALAN 


40318. 35 5 OL y1D 0 


Gi :YG Yi Kebun Kang G5 Sa 3 Kogan WA 
3 gi ab 1 SIM gp Al AS Gs BP op ape Hp an 
TA FP op 0 AA Lap ME 
HA (ja at V drag kes Y, Le sang 
La Ha IP BAN ep Per SAR ee KS, 
. KA US Wa MS YA MS SS K3 1) Aa ag 
3 IN 33 Af, Bp PJ LA Ul Oni 
| 3 Ta Jia, Kala Sa Um 

1910/110. Abdullah bin Ja'far bin Darastawaih Al Farisi 
mengabarkan kepada kami, Ya'gub bin Sufyan menceritakan kepada 
kami, Gabishah dan Muhammad bin Katsir menceritakan kepada 


kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr 
bin Murrah, dari Abdullah bin Al Harits, dari Thalig bin Oais, dari 





21 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 











Ibnu Abbas 4s, dia berkata, "Di antara doa Nabi & adalah, 
'Rabbi a'innii wa laa tu'in alayya wanshurnii wa laa tanshur alayya 
wamkur lii wa laa tamkur alayya wahdinii wa yassiril hudaa lii 


wanshurnii alaa man baghaa alayya, rabbij'alnii laka syakkaran laka 

dzakkaaran laka rahhaaban laka mithwaa'an laka mukhbitan ilaika 
awwaahan muniiban tagabbal taubatii wa ajib da'watii wahdi galbii 
watsabbit hujjatii wasaddid lisaanii waslul sakhimata galbi (wahai 
Tuhan, bantulah aku dan jangan Engkau bantu Isyetan| untuk 
(menyesatkanjku, berilah aku pertolongan dan jangan Engkau tolong 
(musuh) untuk (mengalahkanjku, ajarilah aku siasat funtuk 
menundukkan musuh) dan jangan Engkau ajarkan. siasat (kepada 
musuh) untuk (menundukkanjku. Berilah petunjuk kepadaku dan 
mudahlah petunjuk untukku. Tolonglah aku dari orang yang berbuat 
zhalim terhadapku. Wahai .Tuhan, jadikanlah aku orang yang 
bersyukur kepada-Mu, gemar berdzikir kepada-Mu, takut kepada-Mu, 
tunduk kepada-Mu, merendahkan diri kepada-Mu, amat berharap 
kepada-Mu dan kembali (bertobat) kepada-Mu. Terimalah tobatku, 
kabulkanlah doaku, berilah petunjuk pada hatiku, teguhkanlah 
hujjahku, kuatkanlah lidahku dan keluarkanlah kedengkian di 
dadaku.” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. | 


Li 5 KA GH ESA SANAM 


2 0d - 0 Ba 3 Bo D, Lo 


BE W— BASA C3 oi AA AN Ap Eta CE 
RAI “ia an ara aa 


tere 2 





2 Adz-Drahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


MEA NTP TEE db tia ng ala So P3 PRA 3 
5 —4 ana par GEN Pe AT aga OT et 


Gk Saga 


Sig ala NE P2 LN 5 pa PA ENG pa AA 
NA ls 3 Sa ana bdg SI Ka 
Cina TA Sa aa RAN Hb) ab, Op da 
OR 33 JAN 333 Jas Vu g gas 
of Ol | P3 ea Cal 2 Ju HI SAN, TARU Dagang 
oa SA aa Sh Eh S3 5 
oi AAN WI Kai IA tai IN 
BS d5 3 da AD Ginat Da 
Ba 3 uda 33 ub PN PTE) 9 Cp 
Cp JI raga ae ng Jas "das Y Cilaa 33 

nat IA 


1911/111. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Baththah 
Al Ashbahani mengabarkan kepadaku, Abdullah bin Muhammad bin 
Zakaria Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Muhriz bin 
Salamah Al Adani menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu 
Hazim menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih, dari 
Musa bin Ugbah, dari Ashim bin Abu Ubaid, dari Ummu 
Salamah ks, dari Nabi #8: Ini adalah (doa) yang diminta 
Muhammad kepada Tuhannya, "Allaahumma innii as 'aluka khairal 
mas 'alati wa khairaddu'aa'i wa'khairan najaahi wa khairal amali wa 


— Al Mustadrak 








khairats tsawaabi wa khhairal hayaatii wa khairal mamaatii wa 
tsabbitnii wa tsaggil mawaaziinii wa haggig iimaanii warfa' 
darajaatii wa tagabbal shalaati waghfir khathii'atii wa as 'alukad 
darajaatil ulaa minal jannati, aamiin. Allaahumma innii as aluka 
fawatihal khairi wa khawaatiimahuu wa jawaami 'ahu wa awwalahuu 
wa zhaahirahuu wa baathinahuu wad darajaatil ulaa minal jannati, 
aamiin. Allaahumma innii as 'aluka khaira maa aati wa khaira maa 
af'al wa khaira maa a'mal wa khaira maa bathan wa khaira maa 
zhahar wad darajaatil ulaa minal jannati, aamiin. Allaahumma innii 
as 'aluka an tarfa'a dzikrii wa tadha'u wizrii wa tushlihu amrii wa 
tuthahhir galbii wa tuhshin farjii wa tunawwir lii galbii wa taghfir lii 
dzanbii wa as'alukad darajaatil ulaa minal jannah, aamiin. 
Allaahumma innii as aluka an tubaarika lii fii nafsii wa fii sam'ii wa 
Sii basharii wa fii ruuhii wa fii khalgii wa fti khulugii wa fli ahlii wa fii 
mahyaaya wa fii mamaatii wa fii amalii. Fatagabbal hasanaatii wa 
as'alukad darajaatil ulaa minal jannah, aamiin (ya Allah, 
sesungguhnya aku mohon kepada-Mu permintaan yang terbaik, doa 
terbaik, kesuksesan terbaik, amal terbaik, pahala terbaik, kehidupan 
terbaik, kematian terbaik, teguhkanlah dan beratkanlah timbanganku, 
nyatakanlah keimananku, tinggikanlah derajatku, terimalah shalatku, 
ampunilah dosaku, dan aku memohon kepada-Mu derajat-derajat 
yang tinggi di surga. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu pembuka- 
pembuka kebaikan, penutupnya, kumpulannya, awalnya, akhirnya, 
zahirnya, batinnya, dan derajat-derajat yang tinggi di surga, amin. Ya 
Allah, aku mohon kepada-Mu kebaikan apa yang aku datangi, 
kebaikan sesuatu yang aku lakukan, kebaikan sesuatu yang aku 
amalkan, kebaikan sesuatu yang tersembunyi dan kebaikan sesuatu 
yang tampak serta derajat-derajat yang tinggi di surga, amin. Ya 
Allah, aku mohon kepada-Mu agar mengangkat dzikirku, meletakkan 
(mengampuni) dosaku, memperbaiki masalahku, mensucikan hatiku, 
menjaga kemaluanku, menerangi hatiku, mengampuni dosaku: dan 
aku mohon kepada-Mu derajat-derajat yang tinggi di surga, amin. Ya 


Al Mustadrak — 








Allah, aku mohon kepada-Mu agar memberi keberkahan pada diriku, 
pendengaranku, penglihatanku, ruhku, fisikku, akhlakku, keluargaku, 
hidupku, matiku, dan amalku, terimalah kebaikan-kebaikanku, dan 
aku mohon kepada-Mu ata yang tinggi di surga, 


amin). 1383 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


13 2 


LAN Ul elang GP AAA yA yA Gi 1 va 


OX So 315. 3 6 Lo. 


na 


Ao. 


LE EN AS Op APA AS 
ar Te JA Na “1G CLLAN ME ga 
at PH 3 IE an Wa KN 333 Jai 
Ag PO Ay AI 3G NK BF) 


0 ze 


Ad, Ia pa PSA BAN 
“GA Gal sa NA aan alah ale Lo 


1912/112. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Al Walid bin Mazid Al 
Bairuti memberitakan kepada kami, Muhammad bin Syw'aib bin 
Syabur menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir 
menceritakan kepada kami, Mazid Al Bairuti menceritakan kepada : 
kami, Khalid bin Al-Lajlaj menceritakan kepada kami, Abdurrahman 

“bin Ayisy Al Hadhrami menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah #$ berdoa dengan (menyuruh) berdzikir 
kepada Tuhannya Tabaraka wa Ta'ala, “Ucapkanlah, 'Allaahumma 


383 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 








imnii as'alukath thayyibaati wa tarkal munkaraat wa hubbal 
masaakiini wa an tatuuba alayya wa taghfir lii wa tarhamnii, wa 
idzaa aradta fitnatan fii gaumin fatawaffanii ghaira maftuunin (ya 
Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan-kebaikan dan 
dapat meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, mencintai orang- | 
orang miskin, menerima tobatku, mengampuniku dan memberi rahmat 
kepadaku: dan bila Engkau hendak memberi cobaan terhadap suatu 
kaum, maka wafatkanlah aku tanpa termasuk di antara mereka yang 
dicoba)." . 

Rasulullah #& bersabda, “Ajarkanlah doa tersebut. Demi 
Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya kalimat- 
kalimat tersebut benar." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Hadits serupa diriwayatkan dari Mu'adz bin 
Jabal # dari Nabi &. 


Bo 3 30 3-3 


KR AE aan 3 AB ale AN GA -yyyAN AN 
CA ee Hi LA Ga ( (Ia Sui Kab AAN “2 un terea 


9 o- PN 


Bea PAN AE Cab Ol Je Ta SA Nya 
Ji Rp Do TEA IP gi ap 
PI Lag dn la ale DN Io Mp CB ae asa 
SE Sd ga CAN Sr AS SA 

Haa SK Je IU Mp ab Jab OA 3 


AS Casa SI A GI ola SA S3 Ui 


an 





384 Adz-Dzahabi berkata dalam At-T. alkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


2. 3? ta 


lai Pa de NN an ca 
OI sen UI 3 IKM BF soledan UEA Sd gal) 


0 ud or, 


H3 UN S3 Ui 3 oa 5 AI Ten “Ie 
PAI Pa ep PR aa Fin 


Apt 3 ag al Jb MIA aa D3 
AI 

1913/113. Abu Hafsh Umar bin Muhammad Al Fagih 
mengabarkan kepada kami di Bukhara, Shalih bin Muhammad bin 
Habib Al Hafizh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'id 
bin Suwaid Al Ourasyi menceritakan kepada kami di Kufah, ayahku 
menceritakan kepadaku, Abdurrahman bin Ishag menceritakan kepada 
kami dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, dari ayahnya, 
dari Mu'adz bin Jabal ss, dia berkata: Rasulullah # terlambat 
menunaikan shalat fajar bersama kami hingga matahari hampir terbit. 
Kemudian beliau keluar dan shalat dengan ringan, lalu beliau beliau 
beranjak dan menghadapkan wajahnya kepada kami lantas bersabda, 
“Tetaplah di tempat kalian! Aku beritahu kalian bahwa bahwa tidak 
ada yang membuatku terlambat menunaikan shalat pada hari ini 
kecuali karena tadi malam aku shalat beberapa saat lamanya 
kemudian aku terserang “kantuk dan tertidur, lalu aku melihat 
Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala dan Dia mengilhamkan kepadaku agar 
aku membaca, 'Allaahumma innii as 'alukath thayyibaati wa tarkal 
munkaraat wa hubbal masaakiini wa an tatuuba alayya wa taghfir lii 
wa tarhamnii, wa idzaa aradta fii khalgika fitnatan fanajjinii ilaika 
minha ghaira maftuuniin. Allaahumma wa as'aluka hubbaka wa 
hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yugarribunii ilaa hubbika (ya 
Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan-kebaikan dan 
dapat meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, mencintai orang- 


| — Al Mustadrak 


































orang miskin, menerima tobatku, mengampuniku dan memberi rahmat 
kepadaku, dan bila Engkau hendak memberi bencana terhadap 
makhluk-Mu. Selamatkanlah aku darinya tanpa termasuk di antara 
mereka yang diberi bencana. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar 
dapat mencintai-Mu dan mencintai orang-orang yang mencintai-Mu, 
dan mencintai amal yang dapat mendekatkanku kepada cinta kepada- 
Mu)'" 

Kemudian Rasulullah & menghadap kearah kami dan 
bersabda, “Pelajarilah doa tersebut “dan ajarkanlah, karena 


sesungguhnya itu benar. baba 


Lo. 12 9 


Ola AN JI HL K2 Ea —ayelN ant 
Ta Ga ul & Ap ASI Gis sep Ima SAS 


HA KA Ka Kh Pan TE ui 16-41 CSI KA VP aa KF 

«— Aye (data da Mann 
EP mb Pa Hb Et jan Ia G3 
JB Ay aah KUA kate Ke 
TING TE aa Ai ep dn an APA la OPS 
IN JR mie das UG sat ale Pura IM Po IG add 
as Ad IS da hp IL Tae LA UB el us 
ojo c. 30 AD 0 8.3 
cet SU Ka ee Wala dea An ie We AA 
GH AA dl le SS AN Sa an 3, 





38 Tih. hadits no. 1912. 


Al Mustadrak — 





-. - - 2 £ .... 0 Lo 2 BI “. oo 
3 JB Ga Bh SA ajaa TI aa II BG SA DT, 
Dana Sa aa ea -. 9. Ne Na an aa 0 Har 31 B3 
DJ ya BaE Mila C3 lg PSI Ip on al 
Ke AN an DAA An ON EA OS aa BPS el ikan 


to 


2 £ # 2 o . O- 5 2" £ . 9. “ ore ai 2 i 

36 Id ot Ala Ikat UUS eng le do 

Nag 

1914/114. Abdurrahman bin Al Hasan Al Oadhi mengabarkan 

kepada kami di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada 

kami, Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Al Hilab dan Abu Bakar 
Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, keduanya 
berkata: Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Jubair bin 
Habib, dari Ummu Kultsum binti Abu Bakar, dari Aisyah, bahwa Abu 
Bakar Ash-Shiddig & masuk menemui Rasulullah # dan 
berbicara kepada beliau tentang sesuatu yang ditakutkan pada Aisyah. 
Saat itu Aisyah sedang shalat, lalu Nabi & bersabda, “Wahai kamu 
hendaknya (membaca) Al Kawamil (doa-doa yang sempurna) atau 
kalimat lainnya." Ketika Aisyah selesai dia menanyakannya kepada 
beliau, beliau bersabda kepadanya, “Ucapkanlah, 'Allaahumma innii 
as aluka minal khairi kullihii aajilihii wa aajilihi maa alimtu minhu 

wa maa lam a'lam, wa a'uudzu bika minasy syarri kullihii aajilihi wa 
aajilihi maa alimtu minhu wa maa lam a'lam, wa as 'alukal jannata 
wa maa garraba ilaihaa min gaulin au amalin, wa a'uudzu bika 
minan naari wa maa garraba ilaiha min gaulin au amalin. Wa 
as aluka khaira maa sa'alaka abduka wa rasuuluka muhammadun, 
wa a@a'uudzu bika min syarri masta'aadza bika minhu abduka wa 
rasuuluka muhammadun $& wa as'aluka maa gadhaita lii min 


— Al Mustadrak 











gmrin an taj'ala aagibatahuu rasyaadaa (ya Allah, sesungguhnya aku 
mohon kepada-Mu seluruh kebaikan, yang langsung maupun yang 
tidak langsung, yang kuketahui maupun yang tidak kuketahui. Aku 
berlidung kepada-Mu dari seluruh keburukan, yang langsung maupun 
yang tidak langsung, yang kuketahui maupun yang tidak kuketahui. 
Aku memohon kepada-Mu surga dan apa-apa yang dapat 
mendekatkan kepada-Nya baik berupa perkataan maupun perbuatan. 
Aku berlindung kepada-Mu dari neraka dan apa-apa yang dapat 
mendekatkan kepada-Nya baik berupa perkataan maupun perbuatan. 
Aku mohon kepada-Mu kebaikan yang diminta oleh hamba dan Rasul- 
Mu Muhammad &, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 
sesuatu yang dimintai perlindungan oleh hamba dan Rasul-Mu 
Muhammad. Aku mohon kepada-Mu agar sesuatu yang telah 
ditakdirkan untukku Engkau jadikan akhirnya sebagai kebaikan) Asi 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Papa 30 2G- 4 KS 


Lo SANAM (PN Sd 5 25, —11e/1a1o 


4 00 8... agen 2 0. NA aa -? o - 
I9-—& SA dala Pagi IPP Oke ttg GSM ep YA 
ie u Celaba y wu ai) ana (maa s1 pu Ea (cet -$ u 

3. 0 0 “. 8 8 . . 0- A, 2... 

3 eng le lo loe las al ph 

1915/115. Abu Bakar Muhammad bin Al Khurasani sungguh 

telah menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Mukram menceritakan 
kepada kami, Utsman bin Amr menceritakan kepada kami, Abu 
Nu'amah Al Adawi Amr bin Isa menceritakan kepada kami, Jubair 


386 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Benar." 


Al Mustadrak — 


bin Habib menceritakan kepada kami dari Al Oasim bin Muhammad, 
dari Aisyah 4, dari Nabi #8 dengan makna hadits yang sama." 
Demikianlah yang dikatakan (diriwayatkan) oleh Abu 
Nu'amah. Syu'bah lebih hapal darinya. Apabila dia (Abu Nu'amah) 
berbeda dengannya, maka yang jadi pegangan itu perkataan Syu'bah. 


Pata UT aga BE 3 SP af ES Yaa 
£ o- 0 oo Ka & aa s3 nb G - Pa oo £ 
Ci BD Aa Bah ui O ga Lado tj gi Slam 
o- 01 al Li 90 o- 0 - pn o- 03. 

Fan P3 “ HET Lantai Ta xi 25 ai 2 0 - 15 o- ta - - 
SA OS AN lag kale AN eko Bl Sy IP UP AN P3 
L.. - Ar nata ME Tana 5. 

VW IS bas, (le) Wa, (ealb Wp3 W fasl aa) "dak 
Vas 


P3 


1916/116. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal memberitakan (kepada kami), 
Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb 
menceritakan kepada kami, Huyai bin Abdullah memberitakan 
(kepada kami) dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin 
Amr #, dari Rasulullah &, bahwa beliau berdoa, 
"Allaahummaghfir lanaa dzunuubanaa wa zhulmanaa wa hazlanaa 
wa jiddanaa wa amdanaa wa kullu dzaalika indanaa (ya Allah, 
ampunilah dosa-dosa kami, kezhaliman kami, senda gurau kami, 
kesungguhan kami, kesengajaan kami, dan semua itu dilakukan oleh 
kami). 


287 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Syu'bah lebih hapal." 

388 A dz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 
Menurutku, Al Bukhari telah berkata tentang Huyai bin Abdullah bin Syuraih Al 
Mu'afiri Al Mishri, “Dia perlu diteliti kembali." 
Ibnu Ma'in berkata, “Tidak apa-apa dengannya." 


— Al Mustadrak 














Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


0 Ly o o BA Lo - Lo. —.. $ 
HB Be KA RA A6 UPN AVI VAN 


0 LX 0-4 


Lea Hegt aaa Da aan JASA Sa Jaa Ba Ip 
u— an (aa 02 SALA 23 Tan Gas al AS rn 
da LD ASET ESA pp KN 3 al 
LA MEN Ya yaa amat Dn By 13 SI de ju 

DE NE ia 


1917/117. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ishag bin Al 
Warrag mengabarkan kepada kami, Al Fadhl bin Muhammad Asy- 
Sya'rani menceritakan kepada kami, Sunaid bin Daud menceritakan 
kepada kami, Amr bin Abu Salamah menceritakan kepada kami, 
Zuhair bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 
. Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah 4 bahwa dia berkata: Jibril AS 
mendatangi Nabi # dan berkata, “Sesungguhnya Allah 
menyuruhmu berdoa dengan kalimat-kalimat ini, karena Dia akan 
memberikan kepada-Mu salah satunya, 'Allaahumma innii as 'aluka 
ta'jiila aafiyatika wa shabran alaa baliyyatik au khuruujan minad 
dunya ilaa rahmatik (ya Allah, aku mohon kepada-Mu disegerakan 





An-Nasa'i berkata, “Dia adalah periwayat yang tidak kuat." 

At-Tirmidzi menilainya hasan. | 

Ahmad berkata, “Hadits-haditsnya munkar." 

Ibnu Adi berkata, “Aku berharap tidak apa-apa dengannya jika periwayat tsigah 
meriwayatkan darinya." (Al Mizan, 1624) 


Al Mustadrak — 





mendapat keselamatan, sabar atas cobaan-Mu, atau keluar dari dunia 
menuju rahmat-Mu). 133 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


(Ah Pin ye 8-0 


An ana Lagaa pH aa pP Egi -yyA NA 


CAM pb EN GAS Olah ppi AN ae Gi ISA jaka 
. A0 2G. $ “NA Ne 20 Ao. AG 
SP UAP 5 MASA Gis Aa KS EN KO aa 


072 #0. 


Ke Ipa 263 ya OS OA pn BA ip Al 
— LIPI ag EA eat AI lg ala Ai 
SI Jah Ab Ie Gral 


1918/1183. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi 
mengabarkan kepada kami, Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, Al Ala' bin Amr Al Hanafi 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad Al 
Muharibi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr 
menceritakan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah -&, 
dia berkata, "Di antara doa Rasulullah $& adalah, 'Allaahumma 
matti'nii bisam'ii wa basharii waj'alhumal waaritsa minnii 


.— 


wanshurnii alaa man zhalamanii wa 'arini fiihi tsa'rii (ya Allah, 
berilah aku nikmat dengan pendengaran dan penglihatanku, | 
Jadikanlah keduanya sebagai warisan dariku, tolonglah aku atas 
orang-orang yang menzhalimiku, dan perlihatkanlah kepadaku hasil 
pembalasanku)'." 





?89 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." si 
390 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 








Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Aa AS Ga Pa me Pala SajLAN La 


pa 


ea nba 3 (san 


IN Ke M Ipah PEN 3 IA ip aa ip aa 
Ao MI Op ot Gd AN Da Sayatan & 
aa IS Eng MAY SA Daan Ol da la ie 

Ba IS eri 2 BALE SI, JP dot P3 


Ban ang (kia 7) 3 AT LE, GB ob BU 


#0, 2 Tana 


1919/119. Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi inaakan 
kepada kami di Marwa, Abdushshamad bin Al Fadhl menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Yazid Al Mugri' menceritakan kepada 
kami, Sa'id bin Abu Ayyub menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Al Walid menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Abdurrahman bin 
Hujairah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah #&, bahwa 
Rasulullah # berwasiat kepada Salman, ” “Wahai Salman, 
sesungguhnya Rasulullah $$ hendak memberimu kalimat-kalimat 
yang bisa kamu gunakan untuk meminta kepada Ar-Rahman, 
menjadikan kamu senang terhadapnya dan baca dia sebagai doa pada 
malam dan siang hari. Ucapkanlah, 'Allaahumma innii as 'aluka 
shihhatan fii iimaanin wa iimaanan fii husni khulugin wa najaahan 
yatba'uhuu falaahun wa rahmatan minka wa aafiyatan wa 
maghfiratan minka wa ridhwaanaa (ya Allah, aku mohon kepada-Mu 


Al Mustadrak — 





kesehatan dalam iman, keimanan dalam akhlak yang baik, kesuksesan 
yang diiringi keberuntungan (kebahagiaan), rahmat, keselamatan, 


ampunan dan keridhaan dari-Mu)'."” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Pa Bono 26 


Ae 3 AAA ya yA G5 SN Yu Yana 

BI Aa Cop3 KIA al hp dilan CAS daa 3 
HI JG saling ale Ke Ai dea Iu Pu Oka 
SY aga, ae AA, VK gal, Biigal A 


- Tai PAN SAI Pa Un ANN” Sk PE Na ah Se at aak 0 £ Tn ne 
OI Ir SY IL AYI YA US PN 335 


Ti - Pati ta aji 3g. PER 0 - 2 3... OK 8G. 3 aan 
UI ya Al GAS aya JB ya gw AS Tekacaa Ol Iga 
(3 


A . Per PA AP na - o2A . 2 Oo. 2 PE AN NON 
AS MSi WB yag CE Ta ab GE ha LB yag 
Be 
Jp 


1920/120. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Abu Abdillah Ahmad bin Yahya Al Hajri 
menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada 
kami, Humaid bin Mihran menceritakan kepada kami, Atha' 
menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah &, dia berkata: 
Salman Al Farisi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa mengucapkan, 
'Allaahumma innii usyhiduka wa usyhidu malaa 'ikatika wa hamalati 
arsyika. Wa usyhidu man fis-samaawaati wa man fil ardhi, annaka 


8! Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 


— Al Mustadrak 





| 





ai 





anta Allahu laa ilaaha illaa anta wahdaka laa syariika lak, wa 
asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuuluka (ya Allah, 
sesungguhnya aku mempersaksikan-Mu, para malaikat-Mu, malaikat 
pemanggul Arasy, dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, 
bahwa Engkau adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau, yang 
Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa Muhammad 
itu hamba dan Rasul-Mu)', sebanyak satu kali, maka Allah akan 
membebaskannya sepertiga dari neraka. Barangsiapa yang 
mengucapkannya dua kali Allah akan membebaskannya dua pertiga 
dari neraka, dan barangsiapa yang mengucapkannya tiga kali maka 
Allah akan membebaskannya dari neraka seluruhnya. na 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Jet G5 ta daa Was -1y/vani 


40 


Kab CAS III GIS Blah 


Hana daa 5 Pen al 3 
Ietib an jaya es la ya 
Iyan 3 “JG AA Pap an di (Blah 
IA Uda fo JB Up eka ale Io 
2.2 3.2 


40 JA KAN 3 Kh Ui EU P3 JS 
AT purna el) (AI PAN S3 


23 2 IA gel ba Ba Ra Aa 


La 





392 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 





1921/121. Ali bin Hamsyad.Al Adi menceritakan kepada kami, 
Ismail bin Ishag menceritakan kepada kami, Al Walid menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami. 


"Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Abu 
Ubaidah, dari Abdullah s5, dia berkata: Rasulullah $ pernah 
melewatiku ketika aku sedang shalat, lalu beliau bersabda, “Mintalah, 
maka kamu akan diberi, wahai Ibnu Ummu Abd." 


Umar berkata, "Maka aku pun buru-buru mendatangi beliau 
bersama Abu Bakar, dan ternyata Abu Bakar mendahuluiku." Lalu dia 
berkata, "Sesungguhnya di antara doa-doaku yang selalu kuucapkan 
adalah, 'Allaahumma innii as 'aluka na'iiman laa yubiid wa gurrata 
ain la yanfadz wa muraafagatan-nabiyyi shallallaahu alaihi wa 
sallam fii a'laa jannatil khuldi (ya Allah, sesungguhnya aku mohon 
kepada-Mu nikmat yang tidak akan binasa, penyejuk mata yang tidak 
akan habis, dan berteman dengan Nabi & di surga tertinggi)'."” 


Sanad hadits ini shahih jika selamat dari ke-mursal-an, dan Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Kena aa P3 


Hi oi Kb Haa Anas Masa areva 


. Te R03 0 3 keeta 


ta HPA 6 


30 » 3 0 


A5 USG oi Ia AL AG GAS (RI 

ee Gb gi an Oa A3 Tanda Lean 1 

Bea ale Ni dia Ap Ap AI Go Aas ds 
Sh MS AYI abi uu Aja PI OS AN 


298 Adz-Dzahabi berkata dalam 4-Talkhish, “Hadits ini shahih. jika selamat dari 
mungathi'." 


— Al Mustadrak 





| 





20. 


Bogo ng be Tn sa Naa He - Sang 3 NRP en ane Kan 2 
Ay Bag GA JS an ad Si MAAN 
A3 3 CR ng OA DAS L0 JSI Ao Oh 
ABANG maan Ban neng Dan BM un 


H3 KS TEE 5 Ui IR ti Gp APN DAN 
TN AG BAAN 
1922/122. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Baththah 
Al Ashbahani mengabarkan kepadaku, Abdullah bin Muhammad bin 
Zakaria menceritakan kepada kami, Muhriz bin Salamah Al Adani 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim menceritakan 
kepada kami dari Musa bin Ugbah, dari Ashim bin Abu Ubaid, dari 
Ummu Salamah te, dari Nabi #, bahwa beliau berdoa dengan 
kalimat-kalimat ini, "Allaahumma antal awwalu laa syai'a gablaka 
wa antal aakhir fa laa syai'a ba'daka. A'uudzu bika min syarri kulli 
daabbatin naashiyatuhaa biyadika, wa a'uudzu bika minal itsmi wal 
kasali wa min adzaabil gabri, wa min fitnatil ghinaa wa min Jitnatil 
gabri, wa a'uudzu bika minal ma'tsami wal maghrami. Allaahumma 
naggi galbii minal khathaayaa kamaa naggaitats-tsaubal abyadhg 
minad-danasi. Allaahuma ba'id bainii wa baina khathii vatii kamaa 
ba'adta bainal masyrigi wal maghiribi (ya Allah, Engkau adalah yang 
awal, tidak sesuatu sebelum-Mu, Engkau adalah yang akhir, tidak ada 
sesuatu setelah-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan setiap 
binatang, ubun-ubunnya ada di tangan-Mu. Aku berlindung kepada- 
Mu dari dosa, kemalasan, siksa kubur, fitnah kekayaan dan fitnah 
kubur. Aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan utang. Ya Allah, 
bersihkanlah hatiku dari dosa-dosa seperti Engkau bersihkan pakaian 
putih dari kotoran. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku 
seperti Engkau jauhkan antara Timur dan Barat). 





394 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Pl 


' Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


BA Loyang 2) Aan AN d2 Al Gis —YYANANY 


? 
4 
LP 


II 3 Kh WI PP AS LIS di 3 IE Gis 
PAR JAR al GP CAN Gi elah 58 AI Ih SAS Gl 
3 eka Dg 2. Pe Io 2. - 9 aa 4 Lo. &, . P3 
LA TB ad SN Uh aah Io TE ph 
SPA 3 S3 DUS 3 IE UB dai Ola 
E 3 PA NN Bea s2 A PA Ah 8. 0 832» 
Le senat ane Mae Ten ea Ala ena uu 
AI ee alay — PU elend er sll us Dus eUs2 
PS « jin : S9. ae Ding 0,0 . RP. o- KP . S3 
tg Isl PPI Uda Ae calo Ls ai JH ds Org 
- 1g 9 o - 7 - or PN Kera PUN NN NG 43 Po. an, 
ON aga, HI 3 Uks UG Kai 3 au 
0... s - 0,4 . Pd 
AN 3 Kail IG WP LAKI 3 SM Tas 
Pan” 0 fe Tog Ce Loz « 0 tel. ja 2 PN Oo te 
OA (35 Y, NT Y ya Op Dg Y Lawu Ong 
TERAPAN TTU Ho £ or ai o- Loc. Ko Sh PAN TUNDA PAN 
LA ahh cm ag ra 3 WI sea ang CP 
Ta .G 1 8. o, ek No. Pe - bg DAA 
YG Gr lp Pd MI II UAN UG cela 3 
Gn Bh Ula, Gay ay 13 Kal alah 
1923/123. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hasan Al Hilali menceritakan 
kepada kami, Abu An-Nu'man Muhammad bin Al Fadhl 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada 
kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari ayahnya, dari Ammar bin 
Yasir 45 bahwa dia shalat mengimami sahabat-sahabatnya secara 


. (884 | — Al Mnstaaak 














ringan, lalu dia ditanya, “Wahai Abu Al Yagzhan, kamu 
memperingannya?“ Dia menjawab, “Bagiku itu tidak apa-apa, karena 
aku telah berdoa dengan doa-doa yang pernah aku dengar dari 
Rasulullah &." 


Dia lanjut berkata, "Seorang laki-laki yaitu Abu Atha' 
kemudian mengikutinya dan menanyakan kepadanya tentang doa 
tersebut. Lalu dia pulang dan memberitahukannya, 'Allaahumma bi 
ilmikal ghaibi wa gudratika alaal khalgi ahyinii maa alimtal hayaata 
khairallii wa tawaffanii idzaa kaanatil wafaatu khairallii. 
Allaahumma as'aluka khasyyataka fil ghaibi wasy-syahaadata, wa 
as 'aluka kalimatal hukmi fil ghaibi war-ridhaa, wa as 'alukal gashda 
fil ghinaa wal fagri, wa as 'aluka na'iiman laa yabiidu wa as 'aluka 
gurrata ainil-laa yanfadz wa laa yangathi'u, wa as alukasy-syauga 
ilaa ligaa'ika fi ghairi dharraa'i mudhirratin wa laa fitnatin 
mudhillatin. Allaahumma zayyinnaa bi ziinatinil iimaani, waj'alnaa 
hudaatan muhtadiin (ya Allah, dengan ilmu-Mu atas yang gaib dan 
dengan kemahakuasaan-Mu atas seluruh makhluk, perpanjangkanlah 
hidupku, bila Engkau mengetahui bahwa kehidupan selanjutnya lebih 
baik bagiku: dan matikanlah aku dengan segera, bila Engkau 
mengetahui bahwa kematian tersebut lebih baik bagiku. Ya Allah, 
sesungguhnya aku mohon kepada-Mu agar takut kepada-Mu dalam 
keadaan sembunyi atau ramai. Aku mohon kepada-Mu agar dapat 
berpegang dengan kalimat yang benar diwaktu rela atau marah. Aku 
mohon kepada-Mu agar bisa melaksanakan kesederhanaan dalam 
keadaan kaya atau miskin. Aku mohon kepada-Mu agar diberi nikmat 
yang tidak akan binasa. Aku mohon kepada-Mu agar diberi penyejuk 
mata yang tidak habis dan tak terputus. Aku mohon kepada-Mu agar 
aku dapat rela setelah gadha-Mu. Aku mohon kepada-Mu agar aku 
diberi kehidupan yang menyenangkan setelah aku mati. Aku mohon 

, kepada-Mu agar kenikmatan melihat wajah-Mu di surga. Aku mohon 
kepada-Mu agar dapat rindu bertemu dengan-Mu tanpa penderitaan 
yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah 


Al Mustadrak — 


kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami sebagai penunjuk 
jalan lurus yang memperoleh bimbingan dari-Mu)'."”” 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


KENA AA dana jaan deg -iye/yare 


2 gaga da na Mg 


Jo. A . 30 


Karan NA Ta PSP Aa 
in HA : Pe Mal aa Mi Jo bi JP Ya 
Y3 Ap SU SEA dis SU SER 3 Ye 
Bag BG 3 IS aa MEN AN daa Sg 
| 5 " "2 9 . " & ca 
Bag Bp Ya JS uan 3, 

1924/124. Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad Al 
Baghdadi mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ayyub Al Alaf 
menceritakan kepada kami di Mesir, Abdullah bin Shalih 
menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan 
kepadaku, Khalid bin Yazid menceritakan kepadaku dari Sa'id bin 
Abu Hilal, dari Abu Ash-Shahba', dari Abdurrahman bin Abu Laila, 
Ibnu Mas'ud #4 mengabarkan kepadanya dari Rasulullah &, 
bahwa beliau berdoa, “Allaahummahfizhnii bil islaami gaa'iman 
wahfizhnii bil islaami gaa'idan wahfizhnii bil islaami raagidan, wa 
laa tusymit bii aduwwan haasidan. Allaahumma innii as 'aluka min 


kulli khairin khazaa'inuhuu bi yadika, wa a'uudzu bika min kulli 
syarrin khazaa'inuhu bi yadika (ya Allah, peliharalah aku dengan 


395 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 














Islam ketika berdiri, peliharalah aku dengan Islam ketika duduk, 
— peliharalah aku dengan Islam ketika tidur, dan jangan Engkau coba 
aku dengan musuh yang dengki. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu 
segala kebaikan, perbendaharaannya ada di tangan-Mu, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari seenlah kejahatan, perbendaharaannya 
ada di tangan-Mu). sita 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. | 


B5 dead mal oh sing Hi JP Gis -N rol vAYo 


too 1 80 A0 


Pa Sa Aa da 5 


£ 


Sa ah APN 3 AI Ae dp Ia2 GIS caiga 
Ah Ta Ko pa 63 iya DS HAB il 2 
IS 2 HA, haha P9 Oia) Aerya 2 ats 

JB ip Uas AN, Lah SAN PNY 


1925/125. Ali bin Isa bin Ibrahim Al Hiri menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Najdah Al Ourasyi menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Khalaf bin Khulaifah 
menceritakan kepada kami, Humaid Al A'raj menceritakan kepada 
kami dari Abdullah bin Al Harits, dari Ibnu Mas'ud 5, dia berkata: 
Di antara doa Rasulullah & adalah, "Allaahumma innii as 'aluka 
muujibaati rahmatika wa azaa'ima maghfiratika was-salaamata min 
kulli itsmin wal ghaniimata min kulli birrin wal fauza bil jannati wan- 
najaata bi aunika minan-naar (ya Allah, sesungguhnya kami 
memohon kepada-Mu hal-hal yang menyebabkan kami mendapat 





396 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Abu Ash-Shahba' tidak diriwayatkan 
oleh Al Bukhari." . 


Al Mustadrak — 





rahmat-Mu dan hal-hal yang meneguhkan kami dalam memperoleh 
ampunan-Mu, selamat dari setiap dosa, mendapat setiap kebaikan, 
beruntung dengan masuk surga dan selamat dengan Baba ai 


dari neraka)” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Bor 2036. 3 


Sai apa aa dh 5 “ 


03 Lo 20, Pt 


CA mal NI yg Aa 3 aa Pan 5g pa 
th Aa AAN 021 80. Ga, 3 0 
Kanan "Sai LS Ma aan ara -JG 
2 rire SN pe JA plg ae Al la IA 
M Ko Si J3 sa Aa Olp df AO) LAI — 
DAN las Le ai SATA AI Uda Para 
RI SI Tea JR og ni AI Ae 
1926/126. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub Al Asham 
menceritakan kepada kami, Bahr bin Nashr menceritakan kepada 
kami, Bisyr bin Bakar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Yazid bin Jabir menceritakan kepada kami, dia berkata: Bisyr bin 
— Ubaidillah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Idris Al Khaulani menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar An-Nawwas bin Sam'an Al Kilabi 4 berkata: Aku 


mendengar Rasulullah $& bersabda, “Tidak satu hati pun kecuali 
dia berada di antara jari-jari Ar-Rahman, jika Dia berkehendak maka 


297 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 

















Dia akan meluruskannya, dan jika Dia berkehendak maka Dia akan 
menyesatkannya." 


Rasulullah & berdoa, "Yaa mugallibal guluub tsabbit 
galbii alaa diinika wal miizan biyadir-rahmaan yarfa'u agwaaman wa 
yakhfadhu aakhariin ilaa yaumil giyaamah (wahai Dzat yang 
membolak balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu. 
Timbangan berada di tangan Ar-Rahman, Dia mengangkat kaum- 
kaum dan merendahkan kaum-kaum lainnya hingga Hari Hiamat)."? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 

Hadits ini memiliki Syahid dengan sanad yang shahih dari 
Anas bin Malik: 


an 


ud CAS ai gi Lelas 5 el) Abas —NYVIVAYY 

Ob dp KAN Ea ana AO ba BS 

Ai an alat So PI OS 106 Ap AN 33 oa LP 
an Se Soda eng 


1927/127. Ibrahim bin Ishmah bin Ibrahim menceritakannya 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah memberitakan (kepada 
kami), Al A' masy menceritakan kepada kami dari Abu Sufyan, dari 
Anas &&, dia berkata: Nabi & banyak membaca doa, "Yaa 
mugallibal guluubi tsabbit galbii alaa diinika (wahai Dzat yang 
membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu)."”” 


398 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 
399 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — | 389:| 


era alas 5 ai Cara —NYA/NAYA 


e. So - 3 9 - 


2 Bala AP AN EA AAA GI 


z0. Loc Tg 0-3 


nam ana eU JB Ga gl 


Dl JG Ab Jo es alis ID Io Jie 


PA MAN ES Pai Oa Y Uni TOY og aff 


AN PC Sa ala 
1928/128. Ibrahim bin Ishmah menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya menceritakan 
kepada kami, Abu Muawiyah memberitakan (kepada kami), Al 
A' masy menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Abu Ubaidah, 
dia berkata: Abdullah 4 pernah ditanya tentang doa diberitahukan 
Nabi & ketika beliau an “Mintalah kamu, kamu akan 
diberi." 


Abu Ubaidah lanjut berkata, "Aku lalu berkata, '4llaahumma 
innii as 'aluka iimaanan laa yartaddu wa na'iiman laa yanfadz wa 
muraafagata nabiyyika muhammadin shallallaahu alaihi wa sallam fii 
a'laa darajatil jannati jannatil khuldi (ya Allah, sesungguhnya aku 
memohon keimanan yang tidak tergoyahkan, kenikmatan yang tidak 
ada habisnya, dan kesempatan menemani Nabi-Mu & di tingkatan 
Surga yang paling tinggi, yaitu surga yang kekal)" 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Bs Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 































2 Sa 20 “9 


tr & Sg 3 Fa Pa Vi 8 ya ui —yya/yara 
38. 8 Jo 3 


cn Ka da 3S Da (ee apa Jaa oi Oa 


Sa pena Tab ta NP AA 


LIA PA aga SN RAN Gg AP gi KE 
Si 3 PES le at IA U IE ig ad 
Hana MUA NY BS JB agya Ia 


5 3245- 


Ape AN 3 JG Lada 
pening A3 AA lia (es « 
5 SE 


1920/129. Hamzah bin Al Abbas Al Agabi mengabarkan 
kepada kami di Baghdad, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri 
menceritakan kepada kami, Aun bin Umarah Al Bashri menceritakan 
kepada kami, Rauh bin Al Gasim menceritakan kepada kami dari Abu 
Ja'far Al Khathmi, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari 
pamannya Utsman bin Hunaif 4, bahwa seorang laki-laki buta 
mendatangi Nabi &@ dan berkata, “Ajarilah aku suatu doa yang bisa 
aku baca supaya Allah mengembalikan penglihatanku." Maka 
Nabi #& bersabda, "Bacalah, 'Allaahumma innii as aluka wa 
atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah, ya Muhammad innii 
gad tawajjahtu bika ilaa rabbii. Allaahumma syaffi'hu fiyya wa 
syaffi'inii fii nafsii (ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu 
dan menghadap kepada-Mu dengan perantaraan Nabi-Mu, Nabi yang 
membawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap 
kepada Tuhan dengan perantaraanmu. Ya Allah, berilah pertolongan 
kepadanya untukku dan berilah pertolongan kepadaku untuk 
diriku)" | 





“01 Lih. hadits no. 1930. 


Al Mustadrak — | 391 | 


Hadits ini diperkuat oleh Syabib bin Sa'id Al Hibthi dari Rauh 
bin Al Oasim dengan memberi tambahan pada redaksi dan sanad. Jadi 
yang jadi pegangan adalah perkataan Syabib, karena dia periwayat 
yang tsigah ma mun. 


BN AS pd Ip aka Egi —yy.Ivar. 
AE SA Map Af ES ca JA ip Kat LN Je 


3. : PF - o - o 9 15 - : 3s os 
(4 PA UP dani 3 Hani IKA GAS WA M3 yi 


” 


. .. 


2 aan CA 3, Pn ja SPA Tn 
JUS saja D3 SI K3 Sape JR Sa) elu ale AI lo 
AN da A1 Ip) JB AE 313) S8 IS At 3 G 
DA IP von Jo Ke ag Al ale 
Tren gr: aa ala Io AA Owon Kesra ut 


# 


es Ka ja Pd IU IA Ka 
: | aan As naa 3 “5 ta 
S3 en 0 3 SPSS 


1930/130. Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdurrahman bin 


Sahl Ad-Dabbas mengabarkan kepada kami di Makkah dari buku 
aslinya, Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Zaid Ash-Shaigh 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syabib bin Sa'id Al Hibthi 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari Rauh 
bin Al Oasim, dari Abu Ja'far Al Madani —yaitu Al Khathmi—, dari 
Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari pamannya Utsman bin Hunaif, 


. 


— Al Mustadrak 











dia berkata: Aku mendengar Rasulullah & didatangi seorang laki- 
laki buta yang mengadu kepada beliau tentang matanya yang buta. Dia 
berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki penuntun (penunjuk 
arah) . dan itu amat  memberatkanku." Mendengar itu 
| Rasulullah & bersabda, “Pergilah ke tempat wudhu lalu 
berwudhulah kemudian shalatlah dua rakaat, kemudian bacalah, 
"Allaahumma innii as aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir 
rahmah, ya Muhammad atawajjah bika ilaa rabbii fa yujlii an 
basharii. Allaahumma syaffi'hu fiyya wa syaffi 'inii fii nafsii (ya Allah, 
sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu 
dengan perantaraan Nabi-Mu, Nabi yang membawa rahmat. Wahai 
Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Ti uhan-Mu 
dengan perantaraanmu agar Dia mengembalikan penglihatanku. Ya 
Allah, berilah pertolongan kepadanya untukku dan berilah 
pertolongan kepadaku untuk diriku)'." 


Utsman berkata, "Tak berselang lama dan tidak sampai kami 
berbicara panjang lebar, laki-laki tersebut masuk kembali dan seakan- 
akan tidak terjadi apa-apa padanya sebelumnya. aa 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. Aku mendahulukan hadits Aun 
bin Umarah, karena yang biasa kami lakukan adalah mendahulukan 
sanad-sanad ali. 


HP bf aga eng 3 SE Sis rana 
BK yA Ban YG ola 3 3 Si del Ls SAI Ba 

3415 ad Tea 0 PS 3 sara AN Ban aa Zi 

pe 3 Si Iga) d JB 1JB wa Sg SP KAI 





402 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


Al Mustadrak — 


MH 33 eno Ily G3 Uap Sl all J3 eta 
A3 aa Kab IA Iban HE ILY FR uu 
| HB Ah die Jas 
1931/131. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Musa bin Ishag Al Anshari dan Ismail bin Gutaibah As-Sulami 
memberitakan (kepada kami), keduanya berkata: Abu Bakar bin Abu 
Syaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Fudhail menceritakan 
kepada kami dari Al Ala' bin Al Musayyab, dari Abu Daud Al Audi, 
dari Buraidah Al Aslami, dia berkata: Rasulullah #& bersabda 
kepadaku, "Ucapkanlah, 'Oulillaahumma innii dha'iifun fa gawwi fii 
ridhaaka dha'fti, wa khudz lii al khaira bi naashiyatii, waj'alil islaama 
muntahaa ridhaa Yi. Allaahumma innii dha'iifun fa gawwinii, wa innii 
dzaliilun fa @'izzinii wa innii fagiirun farzugnii (ya Allah, 
sesungguhnya aku lemah, maka jadikanlah kelemahanku menjadi kuat 
'dalam mencapai ridha-Mu, ambillah kebaikan untukku di ubun- 
ubunku (nasibku|, jadikanlah Islam sebagai akhir dari kerelaanku. Ya 
Allah, sesungguhnya aku lemah, maka kuatkanlah aku, sesungguhnya 
aku hina, maka muliakanlah aku, sesungguhnya aku miskin, maka 
berilah aku rezeki)" | 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Pa AS ta oi mike H3 JASA GS YAN ATI 
KN Pe MP ra PN 1g at Gas Ken pi Kana 


. 


SP SAN Ar AP LP Ai IP ale TK 


403 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Abu Daud Al A'ma adalah periwayat 
yang haditsnya matruk." 


— Al Mustadrak 











8.13 AE AND S3 AA 8, Ka 
JL Iga) JB J8 Cah AE elo Syah dip 0GP 
"as KE 13 TI MAA 3 SAMA Gd da ats dl 
Ap ani 3 AKI AG, ank gas MI AI sal) 


din Pp ah AA dh SN AA d5 
Be Aa daa ya 3 Mb AA Ah 
1932/132. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepada kami, Al Fudhail bin Muhammad bin Al Musayyab 
menceritakan kepada kami, Abu Shalih Abdullah bin Shalih 
menceritakan kepada kami, (Muawiyah bin Shalih menceritakan 
kepada kamij”, dari Abu Yahya Al Kila'i, dari Abu Sallam Al 
Aswad, dari Tsauban maula Rasulullah $&, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, "Dikatakan kepadaku, "Wahai Muhammad, 
katakanlah, kamu akan didengar, mintalah, kamu akan diberi'. Aku 
lalu berdoa, 'Allaahumma innii as'aluka fi'lal khairaati wa tarkal 
munkaraat wa hubbal masaakiini wa an taghfira lii wa tarhamnii, wa 
idzaa aradta fii bi gaumin fitnatan fatawaffanii ilaika wa ana ghairu 
maftuuniin. Allaahumma wa as'aluka bhubbaka wa hubba man 
yuhibbuka wa hubban yablughunii hubbak (ya Allah, sesungguhnya 
aku mohon kepada-Mu agar dapat melakukan kebaikan-kebaikan dan 
meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, mencintai orang-orang 
miskin, mengampuniku dan memberi rahmat kepadaku. Apabila 
Engkau hendak memberi bencana terhadap suatu kaum, wafatkanlah 
tanpa termasuk di antara mereka yang diberi bencana. Ya Allah, aku 
mohon kepadamu fagar dapat) mencintai-Mu dan mencintai orang- 
orang yang mencintai-Mu, dan mencintai sesuatu yang dapat 
menghantarkanku kepada cinta kepada-Mu)'" 





“4 Dalam manuskrip tercetak, "Abu Shalih Abdullah bin Abu Shalih, dari Abu 
Yahya Al Kala'i." Yang benar adalah dari kitab-kitab Rijal. 
405 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 


Al Mustadrak — 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari. 


Ka Pd 


AA as CAR Oo Sae Ja le A5 —1yy/N ary 


Ne eng un Kepa 
BAB LA SY Ia AN 3 
.- - 0 GG. 3 0 - 

SP Ga 2 ed Gi GP gi MASA GP cod Gi dp gi gara 
Na Ma ai ne 


oo. $ 


Tatu - SIP AG Sepat gina gia H3 
AA et “ BP Ab ia HA KIA 
A3 2 — An, Can & A TE Di sb RA 
SAN Wap LE AI ata CI at 25 


1933/133. Ali bin Isa bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Bakkar Al Ourasyi menceritakan kepada kami, Sa'id bin 


Menurutku, Abdullah bin Shalih, Abu Shalih Al Mishri, sekretaris Al-Laits 
adalah orang yang sangat jujur tapi banyak salahnya. Tulisannya tetap (sah), tapi 
dia pelupa. (At-Tagrib 1/423). 

Adz-Dzahabi telah membahas hal ini secara panjang lebar dalam Al Mizan 
(2/440-445). 

Tentang Muawiyah bin Shalih Al Hadhrami Abu Amr, dia dianggap tsigah oleh 
Ahmad, Abu Zur'ah dan lainnya. 

Abu Hatim berkata, “Dia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah." 

Al Bukhari juga tidak meriwayatkannya. Ibnu Ma'in menganggapnya lunak. 
Ibnu Adi berkata, “Menurutku, dia adalah periwayat shadug." | 
Adz-Dzahabi berkata dalam Al Mizan, "Dia termasuk periwayat yang dijadikan 
hujjah oleh Muslim, tapi Al Bukhari tidak. Karena itu, Al Hakim meriwayatkan 
dalam Al Mustadrak beberapa hadits dan dia mengatakan, bahwa hadits tersebut 
sesuai syarat Al Bukhari. Merekalah yang diulang-ulang olehnya." (Al Mizan, 
41135) 


— -Al Mustadrak 








Manshur menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb bin Muslim 
Al Ourasyi menceritakan kepada kami, Hafsh bin Maisarah 
mengabarkan kepadaku dari Musa bin Ugbah, Abdullah bin Wahb bin 
Muslim Al Ourasyi menceritakan kepada kami, Hafsh bin Maisarah 
menceritakan kepadaku dari Musa bin Ugbah, dari Husain bin Ali bin 
Al Husain, dari Muhammad bin Ali bin Al Husain, dari ayahnya, dari 
Ali #5, dia berkata, "Di antara doa Rasulullah #& adalah, 
Ullaahumma matti'nii bi sam'ii wa basharii hattaa taj'alahumaal 
waaritsa minnii, wa aafinii fii diinii wa jasadii, wanshurnii mimman 
zhalamanii hattaa tarayannii ftihi tsa rii. Allaahumma innii aslamtu 
nafsii ilaika, wa fawwadhtu amrii ilaika, wa alja'tu zhahrii ilaika, wa 
khallaitu wajhii ilaika, laa malja'a minka illaa ilaika, aamantu bi 
rasuulikalladzii arsalta wa bi kitaabikalladzii anzalta (ya Allah, 
berilah aku manfaat dengan pendengaran dan penglihatanku hingga 
Engkau menjadikannya sebagai warisan dariku. Berilah aku 
keselamatan dalam agama dan tubuhku. Tolonglah aku dari orang- 
orang yang menzalimiku hingga Engkau memperlihatkan kepadaku 
pembalasanku. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepada-Mu, aku 
menyerahkan urusanku kepada-Mu, aku merebahkan punggungku 
kepada-Mu, aku menghadapkan wajahku kepada-Mu, tidak ada 
tempat perlindungan dari 'ancaman-Mu kecuali kepada-Mu. Aku 
beriman dengan Rasul-Mu yang Engkau utus dan dengan kitab-Mu 
yang Engkau turunkan). 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 

Husain bin Ali adalah yang haditsnya diriwayatkan oleh Musa 
bin Ugbah. Dia adalah Husain Al Ashghar yang pernah bertemu 
dengan Abdullah bin Al Mubarak dan meriwayatkan darinya hadits- 
hadits tentang waktu shalat. 





406 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


LA IA : JA 3 Jet jd reva 
Pan Le ea LAS Ke 2 test US Ea sp 


GE gp son Ang di ENG ol aka Noni 
Sab Hal ON KA aa ant D8 Can Land KA 
He Nu el ntu Mu 
3 Wiyana ig ii JA Up SI HI « 
Hen HE ap SI MAN AU Ona, 
aa SN AN ajal) ban dd DG MAN Galah 


4. 9 


IV GOA IP ga gb Has ot 133 ea 
Maa ap M3, ab ae aa 3 EM 


se Do 


ag dag aa So MI OS: IE G3 AN A3 JS 
Kadar 


. 
2. 


1934/134. Ismail bin Muhammad bin Al Fadhl bin Muhammad 
Asy-Sya'rani mengabarkan kepadaku, kakekku menceritakan kepada 
kami, Abu Shalih sekretaris Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada 
kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepadaku, bahwa Khalid bin 
Abu Imran menceritakan dari Nafi”, dari Ibnu Umar, bahwa tidak satu 
kali pun dia duduk di suatu majlis baik ada orang atau tidak ada orang 
kecuali dia akan mengucapkan, "Allahummaghfir lii maa gaddamtu 
wa maa akhkhartu wa maa asrartu wa maa: a'lantu wa maa anta 
a'lamu bihii minnii. Allaahummarzugnii ma tahuulu bainii wa baina 
ma'shiyatik, warzugnii min khasyatika maa tabghii bihii rahmatak, 
warzugnii minal yaginii maa tahuunu bihii alaa mashaa 'ibid dunyaa, 
wa baarik lii fii sam'ii wa basharii waj'alhumal waaritsa minnii. 


— Al Mustadrak 





Allaahumma wa khudz bi tsa'rii mimman zhalamanii wanshurnii alaa 
man adaani wa laa taj'alid dunyaa akbara hammii wa laa mablagha 
ilmii. Allaahumma wa laa tusallith alayya man laa yarhamunii (ya 
Allah, ampunilah aku akan dosaku yang aku lewatkan dan yang aku 
akhirkan, yang kurahasiakan dan yang kutampakkan, serta apa yang 
Engkau lebih mengetahuinya daripada diriku. Ya Allah, berilah aku 
karunia ketaatan kepada-Mu yang bisa menghalangiku. melakukan 
maksiat kepada-Mu, berilah aku rasa takut kepada-Mu yang bisa 
membuatku mendapatkan rahmat-Mu, berilah aku keyakinan yang 
bisa membuatkan tabah dalam menghadapi cobaan-cobaan di dunia, 
berilah berkah pada pendengaran dan penglihatanku, dan jadikanlah 
keduanya sebagai warisan dariku. Ya Allah, balaslah untukku 
terhadap orang-orang yang menzhalimiku, tolonglah aku dari orang- 
orang yang memusuhiku, jangan Engkau jadikan dunia sebagai cita- 
citaku yang terbesar maupun harga dari ilmuku. Ya Allah, janganlah 
Engkau beri kekuasaan kepada orang yang tidak mengasihiku)." 

Lalu Ibnu Umar ditanya tentang doa tersebut, maka dia 
menjawab, “Rasulullah & menutup majlisnya dengan doa 
tersebut." 407 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


ME H3 KE Ii ot yAS Bhs -1rolyaro 
CA AIA oya SA PI IP AANG V| 
LI 0 201 AG - 


sa AA 3 9 0 
IL laa u3 JI GP Aa pp Was cOUAHI hua Gpp an 
en La 2. DA 2 TN NIA PRA Tega Ata An Ca 
BP eng ee le Iya OS JB as Al ph cut ul 


. 





407 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


Al Mustadrak — 


Y, €S— Y3 Kejag 53 AM :JE sad 33) 
3 Pr 2.53 
1935/135. Abu Amr Utsman bin Ahmad bin As-Sammak 
menceritakan kepada kami secara imla ' di Baghdad, Abdurrahman bin 
Muhammad bin Manshur Al Haritsi menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Sa'id Al Oaththan menceritakan kepada kami, Tsaur bin 
Yazid menceritakan kepada kami dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu 
Umamah «5, dia berkata: Apabila Rasulullah $$ berdoa makanan 
telah diangkat (dari meja), "Alhamdu lillaahi katsiiran thayyiban Siihi 
ghaira makfiyyin, wa laa muwaddi'in wa laa mustaghnan anhu 
rabbanaa (segala pujian yang baik dan banyak hanya bagi Allah, 
yang tidak ditolak dan tidak ditinggalkan serta senantiasa 
dibutuhkan)" 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


kaka CAAAN Lita PSA PSN Mug -iya/yawa 
petikan, trnra Aa Aga ta Gi S2 


30. IG - 


La ara Tan Ad PO sapa sAb ba 


Ha AS NE Ip, Pi tap en 
Bae FG Pb AYI YP LA Na u B3, 

() 2. Tg (3 2. ) 2. - Pp PJ 
Wi say ab AN Pat 





“08 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, «Al Bukhari meriwayatkannya dua 
kali." 


— Al Mustadrak 











. 


B3 


LA ALE et GKI DP Saga G dB cg ai 


£ PN 2 toh Bg - ?. 2. 2G - Pa Nana 01 
Y pb HA Ya, JS ed OP SP 
.. 2 - ' A 5 A5 
KU 


: 1936/136. Abu An-Nadhr Muhammad bin Yusuf Al Fagih 
mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi 
menceritakan kepada kami, Ashbagh bin Al Faraj Al Mishri 
menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb memberitakan (kepada kami), 
Amr bin Al Harits menceritakan kepada kami dari Darraj, Abu As- 
Samh menceritakan kepada mereka dari Abu Al Haitsam, dari Abu 
Sa'id Al Khudri 5, dari Rasulullah &, beliau bersabda, "Musa AS 
pernah berkata, "Wahai Tuhanku, ajarilah aku doa yang bisa 
kugunakan untuk berdzikir dan berdoa kepada-Mu'. Allah berfirman, 
Wahai Musa, ucapkanlah: Laa ilaaha illallaah'. Musa berkata, 
Wahai Tuhanku, semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini'. Allah 
berfirman, "Ucapkanlah lia ilaaha illallaah'. Musa berkata, 'Laa 
ilaaha illallaah, wahai Tuhan, yang aku inginkan adalah doa yang 
khusus buatku'. Allah berfirman, "Wahai Musa, seandainya langit dan 
bumi tujuh beserta penghuninya berada di satu piring timbangan dan 
Jaa ilaaha illallaah berada di piring timbangan yang lain, maka yang 
lebih berat adalah laa ilaaha illallaah'"” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


PJ 0 4 o-d KG aa nye, 0 4 9 - Kg 
DANG ES JIN WAS Ep IE SAS — 11 V ATV 


o- Le 2G 


HA aa 3 Ja Bis YG Oh ui ma KA asha 


3 o- 0 2. 0 . 0. o- s0 e3 Pa oz 
PN AP PEP aa HN BI UK 


409 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini shahih." 





Al Mustadrak — 





Joe 


Erat NIA EA Gp ajah GP AA hain 13 4 apain 
(ai 3 GA oi da Aa cka lg al dr So 

BIG PN Joan Ya Dt 3 Sa AI 
me as ena ena ba 
pe Ce SU Kd UN IS JAN 
Af dy Ya ya ih daan al iB Ip 


- 
R20 SN 0 5D. 


Font ap Ga ala C0 G dn ea 
Fs dah GI Dam Cg : JL « ai Kou Jas 
BLN & Ah IN bi 


1937/137. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 

Ubaid bin Syarik dan Ahmad bin Ibrahim bin Milhan menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Yahya bin Abdullah bin Bukair 
menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada 
kami dari Amir bin Yahya, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dia 
berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amr & berkata: 
Rasulullah $& bersabda, “Seorang laki-laki dari umatku akan 
.diseru di antara kepala-kepala makhluk pada Hari Kiamat, lalu 
dibentangkanlah di hadapannya 99 buku catatan amal yang setiap 
bukunya sejauh mata memandang, kemudian ditanyakan kepadanya, 
'Apakah kamu mengingkari ini?' Dia menjawab, 'Tidak, wahai Tuhan'. 
Allah bertanya, 'Apakah kamu punya alas an atau suatu kebaikan?' 
Maka dia ketakutan dan berkata, 'Tidak, wahai Tuhan'. Allah 
berfirman, 'Memang, kamu memiliki kebaikan-kebaikan disisi kami 
dan kamu tidak berbuat zhalim'. Maka dikeluarkanlah untuknya 
sebuah kartu yang di dalamnya terdapat tulisan asyhadu an laa 
ilaaha illallaah wa anna muhammadan abduhuu wa rasuuluh. Maka 


— Al Mustadrak 








dia bertanya, 'Wahai Tuhan, kartu apakah ini dan apa pula buku-buku 
ini?" Allah berfirman, 'Kamu tidak berbuat zhalim'. Lalu buku-buku 
catatan diletakkanlan di satu piring timbangan dan kartunya di piring 
timbangan yang lain, ternyata buku-buku catatan itu ringan dan kartu 
tersebut menjadi berat. sa 


Sanad hadits ini Shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriweyatkannya 


to. 20 3G. 3 


CA Kay LIA Pp Gas —1YANYAYA 
Nb andalan an alan: EN aa Ha 
Pn jan 2 ak ta Fa db GAN WAN eat NG 
da Ab Joe peak at 
2, Ae Pads Pen 4 . : . . 2 0 
Aa da Ja pa IA Aa AG 
S5 SA, SI IS HI YAKIN Ra Tire aa 1g 
AB ie GS PN JL Te 
1938/138. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub 
menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan 
' kepada kami, Bisyr bin Bakar menceritakan kepada kami, Sulaim bin 
Amir menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Ausath Al 
Bajali berkata di atas mimbar Himsh: Aku mendengar Abu Bakar 
berkata di atas mimbar Rasulullah #: Aku mendengar 
Rasulullah & bersabda. Tiba-tiba air mata Abu Bakar berlinang 
dan dia menangis, lalu dia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah # bersabda di atas mimbar ini pada tahun pertama, 





410 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


“Mintalah ampunan dan keselamatan kepada Allah serta keyakinan di 
dunia dan akhirat, karena tidak ada anugerah untuk seorang hamba 


yang lebih baik dari keselamatan setelah keyakinan." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Hadits ini diriwayatkan juga dengan redaksi lain 
dari hadits Ibnu Abbas. 


EA bs Se as  ralrara 


Loe Papa AB. 3 


Ae Up aa Ia Bata 5 0 Oi JAN AP GAS Dhawan 


BAN JB cela ala Ai AAN 3 AE lo 
AB NI & 


1939/139. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad 
menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan 
kepada kami, Hilal bin Khabbab menceritakan kepada kami dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas 4s bahwa Nabi # bersabda kepada 
pamannya, “Perbanyaklah berdoa meminta keselamatan." 


Hadits ini shghih sesuai syarat Al Bukhari, dan diriwayatkan 
pula dengan redaksi yang lain. 


Gran LEARN See Pd as AP Na hat. 


& o- Pa Ipa RB. 3 


Gaal GP Ga  MUU Hi Bab 0 Ui Je PN Kn Kep ra 


“11 Adz-Dzahabi berkata dalam At-T: alkhish, “Hadits ini shahih." 
“12 Adz-Dzahabi berkata dalam At-T: alkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


— Al Mustadrak 
























sal) SI 0 da aba daa Jen as OS “JG 
SPI S3) "333 Sa 


1940/140. Abu Bakar bin Ishag menceritakannya kepada kami, : 
Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad 
menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan 
kepada kami, Abu Malik Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, dia berkata: Rasulullah #$ mengajarkan kepada orang 
yang masuk Islam untuk berdoa, “Ya Allah, berilah aku petunjuk, 
berilah aku rezeki, berilah aku keselamatan dan berilah aku 


rahmat." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


oe So S£ BG. LL Y 


GEA AI YA ae AE AA 

Pipa Ea JR KE dah jadi Gita dia 
M3 Mena ala en | 
3 Se Ijat dog ale At Ko Io OS "IE GS 
HANYA aa SIP NN una IE usah 
GI ALI AN FA 5 Ona RI 


1941/141. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash- 
Shaffar menceritakan kepada kami, Muhammad bin An-Nadhr Az- 
Zubairi menceritakan kepada kami, Bakr bin Bakkar menceritakan 
kepada kami, Hamzah bin Habib Az-Zayyat menceritakan kepada 
kami dari Habib bin Abu Tsabit, dari Urwah, dari Aisyah t&, dia 





413 Adz-Dzahabi berkata dalam t-Talkhish, “Dia meriwayatkannya dengan 
sanadnya." 


Al Mustadrak — . 


berkata, "Rasulullah # berdoa, 'Allaahumma aafinii fli jasadii, wa 
aafinii fii basharii, waj'alhul waaritsa minnii, laa ilaaha illallaahu al 
haliimu al kariimu, subhaanallaahi rabbil arsyil azhiimi, alhamdu 
lillaahi rabbil aalamiin (ya Allah, berilah aku keselamatan pada 
tubuhku, berilah aku keselamatan pada penglihatanku dan jadikanlah 
dia sebagai warisan dariku. Tidak ada ada Tuhan selain Allah, yang 
Maha Lembut lagi Maha Mulia. Maha suci Allah, Tuhan Arasy yang 
agung. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam)'. it 


Sanad hadits ini shahih jika benar bahwa Habib mendengar 
dari Urwah, dan Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


AS BIKE SA KM Upi -sexInati 

Ga uas Pn ena CI Oa SERA TaeNnpawa 
Ola gi Kn 53 de Ob 3 daa 
ae et IG vb AA 33 KL 3 BN 
AL Hi aa Sal 1 Ip 1JE IGa Jl Lo Lam ai La, 


1942/142. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Attab Al 
Abdi mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Al Awwam Ar- 
Rayyahi menceritakan kepada kami, Abu An-Nadhr menceritakan 
kepada kami, Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats- 
Tsauri, dari Algamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari 
Aisyah t&, dia berkata: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, 
bagaimana seandainya aku menemukan malam Laitul Oadar, apa yang 
harus aku baca?“ Nabi & menjawab, “Bacalah, 'Allaahumma 


“'$ Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Tentang Bakar, An-Nasa'i berkata, 
'Dia tidak tsigah'." 


— Al Mustadrak 





























innaka afuwwun, tuhibbul afwa fa'fu annii (ya Allah, sesungguhnya 
Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai permohonan maaf, maka 
ampunilah aku) "8 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


an BA aa MA erat 


301 3 0-) as 30. 8£0 A.A Pa 0. 


Jah Ef tah AP EA agar Gp Ia CI Ga 
Pa KA ARA Pj PAP Dah gi ap Bea Pen 
2y—a Hg oa Ho 2 AR Sa OS ala le AN Ko 
SN | Hall 23 « AN ag « Aa 


1943/143. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Sa'id bin Mas'ud menceritakan 
kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, Israil 
memberitakan (kepada kami) dari Abu Ishag, dari Amr bin Maimun, 
dari Umar &5, bahwa Nabi $ meminta perlindungan dari lima 
hal, yaitu: pengecut, bakhil, umur yang jelek, siksa kubur dan fitnah 
dada (bati)."' 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 





415 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 


dan Muslim." 
416 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 


dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


He Olga SENI by Ane ba —ye1/vatet 

Ae na el Ab PAT Gis Jua Oi PM Oi | 
Ie Ir os IE Uh oa IP BI IP Kya KE 
JSI PA aa Se AN AS 3 dya ag ala Ai 
Sta KE, SW Aealiy ALAN GL, ? Mp JS Pen , 
SAN Sep org SEN SA, IN, AN 3 De 
MA pi or KI, AN ig en, 
Pa 


1944/144. Abdan bin Yazid Ad-Daggag mengabarkan kepada 
kami di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain bin Dizil menceritakan 
kepada kami, Adam bin Abu Iyas menceritakan kepada kami, Syaiban 
bin Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Gatadah, dari Anas 
bin Malik, dia berkata: Rasulullah 48 membaca dalam doanya, 
"Allaahumma innii a'uudzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal 
bukhli wal harami wal gaswati wal ghaflati wal iilati wadaz-dzillati 
wal maskanati. Wa a'uudzu bika minal fagri wal kufri wal fusuugi 
wasy-syigaagi was-sum'ati war-riyaa'i. Wa a'uudzu bika minash- 
shamami wal bukmi wal junuuni wal judzaami wal barashi wa sayyi'il 
asgaam (ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, 
kemalasan, pengecut, bakhil, ketuaan, kekerasan hati, kelalaian, 
kemiskinan, kehinaan dan kerendahan. Aku berlindung kepada-Mu 
dari kemiskinan dan kekufuran, kefasikan, kesialan, kemunafikan, 
sum'ah dan riya. Aku berlindung kepada-Mu dari ketulian, kebisuan, 
kegilaan, lepra, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk)". 


“I7 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 




















Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. | 


J02G- 3 6 - 


Gamal SAS GI Gp Iko yi Habis -Nto/vato 

8 o£ NE, Tata As Tn 0, 30 1G- A- Pan EN 2 
CN atm ep Ogyla Lado IYG Jasa Ap Kas te 3 
TE IA al alih SEN Te SAS GAN aa al LA GE 
Cr AP et op AS OA PI AI Ot MA 

A 8 - Ne sp O Fa, - 2... oY o- 0 - Pa 
BIA Ian d AAN 3 PP AI K5 3 JH 
AE ia Wol TN MEI Aa PG OS Ah de 
MAN AA GI 253 ce 





1945/145. Muhammad bin Shalih bin Hani" menceritakan 
kepada kami, Al Husain bin Al Hasan dan Muhammad bin Ismail 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Harun bin Sa'id Al Aili 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada 
kami, Huyai bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Abu 
Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah. bin Umar &, bahwa 
Rasulullah & berdoa dengan kalimat-kalimat ini, "Allaahumma 
. innii a'uudzu bika min ghalabatid-dain wa ghalabatil aduwwi wa 
syamaatatil a'daa' (ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari 
menumpuknya utang, kekalahan dari .musuh dan cacian musuh- 
musuh)" 8 | 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


“I8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


.  Mmursa 


SAN BAL GA Gi dle EA EA ANN AAN 


£ 3 ? .. - s8. 2 PPK PS 
LN Hatta 3 OA ES YG (Ja S3 SAS tapa Gi 


& 2 4 8 - aa TT 53 2 2, , - PAN » 5 s2: 
dan nh OS peka KI elo Sl Sya) Ol langis 
an Pata Ld aa Poo 8... . - be ... 9 . Bag 2 
Bl op IE SAS ag Mhi IG 0 D3 Gl 


2 4 7 2. o 
Laga SS AG SITU UPI maa ag Eh 
. P - 


Os 


Dai AA PL AP Oa oi 
1946/146. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepada kami, Al Husain bin Al Hasan dan Muhammad bin Ismail 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Harun bin Sa'id Al Aili 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada 
kami, Hafsh bin Maisarah dan Ya' gub bin Abdurrahman mengabarkan 
kepadaku dari Musa bin Ugbah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 
Umar &, bahwa Rasulullah $& berdoa, "Allaahumma innii 
a'uudzu bika min zawaali ni'matika wa min tahuwwuli aafiyatika wa 
min fujaa'ati nigmatika wa min jamii'i shakhatika (ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu, 
berpindahnya keselamatan yang Engkau berikan, siksaan-Mu yang 
mendadak dan dari segala kemurkaan-Mu)." 


Ibnu Wahb berkata, "Ya'gub meriwayatkannya dari Abdullah 


bin Dinar dari Ibnu Umar, sementara Hafsh meriwayatkannya secara 
119 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


“19 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim." 


— Al Mustadrak 











IG 


sanad rata AS oa KS Sl Gak —NALV 


SE RR ak AE aa pe II dar HE al AI 
Hoa AN KE oi BA LAGI GAS UPS eekah Kean 
JI in Aga) HA UP Ae Ga ia ip da 
au, da, SAI Gp aa manga 223 


db ot , Pdt ok , 
1947/147. Abu Bakar Ahmad bin Yasin Al Ash menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Al Walid Al Fahham dan Musa bin Al 
Hasan bin Abbad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Muhammad bin Mush'ab Al Oargaisani menceritakan kepada kami, 
Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Ishag bin Abdullah bin Abu 
Thalhah, dari Ja'far bin 'Iyadh, dari Abu Hurairah 4, dia berkata: 
Rasulullah #& bersabda, “Mintalah perlindungan kepada Allah dari 
kemiskinan, kekurangan, kehinaan, menzhalimi atau dizhalimi.' Lala 
Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. | | 


(AA Lea Tama AA AG B3 LAINYA LA 

A3 ES AS SA la Jah 2 Kata (Ae GAS 
Ad Woip dn JG da diset 
WIB dpn GS UG el LD 9 Ia al 


SN AN Ga Eh Sel P3) al) AI AN o& In ale da 





420 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


1 Oa Aas ON Oh 3 TAN SA AG PA 
8 “ Pohan 2 du Ul GOA oh 3 oi 
Hah Plasa 


1948/148. Bakar bin Muhammad bin Hamdan Ash-Shairafi 
menceritakan kepada kami, Abdushshamad bin Al Fadhl Al Balkhi 
menceritakan kepada kami, Makki bin Ibrahim menceritakan kepada . 
kami, Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind menceritakan kepada kami 
dari kakeknya Abu Hind, dari Shaifi maula Abu Ayyub, dari Abu Al 
Yusr As-Sulami yang namanya Ka'ab. bin Amr, bahwa 
Nabi & berdoa, “Allaahumma innii a'uudzu bika minal hadami 
wal-taraddi wal harami wal ghammi wal gharagi wal haragi. Wa 
a'uudzu bika an yatakhabbathaniyasy-syaithaanu indal mauti. Wa 
a'uudzu bika an amuuta fii sabiilika mudbiran wa a'uudzu bika an 
amuuta fii sabiilika ladiighan (ya Allah, aku berlindung kepada-Mu 
dari keruntuhan, terjatuh dari tempat tinggi, ketuaan, kesusahan, 
tenggelam dan kebakaran. Aku berlindung kepada-Mu dari godaan 
syetan ketika sekarat. Aku berlindung kepada-Mu dari mati di jalan- 
Mu dalam kondisi melarikan diri, dan aku berlindung kepada-Mu dari 
mati di jalan-Mu dalam kondisi tersengat hewan berbisa)." 4 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


0 Ao 1D 


3 da Gas Kayak ISA alel! yN AS NA EA 


AIM oh II 5S Oia SAS Aa ut Pngtara EA pe 3 


: #1 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 
Daud dan An-Nasa'i dengan beberapa jalur, dan dalam hadits ini tidak 
diriwayatkan dari kakeknya." 


— Al Mustadrak 








Tea Ia di ale do 0 JB IR up 
BPN JUL, AT SEN OK 


1949/149. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Hamid Al Haritsi 
menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, 
Mis'ar menceritakan kepada kami dari Ziyad bin Ilagah, dari 
pamannya, dia berkata: Nabi & berdoa, "Allaahumma jannibnii 
munkaraatil akhlaag wal ahwaa' wal a'maal wal adwaa' (ya Allah, 
jauhkanlah aku dari perilaku-perilaku yang mungkar, hawa nafsu, ' 


perbuatan-perbuatan yang mungkar dan penyakit-penyakit). 1822 


Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


da Sai Gi Ana An ab Al Uta —No./yao. 


3 0. 304 IG 


Uas daa aU Ca Cab BAL 
2— ENG 3 Ot 


ph set AP NY Ip irama gl an an 


2 Hu na ea de PP Ana 
- 1 J6 Kor nd Ang cal Aegan SN kg JB UN Ia 


1950/150. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Khasynam bin Ash-Shiddig menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Yazid Al Mugri' menceritakan kepada 
kami, Haiwah bin Syuraih menceritakan kepada kami dari Darraj Abu 
As-Samh, dari Abu Al Haitsam, dari Abu Sa'id Al Khudri 4, dari 
Nabi # bahwa beliau berdoa, “A'uudzu billaahi minal kufri wad- 
dain (aku berlindung kepada Allah dari kekafiran dan utang)." 





422 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


Mendengar. itu seorang pria bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah 
kekafiran sebanding dengan utang?“ Beliau menjawab, “Ya. v2 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


5 mai) Gi ekaat Gg 33 KI AA ES hei /yao1 


e 2 SAPI PAN tp 0 Aina bo suk 
C0 #0. - 


3 Sa ni End £ o £. 0 EP 
AS MN —) BPA II OP aaria Bl pi Han YP OM 


j 


s 
3) 


ban AAN Ge le IA 


3G. Bana LA BT - ag - & 3 - 


1951/151. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Yusuf Ar-Razi memberitakan (kepada kami), Abu 
Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id, 
dari Abu Hurairah #, bahwa Nabi $& mengucapkan dalam 
doanya, “Allaahumma innii a'uudzu bika min jaaris-suu'i fii daril 
mugaamati, fa inna jaaral baadiyati yatahawwal (ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu dari tetangga yang jahat di tempat tinggalku 


yang tetap, karena tetangga yang ada pedusunan dapat berpindah 


tempat). "4 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Hadits ini diperkuat oleh 
Abdurrahman bin Ishag dari Al Magburi. 


“23 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 
“4 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim." 


— Al Mustadrak 


ea 2 memia a 








2, 
Pat 


AB KA Ip Nian Kost ba ory Nae 


z 


3 - Pt - o- 3 H - 2 P3 An. 2 A0 dar 0 3 
Io ba— B3 a— ulas Lod— Coy Pa Olbewl oa 


8) an X - » 00.3 o- LT 2... Laga 0 4 0 90 
ASEAN 3 BA HP KPAI daan 5 Ie 3 LAI 
Ma dng & ' NA Ia A.A 2, Sa ara aa 
Pa MI akan Hg lag ALE AN Gala Al Sya) OS :JB 
5 - - PIA na - sn Tn 8. 3 5 

LI Jala ol elE Ih BAN GL Ob cela Uber 


1952/152. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakannya kepada kami, Ishag bin Al Hasan menceritakan 
kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Ishag menceritakan kepada kami dari 
Sa'id Al Magburi, dari Abu Hurairah &, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Mintalah perlindungan kepada Allah dari 
(kejahatan) tetangga yang menetap, karena tetangga yang seorang 
musafir jika dia mau pindah maka dia akan hilang." 


| Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. | 


Li AAA HAK jak jd Ep —yor/ Ao 
AA Sea Last ad 3 Ab EL APU 


30 A0. Pa o- 30 49. 3 


Li tg Ia Ga SAN aa Ra 
Tran 9 Lea “0-3 PA 0 Pata 0012, 0 - » o- 
Japan IA JG ori Ui IK al IA 0 ea GP Lea 


425 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. . 

. As-Suyuthi menyebutkannya dalam Ai Jami” Ash-Shaghir dan dia 
menisbatkannya kepada Al Hakim dari Abu Hurairah, lalu dia menilainya dha 'if. 
Kemudian kami mendapati Al Munawi berkata dalam Al Faidh, "Al Hakim 
meriwayatkannya dalam Ad-Du'a dan dia berkata, "Hadits ini shahih'. Pendapat 
Al Hakim ini pun disetujui oleh Adz-Dzahabi. 





— Al Mustadrak — 


MAA AA ka pa lp AI ujan 
Ig tega Pan WA Ah : 8 “J3 at 


Mb SPP EP Gp 

1953/153. Abu Al Hasan Ali bin Muhammad bin Ugbah Asy- 
Syaibani mengabarkan kepada kami di Kufah, Al Khidhr bin Aban Al 
Hasyimi menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Muhammad bin 
Abdullah Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Sa'ad bin Aus 
menceritakan kepada kami dari Bilal bin Yahya Al Absi, dari Syutair 
bin Syakal bin Humaid, dia berkata: Aku mendatangi 
Rasulullah $$ lalu aku berkata, “Wahai Rasulullah, ajarilah aku 
doa minta perlindungan." Beliau kemudian memegang telapak 
tanganku dan bersabda, “Ucapkanlah, 'Allaahumma innii a'uudzu bika 
min syarri sam'ii wa min syarri basharii wa min syarri nafsii wa min 
syarri manniyyii hattaa hafizhahaa (ya Allah, sesungguhnya aku 


berlindung kepada-Mu dari kejelekan pendengaranku dan kejelekan . 


penglihatanku, dari kejelekan diriku, dan dari kejelekan maniku 
kemaluanku hingga dia terpelihara)" "5 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


HE HTS adl yf Ugel —Not/vAot 


Pa Ledun H 


Hat Wis Ja ed fe raya In CLE 256 Pj BIS 3 Ing 
SAT) Jt uh, Na -JG GI al Ot aa Hera PAN 
Dag Ca M5 "ds ne Ng an Hn Ip an St 2 


“26 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


—- Al Mustadrak 





dari 








Dash pen Ss La : JG na Sena NA 253 Sik Oa 
Panu Up s - X8 “ 
ai dl Ja Oi 

1954/154. Abu Al Hasan Muhammad bin Ahmad Al Hanzhali 
mengabarkan. kepada kami di Baghdad, Abu Oilabah Ar-Ragasyi 
menceritakan kepada kami, Abu Ashim An-Nabil menceritakan 
kepada kami, Utsman Asy-Syahham menceritakan kepada" kami, 

Muslim bin Abu Bakrah menceritakan kepadaku, dia berkata: Ayahku 

mendengarku ketika aku mengucapkan, "Allaahumma innii a 'uudzu 

bika minal hammi wal kasali wa adzaabil gabri (ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kemalasan serta siksa 
kubur)" Maka dia berkata, “Wahai anakku, dari mana kamu 
mendengar ini?” Aku menjawab, “Aku  mendengarmu 
mengucapkannya." Dia berkata, “Tetaplah membacanya, karena aku 
mendengarnya dari Rasulullah #$ saat beliau membacanya. 132 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


La AN) Ja Giaa dp al Ge ta —Noo/1400 


o- $ 3 0 


PH B5 LAM AN Ke Gi ang tara cs GAN OKE 


da in Ae bnar Af aa ke Huni 
-JG Pa P3 ng PP GAN GENAP KPA | 
GS NE Un 3 IA abg aan Ba dn OS 


Ale 35 A33) AI 3) Hi al AA NE 





421 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


1955/155. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Abdan Al Ahwazi memberitakan (kepada kami), Abdat 
bin Abdullah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, Zaid bin Al 
Hubab menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Tsabit bin 
Tsauban memberitakan (kepada kami), Abdullah bin Al Fadhl Al 
Hasyimi menceritakan kepada kami dari Abdurrahman Al A'raj, dari 
Abu Hurairah 4, dia berkata: Rasulullah # berdoa, " A'uudzu 
bika min adzaabi jahannama wa adzaabil gabri wa fitnatil mahyaa wa 
Jitnatil mamaati wa fitnatid-dajjaali (aku berlindung kepada-Mu dari 
siksa neraka Jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian 
serta fitnah Dajjal)" 2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


nya AAN SN ln gg ea Oa —No1/1AO1 
da sae 01 AA 2 GT Gb OR Fi ap LA 


- 0. -e 0.073 02 0,4 0 04 0 -0 & o- o - - 
(P3 Jpn oi Sa GP Lai Gi mer OP PANAS or Ad GP 
30.1 


Lb AI In 2G gag lan Io An Jpn Ol da 


Tn gi Pn ab Ii 
1956/156. Ahmad bin Salman bin Al Hasan Al Fagih 
mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Mukram menceritakan 
kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Amir Al Aslami memberitakan (kepada kami) dari Al Walid bin 
Abdurrahman, dari Jubair bin Nufair, dari Mu'adz bin Jabal , 
bahwa Rasulullah $$ bersabda, “Mintalah perlindungan kepada ' 
Allah dari tamak yang akan menghantarkan kepada tabiat, dan dari 


“28 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim 
dari hadits Thawus dari Abu Hurairah dengan makna hadits yang sama." 


— Al Mustadrak 








ketamakan pada sesuatu yang tidak perlu ditamaki ketika tidak ada 
1429 


keinginan. 


Sanad hadits ini lurus, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


AN n0e V5 


HE cp v Pa Hi Ss 


ana dan ik da Cabai 3 ar Kas SI 


—Noy/NAov 


NP) abg Map SING BRA 
SA NA ia SA le Aan A3 Gp DS: JG 
EN padi Tam V3 « KRI ai GI ga 
39 LN el Gp AB 53 EA LO HA Ga 
cg J3 SI sia: ve GA 0 wal SN JSI 
Us ads AI ali lh) AN Sie) Je 3 
apa de NA BL je Bg 
S3 LAS ie TA “el ys ip BNN BA Iemin 
Gn SA Km MA » Ie al Gala aa AA La 
He Nia Ie atin Sp Dag (3 
YEN LA KI NN TA NP 

BEAN LN 


1957/157. Al Husain bin Al Hasan bin Ayyub mengabarkan 
kepada kami, Hatim Ar-Razi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 





429 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Sanadnya mustagim (lurus)." 


Al Mustadrak — 


Yusuf menceritakan kepada kami, Khalaf bin Khulaifah menceritakan 
kepada kami dari Humaid Al A'raj, dari Abdullah bin Al Harits, dari 
Abdullah bin Mas'ud &, dia berkata: Di antara doa 
Rasulullah & adalah, "Allaahumma innii a'uudzu bika min ilmin 
laa yanfa' wa galbin laa yakhsya' wa du'aa'in laa yusma' wa nafsin 
laa tasyba' wa minal juu'i fa innahuu bi sadh-dhajii' wa minal 
khiyaanati fa innahaa bi satil bithaanahi wa minal kasali wal bukhli 
wal jubni wa minal harami wa min an uradda ilaa ardhalil umuri wa 
min fitnatid-dajjaali wa adzaabil gabri wa fitnatil mahyaa wal 
mamaati. Allaahumma innaa nas 'aluka kulla istmin wal ghaniimati 
min kulli birrin wal fauzu bil jannati wan-najaati minan-naari (ya 
Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak 
bermanfaat, hati yang tidak khusyu', doa yang tidak didengar, jiwa 
yang tidak kenyang, dan juga dari kelaparan, karena dia sejelek-jelek 
teman tidur. Aku juga berlindung kepada-Mu dari khianat, karena dia 
sejelek-jelek penyakit batin: dari kemalasan, kebakhilan, ketakutan, 
ketuaan, dikembalikan pada usia yang paling hina, dari fitnah Dajjal, 
siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya 
kami minta kepada-Mu hati yang penuh harap dan khusyu” serta 
kembali (kepada Allah dengan bertobat) ke jalan-Mu. Ya Allah, 
sesungguhnya kami minta kepada-Mu ketetapan dari ampunan-Mu 
dan perintah-Mu yang dapat menyelamatkan serta keselamatan dari 
setiap dosa, memperoleh segala kebaikan, beruntung dengan (masuk) 
surga dan selamat dari neraka)." 


Apabila Nabi & sujud mengucapkan, "Allaahumma sajada 
laka sawaadii wa khayaalii wa bika aamana fu 'aadii abuu'u laka bi 


ni'matika alayya wa haadzaa maa janaitu alaa nafsii yaa azhiimu yaa 


azhiimu ighfir lii fa innahuu laa yaghfirudz-dzunuubal azhiimata 
illaar-rabbul aazhiim (ya Allah, hati kecilku dan hayalanku sujud 
kepada-Mu, hatiku beriman kepada-Mu, aku mengakui nikmat-Mu 
kepadaku, inilah yang kuperoleh untuk diriku. Wahai Dzat yang Maha 
agung, Wahai Dzat yang Maha agung, ampunilah aku, sesungguhnya 


— Al Mustadrak 








tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa besar kecuali Tuhan yang 
Maha Agung)" 8 

Sanad hadits ini shahih, hanya saja Al Bukhari dan Muslim 
tidak meriwayatkan dari Humaid Al A'raj Al Kufi. Keduanya hanya 
sepakat meriwayatkan hadits Humaid bin Oais Al A'raj Al Makki. 


Hadits pertama tentang permintaan perlindungan (Isti 'adzah) 
dari empat hal, maka diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abdullah 
bin Amr. 


Adapun hadits Abu Hurairah adalah: 


4 ea 25 E Lari 0 10 — Ea AG 
Lyn Saran yl3 Besa 3 one —NOA/ NASA 


y yaa 203 - Pe 3 AG Paten 3 x .3 2 
(AS er PPL Hae Ugal Kake Ui PS Led NU Era) 
3. Toar s - 2 Oo 3 0 ki o? AG 


A B5 y : Ka SS 2 23 o- 4, . e Loc. £. Lg - 
AI IA Iya) OS dai BEAN ph Ia OA pat AN capai 
- Dg - - (3 4 9 4 2, 5 8, P 323, 
H3 be un Ha aa De Sel AA sda da ae 
i . 3-02 23 0 8 2 0 ee R9 0 
KY SS ag ata Y ya Ha 
1958/158. Abu Bakar bin Ishag dan Abu Sa'id Ya'gub'” Ats- 
Tsagafi menceritakannya kepada kami, keduanya berkata: Umar bin 
Hafsh As-Sadusi menceritakan kepada kami, Ashim bin Ali 
menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada 
kami bahwa Sa'id Al Magburi menceritakan kepadanya dari 


saudaranya Abbad bin Abu Sa'id, bahwa dia mendengar Abu 
Hurairah #s berkata: Rasulullah $& berdoa, "Allaahumma a'uudzu 


430 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Humaid adalah periwayat matruk 
(riwayatnya ditinggalkan)." : 

“1 Pada halaman pinggir manuskrip asli tertulis, "Barangkali kata 'Ahmad bin' 
gugur darinya." 


Al Mustadrak — 


bika min arba': min ilmin laa yanfa' wa galbin laa yakhsya' wa nafsin 
laa tasyba' wa min du'aa'in la yusma' (ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari empat hal: Ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang 
tidak khusyu', jiwa yang tidak kenyang dan doa yang tak 
didengar)." 


Adapun hadits Abdullah bin Amr adalah: 


0. “0G Jaa AS PT 


Kana Gen opa JASA F IEASs —Y 04/1104 
Ap ti aa dy kado Pai 3 AAN Ale 
II 3 3 i Kxe 3 yAM PK AU 
(ITN pie La Sar al, ala ale II He Ip 06 HJB MAS 
MEN aga KERI Y ob) GAM Y se3, 


1959/159. Bakar — bin ' Muhammad — Ash-Shairafi 
menceritakannya kepada kami di Marwa, Abdushshamad bin Al Fadhl. 
menceritakan kepada kami, Gabishah bin Ugbah menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dari 
Abdullah bin Abu Al Hudzail, dari Abdullah bin Amr 4, dia 
berkata, "Rasulullah $$ meminta perlindungan dari ilmu yang tidak 
bermanfaat, doa yang tidak didengar, hati yang tidak khusyu' dan jiwa 
yang tidak kenyang." 


“ Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 
433 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 
“Menurutku, Adz-Dzahabi telah berkomentar: tentang Oabishah bin Ugbah Al 

Kufi, “Periwayat yang sangat jujur dan mulia." 
Ibnu Ma'in berkata, “Dia adalah periwayat tsigah, kecuali pada hadits Ats- 
Tsauri." 
Ahmad berkata, “Dia adalah periwayat yang banyak salahnya, tapi dia tsigah dan 
tidak apa-apa dengannya." 
An-Nasa'i berkata, “Tidak apa-apa dengannya." (Al Mizan 3/383). 


— Al Mustadrak 











AI AL SA al dua. 


2 0-3 3 - Do 3 ag 


IS NI Gd galah j3 Sania Vido ya 


A . . . 2 DL . 
anang Ap ap der end 


AB IE UM Oa lu se Un da Hat Kln 2D JG 
JOM ya Sel Lala 
1960/160. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Sa'id bin Mas'ud menceritakan 
kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari: Yazid bin Abu 
Maryam, dari Anas bin Malik &, dia berkata: 
| Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa yang minta surga kepada 
Allah sebanyak tiga kali, maka surga akan berkata, 'Ya Allah, 
masukkanlah dia ke surga. Dan barangsiapa yang minta 
perlindungan kepada Allah dari neraka, maka neraka akan berkata, 
Ya Allah, lindungilah dia dari neraka'. ea 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


bagi San aj Aid bnap ACA nam 
AN AS Gi ME yi li Oh Ui Ku 
HA IA Ap Ea pai jiran 3 CA 


3 0 - . 


“J3 Jati Hi SA SE A3 Gb ai Ja 





434 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


04 0 I-o1x 0 ang e - Pa - . 80 Lag to 
CAP YP UP el ul up CBN Ani OI Odi de dil 
P3 ALA Gi ab Gg IIB GEJI IP oi gan LE 

' 3520 7 & 90 — Y, P4 PN EA TAN PN 0 
Ar Me Kata LIP AN Jay Se JAN OS Oya ie 
Sy AN JAR AA EKA Up die IS JI tegas 
Yg Hp AA YAN, daki Yp US al 2S li 
Ji AA IE Can Epen ale YP, 0 

3 p Pa Ke Rear a Kd .: 2 .. (3 3 E oo. 0, - 
aa £ GAN al 38 13 - Ad Jas Saat Uh TAU) PA pr 
Pub no 3 202 2 X a6Gu Ao “US 1 Laga a10. 
sa . 8 te & Td o- 3 3 2: 8. T- Ka £ 

mi Li 5 DPP ah IA aa :J8 

1961/161. Abu Abdillah Muhammad bin Ali Ash-Shan'ani 
mengabarkan kepada kami di Makkah, Ishag bin Ibrahim bin Abbad 
menceritakan kepada kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami. 

Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i memberitakan (kepada kami), 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, 
Yunus bin Sulaim mengabarkan kepadaku, dia berkata: Yunus bin 
Buraid Al Aili mendiktekkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Urwah 
bin Az-Zubair, dari Abdurrahman bin Abdul Oari, dia berkata: Aku 
mendengar Umar bin Khaththab 4& berkata: Apabila wahyu turun 
kepada Rasulullah 45, kami mendengar di dekat wajahnya seperti 
ada suara dengungan lebah. Suatu hari wahyu turun pada beliau lalu 
kami diam untuk beberapa saat lamanya. Lalu beliau menghadap ke 
kiblat dan mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, “Allaahumma 
zidnaa wa laa tangushnaa wakrimnaa wal tuhinnaa wa'thinaa wa laa 
tahrimnaa wa aatsirnaa wal tu tsir alainaa wardha annaa wardhinaa 
(ya Allah, tambahkanlah kepada kami dan jangan Engkau kurangi, 


— Al Mustadrak 














muliakanlah kami dan jangan Engkau hinakan, berilah kami dan 
jangan Engkau haling-halangi, utamakanlah kami dan jangan Engkau 
sisihkan, ridhailah kami dan jadikanlah kami ridha)." 

Kemudian beliau bersabda, “Telah diturunkan kepadaku 10 
ayat, barangsiapa yang mengamalkannya dengan istigamah maka dia 
akan masuk surga." Lalu beliau membaca, "Oad aflahal mu 'minuun" 
sampai selesai 10 ayat. 

Abdurrazzag dan Yunus bin Sulaim berkata, “Pamannya 
adalah seorang gubernur." Dia berkata, “Pamanku mengutusku untuk 
menemui Yunus bin Yazid hingga dia mendiktekan hadits 
kepadaku." ' 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Pa EN ar ke un Di dp ia SNAYINAAT 
— HE La PN 3 Jag Ga Kat A5 aa 
Ha Bab op da ba da AS Aaj ANN DN 3 JASA 
In 3 Ig ale An on an ds bi an du 
KE CASE Da an pi 


1962/162. Ali bin Isa Al Hiri menceritakan kepadaku, Al 
Husain bin Muhammad Al Oabbani menceritakan kepada kami, Jamil: 
bin Al Hasan Al Jahdhami menceritakan kepada kami, Abu Hammam 
Muhammad bin Az-Zabargan Al Ahwazi menceritakan kepada kami, 
Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami dari Abu Utsman, dari 
Salman 4, bahwa Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya 


435 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih, dan diriwayatkan 
dalam Musnad Ahmad." . . 


Al Mustadrak — 





Allah 8 malu kepada hamba-Nya bila dia mengangkat kedua 
tangannya. kepada-Nya, lalu Dia mengembalikannya dalam keadaan 
kosong (tanpa pemberian)." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Ke Tana ea pl di —ak/vanr 
B5 YG Ke an ugl Bas (SM A2 OM ae XS ui 


GA IP Ia Gal oi pa Aa 3 Bj he Ip ara ip oh 
mma o Apn Pep dan al 


1963/163. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul 
Hakam memberitakan (kepada kami), ayahku dan Syw'aib bin Al- 
Laits menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al-Laits bin 
Sa'ad menceritakan kepada kami dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin 
Abu Hilal, dari Yazid bin Abdullah bin Usamah, dari Umair maula 
Abu Al-Lahm 45 bahwa dia melihat Rasulullah $$ di Ahjar Az- 
Zait sedang berdoa dengan membentangkan kedua telapak 
tangannya. 7 | 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


“36 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 
87 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 





AA AE aga sa KM Bas 11 AN 


Oo. 0 - IG Ag 


Gaal D Par: AS Cr le u Pet Waw Sa Wa— 


0. 90. 


Agan Ken SP MEP HN EP IP 
Le MN Sala aa, de Ie aa ih La “JG ea 
PE) LI Nina KA Pe OS aah Yg aga 
1964/164. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Ulayyah menceritakan kepada 
kami dari Abdurrahman bin Ishag, dari Abdurrahman bin Muawiyah, 
dari Abu Dzubab, dari Sahl bin Sa'ad 4, dia berkata, “Aku tidak 
melihat Nabi #8 mengangkat kedua tangannya ketika berdoa di 
atas mimbar dan pada momen lainnya, (tapi) beliau menjadikan jari 
jemarinya sejajar dengan kedua bahunya ketika berdoa." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


peda Dying KA sad Paktn ra A5 —yte/yate 


sg. -s- 


Iazea Cod KPI mg Tg aN tara Ga PU 
aa Kena ea Pa aa 


Z0. 


TA Ta 3s sa En os 255 ob ks 


1965/165. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub ' 
menceritakan kepada kami, Bakkar bin Outaibah Al Oadhi 





18 Adz.Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


menceritakan kepada kami di Marwa, Shafwan bin Isa Al Oadhi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ajlan menceritakan 
kepada kami dari Al Ga'ga' bin Hakim, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah #, bahwa seorang laki-laki yang berdoa dengan 


(mengangkat) kedua jarinya. Maka Rasulullah # bersabda, “Satu, 
satu." 9 


Sunnah ini diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waggash: 


Pt - 


ul BA Cell of Talas 5 ma Bas —ya1/ YA 

Ab AP CAR op dglaa AN ui Pi Gis 

Ag ig ia din ARA Ga ye ad gi 
| KES e 3 de dus (aro asi 


1966/166. Ibrahim bin Ishmah bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah memberitakan (kepada 
kami) dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Sa'ad bin Abu 
'Waggash 5, dia berkata: Nabi & melewatiku ketika aku sedang 
berdoa dengan kedua jariku. Maka beliau bersabda, “Satu, satu," 
sambil memberi isyarat dengan jari telunjuk.“ 

Kedua sanad hadits ini sama-sama shahih. 


Adapun hadits Abu Muawiyah, maka dia shahih sesuai syarat 
Al Bukhari dan Muslim jika Abu Shalih As-Samman mendengar dari 
Sa'ad. 


“9 Lih. hadits no. 1966. 
“40 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Te alkhish, “Hadits ini shahih, dengan dua sanad 
sekaligus." 


— Al Mustadrak 





“Ns AP SI tejadi OP AS adl yA | AP f-yav/yanv 
Aga pn de AA edan ai BA Ae aj Kaba HA 
HN Manga o 1G. 


Naat ena ka OA era YG Kar 


- Os 29 


o-- 8. 


Ina Oh ben Ia Mani 


22 0. 2263. 0 


ME Vai aa SS JAN 


1967/167. Abu Al Hasan Muhammad bin Al Hasan 
mengabarkan kepadaku, Abdullah bin Muhammad bin Najiyah 
menceritakan kepada kami, Nashr bin Ali dan Muhammad bin Musa 
Al Kharsyi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hammad 
bin Isa menceritakan kepada kami, Hanzhalah bin Abu Sufyan 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Salim bin 
Abdullah menceritakan dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, dari 
Umar #, bahwa apabila Rasulullah #& mengangkat kedua 
tangannya ketika berdoa, beliau tidak mengembalikannya sebelum 
mengusap kedua wajahnya.”' | 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas: 


“1 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 
Menurutku, Tentang Hammad bin Isa bin Ubaidah bin Ath-Thufail Al Juhani Al 
Wasithi, Ibnu Ma'in berkata, “Seorang syeikh yang shalih." 
Abu Hatim berkata, “Haditsnya dha 'if." 
Al Ajiri berkata dari Abu Daud, “Dia adalah periwayat dha 'if, dan meriwayatkan 
hadits-hadits munkar." 
Al Hakim dan An-Naggasy berkata, “Dia meriwayatkan hadits-hadits maudhu' 
dari Ibnu Juraij dan Ja'far Ash-Shadig." 
Ad-Daraguthni memvonisnya dha'if. Ibnu Hibban berkata, “Dia meriwayatkan 
dari Ibnu Juraij dan Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz hadits-hadits yang 
terbolak balik yang seakan-akan itu merupakan buatannya sendiri dan 
direkayasa, jadi tidak boleh berhujjah dengannya." 
Ibnu Makula berkata, “Mereka menilai dha'if hadits-haditsnya. " (At-Tahdzib, 
3/18 dan 19) 


Al Mustadrak — 





PJ Pa 


PN ne SIGN jg 3 KA 2 —YAA/YATA 


803 0-4 IS 


Di Te GP Ma Gi CA Ula Bai Jana Ka da aa 


0 G. 3 0 


Tae SI Gpp ya gg KPA gi aa po 
Dos Sad dn ta Bp dg ale Io AI IA JG JG 
PN tu Y Ki 


1968/168. - Abu Bakar bin Abu Nashr Al Marwazi 
menceritakannya kepada kami, Abu Al Muwajjih menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Hubairah menceritakan kepada kami, Wuhaib 
bin Khalid menceritakan kepada kami dari Shalih bin Hayyan, dari 
Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi, dari Ibnu Abbas 45, dia berkata: 
Rasulullah #$ bersabda, “Apabila kalian meminta kepada Allah, 
mintalah dengan bagian dalam telapak tangan kalian (yakni dengan 
membentangkannya), dan jangan kalian minta dengan bagian 
luarnya, dan usaplah wajah kalian dengannya." 


CA Na HA KG Sa —y1a/1A1A 


BA £0 3 GG Peta 22 202: 


ui JB JG Sea Taja bd “2 Ha ee Kena 


(TP 


42 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. , 

Al Munawi berkata dalam Al Faidh, “Penulis (yakni As-Suyuthi) telah memberi 
isyarat bahwa dia hasan. Dinyatakan tidak sah karena pada jalur yang lebih 
utama terdapat nama Dhamdham Al Hadhrami, sementara pada jalur kedua 
merupakan jalur Abu Daud. Sedangkan pada jalur Al Hakim disebutkan: Sa'id 
bin Hubairah yang dituduh (dusta) oleh Ibnu Hibban. Karena itu, Adz-Dzahabi 
menolak penilaian shahih Al Hakim." 

Menurutku, Ibnu Hibban telah berkomentar tentang Sa'id bin Hubairah Al 
Marwazi, “Dia meriwayatkan hadits-hadits maudhu' dari para periwayat tsigah, 
seakan-akan dia mejadikannya maudhu' atau dijadikan maudhu' lalu dia 
meresponnya." (Al Mizan 2/162) 


— Al Mustadrak 

















Hal le Lo Jaan JB JG 3 AI 3 SA Sd 
Haa po ON JAS UI ad aa 73 Cah F3 La 


1 as y ani CA No | ce Yi 2 y “3 - ag 


1969/169. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Asy-Syafi'i 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Faraj Al Azrag 
menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij berkata: Musa bin Ugbah 
mengabarkan kepadaku dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari 
Abu Hurairah 5, dia berkata: Rasulullah #& bersabda, “Tidaklah 
suatu kaum duduk di suatu majlis yang selama di dalamnya mereka 
banyak berbuat salah lalu ada yang membaca doa ini sebelum dia 
bangun, 'Subhaanakallaahumma rabbanaa wabihamdika laa ilaaha 
illaa anta astaghfiruka tsumma atuubu ilaik (Maha suci Engkau, ya 
Allah Tuhan kami, segala puji bagi-Mu, tidak ada Tuhan selain 
Engkau, aku mohon ampun kepada-Mu kemudian aku bertobat 
kepada-Mu)', kecuali apa-apa yang terjadi di majlis tersebut akan 
diampuni." 

| Sanad ini shahih sesuai syarat Muslim. Hanya saja Al Bukhari 
menganggapnya ber-illat sebab ada hadits Wuhaib dari Musa bin 
Ugbah, dari Suhail, dari ayahnya, dari perkataan Ka'ab Al Ahbar. 
Wallahu A'lam 

Hadits ini memiliki beberapa syahid dari Jubair bin Muth'im 
dan Abu Barzah Al Aslami serta Rafi” bin Khadij: 


Adapun hadits Jubair bin Muth'im adalah: 


“43 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim. Akan 
'tetapi Al Bukhari menganggapnya ber-illat sebab adanya hadits Wuhaib dari 
Ibnu Ugbah dari Suhail dari ayahnya dari Ka'ab yang merupakan perkataannya. 
Tapi dia memiliki beberapa syahid. " 


Al Mustadrak — 


Sad Gas dai GE Bu KA Es IV, nan 


AG Kg 6 33 HA X3 Cia 3 
CA PA BP ea 33 GS YG saka 
Sa Ina ag lp AN uta BI Jir JG LB cal 5P epalah 


- 0 ae OA 


di v. of aga Ba Dab OR kP Ka A1 Aa 


pe Datang ang sale 
1970/170. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakannya 
kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Ziyad menceritakan kepada kami, 
Abdul Aziz bin Abdullah Al Ausi dan Ahmad bin Al Husain Al- 
Lahabi menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Daud bin Oais 
Al Farra' menceritakan kepada kami dari Nafi” bin Jubair bin 
Muth'im, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah $& bersabda, 
“Barangsiapa mengucapkan, 'Subhaanakallaahumma wabihamdika 
asyhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik (Maha 
suci Engkau ya Allah, segala puji bagi-Mu, aku bersaksi bahwa tidak 
ada Tuhan selain Engkau, aku mohon ampun dan bertobat kepada- 
Mu)' Barangsiapa yang membacanya di majlis dzikir, maka “dia 
seperti stempel yang menempel padanya, dan barangsiapa yang 
membaca di majlis canda tawa, maka itu merupakan kafarat 
baginya." | 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
. Muslim tidak meriwayatkannya. 
Adapun hadits Abu Barzah Al Aslami adalah: 


“4 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 




















s2 PSA PA 2 dar vania 


. 


u Ia He cela Sp X3 ep 0 Peta 3 Te Pn Eni da 


01 85 -— 


ah Na an 2 4 Ha Ae 5g g AN Hara vans 


AY 1 Agt Bantah Ab MEA J5 dai JL Sl apl 
Sah Ia) AI IG GE Jus UII Pi sat ay 


Pa 


ai pku SJ Ba LS SC 


1971/171. Abu Ath-Thayyib Ahmad bin Muhammad bin Al 
Hasan Al Madili mengabarkannya kepada kami, Abu Ahmad 
Muhammad bin Abdul Wahhab Al Farra' menceritakan kepada kami, 
Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Dinar 
menceritakan kepada kami dari Abu Al Hasyim, dari Abu Al Aliyah, 
dari Abu Barzah Al Aslami &, dia berkata, “Apabila 
Rasulullah $$ lama di majlisnya beliau mengucapkan di akhirnya, 
'Subhaanakallaahumma wabihamdika asyhadu an laa ilaaha illaa 
anta astaghfiruka wa atuubu ilaik (Maha suci Engkau ya Allah, 
segala puji bagi-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain 
Engkau, aku mohon ampun dan bertobat kepada-Mu)'." | 


Maka sebagian kami berkata, “Wahai Rasulullah, doa ini tidak 


kami dengar darimu." Beliau bersabda, “Ini merupakan doa pelebur 


dosa yang terjadi di suatu majlis. it 3 


“ Adapun hadits Rafi” bin Khadij adalah: 


485 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Yahya bin Ubaid mendengarnya 
darinya." 


. Al Mustadrak — 


Pe 


. 89 3G. 3 


Ka PB ERAAK SA) 


Bos 301 3. sg f OR 20325. 3 


Ca men en Wa PER 53 AN KE UUS 
JD SPG uJikan Plot Ni ran NS 
Bg ale Ai Jaa DS 1 Ga gi PKU 
Bau AN Ih IU Gadis Of 5G Maura S3) aa 
Silb) dng Sl ON LA Ta AS Bf agral 
RA Ih G3 Tarke Ki) OP Hi aa gai 
2 anu Sona ena Je bal us 

adi us 


1972/172. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Ubaidillah bin Abu 
— Daud Al Munadi menceritakan kepada kami, Yunus bin Muhammad - 
Al Muaddib menceritakan kepada kami, Mush'ab bin Hayyan saudara 
Mugatil menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Abu 
Al Aliyah Ar-Rayyahi, dari Rafi” bin Khadij, dia berkata, “Apabila 
Rasulullah # berkumpul dengan para sahabatnya lalu beliau 
hendak bangkit, beliau mengucapkan, 'Subhaanakallaahumma 
wabihamdika asyhadu an laa ilaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu 
ilaik, amiltu suu'an wazhalamtu nafsii faghfir lii fa innahuu laa 
yaghfirudz dzunuuba illaa anta (Maha suci Engkau ya Allah, segala 
puji bagi-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, 
aku mohon ampun dan bertobat kepada-Mu. Aku melakukan 
keburukan dan menzalimi diriku, maka ampunilah aku, karena 
sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali 
Engkau)'" Maka kami pun bertanya, “Wahai Rasulullah, kalimat- 
kalimat ini baru engkau beritahukan?“ Beliau menjawab, “Benar, tadi 


— Al Mustadrak 








Jibril mendatangiku dan berkata kepadaku, 'Wahai Muhammad, itu 
adalah Kaffaratul Majlis (pelebur dosa di majlis)" "“S 


AN ES AB Wae 5 HI Wa -ve/ravr 


- 
Lo. D2 1D 


BN Sa ae Na OS e 
Oa II AS II AP SM AP ep 
MI ee os MA IS AK 3 ku 


A0 MAS rp Joran Ula DP Tn ala Ke 
, - o - 02,9 04 
Da AS Ol ab CINA Lp B4 yA Ha H3 

: 1973/173. Ibrahim. bin Ishmah bin: Ibrahim mengabarkan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah memberitakan (kepada 
kami), Abdurrahman bin Ishag Al Ourasyi menceritakan kepada kami 
dari Sayyar Abu Al Hakam, dari Abu Wail, dia berkata: Seorang laki- 
laki mendatangi Ali dan berkata, “Bantulah aku agar aku bisa 
menebus kebebasanku (dari status budak)!“ Dia berkata, “Maukah 
kamu  kuajari kalimat-kalimat yang pernah — diajarkan 
Rasulullah #5 kepadaku? Seandainya kamu memiliki utang sebesar 
gunung maka Allah akan membayarkannya untukmu. Ucapkanlah, 
'Allaahummakfinii bi halaalika an haraamik waghninii bi fadhlika 
amman siwaak (ya Allah, cukupkilah aku dengan rezeki-Mu yang 
halal (hingga aku terhindar) dari yang haram, dan kayakanlah aku 


dengan kenikmatan-Mu (hingga aku tidak minta kepada) selain- 
Muy Mo | 


“4S Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini diriwayatkan secara marfu' 
dari Rafi” bin Khadij dengan makna hadits yang sama." | 
447 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


CA Kan jau Ke Tax —yye/yave 


Me ena :YG na Pa Ma Sada ah 


38. 4 Kg - KG 


Keaa Dat Ka Pe AN Gd OA ng Kena 


Dg sa AA lip 
SY DH Y J3 Ca J5 Ga id png al 


ng Ca Ody L renagiy Aa INA ST, dl 1) ii Daya y 2 


2 ea chan Ul SN NS Oi ega IS Ja 
Sa Lana S9 ta 
- oz. 2. 

3 MEK 2 “al oa A3 lama P 9 K3 15 23 Lc Ola LA Z3 A85 : JG 

id . 3 0 . 
SAI pbb HS DS mash Sa ap 
-. 5. 4 3 38 — 4 1 
S jab PAS Spa DU gl 
1974/174. Abu Bakar bin Ismail bin Muhammad Al Fagih 
menceritakan kepada kami di Riy dan Abu Ahmad Bakar bin 
Muhammad Ash-Shairafi di Marwa, keduanya berkata: Al Harits bin 
Abu Usamah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun 
menceritakan kepada kami, Azhar bin Sinan Al Ourasyi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Wasi” menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku tiba di Madinah dan bertemu dengan Salim bin Abdullah 


bin Umar, lalu dia menceritakan kepadaku dari ayahnya dari kakeknya 
Umar bin Khaththab &, bahwa Rasulullah & berdoa, 


. 1436 | — Al Mustadrak 





“Barangsiapa masuk pasar lalu dia membaca, 'Laa ilaaha illallaahu 
wahdahuu laa syariika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa 
yumiit bi yadihil khair wa huwa alaa kulli sya in gadiir (Tidak ada 
Tuhan selain Allah, yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi- 
Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia menghidupkan 
dan mematikan, di tangan-Nya segala kebaikan, dan Dia Maha kuasa 
atas segala sesuatu)', maka Allah akan mencatat untuknya 1 juta 
kebaikan dan melebur darinya ' juta keburukan, dan membangun 
untuknya sebuah istana di surga." 


(Dia lanjut berkata, "Aku kemudian tiba di Khurasan lalu aku 
temui Outaibah bin Muslim lalu aku berkata kepadanya, 'Aku datang 
membawa hadiah untukmu'. Aku kemudian menceritakan hadits 
tersebut. Saat itu dia naik bersama iring-iringan tiba di pintu pasar, 
lalu membacanya lantas dia berlalu. Lapis 

Hadits ini memiliki beberapa jalur dari Amr bin Dinar 
Oahraman keluarga Az-Zubair dari Salim. 


Adapun Azhar, maka dia orang Bashrah yang zuhud. 
Hadits ini memiliki syahid: 


0 BG. 3 Bo 2-3 f 0. X0 
« 


NI oi IA RP 3 Aa .hvelinave 


taat AN ab oi de HP usah Ja 


Pngn asban Man 220, 
Yan AVI of Aga SIR Sya IA La Ka 





48 Pada manuskrip Al Mustadrak perkataan Muhammad bin Wasi” tidak ditemukan. 
Dia berkata, “Lalu aku tiba di Khurasan ...." Begitu pula riwayatnya Abdullah 
bin Wahb dan Ismail bin Ayyasy. 

Kami telah berusaha meralat tulisan-tulisan yang hilang pada manuskrip Al 
Mustadrak sesuai kemampuan dengan menambahkannya dari At-Talkhish, dan 
kami taruh dalam redaksi Al Mustadrak antara dua tanda kurung siku (|). 
Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Ibnu Adi berkata, 'Aku berharap tidak 
apa-apa dengannya, yakni Azhar bin Sinan'." 


Al Mustadrak — 


8. 3 


aa Ly YA) Can H3 Pa KM Ih HNS SA 
U3 Ah dl NN TA Oa IS EA GAN 
Lb GEA ata 
AS Jerat 2953 Ag Gi AI AS 3 NA 
Ho KA PE an Jep al AN ai LP 


td 0. 


af AS Gn bp al 5 CAB ah Mata yi ta IP 


Ya Y aa BN J3 Ya 16 ag ee Ko It 
Yep pk Lai Ha Lab dal S Ad pp YA 


AD 
pa SS aa FI EA GA man 
au SN aa cat WN US 3 S3, ana 


1974a/174a. ... Ibnu Wahb, Amr bin Muhammad bin Zaid 
mengabarkan kepadaku, seorang laki-laki Bashrah menceritakan 
kepadaku dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya secara 
marfu', “Barangsiapa keluar menuju pasar dan berdoa, 'Asyahadu an 
laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah lahul mulku wa lahul 
hamdu yuhyii wa yumiit wa huwa hayyun laa yamuut bi yadihil khair 
wa huwa alaa kulli sya'in gadiir (aku bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan selain Allah, yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi- 
Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia menghidupkan 
dan mematikan. Dia Maha Hidup dan tidak mati, di tangan-Nya 
segala kebaikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)', maka 
Allah akan mencatat untuknya 1 juta kebaikan dan melebur darinya 1 
juta keburukan, dan membangun untuknya sebuah istana di surga.") 


— Al Mustadrak 











Beginilah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Wahb. Ismail 
bin Ayyasy meriwayatkannya dari Umar bin Muhammad bin Zaid dari 
Salim. 

Diriwayatkan dari Umar bin Muhammad bin Zaid, dari Salim 
bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Umar 45, bahwa 
Rasulullah #$ bersabda, “Barangsiapa masuk menuju pasar lalu 
membaca, 'Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah lahul 
mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiit wa huwa hayyun laa yamuut 
bi yadihil khair wa huwa alaa kulli sya'in gadiir (tidak ada Tuhan 
selain Allah, yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 
segala kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia menghidupkan dan 
mematikan. Dia Maha Hidup dan tidak mati, di tangan-Nya segala 
kebaikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)', maka Allah 
akan mencatat untuknya 1 juta kebaikan dan melebur darinya 1 juta 
keburukan serta mengangkat untuknya 1 juta derajat." 


Kami telah menulis dari hadits Hisyam bin Hassan dari 
Abdullah bin Dinar. 


Pen an SA #Gas —1vo/y Ave 
aa SAS ENAK 2 se 2 Aa AG 
IN IE YP OLS pita 3P sb Ai ak BE ON 
No MO J6 SIB LA P3 RON Ob yi 
SY AN “JS Kes R A3 3 33 By F3 Gp la Ale 
IS ag Lmiy Pa LI TG caih 3 OK 
HN UN ES Eh ala na SA Cash kp 


Al Mustadrak — 


1975/175. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakannya kepada kami, Abu Al Abbas Muhammad bin Al 
Hasan bin Haidarah Al Baghdadi menceritakan kepada kami, Masrug 
bin Al Marzuban menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Hassan, dari Abdullah bin 
Dinar, dari Ibnu Umar -, dia berkata: Rasulullah # bersabda, 
“Barangsiapa masuk pasar untuk berjual beli lalu berdoa, 'Laa ilaaha 
illallaahu wahdahuu laa syariika lah lahul mulku wa lahul hamdu 
yuhyii wa yumiitu wa huwa alaa kulli sya'in gadiir (tidak ada Tuhan 
selain Allah, yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya 
segala kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia menghidupkan dan 
mematikan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu)', maka Allah 
akan mencatat untuknya 1 juta kebaikan dan melebur darinya 1 juta 
. keburukan, dan membangun untuknya sebuah istana di surga." 9 


Sanad ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. Wallahu A'lam 


Hadits ini diperkuat oleh Imran bin Muslim dari Abdullah bin 
Dinar. | 


Ba 8 3 0 


Jana Gp de GP catng 3 Ko data yag yaa 
KH AA KE oi Al AE 59 sn al oi SUN M3 yi 
h o- 0 03 201.0 AG ad ora 80 2 en 
CA MEP teki OP Os BAK SN lan Oi Ii CS 
XX " Y Man hg 2 La 3 - 5 2g e - - 





“8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Masrug bin Al Marzuban tidak 
dijadikan hujjah. Ia berkata, “Hadits ini diperkuat oleh Imran bin Muslim dari 
Abdullah bin Dinar." Kemudian dia menyebutkan haditsnya dari riwayat Yahya 
bin Sulaim darinya. 

Menurutku, Al Bukhari berkata, “Imran adalah orang yang haditsnya mungkar." 
Dia juga berkata, “Dalam bab ini diriwayatkan pula dari segolongan periwayat 
dan dia mengakuinya dengan syarat-syarat kitab ini dengan selain redaksi ini." 


— Al Mustadrak 








| LAM AN ca 


2 


- an LATAR ba Me AA “3 Me eta YEN 
S Bp BY 9 BY Y Boedi 8 JB op 1 
- - TA Pa » 2 ata SEM SA Yg - 10” 3 , 
SNN SMS Cp 21 IS IP Ph PM ada AH, 
AB ES Sih ata UN Eh as 


1976/176. Abu Bakar bin Ishag menceritakannya kepada kami, 
Ali bin Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy-Syawarib 
memberitakan (kepada kami) dari Abdullah bin Abdul Wahhab Al 
Hajabi, Yahya bin Sulaim Al Makki menceritakan kepada kami, 
Imran bin Muslim menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, 
dari Ibnu Umar #&, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 


“Barangsiapa yang mengucapkan ketika di dalam pasar, 'Laa ilaaha 


illallaahu wahdahuu laa syariika lah lahul mulku wa lahul hamdu bi 
yadihil khair wa huwa alaa kulli sya “in gadiir (tidak ada Tuhan selain 
Allah, yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala 
kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dia Maha kuasa atas segala 
sesuatu)', maka Allah akan mencatat untuknya 1 juta kebaikan dan 
melebur darinya 1 juta keburukan, dan membangun untuknya sebuah 


istana di surga." 


Dalam bab ini ada pula hadits yang diriwayatkan dari Jabir, 
Abu Hurairah, Buraidah Al Aslami dan Anas 45. Dia mengakuinya 
dengan syarat-syarat kitab ini yaitu pada hadits Buraidah dengan 
selain redaksi ini. | 


2 EA BIS ML ya Megi —iwv/yavv 


0 AS An Hn 0. sg - 3 Pi - 
2 Pas UU Bap ui Hardi Wa Ma aa 


CD 30. an np - 0 Teo 0 Ta 0. Ko apaan 0 
"JB Ep AI Lnp3 bah GP GAP oh Wala GP GA ui ARE GP 





450 Lih. hadits no. 1975. 


Al Mustadrak — 


, 5 - IPA Panah ena Bt “A.A 8 y, 1 Pe 
Dah ane bete Dada an Kama ana os 


LA Ia Uh 3 lgs UG PN ola j2 UN Ka 
Ao Go Co ln BALA a13 


1977/177. Abu Amr bin As-Sammak mengabarkannya kepada 
kami, Muhammad bin Isa Al Madaini menceritakan kepada kami, 
Syu' aib bin Harb menceritakan kepada kami, tetangga kami yang 
berjulukan Abu Amr menceritakan kepada kami dari Algamah bin 
Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya 5, dia berkata, 
"Apabila Rasulullah $$ masuk pasar, beliau mengucapkan, 
'Bismillaahi, allaahumma innii as aluka khaira haadzihis-suugi wa 
. khaira maa fiihaa, wa a'uudzu bika min syarihaa wa syarri maa 

Jiihaa. Allaahumma innii a'uudzu bika an ushiiba fiihaa yamiinan 
Jaajiratan au shafagatan khaasiratan (dengan nama Allah. Ya Allah, 
sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan pasar ini dan 
kebaikan sesuatu yang terdapat di dalamnya, dan aku berlindung 
kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan sesuatu yang di 
dalamnya. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada- 
Mu fagar tidak terjerumus dalam) sumpah palsu atau transaksi yang 
merugikan”) ."S! 


Jo AG. 4 


- P3 
Oi Kaban HA Ds MAS 3 saka GIS —1VA/YAVA 
u S3 sal ta Ola ata Ia Gian ui SUS Kara Je 


“8! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Abu Amr tidak dikenal, sedangkan Al 
Madaini periwayat yang matruk." 


— Al Mustadrak 











ore Aa Hd - Y £ - 2g 0 A, - . T., . 0 Papa 
IE Io MI Jago MEA Lap3 TAG 33 Pd 
- $ - 
2» 


BN IT BI SEA Ga (Ap Kah OS pda 

1978/178. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 

| Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim 

menceritakan kepada kami, Al Aswad bin Syaiban menceritakan 

kepada kami, Abu Naufal bin Abu Agrab memberitakan dari Aisyah, 

bahwa Rasulullah # menyukai doa-doa yang ringkas tapi padat isi 
dan meninggalkan yang di antaranya.” 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 

meriwayatkannya. 


8 Pt - | . 0 - 30 19- P4 - 

Ga SAS GR oi Elo ahh Was —1ya/vava 
IE GRI 3 AB MPA El ali o 
0 Yg, 2 0- . Te Lo 3G 18 - 


UAN BPA 3 de iPR aa Ya GA 333 Ka— 


P3 . 2 24 4 | E) 
GEA ea Ta KASN AAN WA FI AN 2g EN gowa ji 
AN ae no Te ba an 0 A 2, y. p Ng Tn 
pi HOKI HI dg ala AI Io AN Ogah nata - Ju 
: : Lx... no : 5 
pb MEI 3 DA BII 
. 1979/179. Muhammad bin Shalih bin Hani" menceritakan kepada 
kami, As-Sari bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, Abu Al Walid 
Ath-Thayalisi dan Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Sa'id Al 
Jariri, dari Abu Nu'amah, bahwa Abdullah bin Mughaffal mendengar 


putranya berdoa, "Allaahumma innii as 'alukal gashra al abyadha min 
yamiinil jannah (ya Allah, sesungguhnya aku minta istana putih di 


452 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 





Al Mustadrak — 


sebelah kanan surga)" Maka dia berkata, "Sungguh aku pernah 
mendengar Rasulullah $$ bersabda, 'Akan ada pada umat ini kaum 
yang berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci'," 


Sanad hadits ini shahih, namun.Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


3 -- 3. On aan 2 £ X9. 
EA aan PS USG al Bab YA /NAAN 
So. & 10 Bo AG. 3 


- aa 3 o- - y o- P3 Pa Ipa 
CA Ing GAS Aoa LA HL Ne ta 


AN 3 TN L5 dal 5 IP oi eta UP aa Gi AE Gis 

Jb op Seat otg ale AN Je AN Jpn DE 3 

PNG AGAN US Sen AO sJE 
PA ANSA 


1980/180. Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari 
menceritakan kepada kami, Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Al 
Abdi menceritakan kepada kami, Yusuf bin Adi menceritakan kepada 
kami, Atstsam bin Ali menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah #5, dia berkata, "Apabila 
Rasulullah $$ kelaparan pada malam hari, beliau berdoa, 'Laa 
ilaaha illaahul waahidu al gahhaaru rabbus-samaawaati wal ardhi 
wa maa bainahumaa al aziizul ghaffaar (tidak ada Tuhan selain 
Allah, yang Maha Esa dan Maha Menundukkan, Tuhan langit dan 
bumi beserta apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia 
lagi Maha Pengampuny'."4 


453 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 
48 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 





— Al Mustadrak 








Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


- 
4 - 2 0 10 0 


B5 Sa op ja HN AG V3 YAMIN AAN 
UG Ian Es de A3 ae MEA Oh Gi Lah 
3 BIP LA ji hi DP IN Ba 5 Lagi 
JI Sa La at dna Jan Haa 
at ori Hp Ad dam AYI: 


2 dh AN EP Us 3 Ha Bp 
Map Kai und 


1981/181. Abdullah bin Ja'far bin Darastawaih mengabarkan 
kepada kami, Ya'gub bin Sufyan menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman Al Mugri' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu 
Ayyub menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Al Walid, dari 

'Sa'id bin 'Al Musayyab, dari Aisyah t&, bahwa Apabila 
Rasulullah # bangun pada malam hari, beliau berdoa, "Laa ilaaha 
illaa anta subahaanaka. Allaahumma innii astaghfiruka li dzanbii, wa 
as 'aluka bi rahmatika. Allaahumma zidnii ilman wa laa tuzigh galbii 
ba'da idz hadaitanii, wa hab lii min ladunka rahmatan innaka antal 
wahhaab (tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Ya 
Allah, aku mohon ampun kepada-Mu atas dosa-dosaku dan aku 
meminta rahmat-Mu. Ya Allah, tambahlahlah ilmuku, dan jangan 
Engkau sesatkan hatiku setelah Engkau memberinya petunjuk, berilah 
aku rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi). na 


455 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


4 


£ 3 
MIL YUB os radit 


3 Coin GAS ukaa 3 2 Wi —yay/N aan 
NE AI A5 3 MU SS oa 
PPN IP OA gi ME IP Oi Gp CAS ON AAA 
Ta AP : na Aa y:.1 Ai na. - 
data SE Alay al AI Iko AI Iya) OS 1G AMI 
0 P. “ 3 En o a 2. 
"ia IE aj) Bh og Uus, IA Kal J3 
| SE AI 3 el 
1982/182. Abdullah bin Ja'far mengabarkan kepada kami, 
Ya'gub bin Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Zakaria Yahya 
bin Yazid Al Ahwazi menceritakan kepadaku, Abu Hammam ' 
Muhammad bin Az-Zibrigan menceritakan kepada kami, Tsaur bin 
Yazid menceritakan kepada kami dari Khalid bin Ma'dan, dari Zuhair 
Al Anmari, dia berkata, "Apabila Rasulullah & hendak tidur beliau 
berdoa, 'Allaahummaghfir lii wakhsa" syaithaanii wa fukka rihaanii 
wa tsaggil miizaanii waj'alnii fin-nadal a'laa (ya Allah, ampunilah 
aku, usirlah syetan yang menggodaku, lepaskanlah aku dari ikatan, 
beratkanlah timbanganku, dan jadikanlah aku berada di golongan 
yang tertinggi)'." 8 h an 
Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. | | 


456 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 








Lx. 


Aa II MA SAS AgaN PA dug —yarlvaar 
Stan ala 3S ii Jaran D3 Lap Bas TP, JI 
KI Pd - Ceo25 " ' 


3 IA AP Oo ane LP ab oi Mae 
Pd rs 243 5 Na 2 aa ka 2 y 2 - Pa CL A00 
AN 063 BI lag MEA Se AI Jay OS JB cat 
“9 o o 3 . . si 0. & P 

BE abi Oh ia Oa LA AI AN AAN 53 Ch $ ASI 

1983/1983. Abu An-Nadhr Al Fagih mengabarkan kepada kami, 
Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Musa bin ' 
Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Abdullah bin Abu Thalhah 
memberitakan (kepada kami) dari Sa'id bin Yasar, dari Abu 
Hurairah 5, dia berkata, "Rasulullah & membaca dalam doanya, 
"Allaahumma innii a'uudzu bika minal fagri wal gillah wadz-dzillah. 
Wa @'uudzu bika min an azhlima au uzhlama (ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu dari kemiskinan, kekurangan, kehinaan, dan 
aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan zhalim atau dizhalimi)'." 


. 
Pa 


Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


20 3G. 3 H6 
. 


PES Et SA IA Ip Up El —tAtI AA 

Dp DR WR ga DAR YP Pi ha 
IS 5 UAN Ojii dag Ie Ko 
2 Un SA AN AE AN B3 Ia Un SPG yA 





457 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 
Daud, An-Nasa'i dan Muslim." ' 


Al Mustadrak — 


CA 3 ia Wa AAS 3 Un 
- ut - PJ . og : - e o - 19 sa 
US (ebUeS ja 33 EYAN aa slar SleUas: Panel al) Jali 


- 
- 2 OA Oo 


DAY US GIuUAS AG AI ISL Ke Tp ANN LAIN 


AH, GA JS Ga Dg 3 ef A gal) SAN Sp Gg 


1984/184. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Ismail bin Al 
Khalil Al Khazzaz menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari 
Aisyah 4&&, dia berkata, "Rasulullah & berdoa, 'Allaahumma innii 
a'uudzu bika min fitnatin-naar, wa adzaaban-naar. Wa a'uudzu bika 
min fitnatil gabri wa adzaabil gabri. Wa a'uudzu bika min syarri 
Jitnatil ghinaa wa min syarri fitnatil fagri. Wa a'uudzu bika min syarri 
Jitmatil masiihid-dajjaal. Allaahummaghsil khathaayaaya bi maa 'its- 
tsalji wal baradi, wa nagginii min khathaayaaya kamaa naggaitats- 
tsaubal abyadha minad-danas, wa baa'id bainii wa baina 
khathaayaaya kamaa baa'adta bainal masyrigi wal maghribi. 
Allaahumma innii a'uudzu bika minal kasali wal harami wal ma'tsami 
wal maghrami (ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 
neraka dan siksa neraka. Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 
kubur dan siksa kubur. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 
fitnah kekayaan dan keburukan fitnah kemiskinan. Aku berlindung 
kepada-Mu dari keburukan fitnah Al Masih Ad-Dajjal. Ya Allah, 
cucilah (hilangkanlah) dosa-dosaku dengan air, salju dan es. 
Bersihkanlah dosa-dosaku sebagaimana Engkau membersihkan. 
pakaian putih dari kotoran. Jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku 
sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, 


— Al Mustadrak 











aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan, ketuaan, dosa. dan 
utangy."8 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 


keduanya tidak meriwayatkannya. 
—— Era aa gj Aa Aj Naba ASN 3 —yne/NAho 
3 o- 2.04 ( Bu 3 & oo 
HA Ia Gis Ne TAnpa Ka PE lai 


ena e pe Tuan A3 0 


Diya jae S5 BS Ulin Gi 
Aing ale KA Iya) Jb: IS AA Gap APA 
BEN id Pa AG Yi oa A0 Ih G5 aa na 
(ee cal YM, de ca Out AJ OS 


00 


SAS ABI ay SUNAN Pemla LA ab Gw 


1985/185. Muhammad bin Shalih bin Hani" menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Abu Umar Hafsh bin Umar menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ajlan 
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi, dari 
Abu Hurairah #, dia berkata: Rasulullah #5 bersabda, 
“Persiapkanlah pertahanan kalian." Kami bertanya, “Wahai 
Rasulullah, dari musuh yang telah datang?“ Beliau menjawab, “Tidak, 
tapi pertahanan dari neraka. Ucapkanlah, 'Subahaanallah wal .hamdu 
lillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar (Maha suci Allah, 
segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha 
besar)". Sesungguhnya doa tersebut akan datang pada Hari Kiamat 





258 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


AJ Mustadrak — 


nanti hal-hal yang dapat menyelamatkan dan (amalan-amalan) yang 
didahulukan, yaitu Al Bagiyat Ash-Shalihat."? 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. | 


? 
So AG 


0, - 4038 z - 
Oi HA BIS Aoa Ime Di IP SS AU AAN 
- ( 2 s sa. ss NN La. - 
CA AI Ini IE ES ui Ad Ea ob ji 
CET en oat Neta Na : Ps 25 o- -.. : “ 3 
BJB Ceng AI Cp) PS oil GP Uhalina HP API YP Lah 
s Pa 4 PN Lae Na y.? pena 
ca tas WIT Ji Al 1g Aa ale Ito Ma, 0 
j 5 ea Lila 0 A -04 "33 #9 . Ng . 
PU Yg opa mb Na yag Ui yan Kasay 
1986/186. Ali bin Isa Al Hiri menceritakan kepadaku, Ibrahim 
bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Abu Kuraib menceritakan 
kepada kami, Khallad bin Yazid Al Ja'fi menceritakan kepada kami, 
Syarik menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Mujahid, dari 
Ibnu Umar 5, dia berkata, "Rasulullah & berdoa, 'Allaahumma 
innii as 'aluka iisyatan nagiyyah wa miitatan sawiyyah, wa maraddan 
ghaira mukhzin wa laa faadhih (ya Allah, sesungguhnya aku minta 
kepada-Mu hidup yang bersih, mati yang lurus (selamat di atas 
agama Islam), kembali dengan tidak dihinakan dan tidak 
dipermalukan)" 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. ' 


“8? Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
“0 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Khallad adalah periwayat yang tsigah, 
sementara Syarik tidak dijadikan hujjah." 


— Al Mustadrak 











La NAS or Jia er KS bisa Was —AV/NAAV 
Me GK Ka Sa SI 
PA ea daa 0 Tn CA KN II 
na KTA Gp AN op ala Ke PA AS Ip 
AB Nana en eta Pa 
CS ar P3 j2 H2 Ie s3 Ser Jari AD 


Bat — 


1987/187. Abu Nashr Ahmad bin Sahl bin Hamdawaih Al 
Fagih menceritakan kepada kami secara imla' di Bukhara, Abu Ali 
Shalih bin Muhammad bin Habib Al Hafizh Al Baghdadi 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Sulaiman Al Wasithi 
menceritakan kepada kami, Abu Isa bin Maimun maula Al Gasim bin 
Muhammad bin Abu Bakar  Ash-Shiddig, dari Al Oasim bin 
Muhammad, dari Aisyah ss, bahwa Rasulullah 8 berdoa, 
"Allaahummaj'al ausa'a rizgika alayya inda kibari sinnii wangithaa'i 
umrii (ya Allah, jadikanlah rezeki-Mu yang paling luas padaku ketika 
— aku telah tua dan hampir meninggal). #01 


Sanad hadits ini hasan dan redaksi doanya gharib namun 
dianggap sunnah oleh para syeikh. Hanya saja Al Bukhari dan Muslim 
tidak berhujjah dengan Isa bin Maimun. 


nc o 16. 3 


CA lagi Oi Taha yel HS Bs —AA/NAAA 


3G. B2 303 Ge 


aao- terea (ONSU Ai KAT ate 5 bur uv oral 
PGA Sig Maa jt il ya da 33 





461 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Isa adalah orang yang dituduh 
(dusta)." 


Al Mustadrak — 


- 
220003 


Pe Singa Te SE EA Wo Din oa 
Ag MARIA ih UE 3 OS JB HPA P3 YA 


t rana 


aA. 
Se, 3 SPI 


4 Daratan 29 

1988/188. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri 
menceritakan kepada kami, Al Aswad bin Amir Syadzan 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami dari Abu Ja'far Al Khathmi, dari Muhammad bin Ka'ab 
Al Ourazhi, dari Abu Hurairah 45, dia berkata: Pada kalian ada dua 
kondisi aman, salah satunya telah lewat dan yang satunya masih ada 
yaitu: "Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab mereka, sedang 


kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan 
1462 


19 
SN 


Ae Ac ai 
Bo He Iae al 


mengadzab mereka, sedang mereka meminta ampun. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Keduanya sepakat bahwa tafsir 
Sahabat (dianggap) sebagai hadits Musnad. 


Hadits ini memiliki syahid dari Abu Musa Al Asy'ari: 


aan Wa GE all a wat AN, ah 
Taat AS PNS (aa 5 Kp Wa 
A5 3 GAB ay ana Lagi pra 1 3 
Bp AN Hi dk ah - BOS pul :JU 
KBBI Ha aa NG IAI TN Se 


— 


“2 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim, dan 
- tafsir sahabat adalah musnad." 


— Al Mustadrak 














1989/189. Abu Al Abbas As-Sayyari mengabarkannya kepada 
kami, Abu Al Muwajjih menceritakan kepada kami, Shadagah bin Al 
Fadhl menceritakan kepada kami, Waki' bin Al Jarrah menceritakan 
kepada kami, Harmalah bin Oais menceritakan kepada kami dari 
Ubaid bin Abu Ayyub, dari Abu Musa Al Asy'ari 5, dia berkata, 

“Ada dua kondisi aman di dunia, salah satunya telah diangkat dan 
satunya lagi masih ada, yaitu: 'Dan Allah sekali-kali tidak akan 
mengadzab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan 
tidaklah (pula) Allah akan mengadzab mereka, sedang mereka 


meminta ampun! "53 


FN G2 AD Gp milo ep SA GAS —ya./yaa. 
CINA aa Sab ah 3 Say B5 EA Ab 


P3 gn an cal (Oem oi dana An abi ya Bl 


MN maa uan Sah pg ih s2 La , LA ita Sr Aa 
YG IS Y JB Ta 18 ee SI Galo Hl dgan HP as 
- “8 5 2. N ) -g8 

TAG 2 Galah Ka ba IP OS AL LIP 

| 1990/190. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepada kami, Abu Amr Al Mustamli menceritakan kepada kami, 
Ishag bin Ibrahim Al Hanzhali menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Bisyr bin Rafi' 
memberitakan (kepada- kami) dari Muhammad bin Ajlan, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah 4, dari Rasulullah #, beliau 
bersabda, “Barangsiapa mengucapkan. 'Laa haula wa laa guwwata 


illaa billaah', maka itu merupakan obat bagi 99 penyakit, yang paling 
ringan adalah kesusahan." 





463 ih. hadits no. 1988. 
4 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Bisyr adalah periwayat wahin 
(lemah)." 


Al Mustadrak —' 


Hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Bisyr bin Rafi? Al Haritsi bukan periwayat matruk, 
sekalipun keduanya tidak meriwayatkannya. Begitu pula Al Haitsam 
Al Bakka', keduanya tidak meriwayatkannya. Dia mempunyai hadits 
yang diriwayatkannya secara menyendiri dan inilah tempatnya. Dia 
termasuk orang Islam yang ahli ibadah. 


GB. 8 2503 2015. 3 Pe 


Na ea mk MA 

dad ae Gi ena SS pall SA ja Ea Depan 
CA AP SKI SI Op ai Gis In BM Kd pai 
AB Jp Ab Ul daan png Ap 
oa aa ena. & # GA 2d ala ala nj 


AG us Anya ala ia Se 3 3 
u ih :yu Gn sa 5 y Ab us an Ta 
| KO ra Sail yga 


- - 


1991/191. Muhammad bin Shalih menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Muhammad Ash-Shaidalani menceritakan kepada kami, 
Ugbah bin Mukram Al Ammi menceritakan kepada kami, Syarik bin 
Abdul Hamid saudara Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepada 
kami, Al Haitsam Al Jammaz Al Bakka" menceritakan kepada kami 
dari Tsabit bin Al Bunani, dari Anas bin Malik #, bahwa Abu 
Thalib sakit keras lalu Nabi & menjenguknya. Kemudian dia 
berkata kepada beliau, “Wahai putra saudaraku, berdoalah kepada 
Tuhanmu yang telah mengutusmu agar menyembuhkanku." Maka 
Nabi & berdoa, “Ya Allah, sembuhkanlah pamanku." Tak lama 
kemudian seakan-akan dia terlepas dari ikatan. Lalu Abu Thalib 


— Al Mustadrak 











berkata, “Sesungguhnya Tuhanmu mengutusmu untuk menurutimu." 
Nabi # bersabda, “Begitu pula engkau wahai paman, jika engkau 
menaati Allah maka Dia akan menurutimu. sin 


17 8 


BA daga Be KA LY V2 —YAY/NAAY 
Yo S0 In 
Ne oi (Ha 
eU 3 Jana u Sa Kar CA TA Aa Pt A51 Aa aa f 
cas | MP DES 3 BA SA ejek D3 gaga Pa YG 
ia Ju dp Ya AG G3 1 Gp 
. 43 2. 5 o 
Aa 2 263 1 8 Kai EA cah 
1992/192. Al Imam Abu Bakar bin Ishag Al Fagih 
mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Ali menceritakan kepada 
Ahmad bin Salamah Al Anazi menceritakan kepada kami, 
Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Al Mubarak bin 
Hassan menceritakan kepada kami dari Atha', dari Aisyah , dia 
berkata: Rasulullah & pernah ditanya tentang doa yang paling 
utama, maka beliau menjawab, “Doanya seseorang untuk dirinya 
sendiri." | 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 





si Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “A1 Haitsam ditinggalkan oleh 
mereka." 
466 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Mubarak adalah periwayat wahin." 


Al Mustadrak — 


to KA 3 Pane LA pa Pj Ez Har/yaar 


30 15- & 0- ND. 


Pe ana 
Ben Aa Ea 
3 Pr AA “ine db 3 
Bi SEE OP OLI Ipa) CJ ML 3 OS 
A3 PN an BI In IS aa 
ang Ae ad Ga lg Jah ag Hala, 

VI Aa Si SB J8 Ja Jas ulah Ip Na 
bada IG dna telan dea Jo yan aa 
Ig EN KN GAS un al ae ol 
Hadad Ah da AN da 2G 


Einipa (ne EA Born "ee 39 all Na 


KL 


1993/193. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Hatim menceritakan 
kepada kami, Abu Wahb Muhammad bin Muzahim menceritakan 
kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari 
Mis'ar, dari Ali bin Budzaimah, dari Abu Ubaidah, dari 
Abdullah «, dia berkata: Seorang laki-laki mendatangi 
Rasulullah #$ dan memperlihatkan Auf bin Malik, lalu dia berkata, 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya bani fulan menyerangku dan 
mereka membawa anak dan ontaku" Mendengar itu 
Rasulullah #& bersabda, “Sesungguhnya keluarga Muhammad 
terdiri dari keluarga ini dan itu." Aku menduga beliau mengatakan, 


— Al Mustadrak 











“Sembilan rumah tangga, pada mereka tidak terdapat satu sha' pun 
'makanan maupun satu mud makanan, karena itu mintalah kepada 
Allah Azza Wa Jalla." | 


Abdullah berkata lanjut, "Dia kemudian pulang menemui 
isterinya, lalu 'isterinya, berkata, 'Bagaimana — respon 
Rasulullah $$ kepadamu?" Dia kemudian memberitahukan 
kepadanya. Tak selang berapa lama onta dan putranya dikembalikan 
dan lebih banyak dari sebelumnya. Lalu dia mendatangi 
Nabi # dan mengabarkan kepada beliau. Maka Nabi @ berdiri 
di atas mimbar dan memuji Allah serta menyanjung-Nya. Beliau 
menyuruh mereka meminta (berdoa) kepada Allah Azza wa Jalla dan 
mengadu kepada-Nya. Lalu membacakan ayat ini kepada mereka, 
'Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 
mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah 
yang tiada disangka-sangkanya'" (Os. Ath-Thalaag (113): 2- 348? 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


ea Kail Ia 3 Jet Wis -yax/yaat 
Inn ganas AG YAN 3 mai | gj SAI tata 


13 dal GP ANIS oi AE gi HAHA Ana AA AL gi 
. .. an 2 ON s 
"dl—a Naa PU Side ab “J6 cha 


A1 Ie SIG ap IAI Ki JUS SG 2G p3N 
sen Sp on ab lag ale So 





467 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Sg aa PA aa yan 
COD Ah Gas A3 3 Jl 


1994/194. Ismail bin Muhammad bin Al Fadhl Asy-Sya'rani 
menceritakan kepada kami, kakekku menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Al Mundzir Al Hizami memberitakan (kepada kami), 
Ubaidillah bin Muhammad bin Hunain menceritakan kepada kami, 
Ubaidillah bin Muhammad bin Jabir bin Abdullah menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Seorang laki-laki 
mendatangi Rasulullah & dan berkata, “Alangkah - besarnya 
dosaku, alangkah besarnya dosaku." Dia mengucapkannya dua atau 
tiga kali. Maka Rasulullah #$ bersabda kepadanya, “Ucapkanlah, 
'Ya Allah, ampunan-Mu lebih luas dari dosaku dan rahmat-Mu lebih 
diharapkan olehku daripada amalku'" Maka dia membacanya. Lalu 
Rasulullah & bersabda, “Ulangilah!" Dia pun mengulanginya, lalu 
beliau bersabda, “Berdirilah, karena Allah telah mengampunimu. ia 

Para periwayat hadits ini dari yang terakhir adalah orang-orang 
Madinah yang tidak dinilai cacat, namun Al Bukhari dan Muslim 
tidak meriwayatkannya. | 


Pd 


Oe—AN Rx 15 AA Mx jl Unas —y ao/yAao 


8.0 . 


SAN Siau gia aan 
8. us 300 AN - - 0 o . 90. La 0 EA 
J6 ds al P3 SN RP AE lg ga ai 


468 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Ibrahim bin Al Mundzir 
mendengarnya. Mereka adalah orang-orang Madinah yang tidak dinilai cacat." 


—, Al Mustadrak 








ne Ia Sp dan ed Ja Kn 
BRA 3 Aa Ala den Jo In NATEE 


1995/195. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash- 
Shaffar mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Suhail bin Askar 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam menceritakan 
kepada kami, Nafi” bin Yazid memberitakan (kepada kami), Yahya 
bin Abu Usaid menceritakan kepadaku dari Al Fadhl bin Isa, dari 
pamannya, dari Anas bin Malik #, dia berkata: 
Rasulullah melewati seorang laki-laki yang sedang berdoa, 
“Wahai Dzat yang paling penyayang di antara yang penyayang." 
Maka Rasulullah # bersabda kepadanya, “Mintalah, karena Allah 


telah melihatmu. AG 


Al Fadhl bin Isa adalah Ar-Ragasyi. Aku khawatir pamannya 
adalah Yazid bin Aban. Akan tetapi aku menemukan syahid: untuk 
haditsnya yaitu dari hadits Abu Umamah Al Bahili. 


Da Bea aa NB KA 2s YAAA 
Ia C3 Ka daa ag daa CPI US Gi Sya 
Ma Je pn di: ea ey far 
BEE Ko MU Iya ISA SL Ao) 2g 
St ae YA 8 NS oli Je 


1996/196. Abu Bakar bin Abdullah Al  Umani 
menceritakannya kepada kami, Mas'ud bin Zakaria At-Tustari 
menceritakan kepada kami, Kamil bin Thalhah menceritakan kepada 





469 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini tidak shahih." 


Al Mustadrak — (a59) 


kami, Fadhal bin Jubair menceritakan kepada kami dari Abu 
Umamah 5, dia berkata: Rasulullah $& bersabda, “Sesungguhnya 
Allah memiliki malaikat yang diserahi tugas terhadap orang yang 
mengucapkan, 'Wahai Dzat yang paling penyayang di antara yang 
penyayang'. Barangsiapa yang mengucapkannya tiga kali, maka 
malaikat tersebut akan berkata, 'Sesungguhnya Dzat yang: paling 
penyayang di antara yang penyayang telah menerimamu, maka 


mintalah (kepada-Nya)'."? 


Beo 30 y, X0. 0 


AA HAN KA YAI KG IS AVI NAAV 
Oa ea data GEA Jah AE aula 
P2) K6 - 
2. 0. Pn aka "5 Nan ae ena . 
in bg le At Fo Ipa DG 133 


MEN EN SB MA PSI Ie Li 

11997/197. Abdullah "bin Muhammad Al Khurasani 
menceritakan kepada kami di Baghdad di Al Oathi'ah, Abu Ismail 
Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Shalih menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih menceritakan 
kepada kami dari Abu Amir Al Alhani, dari Abu Hurairah &, dia 
berkata: Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa yang ingin doanya 
dikabulkan ketika sedang susah dan sengsara, maka dia hendaknya 
memperbanyak doa ketika sedang senang. sai 


Sanad hadits ini shahih. Al Bukhari berhujjah dengan Abu 
Shalih dan Abu Amir Al Alhani yang aku menurutku dia adalah Al 
Hauzani, dia seorang periwayat yang sangat jujur. 


“10 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Fudhalah bukan apa-apa." 
4 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 











0. 30 4G-— A4 y 


Na YA AS WAK —NAA/NAAA 


PE 23 1 Gi (il 2, Ba ga Ta jo YP Jasa 


30 LX. 0 CN Kan ea 


“anna KN BA Gia BA KA 
2 Jet) tara SIAK Aka Otak. AN 
KPA Bh 
ye Pan ea Aa ka Maa AA 
WE ea an A3 Jet Es IG CAR 
PS ag SA Gas P3 3 aa ii Kila 3 yi 
LA Id na Ig LI cal GP asal GP tema 
Ba bi HI Sio deg ala Se 
du PASIEN Ba IG AA G UE WN JS pia 
IU oa WA AI JS dag DI) Petak Ol Jb 
Gi F5 Jeda AA VJ tdoar JB cape Laki Ol 
SA yi maba UI Dai Yp SA LARI 22 6 
JG ALA AN Taat USA Gaal GEA 
SALA Go aa BE oa APV SE IS LE ipa 
ES) LE 5 MN MR Gp AG 5 BEN ID 
He Ko MIA JB YEL As ey Val ny th 


Al Mustadrak — 


MEA IS sam BE PS AM ia LA G3 eh 
Solo 


1998/198. Al Hakim Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah 
Al Hafizh menceritakan secara imla" pada permulaan Shafar tahun 
397 (H), Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
memberitakan (kepada kami) di Marwa, Ahmad bin Isa Ath-Tharsusi 
menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Salman Al Fagih menceritakan kepada kami di 
Baghdad, Ismail bin Ishag Al Gadhi menceritakan kepada kami. 


Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan kepada kami, 
Al Fadhl bin Muhammad Asy-Sya'rani menceritakan kepada kami, 
mereka berkata: Ismail bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Muhammad bin Daud Ash-Shan'ani menceritakan kepada 
kami, Aflah bin Katsir mengabarkan kepadaku, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari 
kakeknya, dia berkata: Jibril AS pernah turun menemui 
Nabi # dalam bentuk yang paling rupawan yang tidak pernah 
seperti itu sebelumnya. Dia kemudian tertawa dan gembira, lalu 
berkata, “Assalamu alaika, ya Muhammad." Nabi #8 menjawab, 
“Wa'alaikas salam, ya Jibril." Dia berkata, “Sesungguhnya Allah 
mengutusku untuk menemuimu dengan membawa hadiah 
(perbendaharaan Arasy yang dengannya Allah memuliakanmu)." 7? 
:Nabi & bertanya, “Apakah hadiah itu, wahai Jibril?“ Jibril 
menjawab, “Bacalah, 'Wahai Dzat yang menampakkan keindahan dan 
menutup keburukan, wahai Dzat yang tidak menghukum dengan dosa 
dan tidak membuka rahasia. Wahai Dzat yang Maha besar ampunan- 
Nya, wahai Dzat yang baik pemaafan-Nya, wahai Dzat yang luas 
maghfirah-Nya, wahai Dzat yang membentangkan kedua tangan-Nya 


“2 Antara dua tanda kurung siku ini hilang pada Al Mustadrak dan kami 
menambahkannya dari At-Talkhish. 


— Al Mustadrak 




































dengan rahmat, wahai Dzat yang menguasai seluruh munajat, wahai 
akhir dari segala keluhan, wahai Dzat yang mulia ampunan-Nya, 
wahai Dzat yang besar pemberian-Nya, wahai pemula dari nikmat- 
nikmat sebelum merealisasikannya. Wahai Tuhan kami, wahai 
junjungan kami, wahai penguasa kami, wahai tujuan akhir dari 
kesenangan kami, aku mohon kepada-Mua ya Allah, agar tidak 
memanggang tubuhku dengan api neraka'." Maka 
Rasulullah & bertanya, “Jalu apa pahala dari kalimat-kalimat 
ini?“ Lalu dia menyebutkan sisa haditsnya setelah menyebutkan doa 
dengan redaksinya yang panj ang. 3 

Sanad hadits ini shahih, karena seluruh periwayatnya adalah 
orang-orang Madinah yang tsigah. Aku telah menjelaskan sebelumnya 
tentang perbedaan pendapat di kalangan imam-imam hadits tentang 
penyimakkan Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah dari Amr dari 
kakeknya. 


GIA Loji AA as jl dis —yaal yaaa 

2 ormas Ul 0g tj bag ba daan 3 II Ie 3 Bas 

OS SB AFP AN 23 ON Ip GAN gi AA gp DA | 

1ey Oa SI SS Yaa pg ala Ji s5 

SIS SAN Ape Uji Sa PP ia sea 
SEA ajaa 

1999/199. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 


menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdullah As-Sa'di 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun memberitakan (kepada 





473 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Para periwayatnya 
tsigah." 


Al Mustadrak — 


kami), Isa bin Maimun memberitakan dari Al Gasim bin Muhammad, 
dari Aisyah t&, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Apakah 
yang menghalangi salah seorang dari kalian jika dia mengetahui 
doanya dikabulkan sehingga dia disembuhkan dari penyakit atau 
dapat kembali dari perjalanan, yaitu untuk mengucapkan (setelah 
doanya dikabulkan): Segala puji bagi Allah yang dengan 
keperkasaan-Nya dan Pearl Na hal-hal yang baik menjadi 
sempurna?” 


Isa bin Maimun meriwayatkannya secara menyendiri dari Al 
Oasim bin Muhammad dari Aisyah. Isa bukanlah periwayat yang 
. dituduh dusta. 


ARA aa GEA Mae AU pat Tee 
OA Reg RA ala Ii AI 2 


o- A9 


hn -JG Api Ara "ag Si 


ena 


Ta 2 Ab Ag ala AI So AM J3 JG IG we 
. 4 0 . 

L: 2 Cah Ip se BI Pai otg Wan Laki 
— H as Y, das Je 2 desah Uni AN 
$ oa 

2000/200. Abu Abdillah Ash-Shaffar mengabarkan kepada 

kami, Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Ash-Shabbah dan lainnya menceritakan kepada kami, 
mereka berkata: Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, 


Utsman bin Abdullah bin Mauhab menceritakan kepada kami, dia 
berkata: — Aku mendengar Anas bin Malik berkata: 


48 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Isa tidak dituduh dusta." 


— Al Mustadrak 








Rasulullah #& bersabda kepada Fatimah, “Apa yang 
menghalangimu mendengarkan apa yang aku wasiatkan, yaitu agar 


kamu membaca ketika pagi dan sore, 'Yaa hayyu yaa gayyuum bi 
rahmatika astaghiitsu ashlih lii sya nii kullahu wa laa takilnii ilaa 
nafsii tharfata ainin (wahai Dzat yang Maha Hidup dan Maha 
Mengurusi makhluk-Nya, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, 
perbaikilah segala urusanku dan jangan Engkau limpahkan semua 
urusan terhadap diriku walau sekejap mata)". "re 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Tn, 2 Oi Bai a20 


Ana Tunai ola ea yeni ha 


0 Oo 3 


AA ab da Je Jap Ci DPR) 


Kw 2038 - Pt 


AJ IE NG mna gi AU GA Ba AP El 
JS ba IKA app IS IL JB La sal la S Se 
PA Gb AA Kp sh BALA Tani 
Na ip Pa Ol tin Sat Ala djai 


2001/201. Ahmad bin Salman Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Musa 
bin Ismail menceritakan kepada kami, Khalaf bin Al Mundzir 
menceritakan kepada kami, Bakar bin Abdullah Al Muzani 
menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, dia berkata: 
Rasulullah #& bersabda, “Barangsiapa yang berdoa ketika dia 
beranjak ke tempat tidurnya, 'Alhamdu lillaahillazdii kafaanii wa 





475 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai ayat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


Ge PS Pas 


me” 


aawaanii. Alhamdu lillaahilladzii ath'amanii wa sagaanii. Alhamdu 
lillaahilladzii manna alayya fa afdhala. Allaahumma innii as 'aluka bi 
mencukupku dan melindungiku. Segala puji bagi Allah yagn 
memberiku makan dan minum. Segala puji bagi Allah yang 
menganugerahkan karunia kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku 
mohon  kepada-Mu dengan  kemuliaan-Mu agar Engkau 
menyelamatkanku dari neraka', sungguh dia telah memuji Allah 
dengan segala pujian seluruh makhluk) Soge 


Sanad hadits ini Shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


IU Lala gan AE 5 Ge Ugly rItaan 

Oi ika EA cal Gp NI MEA KE Aj IM Ea 
A — pIle A5 Mae LI at 
SA SI seh daan Jo AN IG TEE EA ph 


AN NAN 5 »£ a. data La. Dan PON 
2 IS 2 3 NI LG SAI bl Jala “Al 
BAR Ira AN il 21 BUS Oni JGN CL Kepta Iet EA 

SAM US pall ia ga le Sg Cal SB Ch 1 

2002/202. Ali bin Abdurrahman As-Sabi'i mengabarkan 
kepada kami di Kufah, Ahmad bin Hazim Al Ghifari menceritakan 
kepada kami, Khalid bin Makhlad menceritakan kepada kami, Yusuf 
bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Suhail bin Abu Shalih 
menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Abu Hurairah 4, dia 
berkata: Rasulullah #& bersabda, “Apabila salah seorang dari 


“6 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 











kalian mendatangi tempat tidurnya maka dia hendaknya membaca, 
'Allaahumma rabbas-samaawaati wa rabbal ardhi, rabbanaa wa 
rabba kulla sya 'in anta aakhidzun bi naashiyatii antal awwalu fa laisa 
gablaka syai'un wa antal aakhiru fa laisa ba'daka syai'un wa antal 


baathinu fa laisa duunaka syai'un, aghninaa minal fagri wagdhi 
annad-daina (ya Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan kita dan 
Tuhan segala sesuatu. Engkau yang memegang ubun-ubunnya 
(nasibnya). Engkau adalah yang awal dan sebelum-Mu tidak ada 
sesuatu. Engkau adalah yang akhir dan setelah-Mu tidak ada sesuatu. 
Engkau adalah yang batin, di bawah-Mu tidak ada sesuatu. Berilah 


kekayaan hingga terlepas dari kemiskinan, dan lunasilah utang 
mu)'. "477 


| Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Yusuf disini adalah orang yang disebut sebagai 
maula Sakrah. 


HB KA C3 ja wa Ui yok 

af HEjAN OA sah ME BI IL CI GM 
Ain pa Bp En GA pp Sa 
JS EU AI pn BA AP aa LP ll ul 
seed Mam ae Bo 2 
2 ai Yg pala ea 3 A ALI JB AJE — adi F3 
Sapa Nb mana: Uang We 
Gea Gap (AA gi AIA 2 Aela : Ap AV 





47! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Muslim meriwayatkan hadits Suhail." 


Al Mustadrak — | 


Pd 


ai IA Oa SAR SAN Ia US BA 
Era BA Seni ab 3 ae Je Ph aa 


2003/203. Abu Abdillah Ash-Shaffar mengabarkan kepada 
kami, Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya menceritakan kepada kami, 
Abdul A'la bin Hammad dan Azhar bin Marwan Al Bashriyyani 
menceritakan kepada kami bahwa. Bisyr bin Manshur As-Sulami 
menceritakan kepada mereka dari Zuhair bin Muhammad, dari Suhail 
bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah 5, dia berkata: 
Seorang laki-laki penduduk Guba' pernah mengundang Nabi &. 
Maka kami pun berangkat bersama beliau. Setelah beliau makan dan 
membasuh kedua tangannya —atau tangannya— beliau berdoa, 
"Alhamdu lillaahilladzii yuth'imu wa laa yuth'amu manna alainaa fa 
hadaanaa wa ath'amanaa wa sagaanaa wa kullu balaa'in hasanin 
ablaanaa. Alhamdu lillaahi ghairu muwaddi'in wa laa mukaaft 'in wa 
laa makfuurin wa laa mustaghnan anhu. Alhamdu lillaahilladzii 
ath'amanaa minath-tha'aami wa sagaa minasy-syaraabi wa kasaa 
minal uraa wa hadaa minadh-dhalaalati bashshara minal amaayati 
wa fadhdhala alaa katsiirin mimman khalaga tafdhiilan alhamdu 
lillaahi rabbil aalamiiin (segala puji bagi Allah yang memberi makan 
dan tidak perlu diberi makan. Dia memberi karunia kepada kita, 
memberi petunjuk kepada kita, memberi kita makan, memberi kita 
minum. Setiap cobaan yang ditimpakan kepada kita adalah baik. 
Segala puji bagi Allah, yang tidak ditinggalkan, tidak ada yang 
menyamai, tidak diingkari dan senantiasa dibutuhkan. Segala puji 
bagi Allah yang memberi makan dengan makanan, memberi minum - 
dengan minuman, memberi pakaian dari ketelanjangan, memberi 
petunjuk dari kesesatan, menjadikan melihat dari kebutaan dan 
memberi karunia kepada banyak makhluk-Nya. Segala puji bagi 


Allah, Tuhan semesta alam). naa 


“8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-T: alkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 




















Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


AS - 


Aa Sa aa —ya Ivan 


te Lag ng Id ia AJ 3 AN Gis OSN eka ji IP 

A el K0 0 0. 9 0 0.4 0 - 

Ne si SER IE ln ae Le op 
2 : Sa, 


PEN Pen sa US. IP 3 AEAN Cemal celana 
(IS SMAN Je LI B II Ag NS BG ag S5 

3 Hana .— AAN aa ... PAN TU. 
SIA Te BPA IP HIU P3 GA Ie 


. 


hi "7 


5 LAN AL Baba TAN pa D5 HD 1? 

Up Eka, agle Ea, gila Wat, le USA EN TI 
: sea aga se Tatu - 

KN UNS) 3 & CU gado al Ugla j- 


2004/204. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Ali bin Muslim Al Abbar memberitakan (kepada 
kami), Al Haitsam bin Kharijah menceritakan kepada kami, Al Walid 
bin Muslim menceritakan kepada kami dari Ufair bin Ma'dan, dari 
Sulaim bin Amir, dari Abu Umamah 4, dari Nabi &, beliau 
bersabda, “Apabila seseorang menyeru (dengan adzan) maka pintu- 
pintu langit akan dibuka dan doa akan dikabulkan. Apabila turun 
kesedihan atau kesusahan, maka orang yang akan menyeru (adzan) 
hendaknya menunggu waktunya. Apabila dia membaca takbir maka 
takbirlah kalian. Apabila dia membaca syahadat maka bacalah 
syahadat. Apabila dia mengucapkan, 'Hayya alash-shalaah', maka dia 
hendaknya mengucapkan, 'Hayya alash-shalaah'. Apabila dia 


Al Mustadrak — 


mengucapkan, 'Hayya lal falaah, maka dia hendaknya 
mengucapkan, 'Hayya alal falaah'. Kemudian dia hendaknya 
mengucapkan, 'Allaahumma rabba haadzihid-da'watish-shaadigati al 
mustajaabah al mustajaab lahaa da'watul haggi wa kalimatut-tagwaa, 
ahyinaa alaihaa wa amitnaa alaihaa wab'atsnaa alaihaa waj'alnaa 
min khiyaari ahlihaa ahyaa'a wa amwaataa (ya Allah, Tuhan seruan 
yang benar lagi dikabulkan, yang mengabulkan doa yang benar dan 
kalimat takwa. Hidupkanlah kami di atasnya dan matikanlah kami di 
atasnya, bangkitkanlah kami di atasnya dan jadikanlah kami termasuk 
di antara orang-orang pilihannya baik ketika masih hidup maupun 
ketika sudah mati'. Kemudian silakan meminta hajatnya.""” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


2 o- Pt - 


Sa yA gebang IS Ca —Yso/ye.o 


Ta ka Pet (5 cola taaa Lgi gi BA 


9 3 HN Pa Hn 9 . Pat 
| 2005/205. Abdurrahman bin Al Hasan Al Oadhi menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Al Hasan bin Al Mutsanna menceritakan 
kepada kami, Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari ayahnya, dari 
Abdullah bin Amr &, dia berkata, "Aku pernah melihat 
Nabi # menghitung bacaan tasbih dengan jari-jarinya." 
Al A'masy meriwayatkannya dari Atha' bin As-Sa'ib. 


479 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Ufair sangat lemah." 
“80 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Atstsam bin Ali meriwayatkannya dari 
Ali dari Al A'masy dari Atha' dengan redaksi ini. Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 











pH gg AP Peng Peta LA TN Pe man Manna 
Tea 2 2 TAYA MATI Ae 5 Aas Tae sah 
2 Ka Li | alba | pa CSI Ita eat (DAS SA & 
A £ 
2 Sh JB ARP AN Cop ap oi BAG UP el 
: ae IN Ain Ing Ag ara “Je 
2006/206. Abu Atli-Thayyib Muhammad bin Ahmad bin Al 
Hasan Al Hiri mengabarkannya kepada kami, Muhammad bin Abdul 
Wahhab Al Farra' menceritakan kepada kami, Ali bin Atstsam Al 
Amiri menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
. Al A'masy menceritakan kepada kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari 
ayahnya, dari Abdullah bin Amr #, dia berkata, "Aku pernah 


melihat Nabi $$ menghitung bacaan tasbih dengan jari 
jemarinya.""! 


“9 0 Ao Pe) 


Ea aa clhag sai Ia San! A Hae Ne 5. (asah 

Tee ra Asa ana da CPO Kab Aa 2 slh A2 

IN 3 Spa EA GP oa eh Ha Talh 13 ME  IR 

HN Io My, JB SG ben Au 

Ka Ga JA V9 yaa JA ma KE il 
Miku) AS Yeh JUS EN, 


2007/207. Azhar bin Ahmad Al Munadi mengabarkannya 
kepada kami di Baghdad, Abdul Malik bin Muhammad Ar-Ragasyi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud Al Khuraibi 





481 Lih. hadits no. 2005. 


Al Mustadrak — 


menceritakan kepada kami, Hani' bin Utsman menceritakan kepada 
kami dari Humaidhah binti Yasir, dari neneknya Yusairah 45 yang 
termasuk salah seorang wanita yang ikut hijrah, dia berkata: 
Rasulullah $& bersabda, “Kalian hendaknya membaca tasbih, 
tahlil, dan tagdis. Janganlah kalian lalai sehingga kalian lalai 
terhadap tauhid. Hitunglah dengan jari-jemari, karena jari-jemari 


tersebut akan ditanyai dan diminta berbicara."? 


PJ o 4 


ad Pt Ng LO 08, Pa 
O— aa WA «Jaa MAS ep de Was —YAI cA 
e - - o - Peta 3 3S A3 P- an. - 
— Cha ji EA do PB SUS Kd Go pl pr 
A 4 - Ya Se dng aa Nia - 18, 0 2 aa 
Id Sy3 SE ES KS GS ap Iko 26 UUS 


Pa MP3) . 0 Be “ 3 3 & Prudad Pe ak 3 200 Ore PE POP oT- 

CA UI dea SN AN ana eh Ga la 4de 

o “AA , Ll re. ot 2013 0 OLI 3 anta Rea 

ON Dal) JP aa Jia Cemnan A8 2JU toy amal 13 9 lin 
1 


- - 38. . N - 5 Pe 3, Ha ea 
Oa HE SAS Al Ulasan JP JB AI Iya) Giaa 103 Ia 


2008/208. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Hisyam bin Ali As-Sadusi menceritakan kepada kami, Syadz bin 
Fayyadh menceritakan kepada kami, Hasyim bin Sa'id menceritakan 
kepada kami dari Kinanah, dari Shafiyyah &, dia berkata: 
Rasulullah #$ masuk menemuiku saat di tanganku ada 4000 biji 
untuk menghitung (bacaan) tasbih. Maka beliau bertanya, “Apa ini, 
wahai Binti Huyay?“ Aku menjawab, “Aku menggunakannya untuk 
(menghitung) tasbih." Beliau bersabda, “Aku telah membaca tasbih 
lebih banyak dari ini sejak aku berdiri dari sisi kepalamu." Aku 
berkata, “Ajarilah aku, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, 


482 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


—— Al Mustadrak 














“Ucapkanlah, 'Subhaanallaah adada maa khalaga min syai'in (Maha 
Suci Allah sebanyak segala sesuatu yang telah Dia ciptakan)'. sai 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 

Hadits ini memiliki syahid dari riwayat orang-orang Mesir 
dengan sanad yang lebih shahih dari hadits ini. 


5 IG 


Tanpa LA AA Te pan Je old -ya/re 24 


2 On Gn CEAN TB o $ SS ag deeh 
Ob aan Ig Gi da DN nya Gi AP JA eh 
Spa Wet WA ya daa ae 
Bose Sab Ps BA PA di di al N bo 
Jab es omah Hai Jail lia Ta SG Yadl ja Uap 


- 


A1 oe— IG (gerah PPI s sa Lu sa & Oa cdi 


ca Ja Aa ge pu Ke 28 MN Dean) MI Yg LC SA 
ILY BY, BS Je MY Tas yah dng 
2 


ed 
. 


2009/209. Ismail bin Ahmad Al Jurjani menceritakannya 
kepada kami, Muhammad bin Al Hasan bin Outaibah Al Asgalani 
menceritakan kepada kami, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Ibnu Wahb memberitakan (kepada kami), Amr bin Al Harits 
mengabarkan kepadaku, bahwa Sa'id bin Abu Hilal menceritakan 
kepadanya dari Aisyah binti Sa'ad bin Abu Waggash #&, dari 





483 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


ayahnya, bahwa dia bersama Nabi #& masuk menemui seorang 
perempuan yang di tangannya memegang biji atau kerikil. (Maka 
Nabi & bersabda), “Aku beritahu kamu tentang dzikir yang lebih 
mudah dari ini dan lebih utama. Ucapkanlah, 'Subahaanallaah adada 
maa khalaga maa fis-samaa'i, subhaanallaah adada maa khalaga fil 
ardhi tusabbih (Maha Suci Allah sebanyak ciptaaan yang ada di 
langit dan Maha Suci Allah sebanyak ciptaan yang ada di bumi yang 
sedang bertasbih)'" Lalu beliau bersabda, "Subhaanallaah adada maa 
baina dzaalika, wa subhaanallaah adada maa huwa khaaligun. Allahu 
Akbar pun seperti itu, Alhamdu lillaah seperti itu, laa ilaaha illallaah 


seperti itu, dan laa haula wa laa guwwata illaa billaah juga seperti 
2g, 1084 
Itu. 


HB oi KET ESA KI iis YAN 
aja Ea ang BI Et agan Kp Ana Ea 
dal Ge ah PIA gi JASA 1 omi MH 
Lan 38 Ag Gap) PSA Hp Ne ip Oia yi 
AA (AN oa AS AL Aa ala A1 Jie AI ph 
MEA AK La sole Yi Da lis Sa bra 3 SU AI 
MN SA og 23 ab ip BAG OS LI Ona ot 
B3 ES 3 pa AI LG aj ie GS 


2010/210. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepadaku, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
menceritakan kepada kami, Ubadillah bin Umar menceritakan kepada 
kami, Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami dari 


48 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 














Muhammad bin Ishag, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari 
kakeknya, dari Abdullah —yaitu Ibnu Umar #—, dia berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah #$ menyuruh membaca beberapa kalimat 
ketika ketakutan, 'A'uudzu bi kalimaatillaahit-taammaati min 
ghadabihii wa min igaabihii wa min syarri ibaadihii wa min 
hamazaatisy-syayaathiini wa an yahdhuruun (aku berlindung dengan 
kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya, siksa-Nya 
kejahatan hamba-hamba-Nya dan bisikan syetan bila dia mereka 
datang)'." 


Ibnu Umar lanjut berkata, "Jika ada anak yang telah baligh 
maka Abdullah bin Amr akan mengajarkan doa ini kepadanya, 
sedangkan yang belum baligh akan dituliskan untuknya lalu 
dikalungkan di lehernya." 


Sanad hadits ini shahih muttashil pada pembahasan yang 
masih terjadi perselisihan di dalamnya. 


Ea Ba Co PAS oa HN Gis NA KATAKAN 

Pp dilan ENI Ata IA CAS NAN Ha Ia 
IN Io AAA 3 PE PA 1 Gas Ba 
UAN Sele plg ale Ai dl 
S5 op ot Sh Isi “ja BN ob Ja la 
EGA Be HK ata oat 3S 
- JG op jau ma Dia ja HI BA Ji Png 


AAA Ka BA MA AAN AA 





485 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Riwayat ini hilang pada At-Talkhish." 


Al Mustadrak — 





5 


Bu Ai O wish Y 1 2 p! NG 2 Manah Ba aa 


. 


3, 


Ea 
(ani 
Ng 


3, 


Pd 


Me ala Kan Ds 215 


2011/211. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sinan Al Gazzaz 
menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Fadhalah menceritakan 
kepada kami, Hisyam teman Ad-Dastuwa'i menceritakan kepada 
kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami dari Jabir -, 
bahwa Rasulullah # bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian 
hendak ke tempat tidurnya, maka malaikat dan syetan saling berebut. 
Syetan berkata, 'Bukalah dengan keburukan'. Sementara malaikat 
berkata, 'Bukalah dengan kebaikan'. Jika berdzikir kepada Allah, 
maka syetan akan hilang sehingga malaikat datang dan akan 
menjaganya. Jika dia bangun maka malaikat dan syetan juga akan 
saling berebutan. Syetan berkata, 'Bukalah dengan keburukan'. 
Sementara malaikat berkata, 'Bukalah dengan kebaikan'. Jika dia 
mengucapkan, 'Alhamdu lillaahilladzii yumsikus-samaa' an taga'a 
alal ardhi illaa bi idznihii, innallaaha bin-naasi la raa 'uufur-rahiim. 
Alhamdu lillaahilladzii yuhyiil mautaa wa huwa alaa kulli sya'in 
gadiir (segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan Jiwaku 
setelah kematian dan tidak tidak mematikannya. Segala puji bagi 
Allah yang menahan langit sehingga tidak jatuh ke bumi kecuali 
dengan seizin-Nya. Sesungguhnya Allah sangat penyantun dan 
penyayang terhadap manusia. Segala puji bagi Allah yang 
menghidupkan orang-orang mati, dan Dia Maha kuasa atas segala 
sesuatu), maka ketika dia jatuh dari kendaraan, dia meninggal 


sebagai syahid, dan jika dia bangun lalu shalat, maka shalat dengan 
1486 


.. 
$ 

SS 

1 


memperoleh keutamaan. 


486 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


—— Al Mustadrak , 











s 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


CN AB Aa Aa Pa pe KATA KAA: 


- 


—3 sn ea Ja 5 Ta eat ah 5 Hara Gas 
CI pa s Cola gi» Ja Na dj u “5 Hare SIN 
in an : ai d8 as Sa aa 1 
aa 3 3 ra la 

2012/212. Abu Al Abbas Al Oasim bin Al Oasim As-Sayyari 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Abu Al Muwajjih menceritakan 
kepada kami, Shadagah bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, Abu 
Hammam Al Ahwazi menceritakan kepada kami, Tsaur bin Yazid 
menceritakan kepada kami dari Khalid bin Ma'dan, dari Zuhair Al 
Anmari 4s, dia berkata, "Apabila Rasulullah # beranjak ke 
tempat tidur, beliau berdoa, 'Allaahummaghfir lii dzanbii wakhsya 
syaithaanii wa fukka rihaanii wa tsaggil miizaanii waj alnii fil mala il 
a'laa (ya Allah, ampunilah dosaku, usirlah syetan yang 
menggangguku, lepaskanlah aku dari ikatan,  beratkanlah 


timbanganku, dan jadikanlah aku di golongan yang tertinggi)" nadi 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 





487 Adz-Dzahabi berkata dalam Ai-Talkhish, “Hadits ini shahih, dan telah 
diriwayatkan sebelumnya." 


Al Mustadrak — 





. 4. 


dai 3 MS hain pa St altar 

Ma ai Onlan ke ja CA IA Bi Kg JI 
LN BRP JA cah ALE ES NG 
In Jo SARAN GP) AP BP JAN 3 


LAN IE CA SAI JAN AS AN 2G eling ala At Ke 
Po IU an has aa Ke maa Last 
2013/213. Abu An-Nadhr Al Fagih mengabarkan kepadaku, 
Utsman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, Ashbagh bin 
Al Faraj Al Mishri dan Harun bin Ma'ruf Al Baghdadi menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Wahb menceritakan 
kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan kepada kami dari 
Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amr #, bahwa 
Rasulullah #$ bersabda, “Apabila seseorang datang menjenguk 
orang sakit, maka dia hendaknya mengucapkan, 'Allaahumma isyfi 
abdaka yanka u laka aduwwan au yamsyii laka ilaa shalaatin (ya 
Allah, sembuhkanlah hamba-Mu sehingga dia bisa mengusir musuh- 
Mu atau dapat berjalan untuk menunaikan shalat)" 


Hadits ini riwayat orang Mesir yang shahih, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. : 

Dalam bab ini diriwayatkan pula hadits lain dari hadits para 
periwayat Kufah. 


488 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. telah diriwayatkan 
sebelumnya dalam Al Janaaiz dan dia berkata, “Hadits ini shahih sesuai syarat 
Muslim." 5 


| — Al Mustadrak 











EN pi KA BELA A3 Gas —yAtIY ne 

AAS LAYA ul 25 Hart Ca SAN eh KH Sis 

2 I Pe Hu MS BY Kas CA) 

Ape da Io Ip ae AJE AN gp DL 

BA 3 Bh A3 “18, aa Aas okay “G3 Cjae 
Ko SA JI Datar 


2014/214. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakannya kepada kami, Ahmad bin Ali Al Jazzar menceritakan 
kepada kami, Jandal bin Walig At-Taghlabi menceritakan kepada 
kami, Syu'aib bin Rasyid Bayya' Al Anmath (penjual tikar) 
menceritakan kepada kami, Abu Hasyim Ar-Rummani menceritakan 
kepada kami dari Zadzan, dari Salman &, dia berkata: 
Rasulullah & menjengukku ketika aku sedang sakit. Lalu beliau 
bersabda, “Wahai Salman, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu, 
mengampuni dosamu dan memberimu kesehatan di tubuhmu sampai 
waktu ajalmu." si 


Id 2200 L X0 8,0. ce 


Wa— clay SPI Da Aj aah Har -YYo/re No 
ga Oa aa gi ita Gi BL 


atas La dp ba ea an ba 


s 


& & 23 Ju: “J6 Oa 6 al pd Can) pda . 
Aa Fat Hi tate SS Ip Je Ol Sl dala Pura 





489 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Sanadnya bagus (yang diriwayatkan 
oleh) periwayat Kufah." 


- Al Mustadrak — 


2015/215. Ja'far bin Harun An-Nahwi mengabarkan kepada 
kami di Baghdad, Ishag bin Shadagah bin Shubaih menceritakan 
kepada kami, Khalid bin Makhlad Al Oathawani menceritakan kepada 
kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, Umarah bin 
Ghaziyyah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Abdullah bin Ali bin Al Husain menceritakan dari ayahnya, dari 
kakeknya, dia berkata: Rasulullah $$ bersabda, “Orang bakhil 
adalah orang yang ketika namaku disebut disisinya tidak membaca 
shalawat kepadaku. Lang 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid dari Abu Hurairah. 


IA bhn seg 3 KA 35 alta 

Ge aan aa Ja 3 jan Ba Tea nata 

SI Jo J6 IS MEA pap KA ol Uh daya! Aa ny 
Oa Jia eh Sta SS Is 33 Ala le Ke 


2016/216. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakannya 
kepada kami, Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), 
Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Ishag menceritakan 
kepada kami dari Sa'id Al Magburi, dari Abu Hurairah 4, dia 
berkata: Rasulullah $$ bersabda, “Semoga kehinaan menimpa 
orang yang ketika namaku disebut disisinya dia tidak membaca 
shalawat kepadaku." | 


490 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Syahid-nya adalah 
—lalu dia menyebutkan hadits no. 2016—." 
“1 Lih. hadits no. 2015. 


— Al Mustadrak 














naa 0-4 Ka ve £ 8 


5 2 Wib BN KS 3 IK GAS —Y WIN AV 


Nee Jun 33 FT kari aa ul A5 as ear AA 


NA di ab Ia GP uh 

BNN Pb Oh nba DP Para 

Sta ya BA SE gl Ala Jin et Ja Ui 
Ip pa Uh HE WIN SP BY, 


2017/217. Ahmad bin Ubaid Al Hafizh menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada kami, Adam bin 
Abu Iyas menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'ib menceritakan 
kepada kaini dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Ishag bin Abdullah bin Al 
Harits, dari Abu Hurairah &, dari Nabi @, beliau bersabda, 
“Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis lalu mereka berdzikir 
kepada Allah tapi tidak membaca shalawat kepada Nabi mereka 
kecuali mereka akan menyesal (pada Hari Kiamat), dan tidaklah 

“suatu kaum duduk tanpa berdzikir kepada Allah kecuali itu akan 


menjadi penyesalan mereka (pada Hari Kiamat)" 2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


SEA Da3) ESA X5 OA CI TE ANN ANK 
ah Aa Koh, 203 Ev Ha 


Pe AA un BIMAS Eta atas HN 


jo- 


Ig Ap 3 Si AP Gia oi In GP “Blow 





492 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 





De Asa NA Meat STA Mb mn ANN ang “YA naa M0 
Ale AI ale IN0 (EK Uya ialah Kalo Al eko dl Sya) JB 
Aa Jaa Hip LA (jha PAS 

. 2018/2183. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash- 
Shaffar menceritakan kepada kami, Ahmad bin Mihran menceritakan 
kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, Yunus 
bin Abu Ishag memberitakan (kepada kami) dari Yazid bin Abu 
Maryam, dari — Anas - bin Malik #&, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa yang membaca shalawat 


kepadaku satu kali, maka Allah akan memberinya rahmat sepuluh kali 


dan melebur darinya sepuluh dosa." 33 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. | 


KILAS Jaa 0 AA data JA - TENIS 

Jk Aa at ag St Jepan Kara Sa Kent 

Knp BB TA pat Ia apa li aa Aa 

MA GP aula 

Pena Ka Dean ken 
MN San ul 


2019/219. Ismail bin Muhammad bin Al Fadhl Asy-Sya'rani 
mengabarkan kepadaku, kakekku menceritakan kepada kami, Ismail 
bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal 
menceritakan kepada kami, Amr bin Abu Amr menceritakan kepada 


493 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 














kami dari Ashim bin Amr bin Gatadah, dari Abdul Wahid bin 
Muhammad bin Abdurrahman bin Auf, dari Abdurrahman bin Auf, 
bahwa Rasulullah $$ bersabda, “Aku telah bertemu Jibril AS lalu 
dia memberiku kabar gembira. Dia berkata, 'Sesungguhnya Tuhanmu 
berfirman, "Barangsiapa yang membaca shalawat kepadamu maka 
Aku akan memberi rahmat kepadanya, dan barangsiapa yang 
memberi salam kepadamu maka Aku akan memberi . salam 
kepadanya".' Maka aku pun sujud kepada Allah sebagai rasa syukur 
kepada-Nya." " | 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Ba 


494 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 








20 - : 
Mer ad La. 2 « 
Ma 
KITAB KEUTAMAAN Al OUR AN 


38. 3 Pap S2 30 AB. 3 19 


KA SS gi ej Sabun Gaal AE STAKAK 

JA PN EA Aja BN 3 

ES ap KA na Ka En 
KST  y de SP Uh Ii Ia dea 
SIB Ap ab Gi Ist Gie Vi td Jb OA Al La Jb 
us AA Ie al, Up Gp Kania Ju Ha Na Bea 
A6 LA AI (SKA J5 Be A3 
| AS as ge un SAN ya aa 
2020/1. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 


kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami. 


— Al Mustadrak 























Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Abu Al Mutsanna Al Anbari menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij berkata, ayahku 
mengabarkan kepadaku bahwa Sa'id bin Jubair mengabarkan 
kepadanya, dia berkata, "Tentang ayat, 'Dan sesungguhnya Kami telah 
berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang', dia 
berkata, "Maksudnya Ummul Our'an'." 

Ayahku berkata: Sa'id bin Jubair membacakan kepadaku, 
"Bismillaahirrahmaanirrahiim, adalah ayat ketujuh." 

Sa'id bin Jubair berkata, "Ibnu Abbas membacakan kepadaku 
sebagaimana aku membacakan kepadamu. Kemudian dia membaca, 

"Bismillaahirrahmaanirrahiim, adalah ayat ketujuh." 

Ibnu Abbas berkata, “Allah #& mengeluarkannya untuk 
kalian yang sebelumnya ayat ini tidak dikeluarkan untuk orang-orang 
sebelum kalian." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 

Abdullah bin Al Mubarak, Muhammad bin Bakar Al Barsani, 
Abdurrazzag bin Hammam, Hafsh bin Ghiyats, Utsman bin Amr dan 
Abdul Majid bin Abdul Aziz meriwayatkannya Can Ibnu Tua 
dengan redaksi yang berbeda-beda. 


Adapun hadits Abdullah bin Al Mubarak adalah: 


EA PT Ta dng ap pn ea SN YA 
Aa Kai ol Ci 


Pd 





495 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 





PN ve KAN B3 KA BI Ba BA 


Jo Yu, & 9 Pa don 03 


RARE AAA Legi IP da EA GA gi MASA 
Bd PL oi hak data Gp aa 3 Pap oo SA 
BAY ee LN GE3 TA 16 LA :JU el Sa 


OA 


PR As IPA an KF MN Naa Oa 


G3 JB Sa AS ai £ SES AY Ju AS A 


Kasi GEN SA Maap AS Aap ME B3 AG 
2021/2. Al Hasan bin Halim Al Marwazi mengabarkannya 
kepada kami, Abu Al Muwajjih memberitakan (kepada kami), Abdan 
memberitakan (kepada kami), Abdullah memberitakan (kepada kami). 


Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin Yahya menceritakan 
kepada kami, Ahmad. bin Muhammad bin Huraits menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Ya'gub Ath-Thaligani menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari Ibnu 
Juraij, dari ayahnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas tentang 
tujuh ayat yang berulang-ulang, dia berkata: Itu adalah surah Al 
Faatihah. Ibnu Abbas membacanya, "Bismillaahirrahmaanirrahiim," 
sebagai ayat ketujuh. 

Ibnu Juraij berkata: Aku kemudian bertanya Pena ayahku, 
"Apakah Sa'id bin Jubair mengabarkan kepada dari Ibnu Abbas 
bahwa dia berkata, 'Bismillahirrahmahnirrahim termasuk dari kitab 
Allah?" Dia menjawab, "Ya." Kemudian dia berkata, “Ibnu Abbas 

. membacanya, 'Bismillaahirrahmaanirrahiim', pada dua rakaat 
sekaligus." 


Adapun hadits Muhammad bin Bakar Al Barsani adalah: 


496 Lih. hadits no. 2020. 


— Al Mustadrak 





Pa Pan 








sent nas Gwen 3 Si Alatas In 
—A Kata AN KA Fin ui PENA an 


PA 3 “JG tur ot Pa ar u en of « | 


- 


na 0 2 e- 2 Td a pe Pa Pagp ". 2 - 2 PP td Pe di 
FIB ap Aa Sh Ain da Ah J5 AAA GE 
g 


2... 3 4 Ki De daa LP na. 2. 
2 JB Kant Na Mar r, 1JBG olga Lae 45 
Hn Peda KAK PA MP aan 890 4 - ira 
AS RA MA ap IL apr ot See AU, 


2022/3. Abu Bakar bin Ishag menceritakannya kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad “bin Hanbal memberitakan (kepada kami), 
ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Bakar menceritakan 
' kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan (kepada kami), ayahku 
mengabarkan kepadaku bahwa Sa'id bin Jubair mengabarkan 
kepadanya bahwa Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya Kami telah 
berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al 
Our'an yang agung," dia berkata: Sa'id bin Jubair membacakannya 
kepadaku, "Bismillaahirrahmaanirrahiim sampai selesai." Dia 
berkata, "Bismillaahirrahmaanirrahiim adalah ayat ketujuh." Dia 
berkata, "Sa'id bin Jubair berkata kepadaku, 'Allah telah 
mengeluarkannya untuk kalian, namun tidak diturunkan kepada orang- 


orang sebelum kalian!" 


Adapun hadits Abdurrazzag bin Hammam adalah: 


AA 1 5 Hi dgan IA Gis -t|Y NY 


2 


DO Laga 0 


IA 5 an 3 SE Ci YG ipa 3 XS 


By AL Ap Pi al da 





497 Lih. hadits no. 2020. 


Al Mustadrak — 


Loc 


BEI Ap Id (— MSI Du Ef EN EA 
MAA Kal BALI 1 AB LS ALAN 
ai JG Sab MS ya 1 £ SEK AF JB 
2023/4. Abu Al Walid Al Fagih menceritakannya kepada 
kami, Ja'far bin Muhammad dan Abdullah bin Syirawaih 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ishag bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami, Abdurrazzag memberitakan (kepada 
kami), Ibnu Juraij memberitakan (kepada kami) dari ayahnya, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, "Dan sesungguhnya 
Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang- 
ulang," dia berkata, “Maksudnya surah Al Faatihah." Kemudian dia 
membaca, "Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahi rabbil 
aalamin." Aku kemudian bertanya kepada ayahku, “Apakah Sa'id 
mengabarkan kepadamu bahwa Ibnu Abbas mengatakan, bahwa 
Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Al Our'an?“ Dia menjawab, 
ce 1198 


dana P aah 3 Ta Bodi Siam —0/Y 
IE A NEK y SEP SAN ai 
ASRI SE RAN BG yA JAN Ja ASI H6 


2024/5. Dia menceritakannya kepada kami (|...) dari Ibnu | 


Juraij, dari ayahnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, "Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh 
ayat yang dibaca berulang-ulang," (Os. Al Hijr (15): 87).Dia berkata, 
“Maksudnya surah Al Faatihah." 


198 T ih. hadits no. 2020. 


— Al Mustadrak 








Ibnu Abbas lalu ditanya, “Manakah ayat yang ketujuh?“ Dia 
menjawab, “ Bismillaahirrahmaanirrahiim." 
Adapun hadits Utsman bin Umar adalah: 


Sina AAN Wa GTA SA 36,36 -UY ro 

bai # 
IE CI LI ISP 3 SPB Lu Ia 
J3 GP TN IE IP SA PPA AU 
PE IA PLT SAN AY CN Je Bae 


2. .jya 2. 


(EN Tirai Cat «Em Sp KESAN ed NN 


ANN GT HA Ja Ca LIA UN ba 
4 - £ Pang DPN 3 

SS AA (EP Ud SI 

2025/6. Abu Bakar Ahmad bin Salman Al Fagih 
mengabarkannya kepada kami di Baghdad, Al Hasan bin Mukram 
menceritakan kepada kami, Utsman bin Umar menceritakan kepada 
kami, Ibnu Juraij memberitakan (kepada kami) dari ayahnya, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, "Tujuh ayat 
yang dibaca berulang-ulang," dia berkata: Dia lalu menghitungnya di 
tanganku, "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi 
Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai Hari Pembalasan. 
Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah 
'kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) 
jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, 
bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka 





199 T ih. hadits no. 2020. 


Al Mustadrak — 





yang sesat." Kemudian dia berkata, “Allah telah mengeluarkannya 
untuk kalian, namun tidak diturunkan kepada umat selain kalian." 


Adapun hadits Abdul Majid bin Abdul Aziz adalah: 


R02 GD Eo£ Se 20 3G. 3 Pa Ji baba ET 
PE 3! Lagi SA ABI AN USG VI YA 


. 


o- £ .. 2 3 0-3 9 - 20. PI 8 , 9, Pd gn ora 
PA HP Ol op Udi Ke Bf asas GP co, 
JL (ora al um J6 KST Ep ab oi ka 


tpg en C £ si an. Or LS 90 J9 - Br Pa Pada H1 
FIS pd (3 Aga Ong aa Uji Bala JP AA 2 
P4 : - 


2. 


2. .9 - 0 IA P4 he BG 40 Aan 2 
Ce Las aa Wal La pol A8 Hpls pl JB ca Ul KS 


| 2026/7. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
mengabarkannya kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman memberitakan 
(kepada kami), Asy-Syafi'i memberitakan (kepada kami), Abdul 
Majid memberitakan (kepada kami) dari Ibnu Juraij, ayahku 
mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair (tentang ayat), "Dan 
sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca 
berulang-ulang," dia berkata, “Maksudnya Ummul Our'an." 


Ayahku berkata, "Sa'id bin Jubair membacakan kepadaku 
ketika telah selesai. Kemudian dia berkata, 
'Bismillaahirrahmaanirrahiim adalah ayat ketujuh'." 


Ibnu Abbas berkata, “Allah 3 menyimpannya untuk kalian 
dan tidak menurunkannya kepada seorang pun sebelum kalian." 


500 Y ih. hadits no. 2020. 
201 T ih. hadits no. 2020. 


— Al Mustadrak 














5.3 350 3. s3. 


2 Ae af en EN op AAS Hi Sinar ade SNN NN 
NA Ea ba AN CA dea Olahan 0 KS 


?. 
. 30 £ AD 


o - £ 3. 2 PI o an 8 Ha an Io 
— TE GP AAA ea, Pe) (Naa Wd— Glaeli SUN Uu 


| 


ag 1x0 s0. AN, - PA an Tua LE 2 o - Pang 
Io, Je dia AN 3 OUR Ip ole Ol tr ON GP Url 
0 BO AIG Neta 5 0 & h) 0 0 - AA. "3 x 5 1 
SAN Ig HCS Y SW AN ea ag TI 3 It el 
| OP op Teplay 
2027/8. Ja'far bin Muhammad Al Harits menceritakan 
kepadaku, Ali bin Ahmad bin Sulaiman Al Mishri memberitakan 
| . (kepada kami), Ja'far bin Musafir At-Tinnisi menceritakan kepada 
kami, Zaid bin Al Mubarak Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, 
Sallam bin Wahb Al Jundi menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa Utsman 
bin Affan 4 bertanya kepada — Rasulullah #$ tentang 
Bismillaahirrahmaanirrahiim, Nabi & menjawab, “Itu adalah 
salah satu nama dari nama-nama Allah, dan kedekatan antara dia 
dengan nama Allah yang terbesar adalah sebesar dekatnya hitamnya 


mata dengan putihnya." - 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
.meriwayatkannya. 


Dana Sab na 
502 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 
Al Mustadrak — 





Keutamaan Al Our'an secara Global 


B-A 20315. 3 


IN IS aan ep AN me NS SAJA 
3 PAR EN ega Slo yi DE NI Ia EA AI 
Ai AN ME Aa HE Ibu 
A Na Se anna - 0 0. 01 o- Sa Lai 
YA Bean 3 BA AE aib OT,AN G3 5 JG celah ale 
OH Sa ini ITA cela HE 
2028/9. Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad bin Abdullah ' 
Al Baghdadi mengabarkan kepada kami, Yahya bin Utsman bin 
Shalih As-Sahmi menceritakan kepada kami, Amr bin Ar-Rabi” bin 
Tharig menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Khalid bin Abu Yazid menceritakan kepada kami dari 
Tsa'labah bin Yazid, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa 
Rasulullah $ bersabda, “Barangsiapa yang membaca Al Our 'an, 
maka dia telah naik ke tingkat kenabian di antara kedua bahunya, 
hanya saja dia tidak beri wahyu. Tidak layak bagi orang yang 


membaca Al Our'an bersikap berlebih-lebihan atau berkata-kata 
kotor sedang di dalam perutnya ada kalam Allah Ta ala.""3 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


503 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 












Si - 08 ,- 0 Go 3 30 Y, &X0- Pa 

SBM BEN  AAN IA 
0-5 o- £0 - £ o- G8 Ae Lag 0 5035. 43 9 - 
3 Kera AP oi PJ Aa Code YI Blbuaal Gpp Mapan Lado 
#0 LA PAN Ma 2 0. 8 3 Pe # Pt - o- 
BP ISS Pe 3 Aas an Wo A— ji 
3 f & si SS -a ut - ot bah 25 sg 9 ag ko- A, - 2 To 2 
Oa Seni JB telan MIPA le AN Ol CA NPK Ta 
3 Fe te P2 4 8x », 8 San 2 and Pu 0 Lg 
— HS ab yes ab op LT "Jai LAI ay OLI 
0 To 3 an 40. 20 20. - 8 -— 290 2 - ana 25 
da jg 9,3 Iarg RS Lang US Up Sh hoby en bi 
j Bina stan PA d0 £ 
Aka AI JS 53 


2029710. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Ziyad Al Adl 
mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Ishag Al Imam menceritakan 
kepada kami, Abdul Warits bin Abdushshamad bin Abdul Warits 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Dzakwan, dari 
Abu Hurairah 4, bahwa Nabi #& bersabda, “Orang yang ahli Al 
Our 'an akan didatangkan pada Hari Kiamat. Lalu Al Gur'an berkata, 
(Wahai Tuhan, berilah dia perhiasan'. Maka dia pun diberi mahkota 
kemuliaan. Lalu Al Our'an berkata, 'Wahai Tuhan, tambahkanlah ia, 
wahai Tuhan, ridhailah ia!" Maka dia pun diridhai. Setelah itu 
dikatakan kepadanya, 'Akuilah dia. dan naikkanlah!' Maka setiap 
ayatnya dia ditambah dengan satu kebaikan.“ 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


8 ah 


Pa RAT AKAN 


? 
3 03900 AN eng 


3 9: o 
Y— Saka Cadar SI Tua v 
- 0 . PP ap 9 3 20 SP 2. 
WE PS Pa aa Gp Os AS uas 





508 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." | 


Al Mustadrak — 





0 sh o- 0 0-4 o2 9. 25 £ 0 - 0. 
AA AN Date yg Sure Ot US 9 ym do ea 
- £ KI Aa an Pn or A 2, ag - Lo. 4 - - 
LL JW :JU Ken at ke AA Uagit AI P3 
HUI OB BP SS J3 BN BA z TA 
KY gi 2) A 
2030/11. Ali bin Isa Al Hiri menceritakannya kepada kami, 
Musaddad bin Oathan menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu 
. Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' bin Al Jarrah menceritakan : 
kepada kami dari Sufyan, dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Zirr bin 
Hubaiys, dari Abdullah bin Amr 5, dari Nabi &, beliau bersabda, 
“Dikatakan kepada orang yang ahli Al Our'an pada Hari Kiamat, 
'Akuilah dia dan naikkanlah ia, dan bacalah dengan tartil 


sebagaimana dulu kamu membacanya dengan tartil, karena 
kedudukanmu adalah pada ayat terakhir yang kamu baca'."“ 


“3 PAN A3 Ga CJLAN IGAS 3 Mp Cia -y1IY ya 


pa SA gi 6 tara Ulah jl Gis JA yi (ai 

PPA ea el lg ab og PAI gih 
ti Job Jaa 2 LA PP Pakan OP al YP 
Aelp SE ant AG La JSI LAS IG 1JB cak ala 
Ar SA pai an Je can aa Sa UAN dn 
AA an DE NG yet, at Ag Or 


505 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 





Er WAR ta Ea CE aa LA GI ah 
Ea Ka Ya EN Kelana da Kan 

2031/12. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada: kami, Abu 
Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan 
kepada kami, Haiwah bin Syuraih mengabarkan kepadaku dari Agil 
bin Khalid, dari Salamah bin Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, 
dari ayahnya, dari Ibnu Mas'ud &, dari Rasulullah &, beliau 
bersabda, “Al Kitab diturunkan yang pertama kali dari satu pintu 
dengan satu huruf, lalu Al Our'an diturunkan dari tujuh pintu dengan 
tujuh — huruf: yang melarang, menyuruh, — menghalalkan, 
mengharamkan, — muhkam, mutasyabih — dan  perumpamaan- 
perumpamaan. Maka halalkanlah yang halal dan haramkanlah yang 
haram, lakukanlah yang diperintahkan dan hindarilah yang dilarang, 
ambillah — pelajaran — dari — perumpamaan-perumpamaannya, 
amalkanlah — yang  muhkamnya — dan berimanlah — dengan 
mutasyabihnya, dan ucapkanlah, 'Kami beriman terhadap segala apa 


yang diturunkan kepada kami 11306 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


3 » @ 2.3 o 2.3 to. Pe) 
CAN PG Lea 2 gel wira 
3 o Lang G E ig - 3 & Pd Jo Jo £ Pa Pane 


A03 0-4 LA DO Lo 4 
d 


: . y, 2 . £ 2 - £ Ld ta 7 2 Y oc 0. Oo. £ 
do Iya JB JP APA 3 MR eh PP 
53 2g 2 2 3 o- gg -, PITA Se 3 ta 
ab Ia ii Ah deg UU OT MR NYAAU iel aale AI 





506 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 





SA La SA Hi Ng elit Log IN 22 SE 
PEN AKAN 
2032/13. Abu Ja'far Muhammad bin Ali Asy-Syaibani 
mengabarkan kepadaku di Kufah, Ahmad bin Hazim Al Ghifari 
menceritakan kepada kami, Abu Ghassan Malik bin Ismail 
menceritakan kepada kami, Zuhair bin Muawiyah menceritakan 
kepada kami, Syu'aib bin Khalid Ar-Razi menceritakan kepada kami 
. dari Ashim, dari Zirr, dari Abdullah #&, dia berkata: 
Rasulullah #$ bersabda, “Biasakanlah diri kalian membaca Al 
Our 'an, karena dia sangat rawan dan lebih mudah lepas (hilang) dari 
hati orang-orang daripada onta dari ikatannya. Jangan pula kalian 
mengatakan, 'Aku lupa ayat ini dan itu', akan tetapi (yang 
sebenarnya) dia dijadikan lupa." oi 
Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


38. 43 


— Kenya (Login O Sabun pl Pak: ra A5 Ay ar 


GI Nana Ge 3 AAS Ga Sh dea BUS An ettena 


Ik Oo Ad 


AT pg IN 2 AA 1 ah GM KAP kes 
Se ea ae aan Andh An Daos 
SG IS pa SE be sala ala 
: A3 Ya, ai data ON NAS YA BPA LI 
Lp atu 3 Pe aa ae 


. 


To 3 


507 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinyanya dalam At-Talkhish. 


— Al Mustadrak 








2033/14. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Asad 
bin Musa menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan 
kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami dari 
Abdurrahman bin Ka'ab, dari Malik, dari Usaid bin Khudhair, bahwa 
dia membaca (Al Our'an) di luar rumahnya. Dia seorang yang 
suaranya bagus. Maka Rasulullah #& datang, lalu dia (Usaid) 
berkata, “Ketika aku sedang membaca (Al Our'an) tiba-tiba ada 
sesuatu yang menutupiku seperti awan, sementara isteriku ada di ' 
dalam rumah dan kudaku ada di kandang. Aku pun takut isteriku jatuh 
dan  kudaku lari, sehingga — aku - pun beranjak." 
Rasulullah & bersabda, “Bacalah, wahai Usaid, karena dia adalah 
malaikat yang sedang mendengarkan Al Our'an. Ie | 


ap aja Bl eseln ga Ki Aas Nol rt 


- o 0 o L 8 03 3 # Pa Kn 3 o- 2 A8 
2... 2 


Le Lan da Jo DN an pb AS 
9 £ Ken Ba Sa gi 


ad $ aa Ot Ng “5 Y 2 we NA . ka 0 se 

PA ag lean Io AN Iyo Jb 18 JB Lp Ca 
- 2 ae 2 Ba Nan. o- 

TAN Adaa Sa 3 Oh AA Meat 
2034/15. Abu Bakar bin Ishag menceritakannya kepada kami, 
Bisyr bin Musa memberitakan (kepada kami), Al Humaidi 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Az- 
Zuhri menceritakan kepada kami dari Ibnu Ka'ab bin Malik, bahwa 
Usaid bin Hudhair & mendatangi Nabi &. Lalu dia menyebutkan 


hadits yang sama maknanya, yang di dalamnya disebutkan bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Bacalah wahai Usaid, bacalah wahai 


. 





508 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


Usaid, karena sesungguhnya itu adalah malaikat yang sedang 
mendengarkan Al Our an. ak 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. | 


Hadits ini memiliki syahid sesuai syarat Muslim dari hadits 
Abdurrahman bin Abu Laila dari Usaid. . 


| MJ AN MASA AA Per Pe darat Ara yo 

Ne AA ana 
Ae SL Ag 3 Ka Hi TA TeLaN tee “YG 
LA aa Ha An Gif er ade erat anta II 
SS —p OA Ala Ia 0) Sat Capt II LI 
CAN G3 YAA malai Jua Sp 5 ui ba gus 


LI 2JB Cet Ol Sandal CAN, 3 de ea PN 


- - 2 4 - - day. o 
aa IT una Yah ad ora anta SI KO Ul 


2035/16. Abu Bakar Ismail bin Muhammad Al Fagih 
mengabarkannya kepada kami di Riy, Abu Hatim Ar-Razi 
menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim dan Musa bin Ismail 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami dari Tsabit Al Bunani, dari Abdurrahman 
bin Abu Laila, dari Usaid bin Khudhair, bahwa dia berkata: Ketika 
aku sedang membaca surah Al Bagarah pada suatu malam, ketika 
selesai tiba-tiba aku mendengar ada sesuatu yang jatuh secara 
mendadak. Aku menduga kudaku terlepas. Lalu ada suara yang 
berkata, “Bacalah, wahai Abu Atik." Aku lantas menoleh. Ternyata 


509 T ih. hadits no. 2033. 


— Al Mustadrak 








ada benda semacam lampu-lampu yang menerangi antara langit dan 
bumi. Maka aku bertanya, “Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak 
bisa berjalan." Nabi # kemudian bersabda, “Itu adalah para 
malaikat yang turun untuk membaca Al Our'an. Andai saja kamu 
berjalan maka kamu akan melihat keajaiban-keajaiban. Li 


o-. 40 Y, X0 


Ag (baga Sa BN Ana 3 Al IS Ea —1V/Y YA 
Ng k00 KG - o£ ' - at ho AG 01 o- 
3 Op AS Lado CI Jatun Yi Ogyla Lol Ca AS 
HE IN NP NP MIE AA 
- PA ore A La y An aa Von anta Di - ya Ca 
Aw) "JB ag ads ai cake ay Jaw) ol lag AI) SP) ar 
ti Pn P4 A0 2 PJ td 2. Pak 9... Pane, - 
Nya, Ab EA SL 05 abal Ja Al Oladan ol 

8... Pan 3 933, : una $ 

akn Ju AAN ARA ON JI ah gais AL 
2036/17. Abdullah bin Sa'ad Al Hafizh menceritakan kepada 
kami, Musa bin Abdul Mukmin mengabarkan kepadaku, Harun bin 
Sa'id Al Aili menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb 
menceritakan kepada kami, Huyai bin Abdullah menceritakan kepada 
kami dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amr -, 
bahwa Rasulullah &$ bersabda, “Puasa dan Al ur 'an akan 
memberi syafaat kepada seorang hamba. Puasa akan berkata (pada 
Hari Kiamat), 'Wahai Tuhanku, aku menghalanginya makan dan 
(melampiaskan) syahwat pada siang hari, maka berilah dia syafaat 
karenaku'. Sementara Al Our'an berkata, 'Aku menghalanginya tidur. 
di malam hari'. Keduanya kemudian diberi syafaat." . 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Se EA SE SA mi 
510 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
31 Jbid. 


Al Mustadrak — 


SANA ara MN Na 


.daman 3 3 Ne na COBA ui 


ui” 0 30 4 - So 3 o- AB 


CI Bas Ona ot mah hara Tas ea 

PA 3 RP ea AJE Ig Bl Can AA 
- 7 0. . 0. 7 2 Ta o . Oo - Kar. o 
Al Iya IP LP (P3 AE ON OP at 3 Ob au 


Ma an Aa Aa Ia 


0 IS 


2037/18. Muhammad bin Shalih bin Hani' mengabarkan 
kepadaku, Abu Sa'id Muhammad bin Syadzan menceritakan kepada 
kami, Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami. Ta 

Abdullah bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Ishag menceritakan kepada kami, Ibnu Ibrahim dan Ya'gub: Ibnu 
Ibrahim Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, mereka berkata: Jarir 
menceritakan kepada kami dari Gabus bin Abu Zhabyan, dari 
ayahnya, dari Ibnu Abbas 46, dari Rasulullah &, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya orang yang di dalam perutnya tidak terdapat sesuatu 
dari Al Our 'an, maka dia ibarat rumah yang keropos." 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. | 


te 0 


lag Cl AJI aa Naa An Ha te yaa —NA/Y.YA 


10 15- 4 


Ci HA Da Janu Kiara da Op Sean aa A tara 


512 Adz-Dzahabi berkata dalam At-T. alkhish, “Oabus adalah periwayat yang lunak." 


— Al Mustadrak 











Na Pa Ta Na Lyn Ie x - - .. 0013 0 -. PT NN K3, 
AI Ig) Hala IE AS BN ph Jr Nm 8 Ca ap 
P : 7. a £ “ 23 3 2 : se aa Pa ot Aa S5 
Pia AE AAS OIL Jab ji Cela Aale A Ule 

| Anta Td OT 


2038/19. Ubaidillah bin Muhammad Al Balkhi At-Tajir 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Abu Ismail Muhammad bin 
Ismail menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub menceritakan kepada 
kami dari Bujair bin Sa'id, dari Khalid bin Ma'dan, dari Katsir bin 
Murrah Al Hadhrami, dari Mu'adz bin Jabal &, dia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah HB bersabda, “Orang yang membaca Al 
Our'an dengan suara keras adalah seperti orang yang bersedekah 
secara terang-terangan, sedangkan orang yang membaca Al Our'an 
dengan suara lirih adalah seperti orang yang bersedekah secara 
diam-diam." 


Hadits shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


AS pi KA HNS KAA Cp 1 IN ra 


- “y 
o L- 0 f 


1 o- 8. an 2 0. 


. ., 3 9 Naa NG 
- P3 - 


? gg” 
ho 10 0. X0 LX 9 
. 
: 


IA Rp daa pa Ea san GA 
y. o- 0,4 0 o- 0 LET 9 0 o- 0 - -£ 0 tip - 
3 Ai P3 an PNG AA GP 
oa Sae an kah 5, , 4 2 2 - z 25 x 2 3 - 

SL ialah MB Ko Iran SEE EA ph CL 


AN pe — ap ta Ja en ORA 





513 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari." 


Al Mustadrak — : 


2039/20. Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ziyad 
Al Adl mengabarkan kepada kami, kakekku Ahmad bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan kepada 
kami, Ahmad bin Hanbal menceritakan kepadaku, Abdurrahman bin 
Mahdi menceritakan kepada kami dari Muawiyah bin Shalih, dari Al 
Ala' bin Al Harits, dari Zaid bin Artha'ah, dari Jubair bin Nufair, dari 
Abu Dzar Al Ghifari &, dia berkata: Rasulullah # bersabda, 
“Sesungguhnya kalian tidak akan kembali kepada Allah dengan 
sesuatu yang lebih utama dari apa yang keluar dari-Nya (maksudnya 
Al Our'an)." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


DB. RX Ao 


AKAN MATAN JASA 2 OLS ASN Bas —ya/ret» 
B3 ae EN rah D3 3 CI AG oa 
APA P3 AN KEP 3 al PGA ma Bl at 
2 ABG AI B3 DAN TA Op IE AG IE Ke cp 
sa BN dina 33 JS OT Kia Ol ebi Oei 
CN CA 25 Si te BA an BE 
2 ab SB SNI La GE V9 IE ARI YG AS 
NAS Aula pp Yaa Jarta 
| Aang II WI 


nk" 


22822 tan 


- 


2040/21. Abu Al Walid Hassan bin Muhammad Al Ourasyi Al 
Fagih menceritakan kepada kami, Musaddad bin Oathan bin Ibrahim 


— Al Mustadrak 


Tn 


514 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." j 





menceritakan kepada kami, Daud bin Rasyid menceritakan kepada 
kami, Shalih bin Umar menceritakan kepada kami, Ibrahim Al Hajari 
menceritakan kepada kami dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah 4, 
dari Nabi #5, beliau bersabda, “Sesungguhnya Al Our'an ini adalah 
makanan dari Allah, maka terimalah makanan dari-Nya semampu 
kalian. Sesungguhnya Al Our'an ini adalah tali Allah, cahaya yang 
jelas, obat yang bermanfaat, sebagai pegangan bagi orang yang 
berpegang dengannya, sebagai penyelamat bagi orang yang 
mengikutinya, tidak sesat yang menyebabkan seseorang diminta 
bertobat, tidak bengkok yang menyebabkannya perlu diluruskan, 
keajaiban-keajaibannya tidak akan habis dan tidak berubah dengan 
banyaknya bantahan-bantahan. Bacalah ia, karena Allah akan 
memberi pahala bagi orang yang membacanya, yang setiap hurufnya 
(pahalanya) sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan, alif laam miim 
satu huruf, akan tetapi alif, laam dan miim." 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya sebab adanya Shalih bin Umar. | 


Olla SIA aan en ea ana 

OA Ae aa ala gi Jan IA Kala ai IP 

Hae Gaal dn Je MIA EN HE ep 
2041/22. Abdurrahman bin Hamdan Al Jalab mengabarkan 


kepada kami di Hamdan, Muhammad bin Ibrahim bin Katsir Ash- 
Shuri menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan 





55 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Shalih adalah periwayat yang tsigah 
dan haditsnya diriwayatkan oleh Muslim. Akan tetapi Ibrahim bin Muslim 
seorang periwayat yang lemah." 


Al Mustadrak — 


. 


“kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Suhail bin Abu Shalih, 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah &, dia berkata: 
Rasulullah $& bersabda, “Barangsiapa membaca sepuluh ayat 
pada malam hari, maka dia tidak akan dicatat sebagai golongan 


orang yang lalai."'5 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar dengan mmPanan 
pada redaksinya. 


Ka af ds "ga 3 San Ye fatin —1yIv tr 


o BB. 3 Lo .0 Lo 0-24 4 oo 


Aaj op KAA MEN Ap Tahan YP Ci Katy gi pa D 
GAN pi dd af AKA 5 SAM G Tara 1 


8. $ 9 


PRA PAS apa) #, 


IN as 


Dn aa aa LB Keling dl io A1 Ip : La 
sa En ay KI & 


”2042/23. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh 
menceritakannya kepada kami, Ahmad bin Umair bin Yusuf 
memberitakan (kepada kami), Abu Salamah Abdurrahman bin 
Muhammad bin Yazid Al Alhani menceritakan kepada kami, Al 
Hasan bin Ali As-Saluni menceritakan kepada kami bahwa ayahnya 
menceritakan kepadanya dari Az-Zubaidi, dari Abdullah bin Ziyad, 
dari Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi, dari Ibnu Umar &, dari 
Rasulullah #&, beliau bersabda, “Barangsiapa membaca sepuluh 
ayat pada malam hari, maka dia tidak akan dicatat sebagai kelompok 
orang yang lalai, dan barangsiapa membaca seratus ayat maka dia 


516 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 


- 

















akan dicatat sebagai salah seorang kelompok Al Oanitin (orang- 
.orang ahli ibadah). 


£.. 4 4 o Maa 0, & E 

Hay HA ESA JAN MUA AN 

3 02. kau 20 29 Fa -, 18 - sn AKI YAA tanya 
3 M5 PE IE EA CB Haa Cr 3 Jo 


Bi pe Aa oi Datu - 0 co 0 o- 0 - 
sa JB Jb as KI 3 aa 53 BU op Al X3 YP upelga 
8 39 Aa na Pe, 4 Tag A.A 2 , 
Jgid MI Jar JS OTAN LA og sa Hen Ale AN Gala Al 

B3 SE BS SE Ga UI telaah 


2043/24. Abu An-Nadhr Muhammad bin Muhammad bin 

Yusuf mengabarkan kepada kami, Mu'adz bin Najdah Al Ourasyi 
menceritakan kepada kami, Khallad bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Basyir bin Muhajir menceritakan kepada kami dari Abdullah 
bin Buraidah, dari ayahnya &, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda, “Pada Hari Kiamat nanti Al Our'an akan 
datang dalam bentuk seorang laki-laki muda, lalu dia berkata kepada 
orang yang membacanya, 'Akulah orang yang membuatmu tidak tidur 


pada malam hari dan membuatmu kehausan pada siang hari Hai 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. : 





517 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Sanadnya wahin (lemah)." 

518 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinyanya dalam At-Talkhish. 
Menurutku, Basyir bin Muhajir Al Anwi dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan 
lainnya. | | 
An-Nasa'i berkata, “Tidak apa-apa dengannya." 
Ahmad berkata, “Orang yang haditsnya mungkar dan membawa hal-hal aneh." 
Abu Hatim berkata, “Dia tidak dijadikan hujjah." 5 
Ibnu Adi berkata, “Padanya terdapat separuh kelemahan." (Al Mizan 1/330) 
Tentang Mu'adz bin Najdah Al Harawi, Adz-Dzahabi berkata, “Biografinya 
baik, tapi dia masih diperbincangkan." (Al Mizan 4/133) 


— Al Mustadrak — 


2 BD. LX 3 o 5D 


BN AE 9g Jabeni Aas jaka jl Up —yolY 44 


KG - ag Mena R3 


EA ct BAE UE Ab UANG Ad ES aga 


oa an na Sa 


Io NAS Sen of dis AI ap UU Apar 


& 
- 


TC ana , A 0. - ap - Ta . 
AS Ad LA OM eka ia BA Ud elu de 
IL Sian Jah Jb SA) Ta "ash ve Pn Set 16 dis, 
Ka Ap pia Yah AI Pa Aa Ja 
33 dg ala Ah 
2044/25. Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad bin Abdullah 
Al Baghdadi mengabarkan kepada kami, Abu Ulatsah Muhammad bin 
Amr bin Khalid menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman mencerjtakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar ayahku menceritakan dari Oatadah, dari 
Salim bin Abu Al Ja'ad, dari Abu Umamah 5, bahwa seorang laki- 
laki mendatangi Nabi # dan berkata, “Wahai Nabi Allah, aku 
membeli bagian bani Fulan berupa lemari yang di dalamnya terdapat 
ini dan itu." Nabi & lalu bertanya, “Maukah kamu kuberitahu yang 
lebih banyak untungnya?“ Dia bertanya, “Adakah itu?" Beliau 
menjawab, “Seseorang yang mempelajari sepuluh ayat." Laki-laki 
tersebut lantas pergi dan mempelajari sepuluh ayat lalu dia 
mendatangi Nabi #8 dan mengabarkan kepada beliau.” 


Jika Amr bin Khalid hapal bahwa dalam sanadnya terdapat 
Sali bin Abu Al Ja'ad, maka hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. 


519 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Amr bin Khalid meriwayatkannya 
secara gharib tanpa memiliki syahid serta mutabi' dari Mu'tamir dari ayahnya." 
Al Fallas dan Ahmad bin Abu Al Migdam berkata: Al Mu'tamir menceritakan 
kepada kami dari ayahnya dari Oatadah dari Abu Al Ja'ad atau Ibnu Abu Al 
Ja'ad." 


— Al Mustadrak 























Hanya saja orang-orang Bashrah dari kalangan teman-teman Al 
Mu'tamir berbeda pendapat dengannya di dalamnya. 


PIN Pete 


AD 2 GIS Chae UP de Aoa —Y UNY to 
ON Gak YG celah “3 C3 ea an pa Kara Ab 
GAS sd S 5 Ana P1 ara 333 ar Aan cu Tana “JG 


Bp dn SEA Fin ap AE Lgpn Ui 
2045/26. Ali bin Isa menceritakannya kepada kami, Ibrahim 
bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Amr bin Ali dan Ahmad 
bin Al Migdam menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al 
Mu'tamir menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
ayahku menceritakan dari Gatadah, dari Abu Al Ja'ad atau Ibnu Abu 
Al Ja'ad, dari Abu Umamah 5, dari Nabi #8 dengan hadits yang 
sama maknanya.” 2 


Asa taat «Jual M3 Naah s1 SA -YVIY “£X 
dea ca) ar Na YG MA 
SA PI Jet kera A6 gi AN! ea 23 ci 


Ju IG EPA 3 oa up aa 3 JP PA GP ga Ip 


“ 2? 


Ca SAI yA Ga Gaal SO) ala Jo d5 


Eos Al Ja ho Jt: JB SAI Je) 


2046/27. Abu Muhammad bin Ziyad Al Adl. mengabarkan 
kepadaku, Muhammad bin Ishag menceritakan “kepada kami, 





520 T ih. hadits no. 2044. 


.Al Mustadrak — 


Muhammad bin Basysyar, Ya gub Ibrahim, Muhammad bin Aban dan 
Muhammad bin Yahya bin Fayyadh menceritakan kepada kami, 
mereka berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Budail menceritakan kepada kami dari ayahnya, 
dari Anas #&, dia berkata: Rasulullah $& bersabda, 
“Sesungguhnya Allah mempunyai orang-orang pilihan dari kalangan 
manusia." Mereka bertanya, “Siapakah mereka, wahai Rasulullah?“ 
Beliau menjawab, “Ahli Al Our 'an adalah orang-orang pilihan Allah 
yang mendapat keistimewaan dari-Nya. "2 

Hadits ini diriwayatkan tiga jalur dari Anas, dan ini yang 
paling bagus. 


La YP Tar. #82 


paha! Be naa AA pal yI ES -YAIY AV 

3 ala Bi ce Ah 3g DI Gi cs » ya de Sa 
Je ea Ra PN na - 9. o- 
AS NI 3 Sl he yg PI AP au Al gi Alas 
NAN Gg AT Fe ta le SA 3 Ula 5) tg “JG 
K - ro. - 2.9. re Oo, Da 

Ia Byad J3 Ga plis IE ag 3 ah PAN Ia Wa 
ai - JG $ bani 
2047/28. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Syadzan Al Aswad bin Amir menceritakan kepada 
kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari 
Abu Abdurrahman, dari Abdullah -, dia berkata, "Apabila kami 
belajar 10 ayat Al Our'an kepada Nabi #, maka kami tidak 


mempelajari 10 ayat yang turun setelahnya sebelum kami mengetahui 
apa yang terkandung di dalamnya." 


22! Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Diriwayatkan dari tiga jalur dari Anas, 
dan ini yang paling bagus." 


— Al Mustadrak 

















Syarik ditanya, “Tentang Pengamalannya?" Dia menjawab, 
Ya" 2 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


30315. 3 


HA ia dlayan 3 SA AN Gis —yaJY EA 
na dat fa SAS DUS oi IP bi 
ap ana SP ap EN IR gi AA ap us 
Malang HEM Jo MO 6 LIG AE AN (gp) AS 
AN Aja GUA aU op sa 
AB OI be BATAN IE ud 3 Nia OT 
Ju da 1 ealag BAN io AI Opah P3 Yaa 
PTN Ta 2 af Kar Bu ani ai 3 sa SAT 
An IBAN HB ga Gp D3 UB ga 
3 AI 236 23 Si 3 5 kaus 
Gala SERI Y sand Ju "3 Pu P3 2 P3 
SANTA £ SEN AN, PALA) 


2048/29. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
j kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Affan Al Amiri menceritakan 
kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, Abdul Hamid 
bin Ja'far menceritakan kepadaku dari Al Ala' bin Abdurrahman, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Ubai bin Ka'ab &, dia berkata: 





522 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Rasulullah & bertanya, “Maukah kamu kuberitahu suatu surah 
yang tidak diturunkan yang serupa dengannya baik dalam Taurat, 
Injil, Zabur maupun Al Our'an?"” Aku menjawab, “Mau." Beliau 
bersabda, “Aku berharap kamu tidak keluar dari pintu ini sebelum 
kamu mengetahuinya." Lalu Rasulullah & berdiri dan aku ikut 
berdiri bersama beliau. Beliau mengajakku berbicara dan tanganku 
memegang tangan beliau. Aku pun berjalan lambat agar beliau tidak 
keluar sebelum memberitahukan kepadaku. Ketika telah dekat pintu 
aku bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan surah yang tadi 
engkau janjikan?" Beliau bertanya, “Apa yang kamu baca ketika 
sedang shalat?" Aku kemudian membaca surah Al Faatihah. Lalu 
beliau bersabda, “Itulah surahnya, yaitu tujuh ayat yang dibaca 
berulang-ulang, yang Allah telah berfirman tentangnya, 'Dan 
Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca 
berulang-ulang dan Al Our'an yang agung'." (Os. Al Hijr (151: 827p 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
' Muslim tidak meriwayatkannya. 

Al. Ala' bin Abdurrahman dalam hadits 'ini masih 
diperselisihkan. Malik bin Anas meriwayatkannya dari Al Ala' bin 
Abdurrahman dari Abu Sa'id Maula Amir bin Kuraiz dari Ubai bin 
Ka'ab, sementara Syu'bah meriwayatkannya dari Al Ala' bin 
Abdurrahman dari ayahnya dari Ubai bin Ka'ab. 

Adapun hadits Malik bin Anas adalah: 


Ke RA ea Sae Pera en Ao NU bea Da 
Ka Op IA EA telah 23 MPI KE Bi ob ah 


2 


528 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim."'. 


— Al Mustadrak 























Jne Tera Sx Kana Vena S xi SG 
s0 So. 


v PSI o wb yg Pa up & Ig Ka aa Ola ge 
S1 dn SA 2S Ae Ip erat dot AL IS 
Mi AE Fat We da 
4 JB Kan Sea dg le Ko Kep JB as 
TA EN Ola Pi) ss ojo Nari of aga 
AA 1 Para SA JA Kapa i H amati 
Wa 3 33 3 15 Pa es 00 ala sa 
GIA oa 1S ks Ps -JE NP 3 nan 3 Ag 
Iyan da3 Tapi JA HAN dan sang 
To Ja KA 3 Sg Sih CA: as. Te Io 

Lai ad 
2049/30. Al Hasan bin Ya'gub Al Adl mengabarkannya 
kepada kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, Malik bin Anas 


menceritakan kepada kami. 


'Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
mengabarkan kepadaku, Ismail bin Ishag Al @adhi menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami dari 
Malik, dari Al Ala' bin Abdurrahman, bahwa Abu Sa'id maula Amir 
bin Kariz mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah & bersabda 
kepada Ubai bin Ka'ab ketika dia sedang shalat. Setelah selesai 
shalat beliau menahannya. Nabi & kemudian meletakkan 





524 Tampak sebagian redaksi hilang disini. 


Al Mustadrak — Ls11 ) 


tangannya di tanganku. Ketika beliau hendak keluar dari pintu masjid, 
beliau bersabda, “Aku berharap kamu tidak keluar sebelum kamu 
mengetahui suatu surah yang tidak diturunkan yang serupa 
dengannya baik dalam Taurat, Injil maupun Al Our'an." Aku lalu 
berjalan lambat karena mengharapkan demikian. Kemudian aku 
bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan surah yang telah 
engkau janjikan kepadaku?" Beliau bertanya, “Apa yang kamu baca 
ketika pada awal shalat?“ 

Ubai lanjut berkata, "Aku kemudian membaca 
'Alhamdulillaahi rabbil aalamin' sampai selesai di akhir surah, lalu 
Rasulullah $ bersabda, 'Itulah surahnya, yaitu tujuh ayat yang 
dibaca berulang-ulang dan Al Our'an Al Azhim yang diberikan 
kepadaku'" 2 


Adapun hadits Syu'bah adalah: 


0 E 30245. 3 


Aa Kena Gi Ka KA Ki Mat -y/ruo. 
Las ga GG Gas Cell (0 El SIA 
NI ita Mp al P Kpb NK gi SAN ya dh 
inka D5 dn lag ln Jo tap IE Gt as 5 
Ne ag Rb Ya 
tabel SI aa STAN 


2050/31. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Hatim Al 
Marwazi mengabarkannya kepada kami, Ubaidillah bin Rauh Al 
Madayini menceritakan kepada kami, Syababah bin Sawwar 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Al Ala' bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Ubai bin Ka'ab 5, 


225 Lih. hadits no. 2049. 


— Al Mustadrak 











bahwa dia membaca di hadapan Rasulullah, "Alhamdulillaahi rabbil 
aalamin" sampai di akhir surah. Maka Rasulullah #& bersabda, 
. “Sesungguhnya dia merupakan tujuh ayat yang dibaca berulang- 
ulang dan Al Our'an Al Azhim yang diberikan kepadaku." 2 


Aku menemukan syahid untuk hadits Abdul Hamid bin Ja'far, 
yaitu tentang mendengarnya Abu Hurairah akan hadits ini dari Ubai 
bin Ka'ab, dari riwayat orang-orang Madinah. 


SA JATI N SA KA ol Ouyat AYI oo 


Bo LA ey & 0. Pa 8 01, Goro 0, Papa -. 
I— San YA Ml XS Lado (4 JAS Mapan G3 Judi! Calo et 


Ko G CT 2028. 3 


AN ee RA ai IA Ga aa 
— NN. 2S tg, o- 0 - 2 0 - ee o 
KAS ah 0: ena CP 3 SE ap TO at 
o Ta Maa Eman an -0 8 er 2 : st 
— ka M3 9 LS RA 3 ag ale M Ke 
Se Mn, TA Pe mana Gem dal Damn ban can Ab 
HI JA JB ga JURUS ing 
- 0 40 4 £ en yh Lu 5 PP Daga enanas 25 
— YA PERAN BAN JB) BIG Ai ja 
. 0 - 05 bah Sa . EP e or 
IG GAN HM ag oa lah Sami 
Tg aa Pad Lana 4 9 & og “Ge - 
AB STAN G3 YAN ata SAI LI GI gita 
2051/32. Abu Bakar Muhammad bin Al Muammal bin Al 
Hasan bin Isa mengabarkannya kepada kami, Al Fadhl bin 
Muhammad Asy-Sya'rani menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Muhammad An-Nufaili menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag 


menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abu 
Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah ss, bahwa 





526 1 ih. hadits no. 2048. 


Al Mustadrak — 


Nabi $$ memanggil Ubai bin Ka'ab yang sedang shalat, tapi dia 
tidak menjawabnya. Maka Nabi & bertanya, “Apa yang 
menghalangimu sehingga kamu tidak menjawab panggilanku?" Dia 
menjawab, “Aku sedang shalat." Nabi # bersabda, “Bukankah 
Allah Tabaraka Wa Ta'ala telah berfirman, 'Hai orang-orang yang 
beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul 
menyeru kamu'. (Os. Al Anfaal (8/: 24) Janganlah kamu keluar dari 
masjid sebelum aku mengajarkan kepadamu suatu surah yang Allah 
tidak menurunkan yang serupa dengannya baik dalam Taurat, Injil 
maupun Zabur. Dia adalah ngan ayat yang diberikan kepadaku dan 
Al Our'an Al Azhim." 2 


| Al Bukhari meriwayatkan dalam Al Jami” Ash-Shahih hadits 

Ibnu Abu Dzi'ib dari Sa'id Al Magburi dari Abu Hurairah 4 dari 
Nabi @, beliau bersabda, sal OTS dki adi LO Af cd Lah 
“Alhamdu lillaah adalah Ummul Our'an, tujuh ayat yang dibaca 
berulang-ulang dan Al Our'an Al Azhim." Yaitu hanya redaksi ini 
saja. 


CE OP 3 Sab ka NG 3 —yy/ruor 
A3 Ea Gp dp ye aa at SS 


LI LO LA Pa Ipa 3G 


4 MAA 2 Kan ai Jaa GA Le GUA Gi aa 


- k90. 


tr AA SP GAS ON GP Cp gi de Pt 
ea aa ale It JA Jaja Re Ita SEL le Jia 
KA Ne na la ML BN en UN BRA DL MA Dn SEA 
ad Geidh alami Ca LI BJB 0 Lal) ap slama 0 Laki 


971 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Bukhari meriwayatkannya dari hadits 
Al Magburi dari Abu Hurairah secara marfu', “Alhamdulillah adalah Ummul 
Our'an dan tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang." 


—— Al Mustadrak 











S6 se Naa Kata HA Lala Sla Is as 
Parah YEL bs TAK Na KI 


2052/33. Abu Ja'far Muhammad bin Ali Asy-Syaibani 
mengabarkan kepadaku di Kufah, Ahmad bin Hazim menceritakan 
kepada kami dari -Abu Gharzah, Utsman bin. Abu Syaibah 
menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Hisyam menceritakan 
kepada kami, Ammar bin Ruzaig menceritakan kepada kami dari 
Abdullah bin Isa, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas 5, dia 
berkata: Ketika Jibril AS sedang duduk disisi Rasulullah #8, tiba-tiba 
dia mendengar suara yang menyeru dari langit. Dia kemudian 
mengangkat kepalanya lalu berkata, “Pintu langit dibuka yang 
sebelumnya hal ini tidak terjadi." Ternyata ada malaikat yang berkata, 
“Bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan oleh Allah 
kepadamu, yang tidak diberikan kepada seorang Nabi pun sebelummu, 
yaitu: surah Al Faatihah dan penutup (akhir) surah Al Bagarah. Tidak 
satu huruf pun darinya yang dibaca kecuali akan diberikan kepadamu 
(apa yang diminta). 2 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya seperti ini. Hanya Muslim yang 
meriwayatkan hadits ini dari Ahmad bin Jawwas Al Hanafi dari Abu 
Al Ahwash dari Ammar bin Ruzaig secara Ting, 


Na Mgkah KA B3 La aral RU 
Peang: 5 HAN H5 AN 3, - 3 1 As 
ha pama Pa 





528 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Muslim hanya meriwayatkan sebagiannya." 


Al Mustadrak — | 515 | 


AN hak PI 


2053/34. Abu Ahmad Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Abdushshamad bin Al Fadhl Al 
Balkhi menceritakan kepada kami, Makki bin Ibrahim menceritakan ' 
kepada kami dari Ubaidillah bin Abu Humaid, dari Abu Al Malih, dari 
Ma'gil bin Yasar 45, dia berkata: Nabi & bersabda, “Aku diberi 
Faatihat Al Kitab (surah Al Faatihah) dari bawah Arasy dan Al 
Mufasshal An-Nafilah (surah Oaaf sampai akhir juz 30)." 2 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


20 1G. 3 to. s 


Tara Ui gi ale u ate pda — Yo/Y.o 

anak AA AG San ta LAN JASA Ip Gada 
P3 jae bp era PA ai Aa PPA gp 
224 Megah ban Tea 
ba sel di Ujjkat Hb adas ol ya Ja ny 
SIB JB ca Ud talas Kata IA Ia ja AI UG abah 
— JS UB NT Ayi Ii Skala 8 NA Ato 
AI ae Tah, naa ita E35 JUS HE Ola 


23 te 


ag of Ea Y 3333 aan M3 List & 33, 
“ab ee le Ko A1 3 Ie SG elu SU 


229 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Tentang Ubaidillah, imam Ahmad 
berkata, "Mereka meninggalkan haditsnya'." 


— Al Mustadrak 








03 


an kapat 
PIA dg le dio 


2054/35. Abu Ja'far Muhammad bin Shalih bin Hani 
menceritakan kepada kami, Al Husain bin Muhammad Al Oabbani 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Ibrahim Al Hanzhali 
menceritakan kepada kami, Jarir memberitakan (kepada kami) dari Al 
A'masy, dari Ja'far bin Iyas, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id -&, 
dia berkata: Rasulullah #$ mengirim kami dalam suatu peperangan 
atau unit pasukan, lalu kami melewati beberapa keluarga dan kami 
minta bertamu kepada mereka tapi mereka tidak mau menerima kami 
sebagai tamu. Setelah itu kami berhenti di keluarga lain yang 
pemimpinnya tergigit binatang berbisa. Mereka lalu mendatangi kami 
dan berkata, “Apakah ada salah seorang dari kalian yang bisa 
merugyah?“ Aku menjawab, “Aku bisa merugyah." Dia berkata, 
— “Kalau begitu rugyahlah teman kami." Aku menjawab, “Tidak, karena 
tadi kami minta bertamu kepada kalian tapi kalian tidak mau menjamu 
kami." Mereka berkata, “Sekarang kami mau menjamu kalian." Lalu 
mereka memberi kami 30 ekor kambing. 


Abu Sa'id lanjut berkata: Aku kemudian mendatanginya dan 
mengusapnya lalu membacakan surah Al Faatihah dengan cara 
berulang-ulang sampai dia sembuh. Lalu kami mengambil kambing- 
kambingnya, kemudian kami berkata, “Kita mengambilnya padahal 
kita tidak begitu bagus dalam merugyah, kita. tidak boleh 
memakannya sebelum menanyakan ini kepada Rasulullah &." Lalu 
kami mendatangi beliau dan memberitahukan kepada beliau, lantas 
beliau bersabda, “Apakah kalian tahu bahwa itu rugyah?“ Aku 
menjawab, “Wahai Rasulullah, aku sebenarnya tidak tahu bahwa itu 


Al Mustadrak — 


rugyah, akan tetapi ada sesuatu yang dimasukkan Allah ke dalam 
hatiku." Nabi # bersabda, “Makanlah dan berilah aku bagian." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya dengan gaya redaksi ini. Dia hanya 
meriwayatkan dari Yahya bin Yahya dari Husyaim dari Abu Bisyr 
dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id secara ringkas. 

Al Bukhari juga meriwayatkannya secara ringkas dari hadits 
Hisyam bin Hassan dari Muhammad bin Sirin dari saudaranya Ma'bad 
dari Abu Sa'id. 


Boot 0 3G. 3 


eU LD —xy Uu Dea 15 pt ara —YU/Y..oo 


& 0. te 0 


A5 63 Ban bf desak IX ai Oa 


2 
S4 UAS APU oi KA Gi AAS KP Pa 
— BN Ag Ls ea Aa ni: Tara esa Kay 


5 Fa AA be Ca HN yi IE AU 
MA SIB cg Date etang 3 Jas dal 3 Giga an 


2 LP ASI Su ale LS :JU n 13 3 Kata op 


on. 


dg la Jo Jb ga ut (3 WES 
Han AK Is JPU INAKANG HIS M3 SA 


2055/36. Abu Abdillah Muhammad bin Ya” gub Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abdullah As-Sa'di 


580 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim. Dia 
meriwayatkannya secara ringkas. Sementara Al Bukhari meriwayatkannya dari 
hadits Muhammad bin Sirin dari Abu Sa'id." 


— Al Mustadrak 








mengabarkan kepada kami, Yazid bin Harun memberitakan (kepada 


. kami), Zakaria bin Abu Zaidah memberitakan (kepada kami). 


Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepadaku, Bisyr bin Musa Al Asadi menceritakan 
kepada kami, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Zakaria bin 
Abu Zaidah menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Kharijah 
bin Ash-Shalt At-Tamimi, dari pamannya, bahwa dia pernah melewati 
beberapa orang yang mengikat orang gilan dengan besi ditengah- 
tengah mereka. Lalu dia bertanya kepada mereka, “Apakah ada 
sesuatu pada kalian yang bisa digunakan untuk mengobati orang ini? 
karena teman kalian telah datang dengan membawa kebaikan." 

Dia lanjut berkata, "Aku kemudian membacakan surah Al 
Faatihah selama tiga hari yang setiap harinya dua kali, dan ternyata 
orang tersebut sembuh. Orang tersebut lalu memberinya 100 ekor 
kambing. Kemudian dia mendatangi Nabi #8 dan melaporkannya 
kepada beliau. Maka Nabi @ bersabda, 'Makanlah! Kalau orang- 
orang makan karena (imbalan) rugyah yang tidak benar, maka 
engkau makan dengan rugyah yang benar'. ”3 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


ME OA PN NA -YV/Y.o1 
Aa Mb tra (gal dad A2 A5 Op de Gas CSI 


— OLS JB gan gni Pp ea Oak 
2G IP aa II AIA pi de 


531 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Pa “2 DL dl 


2056/37. Al Husain bin Al Hasan bin Ayyub daan 
kepada kami, Abu Hatim Ar-Razi menceritakan kepada kami, Ali bin 
Abdul Hamid Al Ma'ni menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al 
Mughirah menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Anas bin 
Malik #5, dia berkata, "Nabi & pernah melakukan perjalanan, 
lalu beliau beristirahat, sedangkan ada seorang laki-laki beristirahat di 
samping beliau. Lalu Nabi $& menoleh dan bertanya, 'Maukah 
kamu  kuberitahu Al  Ouran yang paling utama? 
Nabi & kemduian membacakan kepadanya, 'Alhamdu lillaahi 
rabbil aalamin' "2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Bab: Keutamaan Surah Al Bagarah 


20 4 036-316 


GI KA ES GA Oh Iko LS SAS —YAIY LV 

A3 KAN CA Co Sp IAI pa AN EA aja ji Ka 
si 

Ka Pe Pai GEA Talun oi kasa HA TEA 

A1 X2 C5 sa en (AI DE Gis 2 al 

Ai di Jan Pe CI LN ap KA 


ABI DA HP Os I PPA LA s3 


532 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 


— Al Mustadrak 








Da3 GERY HE US BI F3 Cree 
kaga 

2057/38. Muhammad bin Shalih bin Hani" menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Nashr menceritakan kepada 
kami, Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, 
Basyir bin Al Muhajir menceritakan kepada kami. 

Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al Anazi mengabarkan 
kepada kami, Mu'adz bin Najdah Al Gurasyi menceritakan kepada 
kami, Khallad bin Yahya menceritakan kepada kami, Basyir bin Al 
Muhajir menceritakan kepada kami, Abdullah bin Buraidah 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia berkata: Ketika aku 
sedang duduk disisi Nabi #, beliau bersabda, “Pelajarilah surah Al 
Bagarah dan Aali Imraan, karena keduanya merupakan merupakan 
dua cahaya yang akan menaungi orang yang membacanya pada Hari 
Kiamat nanti, seakan-akan dua awan atau dua naungan atau dua 
kawanan burung yang berbaris." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Mual, hantar Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


KA KI AG desah SEL 33 tenan -ya/y oh 

Ci Pata Aa S5 NG di KA 
o Pat dan An pati 
0 nu sebal IE ESA KA ai 
AAN Tana AN MA ja IN) 


DA $$ 90 Pa 


A3 Ba Pi Sp EL Aa 


533 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


2058/39. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih dan Abu Bakar . 
Muhammad bin Ahmad bin Balawaih menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Muhammad bin Ahmad bin An-Nadhr 
menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Amr menceritakan kepada 
kami, Zaidah menceritakan kepada kami dari Hakim bin Jubair, dari 
Abu  Shalih, dari Abu Hurairah ss, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya setiap sesuatu ada 
punuknya, dan punuk Al Our 'an itu adalah surah Al Bagarah." 


Sufyan bin Uyainah meriwayatkannya dari Al Hakim bin 
Jubair dengan tambahan di dalamnya. 


oi aan te Tae -£. IYA 
3 LE Na PN Can AG tara Mes ara 


0-4 


SAS 0 N San eat, 10 A.A. 

eng ME Ula Al daa Ol EA Gen IIA Gr -. 

Ob ag AA OMA Ta Oa KA Day: 
taunya 


2059/40. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Bisyr bin Musa memberitakan (kepada kami), Al Humaidi 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Hakim bin Jubair Al Asadi, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah 6, 
bahwa Rasulullah $& bersabda, “Dalam surah Al Bagarah terdapat 
suatu ayat yang merupakan penghulu ayat-ayat Al Our 'an. Tidak satu 
pun rumah yang di dalamnya terdapat syetan lalu dibacakan surah Al 
Bagarah kecuali dia akan lari, yaitu ayat Kursi.” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan dari 


534 ih. hadits no. 2029. 
535 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Hakim seorang 
penganut Syiah fanatik." 


— Al Mustadrak 








Hakim bin Jubair karena adanya kelemahan pada riwayat-riwayatnya. 
. Keduanya meninggalkannya karena dia sangat fanatik terhadap syiah. 
BMN Lon WA aan duet 4 A 
3 o- 4 0-0 4 o- CAN 2.2 - Es0o 5 Pt 
Sl oa ye XS Lae GAN Jae PNG Sal Wol 
E0.. 46 E 0. oz Exo 20. 0 - 8 2,5 
S Na pl url 3 El Op Ip Lod (KE 
2 Pa na pa “seb A, - 2 Ta ag o- 0 - Lo £ 
— H4 :Ju Kang adi S3 D Ph Gp AN AP GP YPP 
Lag NO ALS Mak Bea SA AL Aa 
AI Ka aa IL OB ol GA jga OMA AG KEL 
M0 giaa pa 


2060/41. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
mengabarkan kepada kami, Hamid bin Abu Hamid Al Mugri' 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah Ad-Dasytaki 
menceritakan kepada kami, Amr bin Abu Oais menceritakan kepada 
kami dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Abu Al Awash, dari 
Abdullah bin Mas'ud &&, dia berkata, “Sesungguhnya segala sesuatu 
mempunyai penghulu, dan penghulu Al Our'an itu surah Al Bagarah. 
Sesungguhnya syetan akan lari dari rumah yang di dalamnya 
dibacakan surah Al Bagarah."” 


Sanad hadits ini shahih, dan diriwayatkan pula secara marjfu' 
dengan sanad yang seperti sanad ini. 


Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi mengabarkannya 
kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman Ad-Dasytaki 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Amr 
bin Abu Oais menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Abu Al 
Ahwash, dari Abdullah, dari Nabi &. | 


s 
4 
0 
pd 





536 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini shahih. Hadits ini 
diriwayatkan secara marfu'. Ahmad bin Abdurrahman Ad-Dasytaki 
meriwayatkannya dari ayahnya." 


Al Mustadrak — 


3 BA 380 4 


Ae BA ena aa daa 3 Kataeni 
4 0, A01 ta - Pn 23 aa ai 0 Lu to 5 
& PA aan KI - AA os 0 r Ta o- £ 
JL 2JB (AA 3 Jl oi Jika 2G cek Pn ea 
: E eX - naa 2 2 1 5 PA or- “3. 2 hh g s5 
JIN SI Gp SAN Hota Leah Ang alba Io MIA 
2061/42. Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi mengabarkan 
kepada kami di Marwa, Abdushshamad bin Al Fadhl Al Balkhi 
menceritakan kepada kami, Makki bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Ubaidillah bin Abu Humaid menceritakan kepada kami dari 
Abu Al Malih, dari Ma'gil bin Yasar &, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Aku telah diberi surah Al Bagarah 
sebagai dzikir yang pertama." | | 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


SESI BU 3 A3 Kotuai -arhran 
Haa g GAN Ga PA bata Di Ra aa bg 
SAN 


2062/43. Abu Bakar bin Abu Darim Al Hafizh mengabarkan 
kepada kami di Kufah, Ahmad bin Musa bin Ishag At-Tamimi 
menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, 
dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, dia berkata, “Bacalah surah Al 


53? Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Tentang Ubaidillah 
bin Ahmad, imam Ahmad berkata, "Mereka meninggalkan haditsnya'." 


— Al Mustadrak 
































Bagarah di rumah-rumah kalian, karena syetan tidak akan masuk 


rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al Bagarah."'" 


Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, 
namun keduanya tidak meriwayatkannya. | 


Ashim bin Bahdalah meriwayatkannya secara musnad dari 
Abu.Al Ahwash. 


2 ot AA dana aah alamat ala. 


L 302,3 3 aa EN IA Na A3 A8 - pena 
yA yi Hay Cadas AE 3 Drag ot ala Wae pa 
Pe Vo 300 | 


£ - PJ 
MPI at s PL “ S1 “ aU Pa Op Ge Lo do 
- Pe 3. Aa ot 4 up 1 “ rd AA PE Y, oc 0 
2 pa NITA Sa dala AI ala Al Jyag SE 1JE adl AS S 

aa Ba is As PE Ne Ae Oi “Ti Pa 

SA Hoa NAN ET JENI Y Ola Op isat op DA 

2063/44. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Musa Al 
Oadhi mengabarkannya kepada kami, Ibrahim bin Yusuf bin Khalid 
menceritakan kepada kami, Husain bin Ali Al Ju'fi menceritakan 
kepada kami dari Zaidah, dari Ashim, dari Abu Al Ahwash, dari 
Abdullah, dia berkata: Rasulullah # bersabda, “Bacalah surah Al 


Bagarah di rumah-rumah kalian, karena syetan tidak akan masuk 
rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al Bagarah." 


Oi Haa Ga KAB oi pleo Gi Saba 2 bada go ya Uut 
SAI 93 ES AN KH OB SAS dtng gi Glen) 


8. 4 0 IS 


2 ena PAS IS SP AI LP Gb 





538 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 
539 Y ih. hadits no. 2062. 


Al Mustadrak — | 525). 


Pe an 
Hn Al: La Ge pa A0 
PER — 3 ih 5 an Bag Pi Jas er dag Ce 
Pad Haa sa SIR Cab Sl NA LIL sis 
in al tep SI Ga 2 ana An as ps 
nabi IE KU Val KJ Balab Oa Lanad 
415 IS Jb si Ag ng Nay 3 BAN Io ya 
Nano meta Koala aa 
Ht ala Sl dj IA tapa 

AN Tio JB Ulu 


2064/45. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, 
Harun bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath- 
Thayalisi menceritakan kepada kami, Harb bin Syaddad menceritakan 
kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, Al Hadhrami bin Lahig 
menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Amr bin Ubai bin Ka'ab, 
dari kakeknya Ubai bin Ka'ab 4, bahwa dia mempunyai dua tempat 
untuk menimbun korma. Ternyata dia mendapatinya berkurang. Lalu 
pada suatu malam dia menjaganya. Ternyata dia melihat ada makhluk 
seperti anak remaja yang sudah baligh. Dia kemudian mengucapkan 
salam kepadanya dan dia menjawabnya. Lalu dia bertanya, “Apakah 
kamu dari golongan jin atau manusia?" Anak tersebut menjawab, 
“Jin." Dia berkata, “Perlihatkan kepadaku tanganmu!" Maka makhluk 
itu pun memperlihatkan tangannya, yang ternyata tangannya seperti 


dang OS af Cap en 


N g N 


— Al Mustadrak 

















. tangan anjing dan banyak bulunya. Lalu makhluk itu berkata, 
“Beginilah bentuk makhluk jin." Dia berkata lagi, “Kamu telah 
mengetahui jin dan tidak ada yang lebih nakal dariku." 


Ubai lalu bertanya, “Apa yang membuatmu kemari?“ Makhluk 
itu menjawab, “Kami diberitahu bahwa kamu suka bersedekah, maka 
kami pun kesini untuk mengambil bagian dari makananmu." Dia 

“bertanya, “Apa yang dapat menyelamatkan kami darimu?“ Mahkluk 
itu menjawab, “Apakah kamu membaca ayat Kursi dari surah Al 
Bagarah, "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 
dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya)'." 
(Os. Al Bagarah (21: 255) Dia menjawab, “Ya." Makhluk itu berkata, 
“Jika kamu membacanya pada pagi hari maka kamu dapat selamat 
dari (gangguan) kami hingga sore hari, dan jika kamu membacanya 
pada sore hari maka kamu akan selamat dari rena kami hingga 
pagi hari." 

| 'Ubai berkata lagi, “Setelah itu aku mendatangi 
Rasulullah #8 pada pagi harinya, lantas memberitahukan kepada 
beliau tentang hal tersebut. Mendengar itu, beliau bersabda, 'Benar 
apa yang dikatakan jin itu 2a2an 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


dau Bas Jan A3 Sabun ye Be aa Ia AN 

BP an HA Ela el Hi PL II ak Bh Si 
Bes na SIN gl 3 3 NP AP en 
bo 03 Pa Te aa Ao 
(— AL PN IU Gas of J3 SLS IE UG 


540 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Taikhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Pa Pa Png ce 30 - ot 


bajis 05 Hd ol, Yg GA Ga SA AJ 
JI En 


2065/46. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Hammad 
bin Salamah menceritakan kepada kami, Al Asy'ats bin Abdurrahman 
memberitakan (kepada kami) dari Abu Oilabah, dari Abu Al Asy'ats, 
dari An-Nu'man bin Basyir- &, dari Nabi &, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menulis sebuah kitab 2000 
tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dia juga menurunkan 
dua ayat yang merupakan penutup surah Al Bagarah. Jika kedua ayat 
dibaca di dalam rumah maka syetan tidak akan mendekatinya selama 
tiga malam." 


Sanad hadits ini Shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak | 
meriwayatkannya. 


la JAN oh KAU Jalal ga —avIY AN 


ST 


as Ge 
t' 
1 Ab 


al iya "3 Tea Bea A13 Gis Ha 
AN pp SEP Pp LAN al 5 (le 
ca Nan goa - FI 2 - JG Atep ale 3 Ie hi Nag of 
PSA Gara GAS HAN SI gal aj Lp ya 
263) OT 0 GP 


2066/47. Ismail bin Muhammad bin Al Fadhl Asy-Sya'rani 
mengabarkan kepadaku, kakekku menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Shalih Al Mishri menceritakan kepada kami, Muawiyah 


“81 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 














bin Shalih mengabarkan kepadaku dari Abu Az-Zahiriyyah, dari 


. Jubair bin Nufair, dari Abu Dzar &, bahwa 


Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya Allah menutup surah Al 
Bagarah dengan dua ayat yang Dia berikan dari perbendaharaan- 
Nya di bawah Arasy. Pelajarilah kedua ayat tersebut dan ajarkanlah 


kepada isteri-isteri kalian, karena dia merupakan shalat sekaligus 


bacaan dan doa." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Abdullah bin Wahb meriwayatkannya secara mursal dari 
Muwiyah bin Shalih. : : 


0 Go 30 Y, A0 


HA A2 SA NAN 


3G. 4 An - 
- 


P4 . 


LK SA Y LAB Ke Da tara Ba 

| : Mn eng 0” 0 03 0 3 0 - - o 
ie Be BA Du 
Din Se ab An alay ala Io An 


ang PA aa Mita pa Te - - o 8 0. 8 0 
Ai Ips DSN C3 TNI GP AP oi Kab PPS 
- pr - 3 


pnp ap IN Eh db die 


FA 
2067/48. Abdullah bin Muhammad bin bin Ziyad 
mengabarkannya kepadaku, Muhammad bin Ishag menceritakan 


kepada kami, Yunus Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, 
Ibnu Wahb memberitakan (kepada kami), Muawiyah bin Shalih 





82 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari. 
Beginilah yang dikatakannya —yakni oleh Al Hakim—. Muawiyah adalah orang 
yang tidak dijadikan hujjah oleh Bukhari. Dia berkata, “Ibnu Wahb 
meriwayatkannya secara mursal dari Muawiyah." 


Al Mustadrak — 


mengabarkan kepadaku dari Abu Az-Zahiriyah, dari Jubair bin Nufair, 
dari Rasulullah #8 dengan redaksi yang serupa. 

Muslim juga meriwayatkan hadits Abu Malik Al Asyja'i dari 
Rib'i bin Hirasy, dari Hudzaifah 5, bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Aku diberi akhir surah Al Bagarah dari 
perbendaharaan di bawah Arasy."” 


30 4 


Ha AI H-6 sesal Af Una —6A/Y AA 
Ia oi pai Ii de ES Kena Ja 5 alih ara 
PE Sg Oh AN Aa ES ea NE Gi ang Ae Gis 
Pan A3 png ai SIB Cede 37SI ra 
Te Jo Ip laa SIWS Kiat Ino Ou atas 25 
ai 3g CAG BP Ad PD las Gnoliai Sta Ke ip alta 
Si ob ia 1S Ceng laa Lo Nenen 
33 Tt TAP Dots Us Lg EAAG B3 las -yG 
oa EU SA Hyo Hg Ula Be Dai La 
Hp :Jb Pa JA Ya Ya Linn AI 
3 DE HIU cah JAS Gl aa Ka ag ni 
J3 BAN WA LAS Ta Tn Up Ii Uh at Uta 
BN SAN 3 j3 Jd ep El at Ubi aka aa af 
Hp AI IN Opo 2 SEN da Ja at dita lai 





583 T ih. hadits no. 2066. 


— Al Mustadrak 














- e - s N 4 3 8, 2... | 2 2, P: 
SAS EN pay ale AI Uda AI Jo ud (OS ag 
He MI IE AN LB J3 al 
D8 asik Yaa Ob en Ban AG 


IP Jai AN Ga 5 BS LO Ja Al, SA Hani 
JIE IA 3 HS 1 Hal PB Ga 
sa Sega Ba aja SA Gas u daa UNA 
seba yaaa pan mat Kn tai ba ol aa un un, 


“3 . 8 oc 
ALI SUS az 

Lvet) 
an) pm 


.2068/49. Abu Al Abbas Oasim bin Al Gasim As-Sayyari 
mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Hilal An-Nurbajardi 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hasan bin Syagig menceritakan 
kepada kami, Abdul Mukmin bin Khalid Al Hanafi menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Buraidah Al Aslami menceritakan kepada 
kami dari Abu Al Aswad Ad-Dili, dia berkata: Aku berkata kepada 
Mu'adz bin Jabal 45, “Ceritakanlah kepadaku kisah syetan yang 
kamu tangkap." Dia berkata, “Rasulullah #8 menyuruhku untuk 
menyimpan sedekah kaum muslimin, lalu aku menimbunnya di dalam 
kamar, tapi aku dapati dia berkurang. Aku kemudian memberitahukan 
hal ini kepada Rasulullah #. Lalu beliau bersabda, 'Syetanlah yang 
mengambilnya'. Aku kemudian masuk ke kamar tersebut lalu aku 
kunci pintunya. Tiba-tiba datang sesuatu yang gelap dan besar yang 
menutupi pintu, kemudian dia menjelma dalam bentuk gajah, lalu 
menjelma lagi dalam bentuk lain. Setelah itu dia masuk dari lubang 
pintu. Aku kemudian mengikat sarungku. Ternyata, dia memakan | 
kurmanya. Aku lalu menubruknya dan mengikatnya dengan kedua 
tanganku, lantas berkata, "Wahai musuh Allah. Dia berkata, 
'Lepaskanlah aku, karena aku sudah tua dan memiliki banyak keluarga 


Al Mustadrak — 


dan juga miskin. Aku dari golongan jin. Dulu desa ini dihuni oleh 
kami sebelum teman kalian (yakni Nabi Muhammad #) diutus. 
Ketika dia diutus kami diusir dari sini. Lepaskanlah aku dan aku tidak 
mengulanginya lagi'. Aku kemudian melepasnya. Lalu Jibril AS turun 
dan mengabarkan kepada Rasulullah & tentang apa yang terjadi. 
Setelah Rasulullah &$ shalat Subuh, beliau memanggil, 'Di 
manakah Mu'adz bin Jabal?" Maka aku pun berdiri lalu menghampiri 
beliau. Lalu Rasulullah $& bersabda, Apa yang dilakukan 
tawananmu, wahai Mu'adz?' Aku lantas mengabarkan kepada beliau. 
Beliau kemudian bersabda, 'Dia akan kembali'. Ternyata dia kembali. 
Aku lantas masuk kamar dan mengunci pintu, lalu dia masuk dari 
lubang pintu dan memakan kurma. Setelah itu aku melakukan seperti 
yang kemarin kepadanya. Dia pun berkata, 'Lepaskanlah aku, dan aku 
tidak akan kembali lagi'. Aku berkata, "Wahai musuh Allah, bukankah 
kamu telah mengatakan tidak akan kembali?' Dia berkata, 'Aku tidak 
akan kembali. Tandanya adalah bahwa tidak seorang pun dari kalian 
yang membaca akhir surah Al Bagarah, sehingga salah seorang dari 
kami tidak bisa.masuk ke rumahnya pada malam tersebut'."4 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Abdul Mukmin bin Khalid Al Hanafi adalah orang 
Marwaz yang tsigah dan haditsnya dihimpun. Zaid bin Al Hubab 
meriwayatkan hadits ini darinya dengan redaksinya. 


LA ang ai aa G3 AA Kolargi Ira 
Je aa 2 daa ME fe sara A5 CPASI BE 3 mali 
2 Pori 3 Gas An Maa an Basis EA 


Pa Aa GA Ja SANA AN NE 


“44 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Abdul Mu'min 
adalah orang Marwaz yang tsigah. Zaid bin Al Hubab dan Ali bin Al Hasan bin 
Syagig meriwayatkan darinya." 


— Al Mustadrak 














FE 1 LOBI xai s SA Jar 3 Maa C3 :JB Oya! 

' 2069/50. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al Warrag 
mengabarkannya kepada kami, Ibrahim bin Ishag Al Anmathi 
memberitakan (kepada kami), Abu Utsman Sa'id bin Utsman Al 
Jurjani menceritakan kepada kami di Baghdad, Zaid bin Al Hubab Al 
- 'Ukli menceritakan kepada kami, Abdul Mukmin bin Khalid Al Hanafi 
Al Khurasani dari Marwa menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Buraidah menceritakan kepada kami dari Abu Al Aswad, dia berkata: 
Aku berkata kepada Mu'adz, "Kabarkanlah kepadaku tentang kisah 
syetan!" Lalu dia menyebutkan hadits tersebut.” 


PI 
ka 


Ane AL AI oi Kelar 3 SA er, “Va 
4 0. to Pt o 0 Pt - 
AN 93 Vide ujan Gi Je GI PI P3 ab 
IL LI PGA PA da gi ab ppt 
Ta Ka tatap ale In dio Ia DG SIG « G3 3 
ab raga Ing 
2070/51. Ibrahim bin Ishmah bin Ibrahim mengabarkan 
kepadaku, ayahku menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far memberitakan (kepada 
kami), Amr bin Abu Amr menceritakan kepada kami dari Habib bin 
Hind Al Aslami, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah «5, dia 
berkata: Rasulullah &$ bersabda, “Barangsiapa yang mengambil 

tujuh (surah) pertama dari Al Our 'an, maka itu lebih baik."“S 





585 T ih. hadits no. 2069. 
546 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Aas Ga elsa Tae 33 Sada tas Pura -er/rava 

ng ap IN A2 GT oi Si Aa Ea MEMANG 

PP AA INA gi Dp Ia Oa AP Ia 
A $ 5 2 4 


Id Gn MAN Ti PIP at gia us 
Pa daan UG ora As ah aan Ko SI J3 JB 


DAS Ily BAU 1IG KAI G3 "J3 SIPP IG AI 
KAN ALI gta 5 Uagbanah DAY Ulfa ya ab Ga 


2071/52. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh mengabarkan 
kepada kami, Muhammad bin Al Hasan Al Asgalani memberitakan 
(kepada kami), Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahb memberitakan (kepada kami), Amr bin Al Harits 
mengabarkan kepadaku, bahwa Sa'id bin Abu Hilal menceritakan 
kepadanya dari Yahya bin Abu Katsir, dari Zaid bin Salam, dari Abu 
Umamah Al Bahili ss, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Pelajarilah Al Our 'an, karena dia akan memberi syafaat bagi orang 
yang menguasainya pada Hari Kiamat nanti. Pelajarilah dua 
cahaya." Beliau kemudian ditanya, “Apa itu dua cahaya?“ Beliau 
menjawab, “Surah Al Bagarah dan Aali Imraan, karena keduanya 
akan datang pada Hari Kiamat nanti seperti dua awan atau dua 
naungan atau dua kawanan burung putih yang berbaris sambil 
mengibas-ngibaskan sayapnya kepada orang-orang yang membaca 


— Al Mustadrak 




















keduanya. Pelajarilah surah Al Bagarah, karena mempelajarinya 
(akan membawa) berkah dan meninggalkannya (akan membawa) 


kerugian. Selain itu, para tukang sihir tidak akan mampu menaklukan 


orang tersebut." 


Bab: Keutamaan Beberapa Surah dan Ayat Tertentu 


2 na 1 MA Al Anhan tea £ ea 
Saka dai Du DA old jd Uje ey Vi 

Ce II ES eat Ip MAAN AA AD pl Ga 
: sn 


. . 1 Pala . £0. & o oto . 0 3 03 . 
— «S Kes Juru ) . ls “- yi . (ala 1 . (Asrul 
Aa Ka. ai a 2 2 ea A 

AAU Ba GA al IBAN Io AI Jaa) JB dB ca 


"ang PB an KA Ian aa BN G3 GAS PEN Na 
ai 2 Egg 2 0 PEN P Parang 2. s1 - 2 —H 
SSB RF uh ala bala ed IL EP 3 Wp oa PU 
5 - (4 ... . 
pb an LA an NYA Yang Hae 


ai .0 0. Tgn eso1e -r PA One Ht Pa 
LA GIS eh ala ar 3 
2072/53. Abu Al Hasan Ahmad bin Utsman Al Mugri 


mengabarkan kepada kami di Baghdad, Abu Oilabah Abdul Malik bin 
Muhammad menceritakan kepada kami, Yahya bin Katsir 





547 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinyanya dalam At-Talkhish. 
Menurutku, Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah bin Imran At- 
Tujibi adalah salah seorang imam yang tsigah. Muslim meriwayatkan darinya. 
Abu Hatim berkata, “Dia tidak bisa dijadikan sebagai hujjah." 
Ibnu Adi berkata, “Aku meminta kepada Abdullah bin Muhammad Al Farhadani 
agar mendiktekan kepadaku suatu hadits dari Harmalah. Maka dia berkata, 'Dia , 
seorang periwayat yang lemah'." 
Ibnu Adi berkata, “Aku telah meneliti dan mempelajari hadits-hadits Harmalah, 
tapi aku tidak menemukan sesuatu yang membuatnya harus divonis dha 'f." (Al 
Mizan 11472) 


Al Mustadrak — (535 | 


menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Abu Hasyim, dari Oais bin Abbad, dari Abu Sa'id Al Khudri , dia 
berkata: Rasulullah #8 bersabda, “Barangsiapa membaca surah Al 
Kahfi sebagaimana yang telah diturunkan, maka dia akan menjadi 
cahaya baginya pada Hari Kiamat nanti (seperti) dari tempat 
berdirinya menuju Makkah. Barangsiapa membaca 10 ayat terakhir 
dari surah Al Kahfi, lalu Dajjal keluar, maka Dajjal tidak akan 
mampu menguasainya. Barangsiapa yang berwudhu, lalu dia 
membaca, 'Subhaanakallaahumma wa bihamdika laa ilaaha illaa anta 
astaghfiruka wa atuubu ilaik (Maha Suci.Engkau, ya Allah, segala 
puji bagi-Mu, tidak ada Tuhan selain Engkau, aku mohon ampun dan 
bertobat kepada-Mu)', maka Allah akan menulisnya di kertas kulit, 
lantas distempel dengan stempel dan tidak akan robek hingga Hari 
Kiamat." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 

Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkannya secara mauguf dari Abu 
Hasyim. 


IN 3 Ea Ia Gaal jihan ian 2 II ae o/Y.Vy 


Nb Jaa yi an aa Lg 


3 043 -. Pe 8, La. 0. 
co oo cdahal Ola. uji LP CA GA 
Ten KIA Ui PAI Ku harta YG Cok ya rana Ab d 


dn A3 HE Gi ye Ip oa BU tas oa 


2... 
2 3 


pa SEE MR ng PA ya di Gan Geni 


"48 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim. Ibnu 
Mahdi meriwayatkannya secara mauguf dari Ats-Tsauri dari Abu Hasyim." 


— Al Mustadrak 











2073/54., Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkannya kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku. 


Muhammad bin Musa bin Imran Al Fagih mengabarkan 
kepadaku, Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Musa 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdurrahman bin 
Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami 
dari Abu Hasyim, dari Abu Mijlaz, dari Oais bin Abbad, dari Abu 
Sa'id Al Khudri 5, dia berkata, “Barangsiapa yang membaca surah 
.Al Kahfi." Lalu dia menyebutkan hadits yang sama maknanya.” 


o- Ao IG 


CE Sa YLSA AN Ay (ds -00/Y v4 
GAN gran H3 bae Hit ALAN Ai pi ya Uta Gas 
Te de up Tm Da 5 sabda Ig dn Kep daa 


4 2... Fo 


J3 Ju IA ya ag Pap alif (SAI, 
AE Ii BY om Haa al alan Ko Ai 


2074/55. Abu Abdillah Muhammad bin Abdulla Ash-Shaffar 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Bahr Al Buri 
menceritakan kepada kami, Arim bin Al Fadhl Abu An-Nu'man 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan 
kepada kami dari Sulaiman At-Tamimi, dari Abu Utsman, dia bukan 
An-Nahdi, dari ayahnya, dari Ma'gil bin Yasar 4, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Surah Yaasiin, bacalah dia di dekat 
orang yang meninggal di antara kalian." 

Yahya bin Sa'id dan lainnya meriwayatkannya secara mauguf 
dari Sulaiman At-Taimi. Pendapat yang dipegang adalah pendapat 


5 Lih. hadits no. 2072. 
550 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Ibnu Al Mubarak meriwayatkannya 
secara marfu' dan Yahya Al Gaththan meriwayatkannya secara mauguf." 


Al Mustadrak — 


Ibnu Al Mubarak, karena tambahan dari periwayat tsigah magbul 
(terpecaya dan riwayatnya dapat diterima). 


PENA 


ma EA ga Yi SA AI At Gas —01/Y.yo 


Pe 04 0. ag “ Jo. 4 o 


TA opo IG AL aja 


IR IA Aa Eta Laki ja Natura, 


3, 01. 4 


LP BB 13 akh Hara Ujian Gi Sasa Gl tgl Pa 1 

— le An Fa Pap dngn BAN CH gg 
Ho BI AN DE ON ia 1d £, 
Ih ak si BIG 1 


2075/56. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Marzug menceritakan kepada kami, Wahb 
bin Jarir menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami. | 

Ahmad bin Ja'far Al Gathi'i, mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari Abbas Al 
Jusyami, dari Abu Hurairah 4, dari Nabi #&, beliau bersabda, “Ada 
suatu surah dalam Al Our'an yang terdiri atas 30 ayat yang akan 
memberi syafaat kepada seseorang hingga dia diampuni, yaitu 
Tabaarakalladzii biyadihil mulku (surah Al Mulk). 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


581 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 











Ga SEA Ola d3 | Kamua ny Felipe US -ey/Y v1 
Ga ha bs Kab pg ta da 


gs PE ghp TpE UP cod 23 SKA ane 
1e ig d3 Baja Job Apa TPA 
IN eka PAN Ann: an aP 
|... 2016157. Bakar bin Muhammad bin Hamdan Ash-Shairafi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Abdushshamad bin Al Fadhil Al 
Balkhi menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar Al Adani 
menceritakan kepada kami, Al Hakam bin Aban mengeritakan kepada 
kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas &, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda, “Aku ingin sekali seandainya dia berada 
di hati setiap mukmin." Maksudnya surah Te abaarakalladzii biyadihil 
mulku (Al Mulk) | 


| Sanad ini merupakan riwayat orang-orang Yaman yang shahih, 
namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


BSN gara EN Ae 3 GA —0A/YAVV 

Paus Abe GP AP aja Et 
« LL JP oi GP 2 (dalah S3 Jaa SAS je 
Heads alus ee TE Ke 05 Ss Angan adl 5 
0 IAI ce Li » IE us Aam 
HI Ta Cai 8 ag ate ra ada F— Ga 





552 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hafsh adalah periwayat yang lemah." 


Al Mustadrak — 


2. 4 # ” (4 
CE HE ea Us AP Na JAE tuna 
SAN La 
2077/58. Ali bin Abdurrahman As-Sabi'i mengabarkan kepada 
kami di Kufah, Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami dari 
Abu Gharzah, Abu Ghassan Malik bin Ismail menceritakan kepada 
kami, Israil bin Abu Israil menceritakan kepada kami dari Farwah bin 
Naufal Al Asyja'i, dari ayahnya 45, bahwa Nabi #& menyerahkan 
kepadanya putrinya Ummu Salamah dan berkata, “Kamu adalah 
saudara sepersusuanku." Maka aku pun mendatangi beliau. Lalu 
beliau bertanya, “Apa yang dilakukan anak kecilmu atau anak 
perempuanmu?“ - Aku menjawab, “Dia sedang bermain dengan 
ibunya." Nabi &@ bertanya, “Apa yang membuatmu datang 
kemari?“ Aku menjawab, “Aku datang agar engkau mengajarkan 
kepadaku sesuatu yang bisa aku baca menjelang tidur." Beliau 
. bersabda, “Bacalah, 'Oul yaa ayyuhal kaafiruun (surah Al 
Kaafiruun)', karena tiu bisa membebaskannya dari kesyirikan."" 
Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


AI SA GAS abal 4 C3 -0aJY YA 

TE aan Tea Brapa sa Bas Ega Aji Mag Ba 

J3 J5 AP en Jae taat (spa SA 

ea Hai Jas Y IS D Hakan 4 ale AN So Ai sg 

JA KTA RI OT 1 J1 on Sp) 
DAN 


558 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 














2078/59. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
.mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Mas'ud menceritakan kepada 
kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Yaman bin Al 
Mughirah Al Anazi Al Bashri memberitakan (kepada kami), Atha' bin 
Abu Rabah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas &, dia 
berkata: Rasulullah #$ bersabda, “Idzaa Zulzilat (surah Az- 
Zalzalah) sebanding dengan separuh Al Our'an, Oul yaa ayyuhal 
kaafiruun (surah Al Kaafiruun) sebanding dengan seperempat Al 
Our'an, dan Oul huwallaahu ahad (surah Al Ikhlaash) sebanding 
dengan sepertiga Al Our Yan. | 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Sa aa SAS AN Gi Otak... toa/tr val 
Mera 0 KN dag Oa dang o - 0 KA 
—e Ne dm) JB JB AE Maba 3 AI 
A0 - & 2 3 04 Ne ICA Pan Ata 
(2078a/59a. ... Ghassan bin Ar-Rabi', Ja'far bin Maisarah Al 
Asyja'i menceritakan kepada kami dari Ugbah, dari Nafi”, dari Ibnu 
Umar 4s, dia berkata: Rasulullah # bersabda, “Oul yaa ayyuhal 
kaafiruun (surah Al Kaafiruun) sebanding dengan seperempat Al 
Our'an." 222 


Hadits ini shahih.| 





54 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Justru Yaman divonis dha'if oleh 
mereka." | | 

555 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Justru Ja'far bin Maisarah seorang 
yang haditsnya sangat mungkar. Abu Hatim dan Ghassan berkata, “Dia divonis 
dha'if oleh Ad-Daraguthi." : 
Hadits ini gugur (hilang) pada manuskrip Al Mustadrak, dan kami 
mendapatkannya dari At-Talkhish. 


Al Mustadrak — 


Bae aa IIA jai AK sh Tote 
“3 9 39 Y» 3 o- 


Mn oa Na 


: 


OA 


oh o EKe3 0 


tags ala bdoagge RA 


0. - 


3333 3 IST KA IG YAI Bat SE pati 
Ea ea doa ia AKG 
bait ot oinb aa ye Bu gus IA UB as 


3 MPa 3 Oya) aa AN ik di P3 Jadi SA 
CAS BRI JIN JI an 3 MAAN SE lh dl 


2079/60. Abu Bakar bin Abu Nashr Al Marwazi mengabarkan 
kepada kami, Ahmad bin Isa Al Gadhi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami dari Malik, dari 
Abdullah bin Abdurrahman, dari Ubaid bin Jubair maula keluarga 
Zaid bin Al Khathab, bahwa dia mendengar Abu 
Hurairah 4 berkata: Ketik aku datang bersama 
Rasulullah & lalu aku mendengar ada seorang laki-laki yang 
. membaca Oul huwallaahu ahad, allaahush-shamad lam yalid wa lam 
yuulad wa lam yakun lahuu kufuwan ahad (surah Al Ikhlaash), maka 
Rasulullah #8 bersabda, “Wajib." Aku kemudian bertanya kepada ' 
beliau, “Apa maksudnya, wahai Rasulullah?“ Beliau menjawab, 
“Surga." 

Abu Hurairah berkata, “Aku kemudian ingin pergi mendatangi 
laki-laki tersebut untuk mengabarkan kepadanya, tapi aku teringat 
akan ketinggalan makan siang bersama Rasulullah $. Aku lalu 


— Al Mustadrak 











mengutamakan makan bersama Rasulullah #8, fantas aku datangi 
laki-laki tersebut dan aku mendapatinya telah pergi. sa 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


too Ko 215. 3 P3 9 £ 


BIAN Ly YLSA Das Aug Ira: i 


Lo. . 80 Pa 


WI PP AS teh gi peka I Tata t 
SP di Ab ria Di ape Ha LA 
AA una Hp wa Ao Uu) IG AN AP 33 ye 
ab PER Ka ale OA SU OMA YAI sa 

Tn Ng LUAS WA du 


Dhag 0 PA aa ah A rare ASEAN gp 3 8 


9 oo 290 Y, 20. 0 - 


ui Ea NP Lab tika BAN "3 


s0. 0 


3 — PPA -$ Std uu NN ar Was 
Mer an AA Ia PAN 


2080/61: Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
mengabarkan kepada kami, Hamid bin Mahmud bin Habib 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah Ad-Dasytaki 
menceritakan kepada kami, Amr bin Abu Gais menceritakan kepada 
kami dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Abu Al Ahwash, dari 
Abdullah, dia berkata, “Sesungguhnya rumah paling kecil adalah 
rumah yang di dalamnya tidak terdapat sedikit pun dari Kitab Allah. 
Maka bacalah Al Our'an, karena kalian akan mendapat pahala dengan 
membacanya. Di setiap hurufnya ada sepuluh kebaikan. Aku tidak 





556 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Team alif laam miim satu huruf, akan tetapi alif, laam dan 
miim." 

Hadits ini juga diriwayatkan secara marfu” dari Ad-Dasytaki: 
Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi menceritakannya kepada 
kami, Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah Ad-Dasytaki 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Amr 
bin Abu Oais menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Abu Al 
Ahwash, dari Abdullah 4s, dari Nabi $$ dengan hadits sama 
maknanya.” 


—  Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


GEN BIA Hi ISA jaan jl Ust AYAM 


II G- 3 2x0 30. LG 


aa Da 235 hara Uram CAN KA 2 PS ts 


tree - 


Ten oo 202 ? 


SP PI IA AR oi AA Gi Gb Gp He ala 
Gg Wa la Di Ja II Ja SE 1J AP S (33 
UI JG KG papat an, Be gn: ig of saat 


4 Karan rx of Ka ia 

2081/62. Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah Al Baghdadi 
mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Muhammad Al Oalanisi 
menceritakan kepada kami di Mesir, Daud bin Ar-Rabi? menceritakan 
kepada kami, Hafsh bin Maisarah menceritakan kepada kami dari 
Ugbah bin Muhammad bin Ugbah, dari Nafi”, dari Ibnu Umar IA, 
dia berkata: Rasulullah $ bersabda, “Tidakkah salah seorang dari 
kalian mampu membaca 1000 ayat setiap hari?“ Para sahabat 
bertanya, “Siapa yang mampu melakukannya?" Beliau menjawab, 





58! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Sebagian dari mereka 
meriwayatkannya secara marfu'." 


— Al Mustadrak 














“Salah seorang dari kalian mampu, (yaitu) bila dia membaca Al 
Haakumut-takaatsur (surah At-Takaatsur)."' 


Para periwayat hadits ini semuanya tsigah. Ugbah disini bukan 
periwayat yang masyhur. 


SI HE AI X5 ul ge rin LA 

Pe en CAB Oh HP GAS Op Al 
23 sabu BP Sin jab Un 3 ubi Ma BD 
KE Tg Jo IA di gan HA 
pe GS dr 6 TG ola Ea 5 
(iis Ga of gebang VI SIG conan SA ba of at 


ASIA 4 ESA 
2082/63. Abu Al Oasim Abdurrahman bin Al Hasan Al Oadhi: 
mengabarkan kepadaku di Hamdan, Umair bin Mirdas menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Nafi? Ash-Shaigh menceritakan kepada 
kami, Yahya bin Umair menceritakan kepada kami dari ayahnya 
Umair maula Naufal bin Adi, dari Abu Hurairah 4, bahwa 
Rasulullah #$ bersabda, “Janganlah salah seorang dari kalian 
tidur sebelum dia membaca sepertiga Al Our'an." Para sahabat 
bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salah seorang dari 
kami mampu membaca sepertiga Al Our'an?“ Nabi #8 menjawab, 
“Tidakkah dia mampu membaca, 'Oul huwallaahu ahad (surah Al 
Ikhlaash), gul a'uudzu birabbil falag (surah Al Falag) dan gul 
a'uudzu bi rabbin-naas (surah An-Naas)?! 223 


558 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Para periwayatnya tsigah, sedangkan 
Ugbah bukanlah periwayat masyhur." 
559 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


da aa 3G. 


Oei WA AN Sit SBM audi ata HATE Ja 
o - oa 0 0-4 o -. 8 o- 0 - 0 Le 3 0. 3... 
ob OR PP ot KP AP UP (ello 1 Aaja GP usu 
sa. X 8, YG 3 CE 3 10 AA. - P3 023 0. 
dee ol JI yw) Je AT aa Al P3 MP ur AAS gs coal 
Na ea Ae TN NE TAN AN PN Sena ANN SP AAN Sa 
Sin EA Io AI Iya) Up SE JG CABAI 3 ea 
Jail X0 
2083/64. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Abu Ja'far Ahmad bin Abdul Hamid Al Haritsi 
menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami 
dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Muawiyah bin Shalih, dari Abdurrahman 
bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya, dari Ugbah bin Amir 45, bahwa 
dia pernah bertanya kepada Rasulullah H tentang Al 
Mu 'awwidzatain. Dia lanjut berkata, "Beliau kemudian mengimami 
kami pada'shalat fajar dengan membaca kedua surah tersebut." 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Pi Oo Jo 36. 4 


(ae Aly S IS up Na Sa pi —1o/Y sA4 


9 . 


Ca Gt BASA oi MN aa AN ES uan 2 SAN 
Pad P3 2. 


2 oo. - - Pa 0. LSc9 -.» Ta 3 0 Ka 
OP AA 3 an ap B3 ga ia 





560 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


— Al Mustadrak 





LA pa daa OA ng Ai Ula SA Ja 
PA TA yA 

2084/65. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al Warrag 
mengabarkan kepadaku, Al Hasan bin Syagig menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepada kami, Thalhah bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Abu Burdah menceritakan kepada kami 
dari Abu Musa &, bahwa Rasulullah #8 mengutus Mu'adz dan 


Abu Musa ke Yaman, dan beliau menyuruh keduanya agar 
mengajarkan Al Our'an (kepada penduduk Yaman)! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim dan 
keduanya tidak meriwayatkannya dengan redaksi seperti ini. 


So. 3 NY 


Hap HA KA SA Wal Gis -Y UNY Ao 
AI EA ga Tila mil EA 2) ai 


Pa Ine 


285 38 Cot MG ) 7 BS NU geo 2 
Magna at CA Te gi Fe pa 

PA NY mah ah Cat Jai SENLAN GB 55 20 sale la Ai Fa 

BE AG TAN Sah BA Ca Lg Sp Se SE SI 

dg Jab sal SS 

2085/66. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Musa Al 

Oadhi menceritakan kepada kami di Marwa dengan cara imla', 


Ibrahim bin Yusuf As-Sanjani menceritakan kepada kami, Abu Ath- 
Thahir dan Harun bin Sa'id menceritakan kepada kami, keduanya 


561 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. 


Al Mustadrak — 


berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub 
memberitakan (kepada kami) dari Ziyad bin Faid, dari Sah! bin 
Mu'adz bin Anas Al . Juhani, dari ayahnya,. bahwa 
Rasululullah $& bersabda, “Barangsiapa membaca Al Our'an dan 
mengamalkannya, maka pada Hari Kiamat nanti ayahnya akan 
dikenakan padanya sebuah mahkota yang sinarnya lebih bagus dari 
sinar matahari di dunia. Itulah ganjarannya, maka bagaimana pula 
dengan orang yang mengamalkannya?!"“ 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Ap ES Gia h Sa, ke eal Lava | 
Oi Gis Ga GA 5 CI Pai 3 
1 AA gp da 2 Kep SATA LA IP opa 
ea Jae alat, ot G3 ae gb anda ada 
ang Been Lab pa Jin bep oh Da WE LA aj 

IA Sa, int JS M5 La AS GAN 29 


2086/67. Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi mengabarkan 
kepada kami di Marwa, Abdushshamad bin Al Fadhl Al Balkhi 
menceritakan kepada kami, Makki bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami, Basyir bin Muhajir menceritakan kepada kami dari Abdullah 
bin Buraidah Al Aslami, dari ayahnya &,” dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa membaca Al Our'an dan 
mempelajarinya serta mengamalkannya, maka pada Hari Kiamat 
nanti akan dipakaikan padanya sebuah mahkota cahaya yang 
sinarnya seperti sinar matahari, lalu kedua orang tuanya akan diberi 


562 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Zabban bukanlah periwayat yang 
kuat." 


— 'Al Mustadrak h 




















pakaian dengan dua pakaian yang tidak bisa dibeli dengan dunia. 
Lalu keduanya akan bertanya, 'Dengan apa kami diberi pakaian?' 
Maka dijawab, 'Dengan (pahala) anak kalian berdua yang 
(mempelajari) Al Our an!” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


2 KAN IS EA AAA 21 SG Up) SINI AV 


Iin Cha d3 & Gen biara MAA SG bud « kah 
A8 KA Gg ena Ha Sa Ka Pn naat Ta sa 
SI d—e Mu) JB HJB CB (0) Jl ga JAKA GP (gal 
h Oo & - 2 2» -.? 8 LA Sa 0 
can AAN, Haa LA ANIS Le OTS IA 2g dil 
DIA IG TK GAS Uh Ta iga WAN 
.. SG uc Bana m0800 ad 02 04 PPA 0. 0 0 
C3 CNG demy BOS NT aja MS ceahi Dp ASI 
- PJ 4 P3 0 P3 
BU AG DI Sp ad UG OTAN (SAI Kn La Op ah 
4 : 2 aa LOL 3 Lb Pen Bs “aa 
PA ly AA Gp 53 II JSI) NI Bakaa Ja La) cat 
Pd - - 0» - - 4 
te dim dab Las IM SIN Ga SAN Ito 
JI NG, AI 6 Cmas Jah, Coca ya ari 


2087/68. Bakar bin Muhammad mengabarkan kepada kami, 
Abdushshamad bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, Makki bin 
Ibrahim menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Abu Hamid 
menceritakan kepada kami dari Abu Al Malih, dari Ma'gil bin 
Yasar #5, dia berkata: Rasulullah #8 bersabda, “Amalkanlah Al 
Our'an, halalkanlah yang halal padanya, haramkanlah yang haram 
padanya, ikutilah dia dan jangan kamu ingkari, apa-apa yang bersifat 


563 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 


Al Mustadrak — 


mutasyabihat maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul-Nya 
serta Ulul Amri setelahku agar mereka memberitahukan kepada 
kalian. Berimanlah dengan Taurat, Injil, Zabur dan apa-apa yang 
diberikan Tuhan kepada mereka. Cukupkanlah Al Our 'an bagi kalian 
beserta keterangan-keterangan yang ada di dalamnya, karena dia 
bisa memberi syafaat dan disyafaati. Tidak seorang pun 
membenarkannya kecuali setiap ayatnya akan menjadi cahaya pada 
Hari Kiamat. Aku juga diberi surah Al Bagarah sebagai dzikir yang 
pertama. Aku pun diberi Thaahaa, Thawaasin dan Al Hawaamim dari 
papan-papannya Nabi Musa AS, dan aku diberi surah Al Faatihah 
dari bawah Arays."& 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. . 


Sak BAN KA D3 ae as fa aa rMa 


AN ena NG Sena tuna 
AS PA Bo OOP DA UAN Aka 
JL Fail JAS AN Ip GIE Ol AA 133 
— ajah db Gas JL G3 AI Jon Gb Tes Ja 

MA un al ITA di 


2088/69. Abu Amr Utsman bin Ahmad Ad-Daggag 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Ahmad bin Mula'ib bin 
Hayan menceritakan kepada kami, Amr bin Ashim Al Kilabi 
menceritakan kepada kami, Shalih Al Murri menceritakan kepada 
kami, Oatadah menceritakan kepada kami dari Zurarah bin Aufa, dari 
Ibnu Abbas 4d bahwa seorang laki-laki bertanya, “Wahai 


564 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Tentang Ubaidillah, Ahmad berkata, 
"Mereka meninggalkan haditsnya'." 


— Al Mustadrak 




















Rasulullah, amalan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, 
. “Musafir yang sampai di suatu tempat lalu dia melakukan perjalanan 
lagi." Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud 
musafir yang sampai di suatu tempat lalu dia melakukan perjalanan 
lagi?“ Beliau menjawab, “Orang yang membuka Al Our 'an dari awal | 
hingga akhirnya, kemudian dari akhir hingga awalnya. sa 


Cs bata 3 St Ea —v Ira 


4 0 40 


| KERI He BA ByiP PI 

Sek y 2 em KA ah 
An Ip Baya dihias Ci jl Wis ai 
LA at ga P3 AP CA 3 5 
S Jaa Usb TAI JW IG Khas Jr el IS 
HI Ia Lari WA Lenta 13 Sad JW 
Ja IE as Ho Aa SAI 


2089/70. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu 
Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Amr bin Marzug 
menceritakan kepada kami, Shalih Al Murri menceritakan kepada 
kami. | 


Abu Bakar bin Ouraisy mengabarkan kepadaku, Al Hasan bin 
Sufyan memberitakan (kepada kami), Abu Kuraib menceritakan 
kepada kami, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Shalih 
Al Murri menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari Zurarah bin 


565 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Zaid bin Al Hubab meriwayatkannya 
dari Shalih dan menambahkan, 'Setiap kali dia sampai, dia mulai melakukan 


perjalanan lagi'. 





Al Mustadrak — 


Aufa Al Amiri, dari Ibnu Abbas &, bahwa seorang laki-laki 
bertanya, “Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama?" 
Beliau menjawab, “Musafir yang sampai di suatu tempat lalu dia 
melakukan perjalanan lagi." Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, 
apa yang dimaksud musafir yang sampai di suatu tempat lalu dia 
melakukan perjalanan lagi?“ Beliau menjawab, “Orang membuka Al 
Our'an dari awal hingga akhirnya, kemudian dari akhir hingga 
“awalnya. Setiap kali selesai dia memulai lagi (dari awalnya). 


Shalih Al Murri meriwayatkannya secara gharib tanpa 
memiliki syahid dan mutabi'. Dia termasuk salah seorang penduduk 
Bashrah yang zuhud. Hanya saja Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid dari hadits Abu Hurairah. 


UI oa Tae 3 San tae A3 vr. 


0-3 So 2 4 


tara CASE Ja oi 395 Gi Aoi CAS II oi dasi Gi KA 
DP oi GE an 5 en Pan JG 2 
AI Ja RE JB HA 25 SA SPA op ga 
BMAKAi FS aj A1 IG ds akar ale Ke Pu 
Ah) INN RE Kel JASA Jl 36 3 -A ya 
ws dg S oat un ea Sd S3 La yi ITA le 


566 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Shalih adalah periwayat yang matruk. 
Dia berkata, “Hadits ini memiliki Syahid —kemudian dia menyebutkan hadits no 
2090—." : 


(552 | — Al Mustadrak 








&. 


2090/71. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Sa'id bin Bakar 
memberitakan (kepada kami), Migdam bin Daud bin Talid Ar-Ru'aini 
menceritakan kepada kami, Khalid bin Nizar menceritakan kepada 
kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepadaku, Malik bin Anas 
menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Abu 
Hurairah #5, dia berkata: Seorang laki-laki berdiri menghampiri 
Nabi H dan bertanya, “Wahai Rasulullah, amalan apakah yang 
paling disukai Allah?“ Beliau menjawab, “(Musafir) yang sampai di 
suatu tempat lalu lalu dia melanjutkan perjalanan lagi, yaitu orang 
yang membuka Al Our'an dan mengkhatamkannya dan orang yang 
ahli Al Our'an yang membuka dari awal hingga akhirnya kemudian 
dari akhir hingga awalnya. Setiap kali dia selesai dia akan memulai 


lagi." 


404 2... £ #.i. 0 “0 re, 1. 2 
daa dah Bea BEA Ket uah nian 
& . 8 s-T Pa . 0 o aa Da Na Pan Ane 
CA desa BIS nga Opi pa SAS NG Sial Ser 
ey oo. Tora 0 - ke TK Tae GA 
Aoi Bap AL do op Oa Oi MAP UAS bata 
Oo 20 Er. Oo 1 Pend Lan o Na ed o- 0 rd 
Me EGC La lus EA JG din (gp Yaa SP laa 
in ore tah — y- . 8 0 Naa “9 Ro. ka “ 2 
key ale lho SI Jpn) Cena LS Ya HA JUS Cg 
sa 2 3 Ke 0 010. . ng 2 Sa 
AE LA dk Ri Oka JB ON SAT doa G3 Oa dh 


2091/72. Abu Bakar Ahmad bin Ishag Al Fagih dan Ali bin 


'Hamsyad Al Adl mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Bisyr 


bin Musa menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan 





567 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Al Hakim tidak mengomentarinya. 
Hadits ini maudhu' menurut sanad Ash-Shahihain. Al Migdam adalah periwayat 
yang diperbincangkan, bencananya ada padanya." | 


Al Mustadrak — 


kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Abdullah bin 
Abu Nahik, dari Sa'ad 5, dia berkata: Aku mendatanginya dan dia 
bertanya kepadaku, “Siapakah kamu?“ Lalu aku memberitahukan 
nasabku kepadanya. Maka Sa'ad berkata, “Pedagang yang giat. Aku 
pernah mendengar Rasulullah $& bersabda, 'Bukan termasuk 
golongan kami orang yang tidak melagukan Al Our'an (yakni 
membacanya dengan suara merdu)" 2 


Sufyan berkata, "Maksudnya orang yang membaranya dengan 
suara merdu." 


Sufyan bin Uyainah juga meriwayatkannya dengan sanad yang 


lain. 


SN S5 Kak G IA Tani adatas —yr/r an 
hit ear u aa Es Aka) tt Put ba “ 
19 2... 
ES udh BS BA EA IP SA | 
bana Kel na Ten dng A3 gi 
Ga us ME Sa “ta J8 :JB si Pn 
AN GA Giaa ly da Io 95 
| 4 
2092/73. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Asy-Syafi'i memberitakan (kepada kami), Sufyan bin 
Uyainah menceritakan kepada kami. 
Ali bin Isa menceritakan kepadaku, Ibrahim bin Abu Thalib 


menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Umar menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu 


568 ih. hadits no. 2092. 


— Al Mustadrak 








Abu Mulaikah, dari Abdullah bin Abu Nahik, dia berkata: Sa'ad 
berkata kepadanya, “Pedagang yang giat. Aku pernah mendengar 
Rasulullah # bersabda, 'Tidak termasuk golongan kami orang 


yang tidak melagukan Al Our Yan!" 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 

meriwayatkannya dengan sanad ini. si 

| Sa'id bin Hassan Al Makhzumi meriwayatkannya dari 
Abdullah bin Abu Mulaikah dari Abdullah bin Abu Nahik. Al-Laits 
bin Sa'ad berbeda dengan keduanya. Dia berkata: Abdullah bin Abu 
Mulaikah, dari Abdullah bin Abu Nahik dari Sa'ad '&. 

Riwayat Amr bin Dinar, Ibnu Juraij dan Sa'id bin Hassan 
berkesesuaian (cocok) dari Ibnu Abu Mulaikah dari Abdullah bin Abu 
Nahik. 

Al-Laits bin Sa'ad berbeda dengan keduanya. Dia berkata: 
Dari Abdullah bin Abu Mulaikah dari Abdullah bin Abu Nahik. 


: 0 LO) 6 Soy Lin 038 Pe 
PA A5 AAN GAS Ijab sep —veIY ar 
IA sg daa ji 5 KN Va 
ho Loh iB 


id iya o - 0: aa an an Ad : - 2 5 


5 Li enak Tag Mraat 0 » 0. 0. 8... c 0 oe 0 
IE ESA C3 DI ui Ia PB Ni Mae 
Ia Goro 23 or Na 23 K .,y si # 
OVAL AS du La ye esa Al lo AI dya) 

2093/74. Ali bin Hamsyad Al Adl mengabarkannya kepada 


kami, Ubaid bin Syarik menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair 
menceritakan kepada kami. : 





569 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — (555 | 


Ahmad bin Sahl Al Fagih mengabarkan kepada kami di 
Bukhara, Oais bin Unaif menceritakan kepada kami, Outaibah bin 
Sa'id menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al-Laits bin 
Sa'ad menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Mulaikah, dari 
Abdullah bin Abu Nahik, dari Sa'ad bin Malik #&, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda, “Tidak termasuk golongan kami orang 
yang tidak melagukan Al Ouran (membacanya dengan suara 
merdu)." 

Riwayat Al-Laits tidak menolak riwayat-riwayat di atas dari 
Abdullah bin Abu Nahik, karena keduanya adalah dua bersaudara: 
yang sama-sama tabiin. Dalil atas sahnya dua riwayat tersebut adalah 
riwayat Amr bin Al Harits yang merupakan salah seorang hafizh yang 
konsisten dari Ibnu Abu Mulaikah. 


24036. 4 3 16 - 


Megan Se Otsuka —-Yyo/Yat 
ar Pa WA sa 593 Ep Sa kera CON ya v Jebat 2 : 


. s0. 3 0 3 0. 


JAN Gi Ap GI en BAN Ap SA: VE So ap 
Ai dala das yap Hn SA 
& Jan tenan JI UEA Jt ITA 53 2js ata 3 


Sa PAN AB Sa dana Jb 


2094/75. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakannya 
kepada kami, Muhammad bin Ismail bin Mihran menceritakan kepada 


57 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish: Pengarang berkata, “Riwayat Al-Laits 
tidak menolak riwayat-riwayat tersebut dari Ubaidillah, karena keduanya adalah 
saudara. Dalilnya adalah: (dari) Ibnu Wahb, Amr bin Al Harits memberitakan 
dari Ibnu Abu Mulaikah bahwa dia menuturkan kepadanya dari orang-orang 
yang menemui Sa'ad guna menanyakan kepadanya tentang Al Our'an. Maka dia 
menjawab: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini menunjukkan bahwa 
Ibnu Abu Mulaikah tidak mendengarnya dari satu orang." 


— Al Mustadrak 














kami, Sulaiman bin Daud Al Mihri dan Ahmad bin Amr bin As-Sarraj 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Wahb 
menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits menceritakan kepada 
kami dari Ibnu Abu Mulaikah, bahwa dia menceritakan kepadanya 
dari orang-orang yang menemui Sa'ad bin Abu Waggash 4 guna 
menanyakan kepadanya tentang Al Our'an. Sa'ad menjawab, "Aku 
mendengar Rasulullah #$ bersabda, 'Tidak termasuk golongan 


kami orang yang tidak membaca Al Our'an dengan suara merdu ali 


Riwayat ini menunjukkan bahwa Ibnu Abu Mulaikah tidak 
mendengarnya dari seorang periwayat, melainkan dari beberapa 
periwayat yang mendengar dari Sa'ad. Ubaidillah bin Al Akhnas dan 
Isl bin Sufyan meninggalkan jalur periwayatan dari Ibnu. Abu 
Mulaikah. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan dua sanad 
yang syadz. 

Adapun hadits Ubaidillah bin Al Akhnas adalah: . 


3g J0 4G. 9 


Kata (LD png Op Kebun cell — tree -YUY 90 


KET KP 0-9 oo 6 3 8 - 0 
C— Pe Ola u LN 3 Was Gay Kabah ui aa) 
ASIA Sg MIE NE ES IM 3 na 
ore A (Ana ? La Cia Hae Na 2 Pe o . 
Ie AI le MI Sy, JB JG Mag Al 3 
» 2 Goro s5 Ian 
SOAL A3 doa Lo ad Hey 
2095/76. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Abdurrahman bin Ghazwan Abu Nuh menceritakan 


kepada kami, Ubaidillah bin Al Akhnas menceritakan kepada kami, 
Ubaidillah bin Abdullah bin Abu Mulaikah menceritakan kepada kami 


SN L ih. hadits no. 2093. 


Al Mustadrak — 


dari Ibnu Abbas 5, dia berkata: Rasulullah $& bersabda, “Tidak 
termasuk golongan kami orang yang tidak melagukan Al Our 'an. sa 

Al Harits bin Murrah Ats-Tsagafi Al Bashri meriwayatkannya 
dari Isl bin Sufyan, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Aisyah 4 dari 
Nabi &. 


Al Harits meriwayatkan dengan sajigd ini dari Ibnu Abbas. 


oles ta SN Ge 33 aa Ha #as —VV/Y AT 
BA aa gi MAN ES AA IE 5 ja Bia CE PASI 
Apa yan gi Map ip OKE asn 
Ohang (dia Ca Un aka ala A1 II Ia, JIE MS 
ITA 
2096/77. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh 
menceritakannya kepada kami, Abdan Al Ahwazi memberitakan 
(kepada kami), Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, 
Al Harits bin Murrah menceritakan kepada kami, Isl bin Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Abdullah bin 
Abbas “&, dia berkata: Rasulullah 5) bersabda, “Tidak termasuk 
golongan kami orang yang tidak melagukan Al Our'an." 
Tidak mengherankan bila Isl bin Sufyan keliru (dalam 


meriwayatkan hadits). Dan hadits ini kembali te hadits Sa'ad bin 
Abu Waggash. Wallahu A'lam 


Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim 
secera bersamaan dalam Ash-Shahihain adalah hadits yang redaksinya 
bukan ini. Keduanya sepakat meriwayatkan hadits Az-Zuhri dari Abu 


5? Lih. hadits no. 2093. 
578 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Isl adalah periwayat yang lemah, dan 
dua sanad ini syadz." 


— Al Mustadrak . 








Salamah, dari Abu Hurairah 45, bahwa Rasulullah & bersabda, Ls Lu 
GTA 3 ost aa Ai osf “Allah MH tidak mengizinkan 


sesuatu seperti yang diizinkan kepada Nabi-Nya selain dari 
melagukan Al Our'an." 


PELAN tara Ke ga ya AO 2 —VAIY AV 


0 A9 


TAI G5 KS pt Gis UPYA jai 
BE Sy Ka ep AKA yi AA de 2 Na 


Pa Aya da an idea Ga 
Ker Ja 33 JPO Pan CAN PA Pa ola Oi II 
Ki Ti 1 La AA 
AN IE Se tar SI Pa ala Ja da5 

3 ena ole up OA, wal 


2097/78. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Bahr bin Nashr Al Khaulani menceritakan kepada kami, 
Bisyr bin Bakar menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan 
kepada kami. 

Abu Al Hasan Ali bin Al Abbas Al Iskandarani menceritakan 
kepadaku di Makkah dan menulisnya kepadaku dengan tulisannya, 
Sa'id bin Hasyim bin Mazid Ath-Thabarani menceritakan kepada 
kami, Duhaim menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim 
menceritakan kepada kami, Abu Amr Al Auza'i menceritakan kepada 
kami, Ismail bin Ubaidillah bin Abu Al Muhajir menceritakan kepada 
kami dari Fudhalah bin Ubaid Al Anshari 4, bahwa 
Rasulullah & bersabda, “Sungguh Allah lebih mendengarkan: 
seorang laki-laki yang suaranya merdu dalam membaca Al Our'an 


us Ae NG GAN, 


Al Mustadrak — 


daripada orang yang mendengarkan seorang biduanita yang 
bernyanyi." | 
Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 


keduanya tidak meriwayatkannya. 


3 k00 30 1G & .» 
da AAS al pt egg —va/ ran 
An Bu at bagai da Ia Was Gd galah Si Data Kaya 
| .dpa 
Sal Gta Pang PPA BA nga edan TAN Ae 
BB EA tali Ip SAS BI CA MI ES Opa 
er X .,y. aa TA UE Ig: sa And 3 Ta Ea rd 
Ale Ko Iyag JB JB OLS ap) SE ae 3 
. 4 g . P . . ag 
AS OA 135 10k 
2098/79. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Sa'id bin Mas'ud menceritakan 
kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, Malik 
bin Mighwal memberitakan (kepada kami). 
Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Mihran menceritakan kepada 


kami, Khalid Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Muhammad 


bin Sabig menceritakan kepada kami, Malik bin Mighwal 
menceritakan kepada kami, Thalhah bin Musharrif Al Yami 
menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara' 


574 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Justru dia mungathi'." 


— Al Mustadrak 














bin Azib &s, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Hiasilah Al 
Our 'an dengan suara kalian. "575 


575 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish: Al Hakim berkata, “Manshur, Abu 
Ishag, Zubaid Al Yami, Al A'masy, Syu'bah, Al Hasan bin "Ubaidillah, 
Abdurrahman bin Zubaid, Hammad bin Abu Salamah, Fithr, Zaid bin Abu 
Unaisah, Muhammad bin Thalhah, Abu Hasyim Ar-Rammani, Al Hasan bin 
'Umarah, Hajjaj bin Artha'ah, Laits bin Abu Sulaim, Isa bin Abdurrahman, 
Muhammad bin "Ubaidillah Al Fazari, Abu Al Yasa” Al Makfuf dan Abdul 
Malik bin Abjar telah meriwayatkannya. Semuanya dari Thalhah bin Musharrif. 
Kemudian Al Hakim menyebutkan haditsnya." 
Di antaranya adalah: Ats-Tsauri, Zaidah, Jarir dan segolongan periwayat: 
(meriwayatkannya) dari Manshur. Dan Sufyan dengan menambahkan di 
dalamnya: Bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah dan para 
malaikat-Nya memberi rahmat kepada shaf terdepan." 

Tambahan ini terdapat dalam riwayat Hudaij bin Muawiyah, dari Abu Ishag, dari 
Thalhah. 

Yahya Al Oaththan berkata: Dari Syu'bah, Thalhah bin Musharrif menceritakan 
kepadaku. 

Shadagah bin Abu Imran berkata: Dari Algamah bin Martsad, dari Zadzan, dari 
Al Barra" yang diriwayatkan secara marfu', “Hiasilah Al Our'an dengan suara 
kalian, karena suara yang bagus akan membuat Al Our'an bertambah bagus." 
Abu Yahya Al Hammani berkata: Malik bin Mighwal dan Fithr menceritakan 
kepada kami dari Ismail bin Raja", dari Aus bin Dham'aj, dari Al Barra' dengan 
redaksi yang serupa. 

Al Munawi berkata dalam Al Faidh: Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu 
Majah meriwayatkannya dalam Ash-Shalat, Ibnu Hibban dan Al Hakim dalam 
Fadha'il Al Our'an dari Al Barra' bin Azib." 

Al Hakim berkata, “Hadits ini shahih." 

Al Bukhari juga meriwayatkannya dalam Khalg Af'al Al Ibad dari beberapa jalur. 
periwayatan. Barangkali penulis (yakni As-Suyuthi) tidak menampilkannya. Abu 
Nashr As-Sajzi juga meriwayatkannya dalam Kitab Al Ibanah dari Abu 
Hurairah. Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam kitab Shahih-nya, berbeda 
dengan kekeliruan penulis (yakni As-Suyuthi) yang menyatakan bahwa hadits 
tersebut hanya diriwayatkan dari Al Barra" saja.  Ad-Daraguthni 
meriwayatkannya dalam Al Afrad, Ath-Thabarani dalam Al Kabir dari Ibnu 
Abbas. Abu Daud juga meriwayatkannya dalam Al Mashahif. Abu Nu'aim 
meriwayatkannya dalam Al Hilyah dari Aisyah. Di dalamnya terdapat Sa'id bin 
Al Marzuban Al A'war. 

Ibnu Ma'in berkata, “Haditsnya tidak ditulis." 

Al Bukhari berkata, “Haditsnya mungkar." Al Bukhari memberi komentar di 
akhir kitab. 

Ibnu Hajar berkata, “Hadits ini tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari secara 
maushul dalam Shahih-nya, tapi meriwayatkannya secara maushul dalam Khalg 
Afal Al Ibad dari Al Barra' bin Azib." 


Al Mustadrak — 


Beginilah Manshur bin Al Mu'tamir meriwayatkan hadits ini. 


daan Ae 2 sh ae Mara —As YAA 
SEN AS UAN Ole oi mai II Bh Gie aa 


Be aon BA KE dp js ta. Ba iga at 

ke Ha lu yg 
2 Ra Sea aa 
ngak Ip Die Gas Jet 3 LP 3 As 


2... 


LA gi HN gp nah Gi ye SOP syah Ab 
d3: lg ie : Panahan -JB AP (gp 
. A 5 AKAN 5 3 
Ie lo MI Iyan Ag 9 Anna Syital Ie Dea EA, 

ai Sape Yng Tang 

2099/80. Abu Abdillah Muhammad bin Ali Ash-Shaghani 

mengabarkannya kepada kami di Makkah, Ishag bin Ibrahim bin 

Abbad menceritakan kepada kami, Abdurrazzag mengabarkan kepada 
kami. 

Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, 

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 


menceritakan kepadaku, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, 
Sufyan bin Sa'id memberitakan (kepada kami). 


Muhammad bin Ulwan Al Mugri mengabarkan kepada kami di 
Baghdad, Muhammad bin Yunus Al Ourasyi menceritakan kepada 


Dalam bab hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih- 
nya dari Abu Hurairah, Ad-Daraguthni dalam Al Afrad dengan sanad yang hasan 
dari Ibnu Abbas, dan oleh Al Bazzar dengan sanad yang dha'if dari Ibnu Auf. 


— Al Mustadrak 








kami, Muammal bin Ismail menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Thalhah bin Musharrif, 
dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara" bin Azib #, dia 
berkata: Rasulullah # bersabda, “Sesungguhnya Allah dan para 
malaikat-Nya memberi rahmat kepada shaf terdepan (rahmat dari 
Allah dan dari malaikat mendoakannya)." 

Rasulullah & juga bersabda, “Hiasilah Al Our 'an dengan 
suara kalian." 

Beginilah Zaidah bin Oudamah, Amr bin Abu Oais, Jarir bin 
Abdul Hamid, Ammar bin Muhammad dan Ibrahim bin Thahman 
meriwayatkarnya dari Manshur bin Al Mu'tamir. 

Adapun hadits Zaidah adalah: 


paka MAT LAN Aan PG AN daa —ANIYA 


Ne Ope Ga Cas dasi PAN 3 KA an 


HPA AL 1 aah Ta 5 ep 

A Hg 2... 

AD LA Ja PAS 15P3 LIP AA G3 Kana 
0 P2 Gn Para 
ASIge Ona 3 laa saath le 


2100/81. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 


| menceritakannya kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad 


bin An-Nadhr Al Azdi menceritakan kepada kami, Muawiyah bin 
Amr menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami 
dari Manshur, dari Thalhah bin Musharrif, dari Abdurrahman bin 
Ausajah, dari Al Bara" bin Azib 4, dari Rasulullah # dalam 
sebuah hadits yang panjang (beliau bersabda), “Hiasilah Al Our'an 
dengan suara kalian." 


— 576 Lih. hadits no. 2098. 


Al Mustadrak — | 563 | 


Adapun hadits Amr bin Abu Oais adalah: 


BIN Djan 1 ESA AN X3 pd AS —anI YNA 


£ ? 
Lo Peta 1G 0 


AN KPA an ENI SP oh peka Ip Ia aa 
IS ca Yu 1 ra pat 5 “ ia ag Pan we Chat 
7 La 3... - : - Na Too. o .. & 
2:5 -09 TA pa Oa Tap KAN ay 2 - 
ASEpet UAN 135 taka MIE AI eko Al Iya) 
2101/82. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
" menceritakannya kepada kami, Hamid bin Mahmud bin Harb 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Sa'ad 
menceritakan kepada kami, Amr bin Abu Oais menceritakan kepada 
kami dari Manshur, dari Thalhah Al Yami, dari Abdurrahman bin 
Ausajah, dari Al Bara' bin Azib &, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda, “Hiasilah Al Our'an dengan suara-suara 
kalian." 


Adapun hadits Jarir bin Abdul Hamid adalah: 


- 0G 3 TG 


Ko 23 MAA SES AYI YAN 


2. o BA 2 9 
303,3 8 aa P- Matah NP sean an - bea 
CA Sian y3 Cie 4 dk UD giaa G3 Ial Jara y bodo 
3 ap ET URAT ma EA NU Lk 


-. - To 20... 8 0 & o- 0 .2. 4 or. NT 0. 3 0. 
Aa GP taman 0 op APA AS OP Ayah gp lb GP yaa 


— Al Mustadrak 




















LO ON Na PRA PERAN DA adan Di BA et L0 
Pala APM eko Sa) JB IE lea ph SL 
Syeh on 1,3 
2102/83. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakannya 
kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya menceritakan kepada 
kami. | 
Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi menceritakan 
kepada kami, Yusuf bin Ya'gub Al Gadhi menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani menceritakan kepada 
kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Thalhah bin 
Musharrif, dari Abdurrahman bin Awasjah, dari Al Bara' bin 
Azib 4s, dia berkata: Rasulullah @ bersabda, “Hiasilah Al 
Our 'an dengan suara-suara kalian." 
Adapun hadits Ammar bin Muhammad adalah: 
30. Kas ae ko In 


A3 BI tara tar 3 AS 2Gass.—AIYN Y 


o 2 (Ta Ng, 036. 6- s4, s0... 8. Fs 
KAN op nba gi PEP APP Ira gi Tab op to yaa 
“. 2 at “y 2 De Lea an, Sae ? ? aa "1 
Peka ale dl ho Al Sya) JG 2JE CS py HE 
| | : P3 - g na 2 : 
Spot TAN 13 
2103/84. Abdullah bin Sa'ad menceritakannya kepada kami, 
Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Al Husain bin 
Adh-Dhahhak menceritakan kepada kami, Ammar bin Muhammad 
menceritakan kepada kami dari Al Bara' bin Azib 45, dia berkata: 


Rasulullah #8 bersabda, “Hiasilah Al Our'an dengan suara 
kalian." 


Adapun hadits Ibrahim bin Thahman adalah: 


Al Mustadrak — 


to. 320 3G. 4 


Ga CD g—iy Op Keben eta 2 At Pi —Ao|/YA “4 
o 9 oo 0. .2. 1 0-8 0. 5 0o- 0 Nge 
h 4 PB ant Lo Wa 7 doc kan - - - 0 .. . An 
IN dy—ag JS 1JE CLS AN pg SE la YP Ka 
P3 Ps 7 : z 34 . Ph Ta ' ta 9, 
ASI oh OMA 133 1g ale Ke 
2104/85. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sabig menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Thahman menceritakan kepada kami dari 
Manshur, dari Thalhah bin Musharrif, dari Abdurrahman bin Ausajah, 
dari Al Bara' bin Azib -&, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Hiasilah Al Our 'an dengan suara kalian." 
Adapun hadits Abu Ishag As-Sabi'i dari Thalhah bin 
'Musharrif adalah: 


3 


33 al Ktp ajh esa A3 KUN 0 
AI Na YAAA Aj Oa AJE LARI At lp 
PAP Fb gi PN KEP ran gi ab Sis 
LG 2 Al da Je 3 Ty) JB JG AA 
Sr oran 33 J3 Ma Jek 
2105/86. Abu Muhammad Al Muzani, Abu Bakar bin Abu 


Darim dan Abu Sa'id Ats-Tsagafi menceritakannya kepada kami, 
mereka berkata: Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah Al Hadhrami 


— Al Mustadrak 








menceritakan kepada kami, Ja'far bin Humaid menceritakan kepada 
kami, Khadij bin Muawiyah menceritakan kepada kami dari Abu 
Ishag, dia berkata: Thalhah bin Musharrif menceritakan kepadaku dari 
Abdurrahman bin Awasjah, dari Al Bara' &, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya Allah dan para malaikat- 
Nya memberi rahmat kepada shaf pertama, dan hiasilah Al Our 'an 
dengan suara-suara kalian." 


Adapun hadits Zubaid bin Al Harits adalah: 


2 i 2 & An Ea | 
En laka da il ui HA Apa —AVIYA “1 
gs 4 Sesi oz an - Ine Lian Pa 3 67 - o 0 
AN EA ah 3 Ia Eh GA Ie ii 
, Tag 3.” ANN AAA NA An Un - . 2 2. . te co. 
AN doa, J5 :JB laga Di 3 LP ri 3 Aap 
-e Hrd 303 . Io. en er EN AN TA : 
PAI Oi HP AN Apek OA Iya5 lag S6 Al Gale 
3 0 Pd 4 ? - ts o- 203 . 5 3 
35 SA Ih da Saad KIA yi Tb GP PJ yi AP 
td . P . . P P . 
Spot OT 
2106/87. Muhammad bin Al Oasim  Adz-Dzuhli 
mengabarkannya kepada kami di Baghdad, Ahmad bin Ali Al 
Khazzaz menceritakan kepada kami, Jandal bin Walig menceritakan 
kepada kami, Oais bin Ar-Rabi” menceritakan kepada kami, Zubaid 
bin Al Harits menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Musharrif, 
dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara" bin Azib &, dia 
berkata, “Hiasilah Al Our'an dengan suara kalian." 
Jarir bin Hazim meriwayatkannya dari Zubaid bin Al Harits, 
dari Thalhah bin Musharrif dengan redaksinya yang panjang dan tidak 
menyebutkan, “Hiasilah Al Our 'an dengan suara kalian." 


Al Mustadrak — 


- 


Wa—— gni A3 Kabah IN KS yi aa 5AMIYA 


Ao So A8 - 0, Bo Tn - 9. o- na 2G. 4 
Ob Pr oa ara) 5 cs ba lag AS up 
2. - - - 3 : 


2107/88. Abu Abdullah Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Abdul Wahhab 
menceritakan kepada kami, Arim bin Al Fadhl menceritakan kepada 
kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami dari Thalhah bin 
Musharrif. Lalu dia menyebutkan hadits tersebut. | 


Adapun hadits Al A'masy adalah: 
0. Do 4G. 3 


Gta AI ate 28 AAA M3 Af 2G —A AA LA 


Ga alat yi da USA Sat Gp KAA Ap IA Ara 
yi 8) 0 
HI us Ola 


II op KN RA EA PU 3 SA Tatap 
| . 2 10 Pa MAP Na 


-. - 23 PPT 
MATI gp GAN BAL aj Gi) Aa Ao 


350 Ao HB - 


Tara 2 Aa See BH S CAS 


20 1G. 3 


IA en EN BI Aa do 


EA Ca Jia 5 WI Ola AAN 3 Ga GE 


API gp Jika SG AS 


— Al Mustadrak 





- 











40 3 £ 90- En 


CAM Stabat Gi WS aga IPA AP AS 


Lon 1D & o- 45 - 


pa daya Gala Gl NAS ES ajaa Ii ga Ai ta 
Bp GP Ep Ia Tb pp 
sel ie dn Os IG IS AAN 3 LE 
SA 3 Laka gada Bh Sip ora 5 aa 

AL 


2108/89. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash-Shaffar 
mengabarkannya kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Isa Al 
Oadhi menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy. 

Abu Bakar bin Balawaih menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ahmad bin An-Nadhr menceritakan kepada kami, 
Muawiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan 
kepada kami dari Al A'masy. 


Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim Al Ismaili Al Fagih 


menceritakan kepada kami secara imla', Muhammad bin Utsman bin 


Abu Syaibah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
kami, Jarir dan Waki” menceritakan kepada kami dari Al A'masy. 

Abdushshamad bin Ali bin Mukram Al Bazzaz mengabarkan 
kepada kami di Baghdad, Abu Ali Al Hasan bin Al Abbas bin Mihran 
Ar-Razi menceritakan kepada kami, Sahl bin Utsman menceritakan 
kepada kami, Waki' dan Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari 
Al A' masy. 

Abdullah bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Ishag Al Anmathi menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Bisyr 
menceritakan kepada kami, Abdurrazzag menceritakan kepada kami, 
Ma'mar dan Ats-Tsauri memberitakan (kepada kami) dari Al A' masy, 
dari Thalhah bin Musharrif, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al 


Al Mustadrak — 


Bara' bin Azib 5, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Hiasilah 
Al Our 'an dengan suara-suara kalian.” 

Dalam hadits Ma'mar disebutkan dengan redaksi, “Hiasilah 
suara-suara kalian dengan Al Our'an.” 


Adapun hadits Syu'bah adalah: 


— DAU dpi PA pt SENSS —A/YVA 
Pura BA sea gi AA ae Ws YG Gb AI 


0.3 aa S0.) 


SA Ta Gp di 2 PE EL asn PN jab AI an 


2. NA d9 ac 


& Ap amp jp Mp aan 5 
ASageh SAN Aang ea LA ba 
BAN KA Ki Lean LE al KE 


2d 

Ta ya 

2109/90. Abu An-Nadhr Al Fagih menceritakannya kepada 

kami di At-Thabaran dan Abu Nashr Al Fagih di Bukhara, keduanya 

berkata: Shalih bin Muhammad bin Habib Al Hafizh menceritakan 

kepada kami, Ubaidillah bin Umar Al @awariri menceritakan kepada 

kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Syu'bah, 

Thalhah bin Musharrif menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin 

Ausajah, dari Al Bara" bin Azib &, dia berkata: 

Rasulullah # bersabda, “Hiasilah Al Our'an dengan suara-suara 
kalian.” 


Abdurrahman berkata, “Aku lupa kalimat ini hingga Adh- 
Dhahhak bin Muzahim mengingatkanku.” 


Al Hakim berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh segolongan 
periwayat dari Syu'bah dari Thalhah dengan redaksi yang panjang dan 


— Al Mustadrak 














tidak menyebutkan redaksi Ca 55 “Aku lupa“ selain Yahya bin 
Sa'id dan Mu'adz Al Anbari.” 


Adela s1 KA SES —A1/YAA 
-JG Aa tara og Ha ud 


3 - - n 2... 

“ad yan KANE S3 (kah Na Cu Nara Pa Tana 35 

2110/91. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakannya 
kepada kami, Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), ayahku 
menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dia berkata: 

Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan 
kepada kami dari Syu'bah. Lalu dia menyebutkan hadits tersebut 
dengan redaksi yang panjang. 

Adapun hadits Al Hasan bin Ubaidillah An-Nakha'i adalah: 


aa Ls KANG dag Ra —AYIYANA 


AN gp Tapa PN AP GI ba. Da3 
OT 13 Aa en ana IG ge ena y 


Surel 


. 


2111/92. Abu Ali Al Hafizh mengabarkannya kepada kami, 
Abu Bakar Muhammad bin Ishag memberitakan (kepada kami), Abu 
Sa'id Al Asyaj menceritakan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar 
menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Ubaidillah, dari Thalhah . 
bin Musharrif, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara' 6, dia 


l 


Al Mustadrak — 


berkata: Rasulullah & bersabda, “Hiasilah Al Our'an dengan 
suara kalian." 


Adapun hadits Abdurrahman bin Zubaid adalah: 


BA sil 3 Jas BE SG alias -ar/raan 

AE EL ASP Ii Pa AG ENI ARA aa Ip NASA 
PAS IE Ip aah pb Ba HAN AN 
Ta "3 - ..... FN - - o .. - 2 ain 
KI PARA Tp) SE Ui YP Uma Ime 
2 23 2 - @ Fa Nan 0 PJ PENA ore 4 
Sa Sai! KAU Ii eta Ke jl OS AT Ih ale Al 

. ta LAN ALL an Ba Ng 2 LL. 13 se 04 AA o 
AL Oh 03 HIS AE Y 2IR) AS Uh II ghe Up 
22 .0 Ka ta Papa . . 3g -.8 Aa area, 
AS WAN 3 JI Sa Je Delta 15, 
2112/93. Abu Bakar Ahmad bin Kamil bin Khalaf 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Sa'ad Al Aufi 
menceritakan kepada kami, Abu Badr Syuja' bin Al Walid 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Zubaid Al Yami 
menceritakan kepada kami, Thalhah bin Musharrif menceritakan 
kepada kami dari Abdurrahman bin Ausajah At-Tamimi, dari Al Bara' 
bin Azib 4, dari Nabi #5, bahwa beliau mendatangi pinggir shaf 
sampai yang paling terakhir lalu meluruskan dada orang-orang dan 
bahu-bahu mereka. Lalu beliau bersabda, “Janganlah kalian bercerai- 
berai karena (akan menyebabkan) hati kalian berpecah belah. 


Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya memberi rahmat kepada 
shaf-shaf terdepan, dan hiasilah Al Our an dengan suara kalian.” 


Adapun hadits Hammad bin Abu Sulaiman adalah: 


— Al Mustadrak 














BA dog 3 HN Fak AAS —a IYA AT 

pi ka lt telat 3 SAPI AS US lb 3 

Ka oi AHA KP APA Tab 5P ol up ah 

Ust In ala 2 Io S1 Jang DS JB AI 27 NA 

La Y, Ha yi Pen Apny teng mana Aiua ea S1 

AN 3 SI Je 33, (SU HE 
aa SAN Je bakar KPU, 3 Safe 


2113/94. Abu Al Fadhl Al Hasan bin Ya'gub mengabarkannya 
kepada kami, Yahya bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, 
Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Zarbi 
menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Thalhah Al Hamadani, 
dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara' &, dia berkata: 
Rasulullah # mendatangi kami ketika shalat akan dilaksanakan 
lalu beliau mengusap bahu-bahu kami dan bersabda, “Luruskanlah 
shaf-shaf kalian dan jangan bercerai-berai sehingga hati kalian tidak 
bersatu. Orang-orang yang pandai (dalam agama) dan berakal 
hendaklah mendekat denganku dan hiasilah Al Our 'an dengan suara 
kalian, karena Allah dan para malaikat-Nya memberi rahmat kepada 
shaf terdepan.” 


Adapun hadits Fithr bin Khulaifah adalah: 


Bocso 36. 


Ea ae D4 PPAS oa pl Bia —80/YA 

.. 6G o- 40 7 3 0 2. Pe 3 3 B5 3 3802 Ge 

JI API BAA NP Si IN EA Lena JASA Ui Oei 
“2. 01. 0. T7 . 30 1.2 . o . Pe . 8 | 

sah gi Tab 3 balas Oi a33 Ipa Gi BUG SAS gladi | 


Span Lao. NN. . - () .. - Te 9. o .. 
:JB KA AN gp SE Ui GP Kal ya AP LP 


Al Mustadrak — 


- aan ia On AR 2 SL. 90 Pa: AN, aa Ne Bea pat 
(EII Dea Hn Jaa Sa os bada Sad Iso) os 
as dai aing ala at Jo AN Segan an SA JG 2 
MSi OT 

2114/95. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri 
menceritakan kepada kami, Abu Yahya Abdul Hamid bin 
Abdurrahman Al Hammani menceritakan kepada kami, Malik bin 
Mighwal dan Fithr bin Khulaifah menceritakan kepada kami dari 
Thalhah bin Musharrif, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara' 
bin Azib 5, dia berkata: Rasulullah $& pernah mengusap bahu- 
bahu kami ketika shalat. Lalu dia menyebutkan haditsnya. 


Al Bara' berkata: Aku mendengar Rasulullah & bersabda, 
“Hiasilah Al Our an dengan suara-suara kalian." 


" Adapun hadits Muhammad bin Thalhah dari ayahnya adalah: 


IE Kana Gia Gate Gde SN —an/rine 
Pe Tasang Tanu Was PARA Iva tara 


230. 


al - JB « UAP P3 AA gi SN GP ap Gp GA 
Lol (Sh GS La daa tea APA to 
Sape BIAN 59 di Titan Je dar KL, 


2115/96. Ali bin Hamsyad menceritakan kepadaku, 
Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Abdushshamad 
bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, Muhammad bin Thalhah 
“ menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abdurrahman bin 
Ausajah, dari Al Bara" bin Azib &, dia berkata: 
Nabi # bersabda, “Janganlah kalian bercerai-berai sehingga hati | 


E 


— Al Mustadrak 














kalian pun berpeceh-belah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat- 
Nya memberi rahmat kepada shaf pertama, dan hiasilah Al Our 'an 
dengan suara kalian." 


Adapun hadits Zaid bin Abu Unaisah adalah: 


? 
9 Pd 


Fa AI op ME AAA SG Aina —av/ YA 1 


PJ 2 Fi - 100. Se wati 2. 5 A 5 Kan 3, 
bar Ta KA IAAN LAB 1G RP AN 33 NA op 
.3 SG £ Pd 3 ni Pin mani tah a, , | anna 2 gi 
AS OT 133 tel LEAN Ke AI yh) JB 203 
2116/97. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakannya kepada kami, Zaid bin Abu Unaisah menceritakan 
kepada kami dari Thalhah bin Musharrif, dari Abdurrahman bin 
Ausajah, dari Al Bara' 45, dia berkata, "Shalat dilaksanakan." Lalu 
dia menyebutkan hadits tersebut dengan redaksi yang panjang. Setelah 
itu dia berkata, "Rasulullah # bersabda, 'Hiasilah Al Our'an 


dengan suara-suara kalian. 
Adapun hadits Abu Hasyim Ar-Rammani adalah: 


SALA jin NB MANS Ep dP Abas —AAIYANV 
P3 " Pd 5 - | rd Pa . 
BAL Ce AH MAA 1 Jak Ga Alai Aa oi Irma 23 


30. 


0 Pa 8 0d 21 0. Al R6 - 8 o4, o, 2 9 

ee Ta Au ha to A— Lega as AD 5 sad 
A ed . .. 2 te .9o. 0 70 os 90. 22 aa 
D3 NB OP Kamp oi GAN Ae UP ran oi Tb 
ug pn 3 Para .. 2 s 2 Mi  - 3o- 
INA DLS segi lag AP Al lo Al dy) os :JB (2 


3 3 83 2. 0. 


Set WAN 5 2OLA Uye ema 


Al Mustadrak — 


2117/98. Ali bin Hamsyad menceritakannya kepada kami, Abu 
Ja'far Muhammad bin Al Fadhl bin Jabir As-Sagathi menceritakan 
kepada kami, Suhail bin Ibrahim Al Jarudi menceritakan kepada kami, 
Amr bin Abu Bisyr Al Oaisi menceritakan kepada kami, Salam 
menceritakan kepada kami dari Abu Hasyim Ar-Rammani, dari 
Thalhah bin Musharrif, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al 
Bara «5, dia berkata: Rasulullah #$ datang ketika kami sedang 
shalat, lalu beliau mengusap dada-dada kami dan bersabda, “Hiasilah 
Al Our 'an dengan suara-suara kalian." 


Adapun hadits Al Hasan bin Umarah adalah: 1 


BG. 3 804 


AAA bazar il asri ll Ata i —9A/YA YA 
43 PA AP IS mn PG dpat alas an 2 0s 23 
IA VE EN IBAN KALA Op Hle KAS ig MEI 
(AS 3 SA CAT AAA Gila Op yA KE Gas Eh 
JB JB NI YP Aan Oi yA MS 1 Ia oi Tab 2 
f 3 .0 - x se A5 - ore A, 3 y : - 
ASpeh UNA 135 tel ala da Ko MI In 
2118/99. |Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad Al Fagih Al 
Bukhari di Naisabur menceritakan kepada kami, Shalih bin 
Muhammad Al Hafizh menceritakan kepada kami, Syaiban bin 
Farrukh menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim Al 
Oaslami menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Umarah 
menceritakan kepada kamij””' dari Thalhah bin Musharrif, dari 
Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara' #&, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Hiasilah Al Our 'an dengan suara-suara 
kalian." | 
Adapun hadits Al Hajjaj bin Artha'ah adalah: 


57! Redaksi yang tercantum dalam dua kurung siku ini kami tambahkan dari kitab Al 
Mustadrak, Cet. 1, 1427 H, Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, Beirut. 


— Al Mustadrak 









































2 


Pa £ Xg. 9. 30 As | 
SN KAL SAS 3 dB alias —1YIYANA 


Yi 


Bo A0 Y, 20.2 “8. 


HN op SS Ci ML op dab GAN UP Gas 
yi 

3 AAA Cia Cakli Gia abi Ai Es Cs aan 
ON gp Kap gi ANN IE Ip #Iran gi Sab 6 Gb 
TAN YO Kel PAN Ke Jpn Ol EA ph 
Sapel 

2119/100. Ali bin Hamsyad menceritakannya kepada kami, 

Abu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin 
Muhammad bin Aisyah menceritakan kepada kami, Hammad 


menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj bin Artha'ah. 

Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al Anbari menceritakan 
kepada kami, Ja'far bin Ahmad Al Hafizh menceritakan kepada kami, 
Abu Al Khaththab menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir 
menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Artha'ah menceritakan 
kepada kami dari Thalhah bin Musharrif, dari Abdurrahman bin 
Ausajah, dari Al Bara' 4, bahwa Rasulullah & bersabda, 
“Hiasilah Al Our an dengan suara-suara kalian." 


Adapun hadits Laits bin Abu Sulaim adalah: 


mo GP dgan ang 3 Ki adab Alya. 
Pe B- 3 £ 9 


1 Sa o o PPT 1 o w 3 
(BAL A5 hee CI be ol ENI Jaban Y 
o- 9 . 2 oo 0. or £Xo 01 i0. 3 -i 


Al Mustadrak — 


Sa ana 


2 SA Fs 6 Sah 


2120/101. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkannya . 
kepada kami, Shalih bin Muhammad Ar-Razi memberitakan (kepada 
kami), Ashim bin Ali menceritakan kepada kami, Yazid bin Ibrahim 
At-Tustari menceritakan kepada kami, Laits bin Abu Sulaim 
menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Musharrif, dari 
Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara' bin Azib 5, dari Nabi &, 
beliau bersabda, “Hiasilah Al Our 'an dengan suara-suara kalian." 


Adapun hadits Isa bin Abdurrahman As-Sulami adalah: 


Pa 2104385. 4 8 - 


ce rata (Bg loop Laba AAA as SA AYI 
Ae GAN AT ig On gi As uja 


. ... 


Si PA gp Aa Gi GAS Ipa yP Sad oi Tab 
pe bara sebab Lo MA J6 SIB es 


2121/102. Muhammad bin Shalih bin Hani'. menceritakan 
kepadaku, Ahmad bin Nashr menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim 
menceritakan kepada kami, Isa bin Abdurrahman As-Sulami 
menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Musharrif, dari 
Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara" 4, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Hiasilah Al Our an dengan suara-suara 
kalian.” 


Adapun hadits Muhammad bin Ubaidillah Al Fazari adalah: 


PI BB. 


ee aka Meng SI Hang Iran 
Ap A5 Gis daya Op SM keata ega SI ASIN Oi Yaa Ya 


— Al Mustadrak 














IE AE Ip Ajak oi lb 1 AJA Gp dak 
AA aa AAN pel Oa men Tab seen “Sea E 
Belo Al Syay SEE ML Cap) II GP Kang 
2 4 2 4 F. a 
Spot OA 133 Ian 
2122/103. Abu Bakar bin Ishag mengabarkannya kepada kami, 
Muhammad bin Ahmad bin Al Walid Al Karabisi memberitakan 
(kepada kami), Al Hakim bin Musa menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Al Fazari, 
dari Thalhah bin Musharrif, dari Abdurrahman bin Ausajah, dari Al 
Bara" se, dia berkata: Rasulullah BB bersabda, “Hiasilah Al 
Our 'an dengan suara-suara kalian." 
Adapun hadits Abu Al Yasa? Al Makfuf adalah: 


Pagi KA Ip audi dat yan 
aa yee ag Oi Kabah tata ya 3 15 Oi Bi Aa (aa 


. ... 


Kana pp ap sa bp va ji Kata 
MEA Lo dy Jb IE RA P3 IE AA 
“Sarah oh 3 sedan 


2123/104. Abu Al Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad 
bin Ugbah mengabarkannya kepada kami, Ibrahim bin Abu Al Anbas, 
Muhammad bin Ubaid Ath-Thanafis menceritakan kepada kami, Abu 
Al Yasa? menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Musharrif, dari 
Abdurrahman bin Awasjah, dari Al Bara' bin Azib 45, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Hiasilah Al Our 'an dengan suara-suara 
kalian.” 


Adapun hadits Abdul Malik bin Abjar adalah: 


Al Mustadrak — 


0 B3 Lo 2,0. 8 Yasa Es 


ena ear NU aa 2 yen ra 
CA ea Oi ia P5 AN ai 3 IE yudi js 


£ . .A . . | 3 "1 .. Na na “3 Ban Os 0. 
2 Ina SG F3 .. or- 4, “as y 2 PN 
AS IAI 5 ie Ale ko AI J3 Jb 
2124/105. Ja'far bin Muhammad bin Nushair Al Khuldi 
mengabarkannya kepada kami, Abu Al Hasan Ali bin Aban Al Mugri 
menceritakan kepada kami, Suraij bin Yunus menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Abdul Malik bin Abjar menceritakan kepada 
kami dari ayahnya, dari Thalhah bin Musharrif, dari Abdurrahman bin 
Ausajah, dari Al Bara' bin Azib &, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda, “Hiasilah Al Our 'an dengan suara-suara 
kalian.” 


Terdapat beberapa hadits syahid untuk riwayat Abdurrahman 
bin Ausajah dari Al Bara', yaitu riwayat Zadzan Abu Umar, Adi bin 
Tsabit dan Aus bin Dham'aj. 


Adapun hadits Abu Umar Zadzan adalah: 


Tee aa Me 13 / 
— Hi Jl ia Bao Id SN “UYNYO 
AA AE IG TRA Oi AIA BA 4 daa Lita yg 


Pt - re. 30216 8. 8 00-86 20 dy. 0. y, o- 

Wa— ep Kaban da SAS Par Uya JI HS ON 
# . . 

5 


3 II PO LP ON sh TA 6 Ulas Ga Ui BKO 


OT 1 sel HA Io & Iyan JG 106 Aa Ai 
MEI TAN An GAM DAN OB 4 KU Yeh 


— Al Mustadrak 











2125/106. Abu Ali Al Hafizh menceritakannya kepada kami, 
Ibrahim bin Yusuf Al Hisinjani menceritakan kepada kami, Al Hasan 
“bin Ash-Shabbah Al Bazzar menceritakan kepada kami, Abu 
Muhammad Abdullah bin Abdurrahman As-Samargandi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, 
Shadagah bin Abu Imran menceritakan kepada kami dari Algamah bin 
Martsad, dari Zadzan, dari Al Bara' &, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Hiasilah Al Our 'an dengan suara-suara 
kalian, karena suara yang bagus akan membuat Al Our 'an bertambah 
bagus." 

Adapun hadits Adi bin Tsabit adalah: 


Ke ea Liat ajaa 23 MIS 2bsas —1 VIVA 


IE et LAS NAN ME ai dan oi JI oi CA el 
SA EA ABAH Uas EL ala MSi Ah 
" toe No en - £ - 0... ce an o- 
Ol ERA C3 II IP ea oi SAP LP Ka Gp JURI AS 
#1 2 - » NB uda AA 1 ane - 
AS STAN 13 JG cling Ale AI Io Al Iya 
2126/107. Ali bin Al Hasan Ash-Sharshafi menceritakannya 
kepada kami, Al Abbas bin Ahmad bin Al Hasan bin Sa'id bin 
Utsman Al Khazzaz menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, dia berkata: Aku mendapati dalam buku ayahku, Hushain 
bin Mukharig menceritakan kepada kami, Abu Maryam Abdul 
Ghaffar bin Al Oasim menceritakan kepada kami dari Adi bin Tsabit, 
dari Al Bara" 4s, bahwa Rasulullah & bersabda, “Hiasilah Al 
Our'an dengan suara-suara kalian." 


Adapun hadits Aus bin Dham'aj adalah: 


Al Mustadrak — 


-, 2, 
Pe . pet . 


Ii IA Ea BN "Je AI AS 5 AAN 


- 
o- 10 Lo. LG 0 . 0 


Ka Ia Si des SR EAa Kn DA BAN Slau 
0 Gn ai Iela yp Ala Gi dh (da Gi SIG Cia 
A 8 FN Pa ... NA, - NO 9 0 o 

(Sagoh OMA 133 13 dil 
2127/108. Abu Ali Al Hafizh menceritakannya kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Ziyad bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, Malik bin Mighwal menceritakan kepada 
kami dan Fithr bin Khulaifah menceritakan kepada kami dari Ismail 
bin Raja', dari Aus bin Dham'aj, dari Al Bara' 4, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda, “Hiasilah Al Our'an dengan suara-suara 
kalian." | 
Kemudian kami juga melihat ada dua syahid untuk riwayat 
Thalhah bin Musharrif dari Abdurrahman bin Ausajah, yaitu Al 
Hakam bin Utaibah dan Zubaid bin Al Harits. 


Adapun hadits Al Hakam bin Utaibah adalah: 


3 BI 804 KS - 


PI oi KA 3 AN BE MI AENSS — LAINNYA 
KESAN nga Tan Ma USA, Sh BAN Si AE GAS 
(SANG nyata 3 Ola Sp HAN SAS cling DI AA Ea 
Ni Bea “3 2 Te oo. o nu ar oo IT 0. 
Dl Pa el GP aman or PEN AS GP 3 pan 1 Alb Up 
Na PANTI PPAP Pa Ne Jin 0. X a, Mn aa Pn aa UNO 
O glaag KNDAY Al Oh ielag SE lo Sya, JB JB et 
: ot. ah, 4 Pan 5 8.8 T- 
Spot ora Ia JSI 3) Ss 


— Al Mustadrak 














2128/109. Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin Yahya 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Ishag Ats-Tsagafi 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Musa Al 'Askari menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Thahman menceritakan kepada kami dari Manshur dan Al 
Hakam, dari Thalhah bin Musharrif, dari Abdurrahman bin Ausajah, 
dari Al Bara" #&, dia berkata: Rasulullah # bersabda, 
“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya memberi rahmat kepada 

.shaf pertama, dan hiasilah Al Our'an dengan suara-suara kalian." 


Adapun hadits Zubaid bin Al Harits adalah: 


SA OS ae GP dsn Cy3 of ass Aa Ir ya 
HN Ni Uas SG GARA Ci Ke 3 


Lo. 2... 


Ae AB AN 3 NA cp Tap oh EA Ap eh 
Sana SA ala la dn Jo da! dk 


2129/110. Abu Ali Al Hafizh menceritakannya kepada kami, 
Abdullah bin Muhammad bin Najiyah memberitakan (kepada kami), 
Muhammad bin Bakkar menceritakan kepada kami, Oais bin Ar-Rabi' 
menceritakan kepada kami dari Zubaid bin Al Harits, dari 
Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Bara' #, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Hiasilah Al Our'an dengan suara-suara | 
kalian." 


Al Mustadrak — 


PI 


KITAB JUAL BELI 


BIA a33 AS Was ASEBIE Ang. 
Saga PA AI id yi ye GE gl 
SI 

did G3 KAN KA EA daya ANA Kenek 

VE BE IK) da en 33 KA En, 


B5 San bada AG Lega ya Gp aa GAS 
Ba BU NP Rn ion 2 IE ed GEN dag 


JAS ian Ta Ja nba 
di gag aa al aa bug Ge na 
SANA pin Je bb 3 aa Ha 
JB IU Gp EU 35 WE daan cah UAS sn s3 


Se 


BE IA JI dg pd 3d gp ui 


an 


— Al Mustadrak 























Hang DNA HE NG ae , hg. 2. , 2 ?£ Co 
3s L - J3 (eluag dls Pn) de al dm) & os of AYI 
SA JA dea JL Ef 
2130/1. Al Hakim Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al 
Hafizh berkata: Al Husain bin Al Hasan bin Ayyub memberitakan 


(kepada kami), Abu Yahya bin Abi Maisarah Al Makki menceritakan 
kepada kami. | 


Bakr bin Muhammad Ash-Shairafi mengabarkan kepada kami, 
Abdushshamad bin Al Fadhl menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar bin Ishag Al Fagih dan Abu Bakar bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Biysr bin Musa 
menceritakan kepada kami, mereka (Abu Yahya, Abdushshamad dan 
Bisyr bin Musa) berkata: Abdullah bin Yazid Al Mugri menceritakan 
kepada kami, Musa bin Ali?78 bin Rabah menceritakan kepada kami, 
dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Aku mendengar Amr bin 
Al Ash - berkata: Rasulullah @ mengutus seseorang kepadaku, 
menyuruhku menghadap beliau dengan membawa pakaian dan 
persenjataanku maka aku menghadap beliau, ketika beliau sedang 
berwudhu, beliau menaikkan pandangan kepadaku, lalu 
menurunkannya (melihat dari atas ke bawah), kemudian bersabda, 
“Wahai Amr, sesungguhnya aku ingin mengutusmu memimpin sebuah 
pasukan, sehingga Allah memberhasilkanmu mendapat ghanimah 
(harta rampasan perang) dan menyelamatkanmu. Aku memotivasi 
dirimu agar mendapat harta yang baik.” Aku pun berkata, “Ya 
Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena ingin harta, melainkan 
memang karena ingin Islam dan bersama dengan sang 


58 Musa bin Ulay, demikian ejaan yang disebutkan dalam Tagrib At-Tahdzib (no. 
7872) untuk perawi dengan nama Musa bin Ulay bin Rabah. Penj. 


Al Mustadrak — 


Rasulullah $&.” Beliau pun bersabda, “Wahai Amr, alangkah 
baiknya harta yang baik itu dimiliki oleh orang yang baik.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya, akan tetapi keduanya meriwayatkan 
hadits tentang dibolehkannya mencari harta, yaitu hadits Abu Sa'id Al 
Khudri, “Barangsiapa mencarinya dengan syarat dan ketentuan yang 

“benar, maka itulah pertolongan terbaik.” Hanya hadits ini yang. 
mereka riwayatkan. 


Ba EN aging SA asa Af Uas —yIrana 


hi Boo G0 


Ik 30 bae Gi cr 5 An Aa (olah 

PE as Jen Gesang Ko ea, 
Ip Aa Fit 

CA aga Et AJA oi AA Gi He Ng 
AA Pa In Et yi P3 Jet 
Hah ia GI PSN en oh 
3 ala ale bj Uap ala 
aga AA 13 ya 3 3, 25 le mela 
JA LS Jl : JG Na 
AS AS: ala da Je IP IE AN 
Ig ii Lp AI Gp SE AN cal Bela 


59 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


— Al Mustadrak 























2131/2. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
“kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
| Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal 
memberitakan (kepada kami). 


Abu Bakar bin Ishag juga menceritakan kepada kami, Ismail 
bin Outaibah memberitakan (kepada kami), Yahya bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada 
kami. 

Ismail bin Muhammad Al Fadhl mengabarkan kepadaku, 
kakekku menceritakan kepada kami, Ismail bin Abi Uwais 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Sulaiman bin Abi Salamah menceritakan 
kepadaku, bahwa dia mendengar Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib 
Al Juhani menceritakan. dari ayahnya, dari pamannya, bahwa 
Rasulullah & keluar menemui mereka, dan masih ada bekas 
mandi. Beliau dalam keadaan cerah bersemangat dengan hati yang 
lapang. Kami mengira beliau baru saja menggauli istrinya. Kami 
berkata, “Wahai Rasulullah, engkau terlihat ceria pagi hari ini.” Beliau 
berkata, “Tentu, segala puji bagi Allah.” Lalu disebutkanlah tentang 
kekayaan. Maka Rasulullah & bersabda, “Tidak ada masalah 
dengan kekayaan bagi orang yang bertakwa, dan kesehatan bagi 
orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Berjiwa lapang 
— (ceria) itu termasuk kenikmatan.” | 

Ini merupakan hadits orang-orang Madinah yang shahih 
sanadnya, namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya 
hadits ini. Nama sahabat yang tidak disebutkan namanya oleh 
Sulaiman bin Bilal adalah Yasar bin Abdullah Al Juhani. 


580 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Sahabat Nabi di sini 
adalah Yasar bin Abdullah.” 


Al Mustadrak — 


Pee ea an aa Ann up a EN an 


Ed 0 G. s 5 101 Dea 
Pa KTI Kg yi EA Cp dari 2 OA GS 


Bg 
o- s0 0? Pa aed 03 
chan j3 CI aa NE Si 


Bono 20 .—» E 


3 sae ana 2 toa, 
8 3 Ka Pn Mp Bee 4 ce. 0 LA Io Jo. 
ayla Gaia Ep Ulats AS YG pyala up KS pb 


He AP ta PN gi :I anu MELAN na (aa 


. 
90. 


y 8. Ek - sana o- an - €: - 0. Pa 8 - 
Al Iya) F6 Kb 3 (3 yee Kai wa. Sa ud 
Pen Tera M2 Pa AN ANN NO TAS NA ant Na te 
— Par cai Jaa bgl Ta (alay dala AN ce 
Dn Dan . Men 25 y : PRA PA Ie 0 2 Pu 2. 
ag ANE Calo MN Sah J3 SN EA  c3Np SAI 
4, 3 .—. . “0 “ - 0 a 
JAN daya EN lis Ayah Se Bayat JUS IA Of ea 
3. HetPa 2 2 “0 
MENGISI 3 
2132/3. Abu An-Nadhr Muhammad bin Muhammad bin Yusuf 
Al Fagih mengabarkan kepada kami, Usman bin Sa'id Ad-Darimi 
menceritakan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi dan Yahya 


bin Bukair menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Al-Laits bin 
Sa'd menceritakan kepada kami. '” 


Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi dan Abu Sa'id Amr 
bin Muhammad bin Manshur menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Usman bin Hafsh As-Sadusi menceritakan kepada kami, 
Ashim bin Ali menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd 
menceritakan kepada kami dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyajj, 
dari Adh-Dhahhak bin Abdullah bin Khalid bin Hizam, dari kakeknya 


— Al Mustadrak 

















—yaitu Khalid bin Hizam— bahwa Hakim bin Hizam menyerang 
dengan menggunakan dua kuda saat Perang Khaibar, lalu kedua kuda 
itu pun mati. Dia pun mendatangi Rasulullah $& dan berkata, 
“Wahai Rasulullah, dua kudaku telah mati.” Lalu beliau memberinya 
(kuda), kemudian dia (Hakim) meminta tambah dan Rasulullah 
menambahnya, kemudian dia minta tambahan lagi, maka berkatalah 
Rasulullah &, “Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini memang 
menyenangkan dan menarik. Siapa yang meminta kepada manusia, 
lalu mereka memberi apa yang dia pinta itu, maka si peminta itu 
ibarat orang yang makan dan tak pernah kenyang.” 


Hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
ssi 


meriwayatkannya. 
HP Tea BA AA 3 ds rar 
Bah aa It SAT Gl hg oi Ala ia AI Pai 


os 90 


ae Ma , hat gi BTN A3 5 (Ak 33 ud 


satu Ig gk ale An Jie Ogan DI dgaeta 
MS PAS Y PU 


2133/4. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 


. Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal 


memberitakan (kepada kami), Rabi'ah bin Abi Abdurrahman 
menceritakan kepadaku dari Abdul Malik bin Sa'id bin Suwaid, dari 
Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa Rasulullah # bersabda, “Carilah 
(harta) dunia dengan cara yang indah, karena setiap orang akan 





581 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih.” 


Al Mustadrak — 


dimudahkan mendapatkan apa (rezeki) yang telah dituliskan 
untuknya.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya hadits ini. 


sh Ai X2 Menteng Ki Mug onar 


3 0 90 A0 7... 


HA Kg ep IE LAS tiap Gp Lab Eta dea 
Ha ah aj Ia Up la Gi oh Meta Ha an JA 
Oa RN Jaan pa Jaa Kedai y 
S3 di Pen Ai Soap BI 
MI SH II K3 il 


2134/5. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Al-Laits Al Marwazi memberitakan (kepada kami), 
Ahmad bin Isa menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb 
menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku 
dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir 
bin Abdullah, bahwa Rasulullah #& bersabda, “Janganlah kalian 
merasa bahwa rezeki itu lambat datangnya, karena tidak akan ada 
seorang hamba yang mati kecuali rezeki terakhir yang telah 
ditetapkan untuknya telah sampai kepadanya. Oleh karena itu, 


582 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 
Akan tetapi, Syaikh Al Albani dalam As-Silsilah Ash-Shahihah (no. 898) 
berkata, “Ini hanya sesuai syarat Muslim, karena Abdul Malik ini tidak sedikit 
pun dikeluarkan oleh Al Bukhari haditsnya (dalam shahihnya)—penj." 


— Al Mustadrak 

















perbaguslah cara dalam mencarinya dengan mengambil yang halal 


dan meninggalkan yang haram. Sa 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya hadits ini. Syahid hadits ini adalah 
riwayat dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, yang shahih sesuai syarat 
Muslim. 


BAN AS gai ja Gi Pa sist ra ko 

Ka Pp g ag Ri bs gt ae JS gi CA 
2 in Ie Le M d,3 JB IE AP AN 1 
21, 3 PAN ly JKN S OA JK 


KP 133 Ta Ula bah Sala ea Lal 

2135/6. Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkannya kepada 
kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, 
ayahku menceritakan kepadaku, Muhammad bin Bakr menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya seseorang dari 
kalian tidak akan mati sampai rezekinya ditunaikan dengan 
sempurna, maka janganlah merasa bahwa rezeki itu tak kunjung 
datang, dan bertakwalah kepada Allah, wahai manusia, dan 
perbaguslah dalam mencari rezeki. Ambillah apa yang halal dan 


tinggalkanlah apa yang haram. siti 


$8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 
584 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini dan syahid-nya sesuai syarat 
Muslim.” 
. Lalu dia menyebutkan hadits no. 2136. 


Al Mustadrak — 


Hadits ini juga memiliki syahid dari riwayat Ibnu Mas'ud 
dengan beberapa tambahan redaksi. | 


o BU Gr Bala Gi SA U —y/ra ma 
s0 a.- oz 20, Len 
ji oi MEP eat Gp LN SI LA GAS cola 
0. 81 Jo en cat NN RN ea - e . 0. 
CL APP Ag Aam sda doi Jara S 
0 SA aa ANA ee X La Ni? Pa 0 0 - oz 
La md IG kta SEA Cha Al Iya) Oh ega OA OP 
. 8. “3 LB aa Lp Pa PN 0-8 0. . aa 
BY IR JG KAB IA Jas 
-g 7 : pt si ” - 3 Rc “ oo. 2 Agan 2 . 
STA ee Ja ot By S5 MN REI de SE 
. ba Ii 4 Pa 6 P1 ig - J0 07 ola 2. : Pa Pi 
AG Bj) Jae FN ie CA Kutu ot usah 
Ja 2. - 7 43 ' - - “8 PJ 4 5 
las SG ay KIA Bat op ea 3 aah LAI Uh 
$ : a . 3 . 9. “ Hn ea 
2136/7. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, 
Ahmad bin Ibrahim bin Milhan memberitakan (kepada kami), Ibnu 
Abi Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd 
menceritakan kepadaku dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abi 
— Hilal, dari Sa'id bin Abi Umayyah Ats-Tsagafi, dari Yunus bin 
Bukair, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah $$ bersabda, “Tidak 
ada amal yang mendekatkan ke surga kecuali telah aku perintahkan 
kepada kalian, dan tidak ada amalan yang bisa mendekatkan diri ke 
neraka kecuali telah aku larang kalian melakukannya. Janganlah 
kalian merasa rezeki itu lambat datangnya, karena Jibril AS telah 
memberitahu kepada hatiku bahwa tidak akan ada satu pun dari 
kalian yang akan keluar dari.dunia sampai rezekinya telah sempurna 


— Al Mustadrak 














ditunaikan. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah wahai 
sekalian manusia, dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Jika di 


antara kalian merasa rezekinya lamban maka janganlah mencarinya 
dengan bermaksiat kepada Allah, karena fadhilah (keutamaan) dari 
Allah tidak akan bisa diperoleh dengan cara bermaksiat kepada- 


Ny a »585 


Se uban 3 P3 SES ANE ANYYV 
sosG-a , 


ME dea AN HA II AAA 5 PE NU AS 3 


ru as s PE ti ba ia u PA Kent clan » $aa vi A He 
2 pa aa 0 PN o- 3 os 2 - 
dan SEJENAK PN SU JP 
id 2.3 ” "3 0 : .. - "as Naa na 4, . .3 
J6 Ado PU JII mata ae Y 1d MAP AN eko 
' . 5 Pa . 0 0 - o - » s2 
JI II MB ha JR d Tai ol Bp tb 
2137/8. Abu Zakariya Al Anbari, Ali bin Isa dan Abu Bakar 
bin Ja'far menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu Abdillah 
Muhammad bin Ibrahim Al Abdi menceritakan kepada kami, 
Ubaidullah bin Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami, Al 
Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari 
Hanasy bin Oais Ar-Rahbi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda, "Janganlah iri hati kepada orang yang 
mengumpulkan harta dengan cara yang tidak halal —atau beliau 
berkata, 'bukan dari haknya'— karena apabila dia bersedekah dengan 


ON be 


585 Y ih. hadits no. 2135. 


Al Mustadrak — 


harta itu maka tidak akan diterima, dan sisanya akan menjadi bekal 
baginya ke neraka. 8 


. Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya hadits ini. 


. 3 LX Z9 2... 39 Kara 


ny 5 Fan MG Jaa PAS ga Ea 


TA Kena -JB Pa " Mean AG ( Ne Kebo Tree sang 


—A/YNYA 


. .. - 
aur AP BN lai ea) DA oi MAA Lah 


HS peta jala PEP di 


Wal gp ya Uta ag dea Lo Iya 5 VEb mau 
23 Ino, LI Sami pad In 5 SS Pa G : Jus 
KOP 


2138/9. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 

Bisyr bin Musa Al Asadi menceritakan kepada kami, Al Humaidi 
menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Aku mendengarnya dari Ashim, dari Abdul Malik 
bin A'yun, dari Jami bin Syaddad, dari Abu Wa'il, dari Oais bin Abi 
Gharazah, dia berkata, "Kami adalah kaum yang disebut simsar 
(makelar, perantara). . Kami berdagang di Bagi, lalu 
Rasulullah #& mendatangi kami dan beliau menyebut kami dengan 

— nama yang lebih baik dari yang kami miliki. Beliau bersabda, 'Wahai 
para pedagang, sesungguhnya jual beli seperti ini biasa dihinggapi 


586 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hanasy namanya adalah Husain, 
mereka (para ulama hadits) menganggapnya dha 'if.” 


— Al Mustadrak 








«N 





kata dusta dan sumpah, maka leburlah (campurlah) Lena 


. sedekah" 3 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya karena hanya Abu Wa'il yang meriwayatkan dari 
Oais bin Abi Gharazah (hadits gharib). 

Demikian pula riwayat Manshur bin Al Mu'tamir, Al 
Mughirah bin Migsam, dan Habib bin Abi Tsabit, semuanya dari Abi 
Wa'il. 


Hadits Manshur adalah: 


3 1e 2 


Aa Al X5 s Sep ESA Aa yA 3G — Iraya 

og dia ea Kama gi KAA Gi SAN Ui 

Be SA, Uyata U5 TE oa GS YG 

eh 3 SA kog Gi Masa AAA NA tega Siak 

Na S3 ih DP opal PP Gi agak 

33 GE BL gi MA 3 5 IE dejasi 
73 


ala Se dag EA HA Ai Waka Sorban Endi 
Ke Ka aa Bi PPA Minta an 2 yang 


: 2 yi mma Lg pal en Ags Lea Ta G Jl cp 


apa 


“Basag 


81 Dalam At-Talkhishdikatakan, "Hadits ini shahih. Abu Wa'il meriwayatkan hadits 
ini dari Oais sendirian (hadits fard)." 
Dikatakan pula, "Sufyan dan Jarir dari Manshur dengan makna hadits yang sama. 
Syu'bah meriwayatkannya dari Mughirah, dan pada lain waktu dari Habib bin 
Abi Tsabit, dari Abu Wa'il." 


Al Mustadrak — 


2139/10. Abu Abdullah Muhammad bin Abdillah Ash-Shaffar 
mengabarkannya kepada kami, Ahmad bin Muhammad Isa 
menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah dan Muhammad bin 
Katsir menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan Ats- 
Tsauri menceritakan kepada kami dari Manshur. Abu Bakar bin Ishag 
dan Abu Muhammad bin Musa mengabarkan kepada kami, keduanya 
berkata: Muhammad bin Ayyub memberitakan (kepada kami), Yahya 
bin Al Mughirah As-Sa'di memberitakan (kepada kami), Jarir 
memberitakan (kepada kami) dari Manshur, dari Abu Wa'il, dari Oais 
bin Abi Gharazah Al Ghifari, dia berkata, "Kami berada di Madinah 
membeli beberapa wasag (kurma), lalu menjualnya lagi. Kami 
menamakan diri kami simsar (makelar), dan nama itu pula yang 
digelarkan orang-orang kepada kami. Suatu hari 
Rasulullah # keluar menemui kami, dan beliau menyebut kami 
dengan sebutan yang lebih baik daripada gelar yang kami dan orang- 
orang berikan kepada kami. Beliau bersabda, 'Wahai para pedagang, 
sesungguhnya perniagaan kalian ini mengandung kata sia-sia dan 
sumpah, maka leburlah (iringi) dengan sedekah'. ii 


Hadits Al Mughirah adalah: 


Ba Cenan Enda Aa asas NU 
Laba 535 Ata aa ta 
BE ES BN ap aa 


. Sol 0. Pt 


AP ca 3 ia 


di “Aa 


588 T ih. hadits no. 2138. 


— Al Mustadrak 











Ky 


. 
pet - 4 o- 


Urea Op — LI BN KE IA 


“ 


“Ad PP) Aj ASI Wis Gatau 3 HI 
Ig be Ke One KA aoi os Ph Pi 
Cie bs Bed Nih Oh JA Ya G2 Spa SI 


2140/11. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Ibrahim bin Marzug menceritakan 
kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami. 


Abu Amr bin Sammak mengabarkan kepada kami, Ali bin 
Ibrahim Al Wasithi menceritakan kepada kami, Wahb bin Jarir 
menceritakan kepada kami. 


| Abdurrahman bin Al Hasan mengabarkan kepadaku, seorang 
gadhi (hakim) di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain menceritakan 
kepada kami, Adam bin Abi Iyas menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar bin Ishag dan Ali bin Hamysad menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Ali bin Abdil Aziz memberitakan 
(kepada kami), Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
mereka (Muslim bin Ibrahim, Adam bin Abi Iyas, Wahb bin Jarir, dan 
Abu Daud Ath-Thayalisi) berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Mughirah, dari Abu Wa'il, dari Oais bin Abi Gharazah, dia 
berkata: Nabi & mendatangi kami di pasar, lalu beliau bersabda, 


Al Mustadrak — 


"Wahai para pedagang, sesungguhnya pasar ini dicampuri dengan 
sumpah, maka leburlah dengan sedekah. ti 


Hadits Habib bin Abi Tsabit adalah: 


“G 
LD re AA 
“ . 


Pe ea Oka aa MG vr 


In 


kel at 2 0 0... Pp 
4 0 - Pe un sah 03 138 - o BD. 3 
Ti PS Fi ba, . Oluaw bo (LT 31 Wa « maa S boa 


ja ane an Ga Sh Sh MU ar 
AE Bi ab 
EN KA KAA oral 3 an Ae US, 
: tag, “gn 5 20 3- as oo. 
Anna Calo ton) AG si Lv (ori 
"0 ..9 30 20. 8. 8 Pan Lo. 30 Ter cc. 
JB Ke Or Il A3 Ui 0 gabaill jiror 1 Nam Ul) 


0 L 0. Lan 0. oc 30316. G- aa 2 
PA en ge AA Ya Maen Mama aa Ap ud 


BIA BEE EN id ai sat 
Sepakat ata Sp KA GIA te A9 ea Kla AI Ko 
AR Oh JEAN YaA UUS dea EN Un ya utas 
KA 3 33 MY Gali ang 

2141/ 12. Abu Abdillah Ash-Shaffar mengabarkan kepada 

kami, Ahmad bin Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Abu 


Hudzaifah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami. | 


389 Y ih. hadits no. 2138. 


— Al Mustadrak 











Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Al 
Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad menceritakan 
kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, Suga menceritakan 
kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit. 


Abdurrahman bin Al Hasan Al Oadhi memberitakan (kepada 
kami), Ibrahim bin Al Husain menceritakan kepada kami, Adam bin : 
Abi Iyas menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami. 

Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i memberitakan (kepada kami), 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
kami dari Syu'bah, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Abi Wa'il, dari 
Oais bin Abi Gharazah, dia berkata: Rasulullah #8 datang kepada 
kami, sementara kami sedang menjual budak di Madinah, dan kami 
menamakan diri kami simsar (makelar), lalu beliau menamai kami 
dengan nama yang lebih baik daripada yang kami berikan untuk diri 
kami sendiri. Beliau bersabda, "Wahai para pedagang, sesungguhnya 
jual beli ini dicampuri oleh kata sia-sia dan sumpah, maka leburlah 


dengan sedekah! ” 


Ini merupakan redaksi hadits Ats-Tsauri. 


3G. 4 an B2 20160 3 


KESA EA Koin BASA al al GAS —arIvty 
pp ps Gis uga ia GAS ea Blah 
Se Ijah JB WE pp Oa ep 


..t 


KU ag AGAN Ga aa Era Gyeka pl sangga 


590 Lih. hadits no. 2138. 


Al Mustadrak — 


4 


2142/ 13. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami, Katsir bin Hisyam menceritakan kepada kami, Kultsum 
— bin Jausyan Al Ousyairi menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari 
Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah # bersabda, 
“Pedagang yang jujur dan tepercaya, serta muslim, akan bersama 


para syuhada pada Hari Kiamat. pe 


Kultsum pada riwayat ini adalah orang Bashrah yang sedikit 
meriwayatkan hadits. Sementara itu Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkan haditsnya. 


Hadits ini memiliki syahid berupa hadits mursal riwayat Hasan 
Al Bashri. 


o 6-3 3083 3 co 


” 3 3 Pa at 

Ga (abal TAS uji babu Up ob yo ANA Y 
ras ia Pa, ig 0 4 9 Toe 6 8 0d -are 0 s0 -0 
GP Ola Ula tea Ui uda Ud SA Gbu G1 m3 
gn A, 2 . 8 . . . ang Pa . TU 
dad AI de (SAS Again Pin bemeal 3S td ja 
Pn ART 25 Ya a03 Tn 358 12 an 
AGEN Coba daa 9 | c UH | G yua ra) J8 Hg 
2143/14. Ali bin Muhammad bin Ugbah Asy-Syaibani 
mengabarkannya kepada kami, Ibrahim bin Ishag Az-Zuhri 
menceritakan kepada kami, Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah, dari Al 
Hasan, dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi &, beliau bersabda, 


“Pedagang yang jujur dan amanah (tepercaya) akan bersama para 
nabi, shiddigiin, serta para syuhada. La 


21 Dalam At-Talkhishdikatakan, “Kultsum bin Jausyan dianggap dha'if oleh Abu 
Hatim, dan ini didengar oleh Katsir bin Hisyam darinya.” 
Dia lalu menyebutkan syahid-nya, yaitu hadits no. 2143. 

292 Lih. hadits no. 2142. 


— Al Mustadrak 











Te Oa LG AE (5 1 of ya tt 


oi Hj dent Si na Sina OIL 
Oa panen any ntah 


AAA IE 0 AAA Ga Kp La kai IS Ag 
03. 


2 Led Iran dl Ht ata dn fat jab 
LA Ay GEA F3 ON SEA HI cad, ala Pura 


“3x63 
2144/15. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Syadzan Al Jauhari memberitakan (kepada 
kami), Mu'alla bin Manshur menceritakan kepada kami, Ismail bin 
- Zakariya memberitakan (kepada kami), bahwa Abdullah bin Usman 
bin Khutsaim menceritakan kepada mereka dari Ismail bin Ubaid bin 
Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuragi, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dia 
keluar bersama Rasulullah #@ ke tempat shalat di Madinah, dan 
beliau mendapati orang-orang sedang berjual beli. Beliau pun 
bersabda, “Wahai para pedagang!” Lalu mereka memenuhi 
panggilan beliau dan mendongakkan pandangan serta leher mereka ke 
arah Rasulullah @. Lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya para 
pedagang akan dibangkitkan pada Hari Kiamat kelak sebagai orang- 
orang fajir (durjana), kecuali yang bertakwa dan jujur (dalam 
perdagangannya). salin | 


593 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih.” 


Al Mustadrak — 


Hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya hadits ini. | | 


BEN yi KA Hj OR yap jl Ugal Alya to 

KPA Ip eat Oi FP AN C3 at NA 
me CA SES AE Op di dg ae ai 
Day AN Dyibeng ASI) ai J6 padi At Ja 33 


SA Pb ba oi PE ud ab lan 


2145/16. Abu Amr Usman bin Ahmad As-Sammak di Bagdad 
mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad bin . 
Manshur Al Haritsi menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam . 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari 
Yahya bin Abi Katsir, dia berkata: Abu Rasyid Al Hubrani 
menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar Abdurrahman bin 
Syibl berkata: Aku mendengar Rasulullah #& bersabda, 
“Sesungguhnya pedagang adalah orang-orang fajir (durjana).” Maka 
mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah 
menghalalkan jual beli?” Beliau menjawab, “Betul, tapi mereka 
bersumpah lalu berdosa (melanggarnya) dan berbicara lalu 
berdusta.” 


$4 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh 
. Aban bin Yazid dari Yahya dengan menyebutkan 'dari Zaid bin Sallam, dari Abi 
Rasyid Al Habrani'.” | 


— “Al Mustadrak 











Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Hisyam bin Abi Abdillah menyebutkan pendengaran Yahya 
bin Abi Katsir dari Abu Rasyid. Adapun Hisyam adalah perawi yang 
tsigah dan tepercaya. Aban bin Yazid Al Athar memasukkan nama 
Zaid bin Sallam antara mereka berdua (Yahya dan Rasyid). 


DA Ea aga sena H3 Pap Abas — VIVA 1 

201 8 - o tg aa Pi —8 o - 
Ag Yi oi Ea kelima Gi OLS Gi CPI KO mg 
AAL Pa da Si Ob 


Aa, : Naat On) KLS . 0-09 o- 0 - Lo. 
Il Io Sya) Canata :JG Jb PALI AS 12 CA 


1 


L. Ta P 3. 5.8 30 , 3 , 40 4 3 3 2, “8 5 Ta 
Iya) GANJE Heni eh Jml Oma Ama Oya eka ale 


DAS oi AE di IG Ke AI JA S5 add AI 
| DA Oa 
2146/17. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Isa bin As-Sakan Al Wasithi menceritakan kepada 
kami, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid 
Al Aththar menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari 
Zaid bin Sallam, dari Abi Rasyid Al Hubrani, dari Abdurrahman bin 
Syibl, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah & bersabda, “Para 
pedagang adalah orang fajir, para pedagang adalah orang fajir.” 
Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, bukankah Allah 
telah menghalalkan jual beli?” Beliau menjawab, “Benar, akan tetapi 


mereka berkata lalu berdusta dan bersumpah lalu melanggarnya. 213 


595 ih. hadits no. 2145. 


Al Mustadrak — 


A3 IE EA JI Login S3 Hall Ul NINA AV 


SE HA AG ES db 
SPB in 3 KG daa eni SN CA 
JAS gi Kab Id ae Gisel 5 SG MA de 


ta 8-4 333 0 - ae pes f KG - - 3801 0. Pa Ta 
Lg Ie Yi ya Tangan JB gg ob CBP 3 Ag Lado 


3 heh, a, yo Te LA ES 9z o 0. 0o- PA Sa - 
—als AI ce “ Jd) JB :J6 Da S, 5 Pang (ori u 
ba Ii PST) IN Oa OB BA La Ot al 


5 


SEAT 


” 


5 o 
ee pe 
Sem pp « 


2147/18. Al Hasan bin Ya'gub Al Adl mengabarkan kepada 
kami, Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, Wahb bin 
Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami. 

Abu Bakar bin Ishag Al Fagih dan Abu Bakar bin Ja'far Al 
Oathi'i memberitakan (kepada kami), Abu Bakar bin Ishag berkata: 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal memberitakan (kepada kami), 
ayahku menceritakan kepadaku, Wahb bin Jarir menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar 
Yunus bin Ubaid menceritakan dari Al Hasan dari Amr bin Taghlib, 
dia berkata: Rasulullah @ bersabda, “Sesungguhnya di antara 
tanda-tanda kedatangan Hari Kiamat adalah harta yang melimpah, 
bertebarannya orang-orang bodoh, munculnya berbagai fitnah, dan 


merajalelanya perdagangan. 2 | 


596 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Berdasarkan syarat Al Bukhari dan 
Muslim, akan tetapi Amr tidak memiliki perawi lain kecuali Hasan.” 


— Al Mustadrak 











Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Musllim tidak 
meriwayatkannya. Sanadnya sesuai syarat mereka berdua, hanya saja 
Amr bin Taghlib tidak memiliki perawi kecuali Al Hasan. 


alan 5 KAI JB Gi Tile Hi ESA ES NAIYA HA 


2 & 90 30-33 8 


e - -“ o BA e 4 0. 0 BB. AN Ea $ 20 


Ml WI NE ed 1D Malah oi Lae oi yaa 
LAB Ki Nda 3 pl Ce at 25 G 2S An ala 
se Y Je g3 ca “si adu GI le Jar st 
Pa AN Tn an 0 Sama Ke We 
Cr 3 EK Ol ea CK Jar BI aga dll 

' . o4 (3 6 2... 
IL Io OM al Uh AAA Gd 


Td 
7. 


3 2... o 9 0d. 3. 
Ap IS P3 OA ee la La TN 


2148/19. Muhammad bin Shalih bin Hani' dan Ibrahim bin 
Ishmah Al Adl menceritakan kepada kami, keduanya berkata: As-Sari 
bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah Musa bin 
Mas'ud menceritakan kepada kami, Zuhair bin Muhammad 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Agil, 
dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, bahwa ada 
seorang laki-laki mendatangi Rasulullah # dan berkata, “Wahai 
Rasulullah, bagian manakah yang terburuk dari sebuah negeri?” 
Beliau menjawab, “Aku tidak tahu.” 

Ketika beliau didatangi oleh Jibril, beliau pun bertanya, 
“Wahai Jibril, bagian manakah yang terburuk dari sebuah negeri?” 


Al Mustadrak — 


Jibril menjawab, “Aku tidak tahu sampai nanti aku bertanya kepada 
Tuhanku.” 

Jibril pun pergi menemui Allah dan berada di sana selama 
beberapa lama sesuai keinginan Allah. 

Lalu Jibril datang dan berkata, “Muhammad, engkau telah 
bertanya kepadaku tentang bagian mana yang terburuk dari sebuah 
negeri, dan aku menjawab tidak tahu. Maka aku bertanya kepada 
Tuhanku, 'Bagian manakah yang terburuk dari sebuah negeri?" Dia 


menjawab, 'Pasar' 9 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Musllim tidak 
meriwayatkannya. 


Diriwayatkan pula oleh Oais bin Ar-Rabi", Amr bin Tsabit bin 
Abi Al Migdam, dari Abdullah bin Muhammad bin Agil. 


Hadits berikut ini merupakan syahid hadits tersebut. 


BS. 43 350 1, 30 3 38 


BE en Ae ra 

KAN 2 Si dana ga 5 Ha Got 3 SARA 

s3 SIA 3 AN Abas AP Unjr KAS NG cegaan 
TE IDN 5 -J6 GP Bap 3 M3 
SE 208 Ke VE OS ab an J3 GI 
Hakan JI Jin TU Chun SG un IS 3 am) 

s9! Adz-Dzahabi berkata dalam t-Talkhish, "Zuhair memiliki Baba riwayat 

munkar, dan ini adalah salah satunya. 
Ibnu Agil punya kelemahan. 


Al Hakim berkata, “Diriwayatkan pula oleh Gais bin Rabi dan Amr bin Abi Migdam 
dari Ibnu Agil, dan dia memiliki syahid yang shahih.” 


L6oe | — Al Mustadrak 








en MANA AA Sai FN Na Pra aU spa ISU 
MW at GEA JG Jago Ito CR ln ale 
J5 ap Y Ta eroLg SA: Hala tah 


Occ 


£—i Pa Sr Ea BRA an pa ata JG Pet “J3 
AN 


2149/20. Abdullah bin Muhammad bin Musa Al Adi 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Ali bin Hasan Al Hisinjani dan Yahya bin Mugirah As- 
Sa'di memberitakan (kepada kami), keduanya berkata: Jarir 
menceritakan kepada kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Muharib bin 
Ditsar, dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Seorang laki-laki datang 
kepada Nabi @ dan bertanya, "Wahai Rasulullah, wilayah 
manakah yang terbaik dalam sebuah negeri?" Beliau menjawab, "Aku 
tidak tahu." Dia bertanya lagi, "Kalau begitu, wilayah manakah yang 
terburuk dalam sebuah negeri?" Beliau menjawab, "Aku tidak tahu.” 

Lalu Jibril mendatangi beliau, maka beliau berkata, 
“Tanyakanlah kepada Tuhanmu!” Jibril menjawab, “Kami tidak 
bertanya kepada-Nya tentang sesuatu.” Lalu Jibril bergerak 
menyebabkan Muhammad @ hampir saja terperanjat. 


Ketika Jibril naik, Allah Ta'ala berkata kepadanya, 
“Muhammad bertanya kepadamu tentang tempat manakah yang 
terbaik dalam sebuah negeri, lalu kamu menjawab, “Tidak tahu' 
Muhammad juga bertanya kepadamu tentang kawasan mana yang 
terburuk, dan kamu menjawab, 'Tidak tahu'" Jibril menjawab, 
"Benar." Allah berfirman, "Sampaikan kepadanya (Muhammad #8) 
bahwa tempat terbaik dalam sebuah negeri adalah masjid-masjidnya, 


Al Mustadrak — 


sedangkan tempat terburuk dalam sebuah negeri adalah pasar- 


pasarnya. Maa 


Pa 80 15- 


Naya Dgn ey Kaban A IS Pi ma lujnusa 


0-2 304 B- 3 30 DG 


aa Gan SPI ot HA Ui P3 Vila 
Al aa ale 12 ma GP jaka Pe slindi ME is 
3 3 sia uje M dye Je Oh Pra 
HE AE YG GA H3 RN ai at 

aga wan tp Kh 


2150/21. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, 
Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Khalid Al Hadzdza 
menceritakan kepada kami dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari 
Algamah, dari Abdullah: bin Mas'ud, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Hendaklah yang berada persis setelahku 
adalah orang-orang yang bijaksana lagi pintar di antara kalian, 
kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. 
Janganlah kalian saling berselisih hingga hati kalian berselisih, dan 
hindarilah oleh kalian kegaduhan seperti di pasar. aa 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
Al Bukhari tidak meriwayatkannya. 


598 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini shahih." 
599 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Al Bukhari tidak meriwayatkan hadits 
ini meskipun hadits ini sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim.” 


— Al Mustadrak 











Lo 10316. 3 . 


da LA EA AI dug —1yIra on 
las Hala ES OP IN oi PKS ANA 5 


Meng HM sih SB ag Ii SU Up HA Ah 
AN IS CS ah 

2151/22. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami, Sa'id bin-:Mas'ud menceritakan kepada 
kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al Awwam bin 
Hausyab memberitakan (kepada kami) dari Ibrahim As-Saksaki, dari 
Ibnu Abi Aufa, bahwa ada seorang laki-laki menawarkan sebuah 
barang dagangan miliknya, dan dia bersumpah atas nama 'Allah bahwa 
barang itu diberikan kepadanya, dimana sesuatu itu sebenarnya tidak 
ada padanya. Lalu turunlah ayat ini, “Sesungguhnya orang-orang 
yang menukar janji(nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka 
dengan harga yang sedikit..." (Os. Aali 'Imraan (3): 77). 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Musllim tidak 
meriwayatkannya. Mereka hanya sepakat meriwayatkan hadits Amr 
bin Dinar dan Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa 
ada seorang laki-laki yang bersumpah tentang suatu barang miliknya. 
Tapi hadits Abu Hurairah ini bukan hadits tersebut, karena hadits 
tersebut ada tambahan sebab turunnya ayat. 


P3 3 H t 
AA AS emg Hi ea ka 30 Was NYI EVO 


?, 
- 2 AD 0 - AG. 


CP nama LJB Gal Ga Pp Kla Ga Ola j3 


800 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih.” 


Al Mustadrak — 


3 5 o- 0 -— . 9. Pa Maa 2 $ PN 
KAS op GA IE IP ea AU Ui IP IA LA 
an ap, - naa x - , £, 25 5 - C - Tg : - 9 aa, 0 
alta ANE Kp Al Iya) aa JL CA AP op Kis 52 
s0 #0 nara AA an ea ya Ka F Pa Ta aa 
AN setia PE SIP Yg ee AI la 1,3 
SY at 

2152/23. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Sinan Al Gazzaz menceritakan kepada 
kami, Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Yahya bin 
Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdurrahman bin 
Syimasah, dari Ugbah bin Amir Al Juhani, dia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah @ bersabda, “Seorang muslim adalah 
saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim 
untuk menjual suatu barang yang terdapat cacat di dalamnya 
kepada saudaranya, kemudian tidak menerangkan cacat tersebut ' 


— kepadanya.” | 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkan hadits ini. 
AE) Aa Bah 5 K4 AN CAS —1 INN Or 
Pa maa an OI Nb aa Sena 
AI EA Se ai ae EA era 
Bb at JS 3G Uteh ha Ia lg klan Lo 


601 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih, sesuai syarat Al 
Bukhari dan Muslim." 


— Al Mustadrak 











—  2153/24. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih dan Ali bin Hamsyad 
Al Adl menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Bisyr bin Musa 
memberitakan (kepada kami), Al Humaidi menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, Al Ala bin Abdirrahman 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia 
berkata, “Nabi $$ melewati seorang pria yang menjual bahan 
makanan. Maka beliau pun tertarik dengan makanan itu. Lalu beliau 
memasukkan tangan beliau ke dalam (makanan itu), dan ternyata 
bahan (makanan) itu masih basah, maka Nabi #& bersabda, 
'Bukanlah termasuk golongan kami orang yang menipu kami'. ss 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya seperti tadi. Muhammad bin Ismail 
(Al Bukhari) meriwayatkan seperti ini, “Ja'far bin Abi Katsir 
memberitakan (kepada kami) dari Al Ala." 

Hadits Muhammad bin Ja'far adalah: 


TA PI AG aga Pa Mitgl-roln dot 
ia - 


Es Lega A3 Inna SAS Us Aan Oi OK as YG 
2 Ae JB YA akan JA aa 
Ha ai JG Kian bir GA Ha la. Ie 

Ae ni Mb YG SL 33 

2154/25. Abu An-Nadhr Al Fagih dan Abu Al Hasan Al 


Anbari mengabarkannya kepada kami tentang hal itu, keduanya 
berkata: Usman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, 


602 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh 
Muslim dengan redaksi yang lain.” 


Al Mustadrak — 


Sa'id bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Ja'far memberitakan (kepada kami), Al Ala mengabarkan kepadaku 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Nabi $$ datang ke 
pasar, lalu beliau melihat gandum yang menggunung, maka beliau 
memasukkan tangannya ke dalam gandum itu dan ternyata beliau 
mendapati gandum itu basah, maka beliau bersabda, 'Ingatlah! Siapa 
yang menipu kami maka bukan dari golongan kami' "8 


Hadits Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir adalah: 


aya GAS Ag Pal KAA Ep 63 Our -Y UT 00 
bin Ma Bahmun 
enak 


Op Ie Bis Aj pg MU Ja Wd— 4 


“ 


A3 cal 3 Rea Tea Uap Jala GAS YG Tg 
uga | Ta Pa dea Ary Sah 


fo Late Gi TA ET APKAT APA to IG ag 2g Jab 
Da & abal 33 Adaa SE JG cai TP aa ea 


, . or 


Mb Ea 1JB 3 un 


“03 Hadits ini tidak dikomentari oleh Adz-Dzahabi dalam At-Talkhish. 
Menurut Al Hafizh Adz-Dzahabi, "Al Ala bin Abdurrahman bin Ya'gub Al 
Madani shadug (jujur) masyhur." 

' Menurut Ahmad, “Al Ala bin Abdurrahman bin Ya'gub Al Madani tsigah. Aku 

belum pernah mendengar hal buruk darinya.” 
An-Nasa'i dan yang lain berkata, “Tidak ada masalah dengannya.” 
Ibnu Ma'in berkata, “Haditsnya bukan hujjah.” 
Ibnu Adi berkata, “Dia tidak kuat.” 
Abu Hatim berkata, “Dia shalihul hadits, aku mengingkari beberapa haditsnya.” 
(Al Mizan, 3/102-103). 


— Al Mustadrak 











IN 








2155/26. Da'laj bin Ahmad As-Sijzi mengabarkannya kepada 
kami, Musa bin Harun menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub 
menceritakan kepada kami. 


-———— Abu Al Fadhl bin Ibrahim bin Muhammad bin Yazid 
menceritakan kepada kami, Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, 
keduanya (Ali bin Hujr dan Yahya bin Ayyub) berkata: Ismail bin 
Ja'far menceritakan kepada kami, Al Ala menceritakan kepada kami 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah #8 melewati 
tumpukan bahan makanan, lalu beliau memasukkan tangan ke 
dalamnya, dan ternyata jemari beliau menyentuh sesuatu yang basah, 
maka beliau berkata, "Apa ini, wahai pemilik bahan makanan?” 
Orang itu menjawab, "Terkena (bencana dari) langit, wahai 
Rasulullah.” Beliau berkata, "Mengapa tidak kamu tampakkan di atas 
bahan makanan ini agar dapat dilihat oleh orang lain? Barangsiapa 
menipu kami, maka dia bukan bagian dari golonganku. 2004 


Muslim meriwayatkan hadits Suhail dari ayahnya, dari Abu 


Hurairah, bahwa Nabi @ bersabda, "Barangsiapa menipu kami, 


maka bukan dari golongan kami.” 


Keterangan alasan Rasulullah bersabda demikian tidak 
mereka riwayatkan, padahal semuanya shahih sesuai syarat Muslim.. 


ae 35016. 3 


PA BIS yang e AI AA Cas —1VIKA ON 


3G. 03 0 Haa Bau 8 3 oo 
A3 Wis AP PAN AA NE ken Ia Gi 


3 o- oe3 990 


"JB (AA 3G aan ng ae Leg Gi MP BLS cai Di 





604 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Diriwayatkan oleh Muslim secara 
ringkas dari hadits Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah.” 


Al Mustadrak — 


PNP NN PE Peta an 2 AMA Sara AG Ma Mn SA Da 
FE Ul eelA pa Ud ig abal Ih GA 
Aa ali Cab 2 SJ da En ba ya DE 


2156/27. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Abu Al Jawwab Al Ahwash bin Jawwab menceritakan 
kepada kami, Ammar bin Ruzaig menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Isa menceritakan kepada kami dari Umair bin Sa'id, dari 
pamannya, dia berkata, "Rasulullah & keluar menuju Bagi, lalu 
beliau melihat ada bahan makanan dijual dalam tumpukan, maka 
beliau memasukkan tangan, kemudian mengeluarkan sesuatu yang 
tidak beliau sukai. Beliau pun bersabda, 'Siapa yang menipu kami 

maka bukan dari golongan kami". 


Hadits ini shahih. Paman Umair bin Sa'id adalah Al Harits bin 
Suwaid An-Nakha'i. 


JP oi JASA oi Jenlah 3 Ki AA Et —yAIN Nov 

Bala ja AE 3 CB EA Ea CA an 
— EA uu AS ip 3 ia jl Cia mai 
Ha Al EA gi HAB 3 ha BU LA 2 1 tp Ka 
3 Kagga ha GIS Sh Ai A9 1Gp SA 
DS pelan Ptk Eat GI Ga Up gu LI 5 JB 


25 — Hp Bin UNS yo in pa 


008 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 
Pamannya adalah Al Harits bin Suwaid. 


— Al Mustadrak 











amat Gta Yi bs 


Pep ARP OR 


2157/28. Abu Bakar bin Ismail bin Muhammad bin Ismail Al 
Fagih menceritakan kepada kami di Riy, Muhammad bin Al Faraj Al 
Azrag menceritakan kepada kami, Abu An-Nadhr Hasyim bin Al 
Gasim menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan 
kepada kami dari Yazid bin Abi Malik, Abu Siba menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku pernah membeli seeokor unta betina 
dari perkampungan Ibnu Watsilah bin Al Asga. Ketika aku keluar 
membawanya, Watsilah menemuiku sambil menyeret sarungnya, lalu 
berkata, "Wahai Abdullah, apakah kamu sudah membelinya?” Aku 
menjawab, "Ya, sudah.” dia berkata, "Apakah dia sudah menjelaskan 
keadaannya kepadamu?” Aku menjawab, "Ada apa dengannya? 
Hewan ini gemuk dan terlihat sehat.” Dia berkata, "Kamu ingin 
menggunakannya untuk perjalanan atau, untuk dimakan dagingnya?” 
Aku menjawab, "Aku ingin menggunakannya untuk pergi haji.” Dia 
berkata, "Kalau begitu kembalikan unta ini.” Maka si pemilik unta itu 
berkata kepada Watsilah, "Aku tidak ingin selain itu, semoga Allah 
memperbaikimu, kamu telah merusak daganganku.” Watsilah 
menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah & bersabda, 'Tidak 
halal bagi seseorang menjual suatu barang kecuali menerangkan 
cacat barangnya (kepada pembeli), dan tidak halal pula ae yang 
mengetahuinya kecuali harus menjelaskannya'. Ja 


Sanad hadits ini shahih, tapi Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 





606 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. ” 


Al Mustadrak — 


tg.#0 3G. 4 


. 8 - 2 A9 Ao Pn 


Aga on Ina sae Pa ae (Saya Kabah 0 
II Io Ja “Ju BA AA Hb di aa ip AG 
JB 5 se ja" PN ad ng da dia 


IIA 333 cook 
2158/29. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Al Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami dari Wa'il bin Daud, dari Jami' bin Umair, 
dari pamannya (Abu Burdah), dia berkata: Rasulullah # pernah 
ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik atau yang paling afdhal?” 
Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri 
dan setiap jual beli yang mabrur (halal dan benar). Ke 


BA GAS Sh GA SAS cone if is —y. IYA oa 

Ana 8 S5 yi Ii up Tg otas Gf PE SI 

SA ba la dn Ipa Ja JB Gp ejag 
Jaga AS 1JB kai 


2159/30. Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, Al Abbas 
bin Muhammad menceritakan kepada kami, Al Aswad bin Amir 


&07 Adz-Dzahabi tidak mengomentari hadits ini dalam At-Talkhish. 

Saya (Mustafa Abdul Oadir) berkata, "Mengenai Jumai bin Umair At-Taimi 
Taimullah bin Tsa'labah Al Kufi, Adz-Dzahabi mengomentari dirinya, 'Ada 
yang perlu ditinjau ulang pada dirinya'. Ibnu Hibban berkata, 'Dia seorang syi'ah 
rafidhah yang suka memalsukan hadits'. Ibnu Numair berkata, 'Dia termasuk 
manusia paling pembohong'. Ibnu Adi berkata, "Kebanyakan yang dia riwayatkan 
tidak ada yang menguatkan'. Sementara itu, Abu Hatim berkata, 'Dia orang 
Kufah. Haditsnya bagus, dan termasuk cendekiawan syiah'.” (41 Mizan, 1/421). 


— Al Mustadrak 














menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri memberitakan (kepada 
kami) dari Wa'il bin Daud, dari Sa'id bin Umair, dari pamannya, dia 
berkata: Rasulullah $$ pernah ditanya tentang pekerjaan yang 


paling afdhal, lalu beliau menjawab, "Pekerjaan yang mabrur.” 8 


'Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Musllim tidak 
meriwayatkannya. 

Wa'il bin Daud dan anaknya (Bakr) merupakan perawi yang 
tsigah. 

Yahya bin Ma'in menyebutkan bahwa paman Sa'id bin Umair 
adalah Al Barra bin Azib. Jika ada perbedaan riwayat antara Ats- 
Tsauri dengan Ye maka yang dikuatkan adalah riwayat Ats- 
Tsauri. 


A4 en ee Bin Se AE Gas -/YAA 


Ne ena Fa laa Erat YAN 


Tn Ae 3 HI al Pa dab Mp3 
| apa en PNS IG SE SI 


2160/31. Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ahmad bin An-Nadhr memberitakan (kepada kami), 
Muawiyah bin Amr menceritakan kepada. kami, Al Mas'udi 
memberitakan (kepada kami) dari Wa'il bin Daud, dari Abayah bin 
Rafi' bin Khadij, dari ayahnya, dia berkata: Dikatakan, “Wahai 
Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling afdhal?” Beliau menjawab, 
"Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli 


yang mabrur. sin 


608 A dz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini shahih.” 
80 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 


Al Mustadrak — 


Ini adalah perbedaan ketiga pada diri Wa'il bin Daud, hanya 
saja Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dari Al Mas'udi, 
dan derajat diterima riwayatnya adalah mahalluhu ash-shidgu. 


Teara wa Say ui San Fa Saru 


HA Aa Ah taun 5 An Kep da dana 3 apa 
HER ATAAANG IPS GP Chaba Gi 
Mesai S ln 8 Ga Ia WP 


Ld SE pg ale Ke 4 JS 6 jau eat 
Ke aa mera la la AA la 2 JW da5 
AE Valak OS Upah Gal Ups STS Y JG coba Lp 1G 

sa Tg ala 3 Ie AT daa 

2161/32. Al Hasan bin Ayyub bin Yusuf Al Adl mengabarkan 
kepadaku, As-Sari bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Maslamah Al Ga'nabi menceritakan kepada kami, 
Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Amr bin 
Abi Amr dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang laki-laki 
berpiutang kepadanya sebesar sepuluh dinar, maka dia berkata, "Demi 
Allah, aku tidak akan berpisah darimu sampai kamu membayarku, 


atau kamu memberikan kepadaku seorang penjamin.” Lalu 
Nabi #8 menjamin. Laki-laki tersebut kemudian memberikan apa 





Dalam Al Faidh dikatakan, "Al Haitsami berkata, "Dalam sanadnya ada Al 
Mas'udi, yang sebenarnya tsigah, tapi di akhir umurnya dia mengalami ikhtilath 
(kekacauan hapalan). Sedangkan para perawi lainnya, yaitu perawi Ahmad, 
adalah para perawi kitab shahih' ” 

Ibnu Hajar berkata, "Para perawinya tidak ada masalah.” 


— Al Mustadrak 











yang dia janjikan (pembayaran utang), maka berkatalah 
Nabi $& kepadanya, "Dari mana kamu mendapatkan emas ini?" 
Dia berkata, "Dari dalam bumi (hasil tambang).” Beliau berkata, 
"Kami tidak memerlukan itu, dan itu tidak membawa kebaikan.” 


Akhirnya Nabi @ sendiri yang membayarkan utangnya.' 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Pan (Ea dai AJA Af Gas-pr/ Ya 


. 


4 8 0 6. Bana brapa Et, 
YG (NE 01 Hebua x Penata An Celmag Ip de GAS 
Ph IS IP Al ae Hp 5 Cs rda (ea trap 


Naga “Ig ale Si sa & Aang OA na op Lain 
Nara) op af AJA yana da in daa “JG 
2 u aa 

2162/33. Abu Al Walid Al Fagih menceritakan kepada kami, 


Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami. 


Ali bin Isa menceritakan kepada kami, Al Husain bin 
Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Wahb bin Bagiyyah Al Wasithi menceritakan kepada kami, Khalid bin 
Abdullah menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hind, dari Al 
Hasan, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah #$ bersabda, "Akan 
datang suatu masa, dimana tidak ada lagi yang tersisa dari mereka 


510 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih.” 


Al Mustadrak — 


kecuali memakan riba. Kalaupun ada yang tidak memakannya, maka 


dia akan terkena debunya. 2 


Para ulama kita berbeda pendapat tentang pendengaran Al 
. Hasan dari Abu Hurairah. Jika pendengarannya dari Abu Hurairah ini 
memang shahih, maka hadits ini menjadi shahih. 


SS ma SE AAA jak al Ul —rel aa 
IS KA gal 2 Oni oi pg LA LP gi LI 


. 
- 


0. 0 8. 3 0 Sura 0 0 Ga” » Ayo 3. co 9 
2 E. 0, 01 o- 0 0. 90 aah o . 0. Ci 9 


BEM SEN uga ai Jo IA 

2163/34. Abu Ja'far Muhammad bin Ali Asy-Syaibani 

mengabarkan kepada kami di Kufah, Ahmad bin Hazim menceritakan 

kepada kami dari Abu Ghazrah, Ja'far bin Aun menceritakan kepada 

kami dari Abdurrahman bin Yazid, dari Jabir, dari Al Oasim bin 

Yazid, dari Abu Umamah, dia berkata, "Rasulullah & melarang 
penimbunan makanan.” 


Muslim meriwayatkan hadits Muhammad bin Ishag dari 
Muhammad bin Amr bin Atha, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari 


SL Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Perihal mendengarnya Al Hasan 
(secara langsung) dari Abu Hurairah dalam hal ini adalah shahih.” 

912 Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 
Diriwayatkan oleh Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra (6/30). 


— Al Mustadrak 














Ma'mar bin Abdullah bin Nadhlah, bahwa Rasulullah #& bersabda, 


"Tidak ada yang melakukan penimbunan kecuali orang yang salah.” 


Hadits ini merupakan salah satu hadits yang membantah 
pendapat bahwa hadits seorang sahabat tidak dianggap shahih sampai 
ada dua orang tabi'in yang pernah meriwayatkan darinya, sebab pada 
kenyataannya Ma'mar dalam hadits tersebut tidak ada yang 
meriwayatkan darinya kecuali Sa'id bin Al Musayyab. Adapun hadits 
Al Oasim dari Umamah, tidak sama redaksinya dengan hadits 
tersebut. 


Ada beberapa hadits yang melarang penimbunan bahan 
makanan dan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan kaum 
muslim, yang harus disebutkan di sini, sebagaimana dialami oleh 
kaum muslim pada waktu ini, antara lain: 


0. 40 146- 3 Y 


Dasa SI Ke KSA Mae MAA —yo/YYA 


3 0 aan ee Ea ad 


4g ajaa Ea gap ia ANA mr kia Oa 3 KA G 
AN gg Ja .x ap ai PPS Bi gi 
soya 33 2 ie ale Lo MI Jp Jb JB ep 


2164/35. Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Ash-Shaffar 
mengabarkannya kepada kami, Ahmad bin Mihran menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Musa menceritakan kepada kami, Isra'il 
menceritakan kepada kami dari Ali bin Salim bin Tsauban, Ali bin 
Zaid menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Umar, 
dia berkata: Rasulullah & bersabda, "Penimbun (barang atau 
bahan makanan) itu dilaknat. 2013 | 





513 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Ali bin Salim perawi yang dha'if, dan 
ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.” 


Al Mustadrak — 


4 re 2 


seen Udi Ben K3 Uu —ra/ra ne 

CASN 5 TA Ea ah seat 3 yan Ga ea Hj 
IS IE GE Ap era TA gia Le AU AL 
br MA ena La EA aya aa alan Io A95 
AG YA ad le Ko Gal ap ta A11 Aa 


2165/36. Apa yang di kabarkan oleh Abu Bakar bin Ishag Al 
Fagih kepada kami, Muhammad bin Ayyub mengabarkan kepada 
kami, Amr bin Hushain Al Ugaili memberitakan (kepada kami), 
Ashbagh bin Zaid Al Juhani menceritakan kepada kami dari Abu Az- 
Zahiriyyah, dari Katsir bin Murrah Al Hadhrami, dari Ibnu Umar, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, "Barangsiapa yang menimbun 
bahan makanan selama empat puluh hari, maka dia telah terlepas 
dari Allah, dan Allah pun terlepas darinya. Dan penduduk mana saja 
dalam sebuah perkampungan tak berbangunan yang diantaranya 
terdapat orang yang lapar maka telah lepaslah tanggungan Allah 
terhadap mereka. “4 


Juga hadits: 


3036. 3 ... 


ml bi US Gi Elo eh AAS Ugel U-pvI AA 


Tg ara Ca MS SN AL Ci OS Dang 23 





S4 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Para ulama meninggalkan hadits yang 
diriwayatkan oleh Amr bin Al Hushain Al Ugaili, sedangkan Ashbagh bin Zaid 
Al Juhani layyinlul hadits.” 


— Al Mustadrak 














JB :J6 Sp ae Kadin an IS up Xe3 : ga Kaku u 
Tg Ab CERAH LA P3 si daa FEA NN Sea MNP TP 
Het IE aing KA oa teh Ale AI Gaao Al Sya) 
A3 3G Up be bole 
2166/37. Apa yang dikabarkan kepada kami oleh Muhammad 
bin Shalih bin Hani', Ibrahim bin Ishag Al Usaili menceritakan kepada 
kami, Abdul A'la bin Hammad An-Narsi menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Amr, dari .Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, "Barangsiapa yang menimbun barang 
dengan tujuan menaikkan harga atas kaum muslim, maka dia 
bersalah (berdosa) dan telah terlepas dari tanggungan Allah. 2013 


Diantaranya adalah: 


- 


Ap Ton AA KS 2 Aa pe U —trv/tr yan 
(3 ed 4 ed 9 
Ya ma A5 GIS (akal AENA ls Ae KA ENI CO 
KJ se 5 10, 5 Ra na 3 Ea sg 0 - or. Pe “ : A 
oi jp ae Aaj Ka 2 Ia Ii Olah EA 
. Ag 0.” . naa Pn ap or x “. , Ka - La ag . 
Lang SIN ya le ya :JB pelag sala al ce ai Arap ot AAS 
ae NIS OR) VR 
2166A/37A. Apa yang dikabarkan kepada kami oleh Abdul 
Aziz bin Abdul Aziz Ad-Dabbas di Makkah, Muhammad bin Ali bin 
Zaid Ash-Sha'igh mengabarkannya kepada kami, Abdul Aziz bin 
Yahya menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan 
kepada kami dari Algamah bin Abi Algamah, dari ibunya, dari 


SIS Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Al Usaili biasa mencuri (memalsukan) 
hadits.” 


Al Mustadrak — .| 623 | 


Aisyah, bahwa Rasulullah # bersabda, "Bukanlah seorang 
mukmin jika tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga di 


sampingnya kelaparan. 88 


Diantaranya: 


Gea : a30? -. -. - 
Lo 1G. Hg - 


z8 . Oo o ? 9 Pt 2 . @. | 

OP abua da sa d3 PN aa Kd Piare Ka tekan 
0 .. Ken aa MO -, 0. 0 .. os 0. TA 
ox X NN ana Bo un 0.3 oi PAN Se LN SN Ur 
EA egka Sl Sg PSB GS oi Ka Lab P Sapa 
Pa F o 0 PJ . 09 23 0 gor 3 3 8 3. . P3 . 
0 1JE AR TA NU jan La GAS GB jig Wi ed 
ANE Uiyl  HE 0 Sai JG cai 1IG 
AAS Hse Gp KI di Jaga 
2167/38. Apa yang dikabarkan kepadaku oleh Ismail bin 
Muhammad bin Al Fadhl bin Muhammad, kakekku menceritakan 
kepada kami, Ismail bin Abi Uwais menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Thalhah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman 
— bin Thalhah, dari Abdurrahman bin Abi Bakr bin Al Mughirah, dari 
pamannya Al Yasa' bin Al Mughirah, dia berkata: 
Rasulullah #8 melewati seorang laki-laki yang sedang menjual 
bahan makanan di pasar dengan harga yang lebih murah daripada 
harga pasaran, maka beliau berkata, "Kamu menjual di pasar kami 
dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran kami?" Dia 
menjawab, "Iya.” Beliau bertanya lagi, "Apakah itu karena kesabaran 


SIS Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Abdul Aziz bin Yahya tidak tsigah.” 


— Al Mustadrak 














dan berharap pahala?” Orang itu menjawab, "Benar.” Beliau pun 


“bersabda, "Kalau begitu bergembiralah, karena orang yang bekerja di 


pasar kami seperti mujahid di jalan Allah,. sedangkan orang yang 
menimbun di pasar kami seperti orang yang mengingkari Kitab 
Allah.” 


Di antara haditsnya adalah: 


154 GP ab 3 SG AA Eh -raI YAA 
PA Da NA GA an Aa JAN IG SAS ur 

ES 3 LA LE, db N C$ 
SARI ad (3 aa 106 ana Ap aga eta Ka CP Ip 
Ia Ia Ha 3 IT Ii JP gp LL 
BS ml Jp Hp PPS Oi ag ala 
PAT priangan A3 ea bak SAI BE Un 06 ala 


2168/39. Apa yang diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar 


. bin Ishag Al Fagih, Muhammad bin Yunus memberitakan (kepada 


kami), Abdushshamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami, 
Zaid Abu Al Mu'alla menceritakan kepada kami. 

“Abu Bakar juga menceritakan kepada kami, dia berkata: Al 
Husain bin Muhammad bin Ziyad juga memberitakan (kepada kami), 
Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Zaid Abu Al 
Mu'alla menceritakan dari Al Hasan, dari Ma'gil bin Yasar, dia 


S7 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Khabar ini munkar dan senadnya tidak 
jelas.” 


Al Mustadrak — ( 625) 


berkata: Aku mendengar Rasulullah #$ bersabda, "Barangsiapa 
masuk kepada sesuatu dari harga-harga (barang) kaum muslim 
dengan tujuan menaikkan harga, maka pantaslah bagi Allah untuk 
melemparkannya ke dasar Jahanam dalam keadaan kepala ke 


bawah. "8 


Keenam hadits tersebut telah aku cari, dan men-takhrij-nya 
dalam kitab ini sebagaimana tempatnya masing-masing, karena 
memang sangat aktual dengan keadaan manusia saat ini yang 
menderita kesusahan. Semoga Allah memberi jalan keluar, meski 
tidak termasuk dalam syarat kitab ini. | 


3 MI A1 Ea sja Ha na rana 


Pa Pa 


P) Pa, 4 8 
Ra GA NU TOY SS 1 aa Ot 
Bean 5 


6. o 2 Pa . Ya: o sa 1 os i Ka Ka 
AAA Ep gong Haa Slogan DAA AI al ah 
. n. 20900 0. 8.9. Pa 0-42 Ne A8 NG. 3 8 
Gap AG bgi ah de (ARI Or Ia Ulee Gde Uido 


II Io in INA IP 3 se hye Ad gi 36 
Bi CI Up3 AOA -JG ala ale Ko 
| Ay SS Ong tb jab Op 

2169/40. Ahmad bin Kamil mengabarkan kepada kami, Abdul 

Malik bin Muhammad menceritakan kepada kami, Sa'id bin Amir dan 





"8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish setelah pernyataan Al Hakim, 
“Mu 'tamir bin Sulaiman mendengarnya dari Yazid." —. 
Adz-Dzahabi juga berkata, “Aku tidak mengenal Zaid, maka perhatikanlah 
keenam hadits ini. Dia (Al Hakim) menyebutkannya di sini karena orang-orang 
banyak yang menderita akibat tingginya harga, padahal semua hadits tersebut 
tidak termasuk hadits-hadits yang disyaratkan dalam kitab.” 


— Al Mustadrak 








— 





Affan menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah 


- menceritakan kepada kami. 


Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub memberitakan (kepada 
kami), Yahya bin Muhammad menceritakan kepada kami, Musaddad 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Zaid bin Abi Maryam, 
dari Abu Al Jauza, dia berkata: Aku bertanya kepada Al Hasan bin Ali 
apa yang dia ingat dari Rasulullah #, lalu dia berkata, "Aku 
mendengar beliau bersabda, 'Tinggalkan apa yang meragukanmu 
kepada yang tidak meragukanmu, karena kebaikan itu adalah sebuah 
ketenangan, dan keburukan adalah sebuah keragu-raguan (rasa was- 
was). P1 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


3 S3 Sea alta 


HA ESA EA AJ aa GAN sig GI 
BEA AA gan HL le AAS ca 
SP TANI gp baja 
1 pp KP d3 up IP oi cl 3 IS ad 
Ie Ip J3 IG K5 lin BU ng le At le 
H3 nda le le JA Ip ta ia ban 

OA alga AN op BMA U Jha 


519 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini Shahih." 


Al Mustadrak — 


2170/41. Abu Zakariya Al Anbari, Abu Bakar bin Ja'far, Ali 
bin Musa dan Abdullah bin Sa'd menceritakannya kepada kami, 
mereka berkata: Muhammad bin Ibrahim Al Abdi menceritakan 
kepada kami, Abu Shalih Mahbub bin Musa menceritakan kepada 
kami, Abu Ishag Al Fazari menceritakan kepada kami dari Al Hasan 
bin Abdullah An-Nakha'i, dari Yazid bin Abi Maryam, dari Abu Al 
Jauzai, dia berkata: Aku bertanya kepada Hasan bin Ali, "Seperti apa 
keadaanmu pada masa Rasulullah? Apa saja yang kamu ingat dari 
beliau?” Dia menjawab, "Ada seorang laki-laki datang kepada 
Rasulullah 4, lalu beliau bersabda kepadanya, 'Tinggalkan apa yang 
meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu, karena keburukan 
itu (tandanya) adalah was-was, dan kebaikan itu (tandanya) adalah 


ketenangan! "28 


Syahid hadits tersebut adalah riwayat Abu Umamah Al Bahili 
berikut ini: 


ee Blm BK Magi - gY/YAVA 


AL PA tra Ta Ag Eu: Ga “1 UP ( 5 ga Kana 


20 Adz-Dzahabi tidak mengomentari hadits ini di sini. | 

Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini sekali lagi dalam Al Ahkam dari jalur 
lain dan tidak memberikan komentar (ta'lig) terhadapnya, maka Adz-Dzahabi 
beranggapan bahwa sanadnya kuat. 

Dalam Al Faidh dikatakan: Al Hakim berkata, "Hadits ini hasan shahih." 
Sedangkan Adz-Dzahabi berkata, “Sanadnya kuat." Itu setelah kalimat 
“Iinggalkan apa yang meragukanmu menuju hal yang tidak meragukanmu, 
karena kejujuran itu tandanya adalah ketenangan, dan dusta itu rasa was-was.” 
Ini merupakan redaksi yang sama dengan redaksi yang diriwayatkan Al Hakim 
dalam Al Ahkam. 


— Al Mustadrak 




















oi KA AR CAS pa ja ee 

CN AE Hn GP AN YA Bas cl Pan Jas 
Pa anta aa Lan ALA 

BI J3 KL AYI Gay ea Ie BI 5 Haa 

Kn SIB dgn AG UR Wi BEI Bia 
| A0 3 Ja Bo ge SI -JG yi 


2171/42. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkannya 
kepada kami, Musa bin Al Hasan bin Abbad memberitakan (kepada 
kami), Abdullah bin Bakr As-Sahmi menceritakan kepada kami, 
Hisyam Ad-Dastuwa'i menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada 
kami dari Hisyam Ad-Dastuwa'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Zaid 
bin Sallam, dari kakeknya —yaitu Mamthur— dari Abu Umamah, 
bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi @, "Apakah iman 
itu?” Beliau menjawab, "Jika kau merasa gembira dengan perbuatan 
baik yang telah kamu lakukan dan gundah dengan perbuatan buruk 
yang telah kamu lakukan, berarti kamu beriman.” Dia bertanya, 
"Wahai Rasulullah, apa itu dosa?” Beliau menjawab, "Jika ada 


keraguan (gelisah bergejolak) dalam hatimu maka tinggalkanlah. si 





&1 A dz-Dzahabi tidak mengomentari hadits ini di tempat ini, tapi dia menyetujui 
pen-shahih-an Al Hakim pada hadits no. 33 dan 34, bahwa hadits ini sesuai 
syarat Al Bukhari dan Muslim. 

Dalam Al Faidh dikatakan, "Al Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih 
sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, serta disetujui oleh Adz-Dzahabi." 

Al Iragi dalam Amali-nya berkata, "Hadits ini shahih.” 

Al Haitsami berkata, "Para perawi Ath-Thabarani adalah perawi kitab shahih, 
hanya saja Yahya bin Abi Katsir seorang mudallis, meski termasuk perawi kitab 


Al Mustadrak — 


naa Pepe Abel BL 


Ao 18 - 


jp 


Pan an pa op At A3 Gl ena Ap dasi uga, 
28 0. 0. £ 0 Ron ea 
Pegal KA Gg Ti GbA Sad 


o 0-3 


Naa JB (YG NAN NAN TN -Ju 
aa akal sn gp apn atu AG ali 


2172/43. Abu Al Hasan Ahmad bin Muhammad Al Anazi 
mengabarkannya kepada kami, Usman bin Sa'id menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Ja'far memberitakan (kepada kami), Abdullah bin 
Ahmad bin. Hanbal memberitakan (kepada kami), ayahku 
menceritakan kepadaku, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan 
kepada kami, dari Muawiyah bin Shalih, dari Abdurrahman bin Jubair 
bin Nufair, dari ayahnya, dari An-Nawwas bin Sam'an Al Anshari, dia 
berkata: Aku bertanya kepada Nabi & tentang kebaikan dan dosa, 
lalu beliau bersabda, "Kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan 


' Shahih. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Abu Musa dengan sanad yang para 
perawinya tsigah, tapi ada keterputusan sanad dengan redaksi, "Siapa yang 
berbuat kebaikan lalu dia gembira dengan itu, atau berbuat keburukan lalu dia 
gundah dengan itu, berarti dia orang yang beriman.” 

Saya (Abdul Oadir Atha) katakan, "Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al 
Hakim (no. 32 dan 177)." 


— Al Mustadrak 








dosa adalah apa yang bergejolak di dalam dadamu, dan kau takut 


diketahui oleh orang lain. 2 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


EME AI 2 mil aa pt Ups — ey ay 


- 


sal Ganga 3 Ana Gl dnga dis kah Af ita 


A 2 “ y £. 2 ? 2. 0. os LJ 0 0 oa. 
IN ap MN gp Oh ten AP al PI Ui MAP UP ah 
- 4 - , P4 - 


SAS AG Jl de SE AA Jai AI DA Gita dn ale 
| Lu s ' an s0. RP 2 aa RA tari . 
SI BA PS Lp Uki MSN OS GG Abs 
ji ji .. LA . . 
Meat BB IBL AS Iya TAS AS DI at 
2173/44. Abu Al Abbas Al Oasim bin Al Oasim As-Sayyar 
mengabarkan kepada kami, Abu Al Muwajjah menceritakan kepada 
kami, Abdan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak 
memberitakan (kepada kami), Usamah bin Zaid .memberitakan 
(kepada kami) dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, 
bahwa pada suatu malam Rasulullah # gelisah tak bisa tidur, 
maka ada yang bertanya, "Apa yang membuat engkau terbangun?” 
Beliau menjawab, "Aku mendapati sebutir kurma yang jatuh, lalu aku 
memakannya, kemudian aku baru ingat bahwa kami memang punya 
beberapa kurma hasil sedekah. Aku tidak tahu apakah itu dari kurma 


sedekah tersebut, ataukah kurma milik keluargaku. Itulah yang 
membuatku tak bisa tidur. 2 


622 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih.” 
628 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


8016. 3 30316. G- 


BIASA daan yh UI (elo Iasua WAS —t0/YAVE 


2.80 3G. 3 So1G. 3 9 ia 0 


Ca Teh Shi A5) mail 5 Sl CAS (OS 
Aa pe ip tia lg op Gak UN cah Ap Wita AJB 
rd le Ko 3 dadu Bp ema 
HIS EA Sertu adas de 

Y af WAY Bus 2 yaa Pa 


2174/45. Muhammad bin Shalih menceritakan kepada kami, 
Abu Sa'id Muhammad bin Syadzan menceritakan kepada kami, Ishag 
bin Ibrahim, Muhammad bin Rafi, dan Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abdurrazzag 
menceritakan kepada kami, Ma' mar memberitakan (kepada kami) dari 
Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Rasulullah & bersabda, "Aku tidak tahu apakah Tubba'”' 
itu dilaknat ataukah tidak? Aku juga tidak tahu apakah Dzulgarnain 
itu nabi atau bukan? Aku juga tidak tahu apakah hukuman hadd itu 
akan menghapus dosa pelakunya ataukah tidak?” 


“4 Tubba' adalah Raja Yaman di kawasan Himyar. 
Dalam Al Our'an disebutkan bahwa kaumnya adalah kaum yang durhaka, tapi 
Tubba'-nya sendiri tidak disebutkan. 
Lih. Surah Ad-Dukhaan ayat 37 dan Oaaf ayat 14. 
Tapi dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda, “Jangan kalian memaki 
Tubba', karena dia telah masuk Islam.” (HR. Ahmad Ath-Thabarani dan yang . 
lain. Dianggap hasan li ghairih oleh Al Arnauth, dan Al Albani memasukkannya 
dalam Silsilah Ahadits Ash-Shahihah (no. 2423). Penj. 

“29 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


—— Al Mustadrak 

















Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
- mereka berdua tidak meriwayatkannya. 


Ai Pa o- X0 1G. 4 | 


Kar agak yA AA Gis -LUYAVO 
Ap aib yaa AE dala gd oi apa Ga Ka 
HP P3 AP PU api Oa GA NA 
AA ya PAR MN Ag Pi) 
ko Ba 2 HB MEI SG SEM ya star ale 
SS 3 op diatas ol 


2175/46. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Ahmad bin Isa Al-Lakhmi menceritakan kepada kami, 
Amr bin Abi Salamah menceritakan kepada kami, Abu Ma'bad Hafsh 
bin Ghailan menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Musa 
. menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Atha' bin 
Rabah, dari Ibnu Abbas, keduanya (Ibnu Umar dan Ibnu Abbas) 
berkata: Rasulullah $& bersabda, "Barangsiapa membeli suatu 
barang, maka khiyar (memilih) menjadi hak baginya selama dia 
belum berpisah dengan si penjual. Jika dia mau, dia bisa mengambil 
barang tersebut. Tetapi jika dia sudah berpisah dengan penjualnya, 
maka tidak ada lagi khiyar (memilih) baginya.” 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


626 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


z. 


aa 3 ea Gis 3 & uge avira va 
SP EA oi Ph IP GE Gi Ah ES SI HA Ci 
IN Sao oa SSB Ja Ia MN Ie Ol ate 5 aa 


4 
38. 8 


IE AH Dn HP A23 3 AI AB La Sie DG cakag ale 
DS it SE TE SA IA GRI Ale 35 Ia YES 
NA, NAS seba ale AI Ko JW 3s 
2176/47. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, 
Ismail bin Gutaibah memberitakan (kepada kami), Yahya bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Muslim bin Khalid menceritakan kepada 
kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa pada 
masa Nabi & ada seorang laki-laki membeli budak dari orang lain. 
Budak itu sempat berada padanya beberapa waktu yang diinginkan 
Allah, namun dia mengembalikannya karena aib yang ada pada budak 
tersebut. Penjualnya lalu berkata, "Wahai Rasulullah, dia sudah 
memanfaatkan budakku ini ketika masih berada padanya.” 
Nabi @ pun bersabda, "AI kharaaj bidh-dhamaan (hak -. 
mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung 
kerugian). “2. | 


Boo 36.3 Y 


Ea maa Da Ama AN aa pl bas — 6 AJYAVY 


2 


? 


8-38 30 2 


J3 Aa IP NE ia EA Sa BI IA 
“— 3 243 $ @ - . 
ae Ka de SEA Ver) ot Ae us cal 13 B9 
ag. 


S3 CHE Ai Dm Ka dg ala 


82! Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 

















at 





EA MI GB IA IE ID Kets 


8 seo 8, A4 8,13 Puan aa He 
DARA AR 1 Ale AN elo Al Jp Jas LOL Kia 


2177148. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Musaddad menceritakan kepada kami, Muslim bin Khalid 
menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari 
Aisyah, bahwa ada seorang laki-laki membeli budak pria pada masa 
Nabi #8, namun budak tersebut memiliki aib yang tidak diketahui 
oleh si pembeli. Lalu si pembeli mempekerjakannya (mengambil 
manfaatnya). Ketika si pembeli mengetahui aib tersebut, dia 
mengembalikannya kepada penjualnya, tapi penjual itu 
mengadukannya kepada Nabi @. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, 
dia telah mengambil manfaat dari budak tersebut pada saat masih 
bersamanya.” Rasulullah @ bersabda, "Hak mendapatkan hasil 
maka disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian.” 2 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dzi'b dari 
Makhlad bin Khufaf, dari Urwah, dari Aisyah secara ringkas, berikut 
ini: 


Ca LI SAS 3 PD A3 deg — A/N NYA 


303G.- 4 


H3 AE Kana H3 Ii ES AA AS 
5 sh oa Ata anggi Ki ah 
30 JA.9 


3 Pj ui area Dea 2 teara :YG 3 uv 


. 


3 


ae 


N 


628 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Ha Hb Oi ega ran yA Upah 

Ia abad Pi NIA ES ca 3 Uda GI 

Op lg SAN IL MI JG ASG Hae 3 GYA 
| DE AI 


2178/49. Abdurrahman bin Hamdan Al Jallab 
mengabarkannya (kepada kami), Muhammad bin Al . Jahm 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abi Dzi'“b memberitakan (kepada kami). 


Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Muhammad 
bin Ayyub dan Al Hasan bin Ali bin Ziyad memberitakan (kepada 
kami), keduanya berkata: Ahmad bin Yunus menceritakan kepada 
kami, Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi mengabarkan kepada kami, 
Umar bin Ja'far As-Sadusi menceritakan kepada kami, Ashim bin Ali 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada 
kami. 

Abdullah bin Muhammad bin Musa mengabarkan kepadaku, 
Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, Ali bin Al Ja'd 
memberitakan (kepada kami), Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepada 
kami dari Makhlad bin Khufaf, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: 


— Al Mustadrak 

















.keharusan menanggung kerugian. 


Rasulullah # bersabda, "Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh 
»629 


Hadits Ashim, "Rasulullah # memutuskan bahwa kharaj 
bidh-dhamaan (hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan 
menanggung kerugian).” | 

Hadits ini diriwayatkan oleh Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, dan 
Yahya bin Sa'id dari Ibnu Abi Dzi b. 


Hadits Ats-Tsauri adalah: 


4 0 . G P Oey aB - GG. RX 3 90 Io aa Er 
CC Kah Aa Cook tekan Gp SA REA —YNVA 
4 La  - sap, 2. A8 2, “. 
Oli Uodoe Anand Codo- "Jas 
0 6G. 38 £0o Lo AG 


an Ui IA ae rara Gasal S IE aah Cod 
e La - ka ) P3 sa La Pa Aa A8 - 
y— Adera —.A Segi Pi) oi Eng (Oli Cod (dhyo eni Kd 


- @ 


, ore 4, Lg y Pai Le AU EP o- BELA 
3 Sagala Ko MI Iga Ad Abe 3 Ajp 2 Jis 
DU SAS ol 


529 Al Munawi berkata dalam Al Faidh setelah menyebutkan hadits ini dari 
sumbernya yaitu dari Ahmad, empat imam pengarang kitab As-Sunan dan Al 
Hakim, bahwa At-Tirmidzi berkata, “Hasan Shahih gharib.” 

Al Baihagi meriwayatkan dari At-Tirmidzi, bahwa dia menyebutkan hadits ini 
kepada Al Bukhari, dan sepertinya Al Bukhari heran dengan hadits ini. 

Al Munawi juga meneliti bahwa sanad hadits ini bagus, sebagaimana dikatakan 
oleh Ad-Daruguthni dan lainnya, dan ini bukanlah jalur yang dianggap munkar 
oleh Al Bukhari. Hadits tersebut disebutkan dengan kisah yang panjang, 
sementara yang ini singkat. 

Al Hakim tidak mengomentari hadits ini. Demikian pula Adz-Dzahabi dalam At- 
Talkhish. Al Munawi juga tidak menyebutkan ada pembicaraan mengenai hadits 
ini dari Al Bukhari dan Muslim. 


Al Mustadrak — 


2179/50. Bukair bin Muhammad mengabarkannya kepada 
kami, Abdushshamad bin Fadhl menceritakan kepada kami, Oabishah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami. | 

Abu Abdillah Ash-Shaffar menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Muhammad bin Isa menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah 
menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Ibnu Abi Dzi'b, dari Makhlad bin Khufaf, dari Urwah, dari Aisyah, 
bahwa Rasulullah $$ memutuskan bahwa hak mendapatkan hasil 
disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian.” 


Hadits Ibnu Al Mubarak adalah: 


SN AB tata Op SAS USG -0 IYA. 
oa AS ap AA IP 3 dl ai At as ef one is 
8. 2.8 £ L or Kei 2, $ id He ag » 0. c,.9 : 
TI JL Ag EA Go Al Uya ol cie 13 HP 
Oa 
2180/51. Al Hasan bin Hakim mengabarkannya kepada kami, 
Abu Al Muwajjah memberitakan (kepada kami), Abdan menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Abi Dzi'b memberitakan (kepada kami) 
dari Makhlad bin Khufaf, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa 
Rasulullah #8 bersabda, "Hak mendapatkan hasil (manfaat) 
disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian.” 


Hadits Yahya bin Sa'id adalah: 


520 T ih. hadits no. 2178. 
681 Lih. hadits no. 2178. 


— Al Mustadrak . 























Sa PN MA Ba SI Aa —0Y/YAM 


- RB. 3 


ok aa Tara Dilema 


Ab gas Ta an pelan Jo Mona Ul dnga ue YA 
Oh 


2181/52. Abu Bakar bin Ishag mengabarkannya kepada kami, 
Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad 
menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari 
Ibnu Abi Dzi'b, dari Makhlad bin Khufaf, dari Urwah, dari Aisyah, 
"Rasulullah #@ memutuskan bahwa hak mendapatkan hasil 
disebabkan oleh harus menanggung kerugian.” 


ana Ag daa 35 Gada pt deal USS —oY/ YAI 


Pa Pt ec So Lo 


Han hat ta sep ip jan Cp Bis KE yi 


cor 


In Opa DN en gi Ha KA Gp BE ul 


an et rp an SKA IE abng ale NI 
AS de Sy Ol us Ungia 

2182/53. Syaikh Abu Al Walid mengabarkan kepada kami, 
Ahmad bin Al Hasan bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, 
Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Mu'adz 
bin Hisyam menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku dari Gatadah, dari Al Hasan, dari Samurah bin Jundab, 
bahwa Rasulullah & bersabda, "Dua orang yang berakad jual beli 
memiliki hak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah dan 





532 T ih. hadits no. 2178 


Al Mustadrak — 


masing-masing belum mengambil jual beli yang mereka inginkan.” 
Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, tetapi 
keduanya tidak meriwayatkannya hadits ini dengan tambahan redaksi 
tersebut. 


Be G5 KAM X2 SESI SAS —04/YNAY 
Pum ISA ba gi EL KA cg Sa 
A1 AS IS ii Ba GP Ganga BA Ih Hj et 


4 0o-— 0 &o- Pl £ e 


Lana aa A5 Ob aka 
ba Jap Aap Sob Halisa ga 
total Ika LG Gi Ga ab db Ra pa Ale 
SB Gala JT dl 206 Diesel Se, Ula ito :JG 
DI Tah J8 AAL JS La bp 
Ke LAI JG as tea Ga le da Jen hi dada 
IS JA IE DK af 43) LIL J6 uya) :JG 
Sy AA3 1G aah S5 oral le aji Bu Us, 
SA abs WAS YAN aa bag IE Ko 3 :JG 
Io A1 Ipa JG SAN ab Ya 3 Ka pabi E Y 


688 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


— Al Mustadrak 

















Kana 


Pn sn 


2183/54. Al Hakim Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al 
Hafizh menceritakan kepada kami dengan cara imla'(dikte) pada bulan 
Jumadil Akhirah tahun 397 H. Abu Bakar Ahmad bin Ishag 
memberitakan (kepada kami), Musa bin Ishag Al Gadhi menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, 
Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami dari Al Husain bin 
Wagid, Abdullah bin Buraidah menceritakan kepadaku dari ayahnya, 
bahwa ketika Salman datang ke Madinah dia mendatangi 
Rasulullah # dengan membawa sebuah hadiah yang diletakkan di 
atas nampan, lalu meletakkannya di hadapan Rasulullah &. Beliau 
bertanya, "Apa ini, wahai Salman?” Dia menjawab, "Ini adalah 
sedekah kepada engkau dan sahabat-sahabat engkau.” Beliau 
menjawab, "Aku tidak memakan sedekah.” Akhirnya Salman 
mengangkat kembali nampan itu. 


Keesokan harinya dia datang lagi membawa nampan yang 
sama, dan meletakkannya di hadapan beliau. .Lalu beliau bertanya, 
"Apa ini, wahai Salman?” Dia menjawab, "Ini adalah hadiah untuk 
engkau.” Maka Rasulullah # berkata kepada para sahabatnya, 
"Makanlah.” Kemudian beliau bertanya, "Kamu ini milik siapa?” 
. Salman menjawab, "Aku (adalah budak) milik sebuah kaum.” Beliau 
berkata, "Mintalah kepada mereka agar mau ber-mukatabah (budak 
mukatabah) denganmu.” Akhirnya mereka mau ber-mukatabah 
dengan Salman, dengan harga sekian-sekian dari pohon kurma yang 
harus Salman tanam untuk mereka. Salman bekerja menanam pohon 
kurma itu sampai bisa dimakan. Lalu mereka lalu menyetujuinya. 


Kemudian datanglah Rasulullah $& menanam keseluruhan 
pohon kurma tersebut, kecuali satu pohon kurma ditanam oleh Umar. 


Al Mustadrak — 


Pada tahun itu pula kurmanya bisa dimakan, kecuali kurma yang 
ditanam Umar tadi. Beliau bertanya, "Siapa yang menanam pohon 
ini?” Mereka menjawab, "Umar.” Lalu Rasulullah #$ menanam 
kembali pohon kurma itu dengan tangannya sendiri, sehingga bisa 
dimakan pada tahun itu juga.“ 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, yang diriwayatkan 
. oleh Syaikh Abu Bakar (bab: Keringanan Pemberian Syarat ketika 
Seorang Penjual Mensyaratkan si Hamba Harus Mengurus Barang 
yang dibeli pada Waktu Tertentu). 

Hadits ini memiliki syahid yang shahih dari Ibnu Abbas, dari 
Salman, sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Do 26. 3 


Siska Sana Gn SG dang —oofrne 
4 - 5 . s, (3 
patah Kn an png Maa uyata 2 OP daa WAS GAP 
:. 03486. ae 

Aap Pd bp (Ilwal e 

A—Laali —4 (3 YAN 2 2 Oa 33 ole os Pan rs 
Aa sa Ha Ba ala AP AI Jo MJ ya 
It Us em JS 
2184/55. Abu Bakar bin Ishag mengabarkannya kepada kami, 
Muhammad bin Syadzan Al Jauhari memberitakan (kepada kami), 
Mw'alla bin Manshur menceritakan kepada kami, Ya'gub Abu Yusuf 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag memberitakan 


(kepada kami) dari Ashim bin Umar, dari Mahmud bin Labid, dari 
Ibnu Abbas, Salman menceritakan kepadaku, "Seorang Yahudi 


684 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


— Al Mustadrak 




















membeli dirinya dan membawanya ke Madinah. Salman berkata: 
Maka aku mendatangi Rasulullah $$ dengan membawa sebuah 
hadiah, dan aku berkata, 'Ini adalah sedekah'. Maka beliau berkata 
kepada para sahabatnya, 'Silakan makan'. Tapi beliau sendiri tidak 
memakannya." 


Kemudian dia menyebutkan makna hadits yang sama seperti 


A3 Tesla AS Ja SALA Gis -0IYYAO 


1 4 0 316- 13 - 0. ji - 013 A8 £ TN nana 
Iu JLacu CJ PP ui OLauku Lulo Copa Ibuu 


SA Aa SA Ela bln 3 Sd Ehh 


4 oc Pt . 


ata Ip SA NG ES 


4 o DG AN Bor 0o26 3 h7 o- AH trap 
YA 3 Kado Sarla UD tag 03 Kama MIS p toa 


. 


- o- PP Ka 2 Jo. PPN 3G 3 6 - 0 Gu 3 
Lagi PAS KI Li Saji Wb dahan CoA Pi Iazun 


” 


A Bi ng PA TERANG OA 0. 0 - o- 0 0 0 
II IA Iga) JB JB PIP aa PRA HP 


o " .h0 Te o- . at R oe me 2 Pd 2 9 ot 
HA NIH BILA Ny gag Sila Jpa N ian sda 
Date Oa Cak V9 Data 

2185/56. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 

Ismail bin Ishag Al Gadhi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin 


Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan 
kepada kami. | 


635 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim,” 


Al Mustadrak — 


Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Abu Al 
Mutsanna menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada 
kami, Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami. 

Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' 
menceritakan kepada kami, mereka semua dari Ayyub, dari Amr bin 
Syu'aib, dari ayahnya, . dari kakeknya, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, "Tidak halal adanya pinjaman sekaligus 
Jual beli, juga (tidak halal) adanya dua syarat dalam sebuah akad jual 
beli, serta keuntungan yang tidak ditanggung bila rugi, dan (tidak 
halal pula) menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” 

Hadits ini shahih, sesuai syarat yang diterima oleh para Imam 
kaum muslim. 

Demikianlah yang diriwayatkan oleh Daud bin Abi Hind, 
Abdul Malik bin Abi Sulaiman dan lainnya dari Amr bin Syu'aib. 

Atha bin Muslim Al Khurasani juga meriwayatkan dari Amr 
bin Syu'aib, dengan beberapa tambahan redaksi. 


sa eU Bl UE SN sat -0Y/ YAN 

TB HR 1 ara ea Apa na GUA AP op JASA 
ya BA ph Pan ta daan Ph hi BS paten 
IE PP Gi ya Gi ANA Ot GP al IP AA oh jab 
Sos aah af Ba NA wa KO asn Ai dn tel 


588 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Hal yang sama juga 
diriwayatkan oleh beberapa orang.” 


— Al Mustadrak 














Te AI KAN Ijah HA LS Lah OS HIBAH 2J6 GT of 


IE 


Ya AN JG SG Jl dg en WI an 


004 8 — 


Mg Ga UI ig BIA 


2186/57. Abu Bakar bin Ahmad bin Ishag mengabarkannya 
kepada kami, Ali bin Muhammad bin Abdul Malik memberitakan dari 
Abu Asy-Syawarib Al Ourasyi, Abu Al Walid Ath-Thayalisi 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' Ar-Ramli menceritakan 
kepada kami, Atha' Al Khurasani menceritakan kepada kami dari Amr 
bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya —yaitu Abdullah bin Amr 
bin Ash—, dia berkata: Aku berkata kepada Rasulullah &, "Wahai 
Rasulullah, aku terbiasa mendengar banyak hal dari engkau, dan aku 
takut lupa, maka bolehiah aku mencatatnya?” Beliau menjawab, 
“Boleh.” 


Salah satu yang dia tulis dari Rasulullah & adalah: Ketika . 
Attab bin Usaid diutus kepada penduduk Makkah, maka beliau 
bersabda, "Kabarkan kepada mereka bahwa tidak diperbolehkan 
adanya dua akad (transaksi) dalam satu jual beli, menjual sesuatu . 
yang tidak dimiliki, pinjaman sekaligus jual beli, serta dua syarat 
dalam satu jual beli.” 


03 Ka gp pai NP T -0A/YYAV 
23 at OA af Gas Goa & 2 A Was cola ASI 


637 Lih. hadits no. 2185. 


Al Mustadrak — 


#30 02, 


ae of AP Gi IE PER op .. Nag 2 Haruna 
bag Fara Matan Na Bel ya 05) Si 
Ba 3 53 Je 6 Cia Jadi Men Op IP 
tak 2 Ie BAL NBA oi PI YG Pn 
Ps RAP Ii Dela ip KA T- ! Gas 
Kn 3 aa ant ta of Papa v na Na Api a 
Aan eh Jo dp ala ab mean aps 
Pa Ot 
Bata AS AE Ie Ko Ip AG can G3 sai 
Ye Lay an CAN Oya Ah Na bi ra 
Ah Hn e Ba n DeA banda oa 
Ps 3 c 4 & o n -0 
LS Uh Vga UAN S3 AI Ula GS SI 
Ia as IA Jepan 3 Ag VI MARU OA NA CE 
S — Jp) JUS CA 1 £ Sega IA pa Len, 
JH IE AKAN GAN 05 KU LAI ea 3 sala ale 
Way see JLN Ia diss LAI Gal Ob SI 
3 ea "Ik APN! Balas Ole y CAN) 
sie Io Jpn JG dag UG Dl gl na WM 


— Al Mustadrak 

















Co or : a 


Na Ta BR bagai Me SM ana e Ka anna 2 aa 
AI Jgn Jaa Cena JUS NAGA pa JUS Raha IP lah 


2187/58. Abu Al Hasan Ali bin Ahmad bin Furgub At- 
Tammar mengabarkan kepadaku di Hamdan, Ibrahim bin Al Husain 
menceritakan kepada kami, Abu Al Yaman menceritakan kepada 
kami, Syu'aib bin Abi Hamzah mengabarkan kepadaku dari Az-Zulri, 
dari Umarah bin Khuzaimah, bahwa pamannya —sahabat Nabi '##— 
menceritakan kepadanya. 


Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ishag Al @adhi dan Al Hasan bin Ali bin Ziyad menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Ismail bin Abi Uwais menceritakan kepada 
kami, saudaraku Abu Bakar menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin 
Bilal, dari Muhammad bin Abi Atig, dari Ibnu Syihab, dari Umarah 
bin Khuzaimah, bahwa pamannya —sahabat Rasulullah 8— 
mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah #8 membeli seekor 
kuda dari seorang Arab badui, lalu Rasulullah memintanya untuk 
mengiringi beliau agar dapat membayar harga kudanya itu. 
Rasulullah & sendiri berjalan dengan cepat, sementara si Arab 
badui ini lamban. Di perjalanan dia bertemu dengan orang-orang yang 
menawar kuda itu untuk dibeli, dan mereka tidak tahu jika 
Rasulullah $& telah membelinya, sampai akhirnya ada orang yang 
menawar harga tinggi kepada si Arab badui tadi. Ketika mereka terus 
menaikkan harga, si Arab badui ini berteriak, “Wahai Rasulullah, 
kalau engkau ingin membeli kuda ini maka silakan beli, namun jika 
tidak maka aku akan menjualnya.” | : | 

Mendengar perkataan Arab badui tersebut, 
Rasulullah $ langsung bangkit dan berkata, “Bukankah aku sudah 
membelinya darimu?” Arab badui itu menjawab, “Tidak, demi Allah 


Al Mustadrak — 


aku belum menjualnya kepada engkau.” Beliau berkata, “Kamu sudah 
menjualnya kepadaku.” 

Akhirnya orang-orang berdatangan memperhatikan apa yang 
terjadi antara Rasulullah #$ dengan si Arab badui itu ketika mereka 
saling beradu argumen. Akhirnya si Arab badui ini berkata, “Berikan 
saksi bahwa aku sudah menjualnya kepada engkau.” Saat itulah 
Khuzaimah berkata, “Aku bersaksi bahwa kamu telah menjualnya 
kepada beliau.” Lalu Rasulullah #& melihat Khuzaimah dan 
berkata, "Atas dasar apa kamu bersaksi?” Dia menjawab, “Atas dasar 
percaya penuh kepada engkau.” 


“Rasulullah $& pun menetapkan bahwa  persaksian 
Khuzaimah sama dengan persaksian dua orang. $ | 


Sanad hadits ini shahih. Para perawinya disepakati oleh Al 
Bukhari dan Muslim sebagai perawi-perawi yang tsigah, tapi mereka 
berdua tidak meriwayatkannya hadits ini. 


Umarah bin Khuzaimah juga mendengar hadits ini langsung 
dari ayahnya: 


AI HI Ea sad AE at —0 A/T NAK 


oc 80 Boo LG - 


8 Pa Sa Pa! 1 Ker NN | 016. 3. r 
(IAI Al AS Gp BIS BA YG (Bie Gp Sama “il 
. ad , 
2 cu. 0 o- 0 Le ch 30316. 4 Ka 3 ' B0 Do. 18 - 
Ang jp 03 LS or OA G3 Kasan gada Celaad G Aaj sale 
3 


So oo2 T-0o.2 39 KAT () 


Ape of AU gp Kaya sal Iag jp PAS oa cyae S 


s . H3 Per 0. o 2... Pap or A “5 “ 
UP RN SE 3 alga Sa PEN Ang de Al Lo Al 
ore AT. 2 » 1 gear z o 8. o. rp PG SN 
—e II Ahh Syny AJ aU Op Tag pr OI dini 


. 


. 
” 


sni, 3 


638 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. Para perawinya 
tsigah, sesuai kesepakatan para ulama. Umarah juga mendengar dari.ayahnya." 


— Al Mustadrak 




















Tatan AN Ha PIN PI NO aan aa 
Lada pe at na 


agan 


2188/59. Al Ustadz Abu Al Walid (nu kepada 
kami, Ibrahim bin Abi Thalib dan Muhammad bin Ishag menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Abdah bin Abdullah Al Khuza'i 
menceritakan kepada kami, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Zurarah bin Abdullah bin Khuzaimah bin 
Tsabit menceritakan kepadaku, Umarah bin Khuzaimah menceritakan 
kepadaku dari ayahnya —Khuzaimah bin Tsabit— bahwa 
Rasulullah # membeli seekor kuda dari Sawa' bin Al Harits Al 
Muharibi, tapi dia justru menyangkalnya. Maka Khuzaimah bin Tsabit 
bersaksi untuk Rasulullah , dan hal itu membuat Rasulullah 
“bertanya kepadanya, “Apa yang membuatmu bersaksi untukku, 
sedangkan kamu tidak bersamanya?” Dia menjawab, “Engkau pasti 
benar, wahai Rasulullah. Aku membenarkan apa pun ucapan engkau, 
karena engkau tidak akan mengatakan sesuatu kecuali kebenaran.” 
Rasulullah & pun bersabda, “Siapa yang dipersaksikan oleh 
Khuzaimah, baik untuknya (meringankan) maupun atasnya 
(memberatkan), maka itu sudah cukup. si | 


ASI AL « PENGIN ga TT AA 
3G 38 


Ne DI IG Aa Ea cad Ka be Tinta 
Pai In ba jg 3 al 





539 Lih. hadits no. 2187. 


Al Mustadrak — 


OS 3 ai ala ala A1 Ko AI gp) ag Se NI 
| AE 


2189/60. Abu Aun Muhammad bin Ahmad bin Mahan Al . 
Khazzaz mengabarkan kepadaku di Makkah, Ali bin Abdul Aziz 
menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada 
kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Oais bin 
Sa'd, .dari Atha', dari Jabir, dia berkata, “Pada masa 
Rasulullah $$ dan Abu Bakar, kami menjual ummu walad (ibu dari 
anak-anak). Namun pada masa Umar, Umar melarang kami 
melakukan itu, maka kami pun tidak melakukannya lagi.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid lain, diantaranya: 


3 ag aa GT stay 23 SG daratan ra. 


o- 90 orJ0 3d 


3 sp ana Cl BIP Ie Ba YG dea Si Tlah 
CAST Kate A3 ka Ke AP rai 
Bean Jo dn ae Je NN 
2190/61. Abu Bakar bin Ishag mengabarkannya kepada kami, | 
Muhammad bin Ghalib dan Yusuf bin Ya'gub memberitakan (kepada 


kami), keduanya berkata: Amr bin Marzug menceritakan kepada kami, 
Syu'bah memberitakan dari Zaid Al Ami, dari Abu Ash-Shiddig An- 


- 
- 


Gi db 


“40 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim, dan 
syahid-nya shahih." 
Ummu walad adalah budak wanita yang digauli tuannya, lalu melahirkan anak 
hasil hubungan itu. Status anaknya merdeka, sedangkan status ibunya masih 
diperselisihkan oleh para ulama, boleh dijual sebagai budak atau tidak? Penj. 


— Al Mustadrak 














Naji, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, “Kami menjual ummu 
walad pada masa Rasulullah gi 


se oat tenang Ne Bass —11/AI 


CS ap GA Ta NG MA oh le Gi LA paka 


Pe Bea ae 36.3 


s AN IP ji ym UP Baja Wa CI Yati 
Rt: ag Hee dadu Pan ae 
Pr na & Uaaau Ke Da sa 

21 91/62. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh dan 

Abu Muhammad Shalih bin Hani' berkata: As-Sari bin Khuzaimah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'id Al Ashbahani 
menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari 
Husain bin Abdullah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Siapa saja wanita yang melahirkan dari 
(perbuatan) tuannya, maka dia merdeka setelah tuannya meninggal 


dunia. "3? 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
. meriwayatkannya. 


Abu Bakar bin Abi Sabrah menguatkan riwayat ini: 


sja La Je S3 La KAN jai stang Haritaan 


HA aa NK it JAN Jk ari Ela ara 


61 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih.” 
62 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Husain adalah seorang yang matruk.” 


Al Mustadrak — 


, Pj PE Nana NA 25 son an ag Aa 0. 
3 NG AN dl ae PAN Ie AN Jp Ol tyas 
ai Ga td, 
219la/62a. Abu Nashr Ahmad bin Sahl Al Fagih 
mengabarkannya kepada kami di Bukhara, Abu Ishmah Sahl bin Al 
Mutawakkil menceritakan kepada kami, Abdullah bin Maslamah Al 
Oa'nabi menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Sabrah 
menceritakan kepada kami dari Husain bin Abdillah, dari Ikrimah, 
dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah & berkata kepada ibu Ibrahim 
. ketika telah melahirkan Ibrahim, “Anaknya telah memerdekakannya 
(ibunya).” 


aga Ha. too 56. 4 “- 
Kaban SAS Login Oh SALA ASI AA Gasak Yr ya 


Pt aa a 3. o Taka” aa - z Sur” 0 o 
KAS YG CINA Gi Ol mllah Oi OUR SAS GAN Blu 
2 - ore A A3 » ?. : “ 0 o- p kera () g . 
Hg ale Ai ce APA ol oa 5 Penta Haa 3 bra 
0-0. G-0 Ge Pa aan 6». - « s1 o- oo .. 

3 09 yg PE pa P3 ME PA Ya 
Go — Guo & 0.6 

Parag 9 YP S. -D 

2192/63. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
kepada kami, Affan bin Muslim dan Hibban bin Hilal menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakan 


kepada kami, Humaid memberitakan dari Anas, bahwa 
Rasulullah #$ melarang jual beli biji-bijian kecuali telah mengeras, 


— Al Mustadrak 














juga (melarang) jual beli anggur kecuali telah menghitam, juga 
(melarang) jual beli kurma kecuali sudah memerah atau menguning.“ 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. Mereka hanya sepakat atas hadits 
Nafi' yang melarang jual beli kurma sampai berwarna. 


“2 Pai) Be KA ANU Wt-ae/rvar 
0 6 Gis YG CR Pi 3 AG PP ae 
GA AA AA HAN X2 Gis CA La 
CG ASN Aagin UI aa 1 IU CSI 3 Sp 
AS Wb, east alat yA SIS SERU YEAN pa AS 
A1 Jaa ta AP SA CN SU hoee Gi JUS :JU 
agama Aa il dia po dah dan ada Ji 
JA EA Iga lag le Ko da 
aa pat pati G Co ab pla din # Co) RL AYU 
LA IE dah Ip rp 3 KAIN pa ge eh 
Aga NA Ap LIA U iunis 


2193/64. Syaikh Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan 
kepada kami, Ali bin Abdul Aziz dan Abbas bin Al Fadhl | 
memberitakan (kepada kami), keduanya berkata: Atig bin Ya'gub Az 
Zubairi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Thahman menceritakan 


83 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — 


kepadaku dari Abu Az-Zubair Al Makki, dia berkata: Aku mendengar 
Abu Sa'id As-Sa'idi dan Ibnu Abbas memfatwakan bahwa satu dinar 
(dibeli) dengan dua dinar. 


Lalu Abu Usaid menanyakan (kebenaran) hal itu dan 
membentaknya (Ibnu Abbas) dengan keras, maka Ibnu Abbas berkata 
kepadanya, “Aku tidak tahu ada orang yang tahu kekerabatanku 
dengan Rasulullah bisa berkata seperti itu kepadaku, wahai Abu 
Sa'id?” Lalu Abu Sa'id berkata, “Aku bersaksi bahwa aku mendengar 
Rasulullah $& bersabda, 'Dinar dengan dinar, dirham. dengan 
dirham, satu sha' gandum dengan satu sha' gandum, sha' syair 
dengan satu sha' syair, dan satu sha' garam dengan satu sha' garam, 
tidak boleh ada kelebihan (lebih diutamakan) antara keduanya sedikit 
pun'” Lalu Ibnu Abbas berkata, “Ini hanyalah suatu pendapat 
pribadiku, dan aku belum pernah mendengar apa pun dari 
' Rasulullah H tentang itu.” 4 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
Muslim tidak meriwayatkannya dengan redaksi tersebut. 

Atig bin Ya'gub adalah syaikh dari Ouraisy yang tinggal di 
Madinah. 


.. ni daan Aj Ian 2 tua —to/rnae 

A20 . . LA 18 - 4 ai 
— yi Kaban Hlo3 Cendana Op OLE Kana cdakhll 
: 5 Te o 5 . ed 3 o 
MAS GI IU pi 1 MUSI AS ja pd HA Sai 


te J5 tag of « Y da Apa) tb Kas Ta ui 
Al Ba Ot ag gate ad Us pa IA 


&& Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


— Al Mustadrak 




















SN Ie Ko SI 
JAS IE aa WES ga dls Sa Aa, ea 2) 
SAS Ie Ag dl To 5 Ju 


Sis 533 satu la Para Ne 3 Giaa ta 
Tega AJB TA ab Hang Fi raD 
Dg US Ka Ra Eh IA ir A 

Kep Aa 


2194/65. Abu An-Nadhr Muhammad bin Muhammad bin 
Yusuf Al Fagih mengabarkan kepada kami, Utsman bin Sa'id Ad- 
. Darimi dan Shalih bin Muhammad bin Habib Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Abu Nashr Abdul Malik bin Abdul Aziz At-Tammar 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami, Tsabit Al Bunani menceritakan kepada kami dari Anas 
bin Malik, bahwa seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya fulan memiliki sebuah kebun kurma dan aku ingin 
membangun tembok bersandarkan pada pohon itu, maka 
perintahkanlah dia supaya memberikan pohon itu kepadaku agar aku 
bisa membangun tembok dengan pohon kurmanya." 

Kemudian Nabi @ berkata kepada orang yang dimaksud 
(pemilik kurma), “Berikanlah dia, Na kamu akan mendapat 
imbalan sebuah pohon kurma di surga.” 

Tapi orang itu enggan. Lalu datanglah Abu Ad-Dahdah 
kepadanya dan berkata, “Juallah pohon kurmamu itu dengan kebun 
kurma milikku." 

Orang itu ternyata setuju. Setelah itu dia (Abu Ad-Dahdah) 
mendatangi Nabi & dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah 


Al Mustadrak — 


membeli pohon kurma itu dengan kebunku." Maka dia memberikan 
pohon kurma itu kepada orang tadi.” Nabi $& pun bersabda, 
“Betapa banyak tandan yang rimbun untuk Abu Ad-Dahdah di 
surga.” Itu beliau ucapkan berulang kali. 

Lalu Abu Ad-Dahdah mendatangi istrinya dan berkata, 
“Keluarlah dari kebun, wahai Ummu Dahdah, karena aku telah 
menjualnya dengan pohon kurma di surga.” Istrinya berkata, 
“Sungguh sebuah perniagaan yang menunguntungkan.” Atau dengan 
kalimat senada itu.“ 

Hadits ini shahih, sesuai syarat Muslim. 


Hadits ini juga memiliki syahid (penguat) berupa hadits Jabir 
bin Abdullah Al Anshari berikut ini: 


Goat Ji ae GESEK oWget 1/1 Yao 


BA Do A0 


(SAI TA 4 Tae apr) mat S: bara 3 Tea Nara 


2. 3 30 Lo 4 


SA GP tah gi Aa gi AN IA Ip aa Masa Oa ah Waka 
3 2 ig ld Ja Ian A35 ot du aa 


dy Fani oelis MK IG 539 JST 1) Cie Jb 
LIL 05 Ja 3 sai Vie Hedi Tag ala Lo Ai 
Aoa IE 28 Ad Gp Bli ed IG IG el IG 


AN Ja sea Wat gal hu Gepleg ale hn boa 


. 2195/66. Abu Bakar bin Muhammad Al Adl mengabarkannya 
kepada kami di Marwa, Ahmad bin Muhammad bin Isa Al Oadhi 


645 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 
Syahid-nya ada pada hadits no. 1295. 


— Al Mustadrak 

















menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah An-Nahdi menceritakan 
kepada kami, Zuhair bin Muhammad menceritakan kepada kami dari 
Abdullah bin Muhammad bin Agil, dari Jabir bin Abdullah, bahwa 
seorang laki-laki mendatangi Nabi # dan berkata, “Sesungguhnya 
si fulan mempunyai sebuah tandan kurma, dan itu telah 
menggangguku, karena membuat tempatku menjadi sempit.” 


Maka Rasulullah $& mengutus orang kepada si pemilik 
tandan kurma itu dan menyampaikan, “Juallah tandanmu yang 
berada di perkebunan si fulan itu kepadaku!” Tapi dia menjawab, 
“Tidak.” Beliau berkata lagi, “Kalau begitu berikanlah kepadanya!” 
Dia menjawab, “Tidak.” Beliau menawarkan lagi, “Kalau begitu 
juallah kepadaku dengan imbalan sebuah tandan kurma di surga!” 
Dia menjawab, “Tidak.” Rasulullah & pun berkata, “Aku tidak 


pernah melihat orang yang lebih pelit dari dirimu, kecuali orang yang 


tidak mau menjawab salam. 2 


845 Aku katakan: Beberapa orang (jamaah) meriwayatkan dari Ibnu Ma'in yang 
menilai bahwa Abdullah bin Muhammad bin Ugail bin Abi Thalib Al Hasyimi 
adalah perawi yang dha 'if. 

Ibnu Al Madini berkata, "Malik tidak memasukkan nama Ibnu Agil dalam kitab 
Al Muwaththa'.” 

Akan tetapi, Ahmad dan Ishag menjadikannya sebagai hujjah. 

Abu Hatim dan lainnya mengatakan bahwa dia layyinul hadits. 

Ibnu Khuzaimah berkata, "Aku tidak mau menjadikan riwayatnya sebagai 
hujjah.” 

At-Tirmidzi berkata, "Shadug, tapi ada kritikan terhadapnya dari sisi hapalan.” 
Ibnu Hibban berkata, "Hapalannya buruk, dia membawakan hadits yang bukan 
dari riwayatnya, sehingga khabar darinya harus dija 

Abu Ahmad Al Hakim berkata, "Tidak kuat menurut "mereka (para ulama Jarh 
wa ta'dil).” 

Abu Zur'ah berkata, "Ada kerancuan darinya dalam hal sanad. aa 

Al Fasawi mengomentari, "Dalam haditsnya ada kelemahan, meski dia orang 
yang shadug.” 

Adz-Dzahabi berkata, “Haditsnya hasan.” (Al Mizan, 2/484 dan 485). 


Al Mustadrak —- 


2 
Pet) - 


Ia Kea TJU To gini Oh AAA Ga AN Wi ayPr Nan 
Pane TAG Aa day... si - DANG NT As.” G8 
9. HA al Ba GAP AS Gi JM gr SNI Eh Na ENS carpa 
H4 - Lo. G5... 20 2 “- ag 
AE Sa EA ie ap Ep Ja Gal LAS CA 


£.. 


ig ala Ai Jo Ai Iya JG JG ca SP HE 
o 0 5 2 PP - 2 pa Bd » 
IE aU AS an Ka aa D wa eat 


Lon J0 Srdok CT, "2 La ta 
M3 SAS. ab IN di 
2196/67. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
— kepada kami, dia berkata: Aku menduga dia dari Murrah, Hilal bin Al 
Ala bin Hilal bin Umar Ar-Ragi menceritakan kepada kami, Abu Al 
Ala bin Hilal menceritakan kepada kami, ayahku Hilal bin Umar 
menceritakan-kepadaku, Abu Umar bin Hilal menceritakan kepadaku, 
Abu Ghalib menceritakan kepadaku dari Abu Umamah, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Cukuplah bagi seseorang untuk 
dikatakan berdusta bila dia menyampaikan semua yang dia dengar, 
dan cukuplah bagi seseorang dikatakan seorang yang kikir bila dia 
berkata, 'Aku mengambil hakku dan tidak akan menyisakannya sedikit 
pun”? » 
Sanad hadits ini shahih, karena ayah dan kakek Hilal bin Al 
Ala adalah para Imam yang tsigah, sedangkan Hilal sendiri 
merupakan Imam Jazirah Arab pada masanya. 


#7 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Kakek moyang 
Hilal merupakan perawi yang tsigah. ” 


— Al Mustadrak 














3016. 43 Pa 


Jabaa GAS Saga Hanan ASI PN Karan LAINYA AV 


Ia 0 2 LN SS aga Ea dah Da ah 
EA gn HA pran mara II 

(ta Jaa H3 SN Ui Bea Gi S Pndarag 

— saka KAP ikan 3 Sta tiara SAN an 4 na 


ra Ia Fall ASI ag Ip Ao SA ag ale At Io 
2197/68. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya' gub menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani menceritakan 
- kepada kami, Musa bin Daud Adh-Dhabbi dan Affan bin Muslim 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada kami, Al Abbas bin 
Al Fadhl Al Asfathi memberitakan (kepada kami), Abu Al Walid 
menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan 
kepada kami dari Tsabit, dari Anas, bahwa Nabi #@ membeli 
Shafiyyah dari Dihyah Al Kalbi seharga tujuh kepala." 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim. 


PA aa AI Jai tua —xa/raaA 


De” Ge 


ae da Anta an Gi HA A5 ES sah Ai Ai He 
Ae CAP Mp Gi Be ppap BE Kp 
A35 Je Jo DX EP Ur: ma J6 AE ae IA 


648 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — 


ag” SN - PAN An: 2 Lu RN Naba Fa SA Habd 
S8 LA 2 YA Jne ISI "JB SIA UG KS asu 

2 TA 20 Adnan TALI MUG Pa saban 

dal aa Il Ai ass Y, «SI G1 & Las 

“GI 


e 
Ang SA SSI Ina VI) Ca Aa WI ama AT YUI 


LI ” 
“lb 49 


2198/69. Abu Al Fadhl Al Hasan bin Ya'gub Al Adi 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abi Thalib menceritakan 
kepada kami, Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, 
Sa'id bin Abi Arubah memberitakan dari Gatadah, dari Al Hasan, dari 
Ugbah bin Amir Al Juhani, bahwa Rasulullah & bersabda, 
“Jaminan (garansi) untuk budak itu tiga malam.” 

Sa'id berkata, "Aku bertanya kepada Oatadah, "Bagaimana itu 
bisa terjadi?' Dia menjawab, 'Jika si pembeli menemukan adanya cacat 
pada barang, maka dia bisa mengembalikannya pada hari-hari 
tersebut, dan tidak perlu meminta saksi (bukti). Namun jika telah 
lewat beberapa hari, maka dia tidak berhak lagi mengembalikan 
barang, kecuali dia memiliki bukti (saksi) bahwa dia telah membeli 
barang tersebut darinya dalam keadaan cacat. Atau sumpah dari 
penjual bahwa dia tidak menjualnya dalam keadaan cacat'.” 





S9 Adz-Dzahabi tidak mengomentari hadits ini dalam A4t-Talkhish. 
Saya (Abdul Oadir Atha) katakan: Abdul Wahhab bin Atha Al Khaffaf yang ber- 
kunyah Abu Nashr Al Jjli dinilai oleh Ibnu Hajar, "Shadug, ada kemungkinan 
salah." Mereka (para ulama hadits) mengingkari salah satu haditsnya tentang 
keutamaan Abbas, yang dikatakan bahwa dia melakukan tadlis dari Tsaur untuk 
hadits itu." (At-Tagrib, 1/307). 
Adz-Dzahabi dalam Al Mizan berkata, “Dia mempunyai beberapa karya tulis, 
tapi di akhir umur hapalannya berubah dan tertuduh berakidah Oadariyyah.” 
Lalu Adz-Dzahabi menyebutkan penilaian para ulama terhadapnya (Al Mizan, 
2/151, 152). . 


— Al Mustadrak 














Hal yang sama dikatakan oleh Sa'id dan Hammam dari 
Oatadah. | 

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Yunus bin Ubaid dari 
Hasan. 


o- 4 08, “2 #ugi 0 2 0 e Ie 0 
Jemaah as tar Olbuwal G3 SN 2 sugt-v Iyyaa 
— das u Tan il (eraam Lah Taat Oy vi apk nata Gaya 
s PON aa, 9, M3 Pe Eee ea 5 NO Bir at Ne 
Vian ae Ko Sya JB 2 CA op Tie YP tem 
| MN Up Tae 
2199/70. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Ali 
bin Abdul Aziz memberitakan (kepada kami), Amr bin Aun 
menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, 
. Yunus bin Ubaid memberitakan (kepada kami) dari Hasan, dari Ugbah 
bin Amir, dia berkata: Rasulullah #& bersabda, "Tidak ada garansi 
(jaminan).di atas empat hari.” 


Perbedaan pada riwayat Hisyam Ad-Dastuwa'i adalah: 


Pp Aa UAS ons Ii Map Ahad 


Peta 0 Do 3 


.elta ae “Jlgin Oo aa pas Ca yel 


. . Pa no o 7.9 Pe 2... aj . Pi ag 


23 Pt - 


TP 10 EP PS aa SA BAL NG aga ah 
Pa” 5 Ga — PN ANG at LN ng y, Ga 20 . 9 
IE Ka GEN 3Rg3 JG plan TE AN Gito SI Iyan Of ega ci 


650 Y ih. hadits no. 2200 


Al Mustadrak — 


2200/71. Ali bin Hamsyad menceritakannya kepada kami, 
Hisyam bin Ali As-Sadusi menceritakan kepada kami, Hajjaj bin 
Minhal menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada 
kami. 

Ali bin Hamsyad menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, Bundar dan Abu Musa 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Mu'adz bin Hisyam 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari 
Oatadah, dari Ugbah bin Amir, bahwa Rasulullah & bersabda, 
"Tidak ada jaminan melebihi empat malam.””! 


Sanad hadits ini shahih mursal, karena Hasan tidak mendengar 
dari Ugbah bin Amir. Tapi hadits ini memiliki syahid, yaitu: 


(Ha ad 


ear Tiara depo jug 5 Ye Ci —vy/rraa 


Gi AS ga Lot rara Gas A3 trek wb Sd 
bata YA) Jaa 33 Ole DS IG Gabah gp ga SE 


Deng an ph 
Sa TI HA JG, DEA Tayang 
Aake Y sd BAN AG 3 Y : Na 2.8 Pra Ane 
d3 Ki 10,73 dibatasi 2 SA SAN OS cik Y 

2201/72. Ali bin Isa Al Hiri menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Abu Thalib menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Umar 


SSI Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Sanadnya shahih, tapi Hasan tidak 
mendengar dari Ugbah.” 


— Al Mustadrak 














menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu 
Umar, dia berkata: Hibban bin Mungidz adalah orang yang lemah, dan 
di kepalanya terdapat luka di bagian otak, maka 
Rasulullah #& menetapkan untuknya hak khiyar (memilih) selama 
tiga hari jika dia membeli sesuatu. Lisannya juga sudah berat (susah 
bicara), maka Rasulullah # berkata kepadanya, "Belilah barang! 
Dan katakan, "Tidak ada penipuan'.” Aku mendengarnya berkata, 
"Tidak ada khidzabah (maksudnya khilabah karena lidahnya yang 
berat).” 


Dia biasa membeli sesuatu dan membawanya kepada 
keluarganya, lalu mereka berkata, "Ini terlalu mahal.” Lalu dia 
berkata, "Rasulullah & telah memberiku hak memilih dalam jual 
beliku.”532 


ES ki JASA SA PAN agya - vr x 

Taat PN, Bd Gaun laa oo. AP Aa Da 
Bala ce gi Rabun Gi key (gal Kep Gt AE La aa 
GAN EN SALA Gi Ge gama Oka Ha GA Yu 


4 0 


C— - LT Ae Na cal 3 ear) ui eng naa Tarra « kn , 
ka 0 o TAN A Dn Lpiia 2 ore Ha Cc Pra 9 Pd 

App Tangan KA FT Seluas Sae ag Kg s La: NP) Oa 
el oa . ng IT 0 o- 0 . aa, Pa Par ore 4, Lt h7 

YP 233 slot d3 DS KS Up Udi Ah EA So 

Bu Anal UG cone AI Th 0S 

2202/73. Abu An-Nadhr Muhammad bin Muhammad Al Fagih 

mengabarkan kepadaku, Muhammad bin Ghalib bin Harb Adh-Dhabbi 


652 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


Al Mustadrak — 


dan Shalih bin Muhammad bin Habib Al Hafizh menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Sa'id bin Sulaiman Al Wasithi menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman bin Mujabbar 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Al Gasim menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa dia pernah berutang, 
maka dikatakan kepadanya, "Ada apa antara dirimu dengan utang? 
Bukankah kamu dapat membayarnya?” Dia menjawab, "Aku 
mendengar Rasulullah & bersabda, “Tidaklah seorang hamba 
Allah berniat membayar wutangnya melainkan Allah akan 
menolongnya'. Sekarang aku sedang mencari pertolongan itu.””? 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 

Hadits ini juga diriwayatkan dari. Muhammad bin Ali bin 
Husain, dari Aisyah, yang redaksi dan makna haditsnya sama. 


US eka ji Gi away 3 Ki afangi nela r 

CB TA aa A3 PA Ye AAA BI JG 

tata Hal UG Jas dat ae LA sja "la 

Ii 5 BT gatau Ira ig Ian Lo MI, 
BU Ima Uh or Iga SOE: 433 


2203/74. Abu Bakar bin Ishag mengabarkannya kepada kami, 
Abu Muslim memberitakan (kepada kami), Al Hajjaj bin Minhal 
menceritakan kepada kami, Al Oasim bin Al Fadhl menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ali 


653 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Ibnu Mujbir dianggap waahin (lemah 
sekali) oleh Abu Zur'ah. Sedangkan An-Nasa'i menganggapnya matruk. Namun, 
Ahmad menganggapnya tsigah.” 


— Al Mustadrak 











berkata: Aisyah pernah berutang, maka dikatakan kepadanya, "Ada 
apa antara dirimu dengan utang?" Aisyah menjawab, "Aku mendengar 
Rasulullah & bersabda, "Tidaklah seorang hamba Allah berniat 
membayar utangnya melainkan Allah akan menolongnya', dan 


sekarang aku sedang mencari pertolongan ibu 2 


Syahid hadits tersebut adalah riwayat Maimunah berikut ini: 


“Ie AO A0 Pt 


Kera Kara Dying aa Tera Jaga P1 os —VYoOJ/YY 2 2 
: gran Kara EUR AS sa Gt ai YAA 
Ab AA ai El Aid IA AE &353 
Ji SAB ai HO BP opal 1 Cap ON at 5 Sa Ela 
IOS OM IS NAN Gin 3 Ulas LP ada 
Op Ona ob ara Mi SN yk AB Sg 
SI 
2204/75. Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Ayyub menceritakan 
kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi memberitakan (kepada 
kami), Jarir menceritakan kepada kami. | 
Al Ustadz Abu Al Walid Al Fagih menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, Ishag bin Ibrahim 





654 Aku berkata, "Al Oasim bin Al Fadhl Al Huddani perawi yang shadug." 
Ibnu Mahdi, Al Oaththan, Ahmad, Ibnu Ma'in, dan An-Nasa'i menilai Al Oasim 
|bin Al fadhl Al Huddani perawi yang tsigah. 
Abu Daud berkata, "Murji"" 
Ibnu Amr Agili menyebutkannya dalam Adh-Dhu'afa yang menunjukkan bahwa 
dia layyinul hadits (Al Mizan, 3/377). 


Al Mustadrak — 


menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari 
Manshur, dari Ziyad bin Amr bin Hind, dari Imran bin Hudzaifah, dari 
Maimunah, bahwa dia pernah banyak berutang, maka dia ditanya 
tentang hal itu, lalu dia menjawab, "Aku tidak akan meninggalkan 
utang (berutang), karena di sana terdapat pertolongan Allah, dan aku 
sedang mencari pertolongan itu.” 


La GEMA al Sp BASA jiata al Wet -ya/rro 
BA Ba Gea HS ed Ba 2 ng 


Hg Aoi de 
aa SPB ppi HA 


a 
OP AA OA UEA 5 ga AAA 


lp eaapA PA Pegal Su Aa Wa sea 


A 


3) alan ala di Je 5 96 - JG jin gi AI Ke IS 
AR 3 KI C3 oa Sa 

2205/76. Abu Ja'far Muhammad bin Nushair Al Khaladi 
mengabarkan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz memberitakan (kepada 


kami), Abu Nu'aim Shurad bin Shurad menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik menceritakan kepada kami. 
Yahya bin Manshur Al Oadhi mengabarkan kepadaku, Abu 
Bakar Muhammad bin Muhammad bin Raja' menceritakan kepada 
kami, Ya'gub bin Humaid bin Kasib menceritakan kepada kami, Ibnu 





88 Aku berkata, "Tentang Ziyad bin Arr bin Hind Al Jamali, Adz-Dzahabi berkata 
tentangnya dalam Al Mizan, 'Dia orang Kuffah, dan yang meriwayatkan darinya 
hanya Manzhur'." (Al Mizan, 2/92). 


— Al Mustadrak 











Abi Fudaik menceritakan kepada kami, Sa'id bin Sufyan Al Aslami 
- menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, 
dari Abdullah bin Ja'far, dia berkata: Rasulullah # bersabda, 
"Sesungguhnya Allah bersama orang yang memberi utang sampai 


piutangnya dibayar, selama bukan hal yang dibenci oleh Allah. di 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Syahid hadits tersebut adalah riwayat Abu Umamah berikut 
ini: 


Ted Aa ai 10 Bea Gi Ke dugiryn 
oi EN ai Hi Ap Se IG 0 SA 
mana aa ah Isa, JG 1G cad Se 


Lag Kp PANAT aa Si Lagi (lb 2 2363 4 sam 33 al Ke 
sih S ge wo & 233 A si & “an HL KU u la 
aa ap ts 

2206/77. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Abu 

Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Muhammad bin Al 
Minhal menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan 
kepada kami, Bisyr bin Numair menceritakan kepada kami dari Al 
Oasim, dari Abu Umamah, dia berkata: Rasulullah & bersabda, 
"Siapa yang berutang, lalu dalam dirinya berniat membayarnya, 
namun kemudian dia mati, maka Allah akan memaafkannya dan 
membuat orang yang diutangi mengikhlaskan utang tersebut. Tapi 
barangsiapa berutang dan dalam hatinya tidak ada tekad untuk 


656 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


Al Mustadrak — 


membayarnya, lalu dia mati, maka Allah akan mempersilakan si 


pemberi pinjaman untuk menuntutnya pada Hari Kiamat. kai 


Aa 3 0 


Hp AAA II JS ASI yh BELI GSVNNYY "V 


Ken AT ain 3 HS Ghate NG Mp Usa Ki 
He pai A3 Naa ata ga Hi On Ji 
SE plg de At ia BI Opah JB OS HN AN 13 


Ola 0 LEO manga Na AA Eu Lae Dae Jaa 


Ii AN Ga HS pa SI Dl Sl PI aa OT 


AJ 4 Giaa oa 20 - Cd 
ag Jaan BI oi Ha Das 


ai Oia KS Ini ONE Ni denada Anda 
ig AA Io IIA Gaga Ha ah 
At IA Lan tan da DA de Adi ta 

ABU AG ah 


2207/78. Al Utsadz Abu Al Walid Hassan bin Muhammad dan 
Abu Bakar Muhammad “bin Ouraisy menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Yazid bin 
Zurai' menceritakan kepada kami, Umarah bin Abi Hafshah 
menceritakan kepada kami dari .Ikrimah, dari Aisyah, dia berkata, 
"Rasulullah #$ pernah memiliki utang dua mantel Oatar yang kasar 
dan tebal. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, pakaian engkau itu terlalu 


657 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Bisyr perawi yang matruk.” 


— Al Mustadrak 











tebal dan kasar, maka engkau akan merasa berat saat memakainya. 
“Ada si fulan yang datang dari Syam, sebaiknya engkau mengutus 
seseorang untuk menemuinya dan mengambil dua pakaian darinya 
dengan cara diangsur, hingga mendapat kelapangan (untuk 
membayarnya).” 


Rasulullah pun mengutus orang untuk menemuinya, dan dia 
berkata, "Aku tahu apa yang dinginkan Muhammad, dia ingin 
membawa kabur pakaianku serta mengulur-ngulur waktu 
pembayaran.” | 

Utusan. Rasulullah @ pun melaporkan hal itu kepada 
beliau, lalu Nabi #& bersabda, "Dia telah berdusta. Mereka tahu 
bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara 


mereka dan yang paling tepat melaksanakan amanah. ai 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 


— dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Ada pula riwayat dari Su'bah, dari Umarah bin Abi Hafshah, 
secara ringkas. 
Ph AAA ten daa MAS 3 de SE VA/Y YA 


SY 5 3 IA Bai Di gps Ka aa OS 


22, “G. 
dar 


Wa 


AH — KA GAS EA A5 5 Jp Cas 


30 346. JI. 80 4G. 3 Pt 


Lan Gi Saba il Se nh Kg Ka da 


IG Tana Ip da Ke up Kal di DKP 1 dah » Gis 


658 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari.” 


Al Mustadrak — 


ena LAI CE Ya Ol DU CA Uya) G 103 


PAN RI | Jase SJ Sandi Io hp OI Just 
PA paka 


2208/79. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakannya kepada 
kami, Muhammad bin Syadzan Al Jauhari menceritakan kepada kami, 
Amr bin Marzug dan Amr bin Hakkam menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami. 


Ali bin Hamsyad juga menceritakan. kepada kami, Al Husain 
bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Basysyar dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Umarah bin Abu 
Hafshah, dari Ikrimah, dari Aisyah, dia berkata: Aku berkata, "Wahai 
Rasulullah, dua pakaian engkau itu terlalu tebal, maka sebaiknya 
engkau menanggalkannya dan suruhlah orang membeli dari si fulan. 
pedagang itu, untuk membawakan kepada engkau dua pakaian lain 
dengan berutang.” | 

Beliau pun mengutus orang untuk menemui pedagang tersebut, 
lalu berkata, "Bawakan dua pakaian untukku (dan aku akan) 
membayarnya di lain waktu, ketika sudah lapang Laku uang).” 
Tapi si pedagang itu enggan. 2 


Ad ke H3 ge Gi daki PARA 2 
Tes Pan rp 16 


659 Lih. hadits no. 2207. 


— Al Mustadrak 











JS AN Ol Aaj AK Mah 
Ba HP ja MAS 2G & AA Be An ea YG 
Ke KEL Ie Lam SN aa 


AA Gi TN ih Ia ai ba Kay Ara 3 
PA Ga Oei Uh SY 1069 wb has 


2209/80. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Ali 
bin Abdul Aziz memberitakan (kepada kami), Muhammad bin Sa'id 
Al Ashbahani mengabarkan kepada kami. 


Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ayyub dan Al Husain 
bin Basysyar memberitakan (kepada kami), keduanya berkata: Sa'id 
bin Sulaiman Al Wasithi menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Syarik menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, 
dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ada rombongan pedagang datang, lalu 
Nabi H berdagang dari mereka dan beliau mendapat keuntungan 
beberapa uwgiyah emas. Lalu beliau menyedekahkannya kepada 
keturunan Abdul Muththalib, je beliau bersabda, "Aku tidak membeli 
apa yang tidak bisa aku bayar.” 


Al Bukhari menjadikan riwayat Ikrimah sebagai hujjah, 
sedangkan Muslim menjadikan riwayat Simak dan Syarik sebagai 
hujjah. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
mereka berdua tidak meriwayatkannya. 


660 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 
Uwgiyah adalah jenis timbangan perak. Penj. 


Al Mustadrak — 


| Ha tf ja Bh 33 KA Waar/rna . 


na en Ia Ne 
BA ca er NX 2 h3 2 Ma aa ..3 . : Mann - 
Hay ada AI Ko M Jb) JB BJB CAS Gi GP BULE Kol 
f $ 0 ” . 6 20 Kakan d 5 | , Ng Oo: 
MIS eng Ie Jip ot SGP SB can 3 Aa Lt 
2210/81. Syaikh Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan 
kepada kami, Muhammad bin Ghalib memberitakan (kepada kami), 
Bisyr bin Ubaid Ad-Darisi menceritakan kepada kami, Hammad bin 
. Salamah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu 
Umar, dia berkata: Rasulullah & bersabda, "Utang itu. adalah 
panji Allah di bumi. Oleh karena itu, jika Allah ingin menghinakan 
seorang hamba, maka Dia akan meletakkan utang itu di lehernya. "5! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


CA MACAN KSA 3 denah Goal AYI 

opal SEA RP AS Gi meli IS us 
ab Si panip Tlah LA ae Side 
Na PA OS NT Ie Lo Ip Pa 
0S IA AN Sh MS LA 6 IN ai ln mn 


290. 


o ” 
HN ba an AN Bag WEE IS Ta en 3 ag 


S61 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Bisyr perawi yang waahin (keliru atau 
dha'1i).” 


— Al Mustadrak 











23 ea al A3 ag Ud ALS Un) BI Ns KI JSI 
Pata Mat s0 nd Lane TA 
MAS Pa Hg SE AN 


2211/82. Ismail bin Muhammad Asy-Sya'rani mengabarkan 
kepadaku, kakekku menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hamzah 
Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Muzahim 
menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih, dari Musa bin 
Ugbah, dari Ashim bin Abi Ubaid, dari Ummu Salamah, dari 
Rasulullah #, bahwa beliau biasa berdoa dengan kalimat-kalimat, 
"Ya Allah, Engkaulah yang pertama, tidak ada apa pun sebelum-Mu. 
Engkau pula yang terakhir, dan tak ada apa pun setelah-Mu. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan semua yang melata yang ubun- 
ubunnya di Tangan-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan 
kemalasan, dari adzab kubur, dari adzab neraka, dari fitnah 
kekayaan, dari fitnah kefakiran, serta dari dosa dan utang.” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


CAS 2 tita BIS GEA 3 IE GIS -AYIY YAN 
CA ae ac (bp bata EA el AN A3 Gl 
PN KE SI 


0 Ga. so A-o » 


Oa A Kanan Kang Kata ji SIKA Ta 
sa Bi La aa Kan ae Gas Ai 
8-3 r.. G6 o- 


622 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


Al Mustadrak — 


PT 


HP Let abg ale Lo IA DS JB tepar 
Hae dr ab Pa gate Sp das 
HI ehaa EN La AI Ip AI IN OA JL ega 
SA aa aa dah SE Laka Gk 

CL EC ce Ia Ul J5 Gelas el, 
ips alah Gas 3 Na ea 


133 Lobi & Sen Ju 
2212/83. Ali bin Hamsyad menceritakan kepada kami, Hisyam 
bin Ali menceritakan kepada kami, Abdullah bin Raja' menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Salamah bin Abi Al Husam menceritakan 
, kepada kami, Al Ala bin Abdurrahman menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar bin Abi Nashr mengabarkan kepadaku, Ahmad bin 
Muhammad bin Isa Al Gadhi menceritakan kepada kami, Al Oa'nabi 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, Al Ala bin Abdurrahman menceritakan kepada kami 
dari Abu Katsir maula Muhammad bin Jahsy, dari Muhammad bin 
Jahsy, dia berkata: Rasulullah & duduk ketika sesosok jenazah 
diletakkan. Beliau mengangkat kepala ke arah langit lalu 
menundukkan pandangannya lagi dan meletakkan tangan di atas dahi. 
Beliau bersabda, "Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, Allah 
menurunkan sesuatu yang memberatkan.” Kami mengerti dan kami 
hanya terdiam sampai keesokan harinya aku bertanya kepada 
Rasulullah &, "Wahai Rasulullah, pemberatan apakah yang turun 
itu?” Beliau menjawab, "Demi yang jiwa Muhammad berada di 
tangan-Nya, jika ada seseorang yang terbunuh di jalan Allah, 


— Al Mustadrak 








TN: 








.akan dapat masuk surga sampai dia melunasi utangnya. 


kemudian dia hidup lagi dan masih memiliki utang, maka dia tidak 
663 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. | 


- 4 o 43 NG 0 5 “9 Pe 3 " — 

AI CJR Togak 23 SA Jai yh Gas-—AtI YAN 
| NE gi Je 

eta Ka Oa Be GM PN 
NE TI At Pi Cm ul ta Ur Ke TA Ie Pa ai | 
NE Bo eh 

- do 29 Y o- 4 ea ie 

sena op la al Ui 


Go 30 0. AG. 
? 


wil AO Jebat chain GAS Ikmh Kera Na! 
“ Ni Lu aa 2, Ya Pn) 0 Lex. 0. dB 0 a ss. 
Io Sya Ip AG AI Gp Tata PP gai GA la 
“ Pl 4 sa -. - 2 anna: rae Pe yana 3 ak 
KA OS ai Ia WA JG Jl Ula ha DS eh ale Hi 
-0 3 LG Pan 2 Ol) za AAA J0 TT 
— ata JU JI sg MUEUISL OS eaja TS 
| to. 3 01 ot. - 2 ai ma anna Ka ep TN RN Patra 
Pe 3 (Sele Of 2JU (ON la 2 Jar) Jilas Sato pu 
PA ee ANA TN NG ANT 


2213/84. Abu Al Fadhl Al Hasan bin Ya'gub Al Adl 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Habib 


663 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. ” 


Al Mustadrak — 


Al Abdi menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun menceritakan 
kepada kami, Ismail bin Abi Khalid memberitakan (kepada kami). 


Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Ahmad bin An-Nadhr memberitakan (kepada kami), 
Muawiyah bin Amr. menceritakan kepada kami, Ishag Al Fazari 
menceritakan kepada kami dari Ismail, dari Abu Khalid. 


Abdullah bin Ya'gub mengabarkan kepada kami, Yahya bin 
Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Musaddad 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada 
kami dari Ismail bin Khalid, Amir Asy-Sya'bi menceritakan kepadaku 
dari Samurah bin Jundab, dia berkata: Pada suatu hari 
Rasulullah $& melaksanakan shalat, lalu ketika beliau berbalik, 
beliau langsung bertanya, "Apakah di sini ada keturunan bani fulan?” 
Orang-orang pun terdiam. Apabila Nabi mencari sesuatu, orang-orang 
akan terdiam. Lalu Rasulullah &@ bertanya lagi, "Apakah di sini 
ada keturunan bani fulan?” Seorang laki-laki berkata, "Ini si fulan.” 
Beliau berkata, "Sesungguhnya teman kalian tertahan di pintu surga 
karena utangnya.” Maka seseorang berkata, "Aku akan melunasi 
utangnya.” Dia pun melunaskan utangnya. 


Hadits yang diriwayatkan oleh Firas dari Asy-Sya'bi adalah: 


564 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Firas meriwayatkannya dari Asy- 
Sya'bi, dan di dalamnya ada tambahan kalimat, Jika kalian mau maka lunasilah 

. utangnya, tapi jika tidak maka silakan serahkan dia menuju adzab Allah'. Ini 
sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. Tapi illat-nya adalah karena Abu Al 
Ahwash dan perawi lainnya meriwayatkan dari Sa'id bin Masrug, dari Asy- 
Sya” bi, dari Sam'an bin Musyannij, dari Samurah, seperti ini pula.” 


—— Al Mustadrak 











g.-  - - dg 045- Ci Pa 
PALA AS Kan Oi Mamah ajaa al SOON 


- 
Pa NN AN U " 


0 T AN un B8. £$ 0 5 - 8 cg Lugu 0 o 
NS Gea Gp OS Ula or LP Bao PRA Sea Gi 
Hg 


pp ap Aa Gi 


Le - Pa o- 208 H6 - 20 103 - Ae 
Li— JAN AS 0 da Lae Coli 3 (JS Lady 


age IA PN AG Cia PN yi | 23 28... 


Lc. BUG A 

oa Ii AA ia Gl cat KA CA 
P3 - 2.5 ng: 
IP ARE GP AP LP AA EN IIA Oi Jp Cas NU 


o .. Ta Aa or A “ y 2 2 “ 7. Sd 0 aa ed 
— AS lag dal Ml lo dya) le J8 DI uji ya 
Pp . $ pi 

si: Rc 2. 


@ 2. - Fo 0. rd 24 “ 
IL JB HA Kang YES 53 TON La AE WA La J3 
Fa @ y (3 Pd 3 P3 90. 
la GA PAN Ja Ip SE GP Le H3 SI SU II JA 
Mie ruh 3 ON Hy 3 Oh 
2214/85. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Hammad dan Affan bin 
Muslim menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Awanah 
menceritakan kepada kami dari Firas. 
Ali bin Hamsyad menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul 
Aziz menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sa'id bin Al 
Ashbahani menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad 
Al Muharibi menceritakan kepada kami dari Yazid Ad-Dalani, dari 
Firas. | | 


Al Mustadrak — 


Abu Bakar bin Ishag memberitakan (kepada kami), Abu 
Muslim dan Muhammad bin Ghalib memberitakan (kepada kami), 
keduanya berkata: Amr bin Marzug menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Firas, dari Asy-Sya'bi, dari 
Samurah bin Jundab, dia berkata: Pada suatu hari 

“Rasulullah # shalat dan bertanya, "Apakah di sini ada seseorang 
dari bani Fulan?” Beliau bertanya sebanyak tiga kali, tapi tak ada 
seorang pun yang menjawab. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya 
seorang laki-laki yang mati di antara kalian tertahan tak bisa masuk 

.surga disebabkan utang yang membelenggunya. Jika kalian mau, 
lunasilah utangnya! Jika kalian mau, serahkanlah dia menuju adzab 
Allah!” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
mereka berdua tidak meriwayatkannya lantaran ada perbedaan dalam 
hadits ini dari Sa'id bin Masrug. 

AA 3 ma lean 33 SG afata arya e 
MEA Ot up bh Mia Bis eng 
s3 0 o o 8 08 - . 30 0 - 
Gp Oam GP Aa Ha Ou baba 

Oli Gp Ga ES SP ke Kd eh 
da 3 aa IP SY LAS Aga aldi KI Ela 
Na (tag » na “ 5 na Ha en “ APA 'us (Bg jua 


Je 9 er. ore 4 5, 8.9 
0 yu Hung ale al udee s3 
665 Lih. hadits no. 2213. 


— Al Mustadrak 

















2215/86. Abu Bakar bin Ishag mengabarkannya kepada kami, 

. Ibrahim bin Muhammad bin Al Haitsam memberitakan (kepada 

kami), Abdullah bin Umar bin Aban menceritakan kepada kami, Abu 

Al Ahwash menceritakan kepada kami .dari Sa'id bin Masrug, dari 
Asy-Sya'bi, dari Sam'an bin Musyannaj. 

Abu Bakar bin Abdullah: Al Warrag mengabarkan kepadaku, 
Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi 
Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami 
dari ayahnya, dari Sa'id bin Masrug, dari Asy-Sya'abi, dari Sam'an 
bin Musyannij, dari Samurah bin Jundab, dari Nabi @, dengan 
makna hadits yang sama. 

Dan bagi orang yang ingin mengemukakan alasan hendaknya 
dia menilai cacat riwayat Ismail bin Abi Khalid dan Firas bin Yahya 
dengan merujuk riwayat para imam yang tepercaya seperti riwayat- 
riwayat di atas. Wallahu a'lam. : 


Boo so6. 3 


—D Kara yg Oi KA al mt aa —AV/YYAN 


0 Geo- £ 0 & o- 


SA YA aga Iseng ja da da 3 


Ora 9 8-3 


iB Ip TE oh HA Ip daPA Ab yi KA Li 
Ii ae A1 Ko AI Ipa ata SE ea ya 
seal Giaa G3 el IG Ja Aan yi #y: MN 

aU 2Jb 


2216/87. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 


566 Y ih. hadits no. 2213. 


Al Mustadrak — 


mendengar Haywah bin Syuraih menceritakan dari Bakr bin Amr Al 
Ma'afiri, dari Syu'aib bin Zur'ah, dari Ugbah bin Amir Al Juhani, dia 
berkata: Aku mendengar Rasulullah #& bersabda kepada para 
sahabat beliau, "Janganlah kalian meremehkan diri kalian!.” Ada 
yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat kami 
meremehkan diri kami?” Beliau menjawab, "Dengan utang. 20 


Sanad hadits ini shahih. Al" Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


sda oi Hi SS Jadi Af Ul —ANI NYA 


" LG . 


5P dia GP celap Hi ARI Ae Vla Bb gi Oi Pi Gia 


#0. 8. 


OI 13 dil Ss OA 5 sea 2 ci aa 2 35 
NY Ag an) 31 1 Tang ale Ai Io Isa) JB IU 
kd O # 4 3,9 £. 2 2 £. Ke sg ” 

LI Peng Ja ate JI OM ash 

2217/88. Abu Al Fadhl Al Hasan bin Ya'gub Al Adil 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abi Thalib menceritakan 
kepada kami, Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, 
Sa'id memberitakan dari Oatadah, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari 
Ma'dan bin Abi Thalhah, dari Tsauban, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda, "Barangsiapa roh dan jasadnya terpisah 
dan terlepas dari tiga hal, maka dia masuk surga, yaitu ghulul (harta 
ghanimah yang diambil secara diam-diam sebelum dibagikan), utang, 


dan kesombongan.” 8 


S7 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 
568 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Diriwayatkan pula oleh oleh Abu 
. Awanah secara mutabi' sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.” 
Ghulul artinya mencuri harta rampasan perang, termasuk di dalamnya korupsi 
dan sejenisnya. Penj. 


— Al Mustadrak 














Dikuatkan oleh Abu Awanah dari Oatadah yang meneguhkan 
. sanad ini: 


C5 aka Ki On IA suga Y YA 
Cell 3 OP) Crlelal ASIN AN SAS SU oh dab Gi Tana 
PBR BE AI Lb A3 3 ana pd BA NG 
5 PN Na UNP Ke UI I Ton BRA Ra cet 
DU ja ding die Eko yh) IU JB 0GP 3 Ab P1) 
AE GE YAN JA SI Ia mi A3 
2218/89. Ahmad bin Sulaiman Al Fagih mengabarkannya 
kepada kami di Baghdad, Ja'far bin Muhammad bin Syakir 
menceritakan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi dan Affan 
bin Muslim menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu 
Awanah menceritakan kepada kami dari Gatadah, dari Salim bin Abi 
Al Ja'd, dari Ma'dan bin Abi Thalhah, dari Tsauban, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, "Barangsiapa mati dan dia terbebas dari 
tiga hal, yaitu kesombongan, ghulul (mengambil harta rampasan 
diam-diam sebelum dibagikan), dan utang maka dia akan masuk 


surga . 200 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


MAN Gi 2IE) AA Bh Si S duga.Iryya 
An 1S 2 Wa CP ANE Gi Eka KA 5 63 Jaa 


669 Lih. hadits no. 2217. 


Al Mustadrak — 


Bow £ o- LP 


PI ge gl Naa ea 
Dela kat emo ae ama 
RA apa Edi AI ag da Jia DP SIA NP 


Ao- - Bo o- 


2219/90. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih, Ali bin Hamsyad Al 
Adl dan Da'laj bin Ahmad As-Sijistani mengabarkan kepada kami, 
mereka berkata: Hisyam bin Ali As-Sirafi memberitakan (kepada 
kami), Abdullah bin Raja' menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
Salamah bin Abi Al Husam memberitakan (kepada kami): Shalih bin 
Kaisan menceritakan kepadaku dari Sa'd bin Ibrahim, dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Nabi &, beliau 
bersabda, "Jiwa seorang mukmin tergantung di langit karena 


utangnya hingga utang itu dilunasi. 21 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya dari Ats-Tsauri, dia berkata di 
dalamnya, dari Sa'd bin Ibrahim, dari Umar bin Abi Salamah, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah. Dia adalah Ibrahim bin Sa'd, yang sesuai 
hapalan dan ketelitiannya lebih tahu hadits-hadits ayahnya daripada 
orang lain. 


Aa Gis (kagini Ip SA aa Al Bis Aa EYAKAN 


G2 A2 9 


aa oa oa Maa Ana bau Uji 


570 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. Diriwayatkan pula oleh Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya seperti itu. 
Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Sad bin Ibrahim, dan dia berkata, "Dari Umar 
bin Abi Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah'." 


— Al Mustadrak 








KA 3 de Aa bag AAN Jia (ji CS SA 
BS gi 






Pa an 
ita Hara AP pia Ke Ha LES YG Ea 
ai Apa yg JG ae alan cak S3 cal 52 coat 
A3 Sab Saba EA ajal Udi lag ala ah 
222091. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
. kepada kami, Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami 
. dari ayahnya. 
Ahmad bin Sahl Al Fagih mengabarkan kepadaku di Bukhara, 
Shalih bin Muhammad bin Habib Al. Hafizh menceritakan kepada 
kami. 
Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Ahmad bin 
Bisyr bin Sa'id Al Martsad mengabarkan kepadaku, keduanya 
berkata: Muhammad bin Ja'far Al Warkani menceritakan kepada 
kami, Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari 
Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: 


Rasulullah & bersabda, "Jiwa seorang mukmin tergantung di 
langit karena utangnya hingga utang itu dilunasi. sa 


H3 ig at SatayJrnna 


o- &o ia 2G. 3 AG 


«s AG AA EA AI Aa IU EA SL Gb TEA 


S7 ih. hadits no. 2219. 


Al Mustadrak — 





na da Na bana Cai Ae 
SA AG SA yak en am il Codil Oo) Karpet 


og aya B3 GUA 5 AN 2 Op Dyu 
— en CO 3, PAW NN ex ea Ge 6 eeinbalal Ce IE 


Ti An SEO Bem BS Ba LE Mag WA 0 BAN NG 
Mn HIyA Agih KE Sg NG abah 
Ae Ne DA 

2221/92. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad 
menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, Ibrahim Al Hajari menceritakan kepada kami dari Abu Al 
Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa sesungguhnya 
Rasulullah #& bersabda, "Sesungguhnya iblis telah putus asa untuk 
melihat berhala disembah di tanah Arab, tapi dia akan ridha jika 
kalian melakukan dosa yang diremehkan oleh kalian. Oleh karena itu, 
Jauhilah kezhaliman sebisa kalian, karena sesungguhnya akan ada 
seseorang yang datang pada Hari Kiamat dengan mempunyai amal 
baik yang dia perkirakan mampu menyelamatkannya, tapi ternyata 
ada orang lain berdiri dan mengadu kepada Allah, 'Wahai Tuhan, si 
fulan itu telah menzhalimiku dengan suatu kezhaliman'. Maka 
dikatakanlah, 'Hapuslah amal baiknya hingga tidak tersisa satu 
kebaikan pun'. 


Sanad hadits ini shahih: namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


672 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Hadits ini didengar 
oleh Khalid bin Abdullah darinya (Ibrahim Al Hajari).” 


— Al Mustadrak 














Ha Sl Gs KAA St-ar/rrry 


ea. 


Ap IE ES j Gas Pa Aa Gan A5 BAYI 


AW Se 5 JG IG Kp op AE ana 


PELAN 


PA MA Oa Bin LG: lh ala 
MSI GI aan V9 32 $ Lala 533 Ale) DL uh sa 
SN ba Ga EN PJ Dera) 
AL gi ai th ee 
IS ogah 


2222193. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Al 
Abbas bin Al Fadhl Al Asfathi memberitakan (kepada kami), Ahmad 
bin Yunus menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada 
kami, Umarah bin Ghaziyyah menceritakan kepada kami dari Yahya 
bin Rasyid, dari Abdullah bin Amr, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, "Barangsiapa syafaatnya menghalangi 
dilaksanakannya suatu hadd (hukuman) Allah, maka dia telah 
menentang Allah dalam urusan-Nya. Barangsiapa mati dengan 
membawa utang, maka tidak ada lagi (pembayaran) dengan dinar dan 
dirham melainkan dengan amal kebaikan atau keburukan. 
Barangsiapa bersengketa untuk memenangkan sesuatu yang salah 
(bathil), padahal dia tahu (itu salah), maka dia akan senantiasa 
berada dalam kemurkaan Allah sampai dia berhenti (dari 
persengketaan itu). Barangsiapa mengatakan sesuatu pada diri 
seorang mukmin yang tidak sesuai kenyataan, maka dia akan 


Al Mustadrak — 


dikurung dalam lumpur yang rusak hingga dia datang dengan 
membawakan jalan keluar dari apa yang dia ucapkan itu. 21673 


. Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkan. 


BAR AS Kaya YES Aj Eta yror 
Aa HE taka oi KN Ip Aa Wa AA Sae gp jai 
JI ala Ko AI Jpn 0 GA ai pile yg 


o 3 8. . Dra aa BO ce .8 
pa SU da Jok GA Gg OS) as ps P3 (or) Dj 
, Pd 4 ag NAN “ ngo 9 Ma gita as P ? . . KT 
Ia 281 JS BMA IS el 3 AI Jd Ga AS UMR, 
hal 3 ata Lani AP () - La 8 - Bar au Sit 
AI ssi CS ee dos aj YAN :JB Has pe AP 
A Nala en “Ben e Urdu 28 wa. rt “3 Pan” ?.. aa 
Sl Ja Ga) AU BAG PAT Clan 3 PUS P1 


ngoe 3 One cott NN 1 £ Bo Io v0 

"Es Dj alami Als TANI JG US jani 

2223/94. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub menceritakan 

kepada kami, Bahr bin Nashr bin Sabig Al Khaulani menceritakan 

kepada kami, Syu'aib bin Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku. | 

Ali bin Hamsyad menceritakan kepada kami, Ubaid bin Abdii 

Wahid menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair menceritakan 

kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari 


S3 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


— Al Mustadrak 














'Zaid bin Aslam, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari 
. Rasulullah #&, beliau bersabda, "Ada seorang laki-laki tidak pernah 
berbuat kebaikan akan tetapi dia memberikan pinjaman kepada 
orang-orang. Dia berpesan kepada utusannya untuk menagih, 'Ambil 
dari yang mampu membayar dan tinggalkan orang yang kesulitan 
membayarnya. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita'. 


1. 


Ketika dia meninggal dunia, Allah berkata kepadanya, 
"Apakah kamu pernah berbuat kebaikan?” Dia menjawab, "Tidak, 
hanya saja aku memiliki pegawai dan aku terbiasa memberikan 
pinjaman (piutang) kepada orang-orang. Jika aku mengutusnya untuk 
menagih maka aku berpesan, 'Ambil dari yang mampu membayar dan 
tinggalkan orang yang kesulitan membayarnya. Semoga Allah 


mengampuni kesalahan kita'" Allah pun berfirman, "Ya, aku sudah 


mengampunimu. sai 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak mengeluarkannya. 


ai JAMI Bea Gi S | dare 

A3 Dae 31 ae ws SI sea Ii LA Gia An ai 
Put PIN sena oi BEP pala oi La Hip 
“2 SE afi NY yu ap YA Ga Jab Ls 
Aa He ng AA doa Seto Pa Tu 


SJ iba WES IA) SAI Mb Jen pa S3 ale, 
Ab JIE IN IE Kent ag Ka B3 BSN JS ta 


674 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — 


Y AI C. — 23 dala 3 ae SAI 6 v 06 


2... 


AE JB WII pat dea ta aa 
de 5G la Ina ag le AA em iblis 
ay ea AA Y, SA Ar ud: LJB ola of 
sada bae aneh Pen ubi 
AJ 2 MB #ouaga AT 25, ca Haa Ga ed 


. 


1 3 Pevenan Pagepi 6 2 as ta KA 


20... 
. 


Mana ah S3 Ja 3 
Ja on Ja) s6 SG Se ai Ty 


db sg ME G dn ka Ta 

2224/95. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepadaku, Ali bin 

Abdul Aziz memberitakan (kepada kami), Muhammad bin Abbad Al 
Makki menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan 
kepada kami dari Abu Hirzih Ya'gub bin Mujahid, dari Ubadah bin 
Ash-Shamit, dia berkata: Aku dan ayahku keluar menuntut ilmu di 
perkampungan Anshar ini sebelum kampung ini musnah. Orang 
pertama yang kami temui adalah Abu Al Yasar, salah seorang sahabat 
Rasulullah #8 yang mempunyai seorang budak laki-laki. Dia 
mengenakan sebuah mantel ma'afiri, demikian pula budak laki- 
lakinya itu. Dia juga membawa sebuah map berisi lembaran-lembaran. 
Lalu ayahku berkata padanya, "Aku melihat ada bekas amarah dari 
wajahmu?" Dia menjawab, "Benar, aku punya piutang atas diri si 
fulan bin fulan Al Harami, maka aku mendatangi keluarganya dan aku 


— Al Mustadrak 

















tanyakan apakah dia akan memungkiri? Mereka berkata, "Tidak'. Lalu 
keluarlah anaknya, dan aku bertanya kepada anak itu, 'Di mana 
ayahmu?' Dia menjawab, 'Dia mendengar perkataan engkau lalu dia 
bersembunyi di ranjang ibuku'. 'Maka aku berkata kepadanya, 
“"Keluarlah! aku sudah tahu kamu di mana'. Dia pun keluar, dan aku 
langsung bertanya padanya, 'Apa yang membuatmu bersembunyi 
dariku?" Dia menjawab, 'Demi Allah, aku takut jika berkata sesuatu 
padamu maka aku berdusta atau aku berjanji tapi mengingkari, 
padahal kamu adalah sahabat Rasulullah #'. Aku lalu berkata, 'Demi 
Allah, kamu tidak sanggup bayar?' Dia menjawab, "Ya, demi Allah". 
'Maka aku membuka lembaran catatan dan menghapus utang, lalu . 
berkata, 'Kalau kamu sudah mampu bayar maka bayarlah, tapi jika 
tidak maka telah lunas. Sekarang saksikanlah bahwa aku telah melihat 
dengan kedua mataku ini (menunjuk ke kedua mataku), mendengar 
dengan kedua telingaku ini (menunjuk kedua telingaku), dan aku 
pahami dalam hati (menunjuk ke arah hatiku), bahwa 
Rasulullah & bersabda, "Barangsiapa memberi kelonggaran pada 
orang yang tidak mampu membayar utang, maka Allah akan 
menempatkannya dalam naungan-Nya. 23 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Diriwayatkan pula secara ringkas dari Zaid bin Aslam, Rib'i 
bin Khirasy, dan Hanzhalah bin Oais, semuanya dari Abu Al Yusr. 


sen an DS aa asa AE -AU/YYYO 2. 


Ja Pu pia AN Gan: YG Aa Ceng D1 MAN da 


. 


675 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim, ada 
beberapa riwayat yang lebih ringkas dari Rib'i bin Khirasy dan Hanzhalah bin 
Oais dari Abu Al Yasar.” 


Al Mustadrak — 


AMAN AP 3 Oup Us ama didi KORG aa ra 


” 
0342. 4 Pa 


ng GIA oh OR Ip GIA Hi USA Somea Loh caagan 
IE ( maa Ja Up sdt Ga ala SN lo Ipa ta 
Karta SG Si ju GI IA Jo JB ito ga 
kr Ka ka YA 


2225/96. Abu Muhammad Ahmad bin Abdullah Al Muzani 

dan Abu Sa'id Ahmad bin Ya'gub Ats-Tsagafi, menceritakan kepada 

. kami, keduanya berkata: Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah Al 
Hadhrami menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah 

menceritakan kepada kami, Affan bin Abdul Warits bin Sa'id 

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Juhadah menceritakan 

kepada kami dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata: 

Aku mendengar Rasulullah MH bersabda, "Barangsiapa memberi 

. kelonggaran waktu (pada orang yang tidak mampu membayar utang), 
maka pada setiap hari dia mendapat pahala sedekah sebelum uting 
itu terlunasi. Apabila utang itu telah dilunasi dan dia tetap memberi 
kelonggaran, maka baginya pahala sedekah yang sama untuk setiap 


harinya. 3! 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
mereka berdua tidak meriwayatkannya. 


Har KE AA MA AG, Tant av/rrya 
Beo bara US ALA Pa tea Oa ap SA Gia al rol 


SS Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


— Al Mustadrak 














Teen “JG Ta 9 yarma AP 2. Ap Ora HS 
Usa OS (mal Alah 0S d3 33 Opa AN ANA TA La 
3 pura D yataarg yag Cia pia be dgan uya sa) 
Ke gd al sd: PENTET EA 

2226/97. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami dari asal kitabnya, Ahmad bin Sayyar 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepadaku dari Abu Wa'il, dari Abu Mas'ud Al Badri, 
dia berkata, "Ada seseorang yang ketika dihisab tidak memiliki amal 
kebaikan, namun dia merupakan orang kaya yang biasa memberi 
pinjaman kepada orang-orang. Dia biasanya berpesan kepada para 
pegawainya, 'Siapa yang kalian dapati mampu (membayar utang) 
maka ambillah darinya, dan siapa yang kalian dapati tidak mampu 
membayar maka anggap saja lunas, semoga dengan itu Allah 
mengampuniku'. Allah pun berfirman, 'Aku lebih pantas untuk 
melepaskannya (mengampuninya)'. an 

Sanad hadits i ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, 
namun mereka berdua tidak meriwayatkannya. 

Ada pula yang menyebutkan hadits ini dengan sanad yang 
sampai kepada Rasulullah $ melalui jalur Abdullah bin Numair 
dari Al A' masy: 





STI Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim, serta dikuatkan oleh riwayat Ibnu Numair dari Al A'masy." 


Al Mustadrak — 


he 20 1.0 3 8 


AN ea Tea ora Ant pd oa — AA/YNNY 

ia HE AG ES ed ES aga dg ra 

R aa : s3 M5 0. Net Oo . Tan 0 
ai de al dya) at SAI D yrma ae ah an CARE 
0 II Mo aro. Pe EN PJ naa 3 ot 
SPA 0S ya Abay peli Jory Ka ye JG play Ale 
2227/98. Abu Hamid Ahmad bin Balawaih menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Usman bin Abi Syaibah menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Numair menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Wa'il, 
dari Abu Mas'ud Al Badri, bahwa Rasulullah & bersabda, 
"Seorang laki-laki dihisab (amalannya), dan ternyata dia tidak 
memiliki amal kebaikan...." Lalu dia menyebutkan hadits itu dengan 


makna hadits yang sama.”' 


ae 33 de Of agih seng 3 So Hong aa 


He pop AAN pp Kp ia da Cia ajh 


US Ta Bo IS Ol ena Ol GP MAKE IP ja 


SBI NG IGD Kuil Al ygale dg 3 J 
bni G3 Gelas Kaip LAN JB US Jab Jada SEN aa 
JS delta die AN IAI IP JL AS d8 1 Ji ia 


3 : se. 32,0 


Feat So da M3 BEN GI TA AI Ip | 
SJ Lag lab cant V3 Ska At GA A3 "Jala CT 


638 Y ih. hadits no. 2226. 


— Al Mustadrak 

















aan ph PA ma Han BK Sa PE UAP PA 2 Ni PIA 
Y JB Me) 13 Yo Ja ln le ee Al dy 
Mena ana Ia Na Na AE ee EA 
ale An Ho Ip GAS 2G BE Up JASA UG : JG 
ore ta “3 Y # - 3 yana ai Ie - 0 ai . Pra oc 
MEA Ito AI Jaa DJ 2363 Lita JO JA is dh 
IA RE IE adat Lp 1JE KAIN Kia RA Gl aa edi 
Na -G y.? . 390 me Li Mah Ba Ri EA AS KS KP 
KIE AI Ceko BI Jay K2 Unlai3 1JG YP Ups Ud Upah US Ar 
2228/99. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 

kami, Ali bin Abdul Aziz memberitakan (kepada kami), Al Oa'nabi 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan 
kepada kami dari Amr bin Abi Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
bahwa seorang laki-laki menagih utang kepada seseorang yang 
berutang sepuluh dinar kepadanya, maka orang yang berutang berkata, 
"Demi Allah, hari ini aku tidak memiliki uang untuk melunasi 
hutangku padamu.” Dia (penagih utang) berkata kepada orang itu, 
"Demi Allah aku tidak akan meninggalkanmu hingga kamu 
- melunasinya atau membawakan penjamin untuk dirimu.” Orang yang 


berutang berkata, "Demi Allah, aku tidak bisa membayar dan tidak 
pula mendapatkan orang yang bisa menjaminku.” 


Akhirnya dia (penagih utang) membawa orang yang berutang 
itu kepada Rasulullah @, lalu orang yang berutang berkata, "Wahai 
Rasulullah, orang ini memaksaku (untuk melunasi utangku), lalu aku 
meminta tempo waktu satu bulan, tetapi dia tidak mau sampai aku 
membayarnya atau mencari orang yang bisa menjaminku, maka aku 
berkata-padanya, 'Demi Allah, aku tidak memiliki penjamin dan tidak 
dapat membayar (utang) hari ini.” Maka Rasulullah @ berkata 
kepadanya, "Apakah kamu meminta tempo kepadanya satu bulan 
saja?" Dia menjawab, "Tidak." Rasulullah #8 pun berkata 


Al Mustadrak — 


kepadanya, "Aku akan menjadi penjaminmu untuk utang-utang itu.” 
Orang itu akhirnya pergi. 

Kemudian si peminjam membawa sejumlah yang dia janjikan, 
maka Rasulullah #$ bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan 
emas ini?” Dia menjawab, "Dari ma'din (hasil bumi, tambang).” 
Beliau berkata, "Pergilah! Kita tidak membutuhkan itu, karena tidak 
ada kebaikan di dalamnya.” Akhirnya Rasulullah $ melunasi 
utangnya.? | 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari untuk Amr bin Abi 
Amr, sementara Ad-Darawardi sesuai syarat Muslim, akan tetapi 
mereka berdua tidak meriwayatkan hadits ini. 


Pt - 


He in PEN AA pi AM EL 5. Irrya 


4 0 N 


Ap Gi oo Ag ia ah kai Mia ae Ni 

aib gni Ta P AA GP APU yi Atu 2 al 
Ls SA te Kpn Pa Je JP Ia. 
— HA Ka Y ai 16 SA SI 
AC Al Sy CJ ega St ala Pnb “gia 
SI Jas Kia CA Jep TJ Gl ja A3 4 
Kuah GA my lh “JS 


22290100. Abu All Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul 
Hakam memberitakan (kepada kami), Abdullah bin Wahb 





5 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


— Al Mustadrak 











maa am meta 








menceritakan kepada kami, Muawiyah bin Shalih mengabarkan 


.kepadaku dari Sa'id bin Hani', dari Al Irbadh bin Sariyah As-Sulami, 


dia berkata: Aku pernah menjual seekor unta muda kepada 
Rasulullah @, lalu aku datang meminta pembayaran kepada beliau. 
Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bayarlah untaku itu.” Beliau 
menjawab, "Aku akan membayarnya, tapi hanya dengan perak.” 
Rasulullah #8 pun membayarkannya kepadaku dengan sebaik- 
baiknya pembayaran. 

Lalu datang seorang Arab badui kepada beliau dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, bayarlah harga unta muda milikku ini.” (Lalu) 
beliau membayarnya dengan unta yang sudah berumur, maka si Arab 
badui tadi berkata, "Wahai Rasulullah, ini lebih baik dari unta muda 
(bakr) milikku.” Beliau menjawab, "Itu untukmu. Sesungguhnya 
orang terbaik dalam suatu kaum adalah yang paling baik dalam 


membayar (melunasi utang). seal 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya dengan redaksi hadits tersebut. 





580 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 
Dalam redaksi Al Mustadrak tertulis (xl ,x) yang kalau diartikan “tanpa waktu” 
maka jelas menyimpang. Lalu saya temukan dalam Musnad Ahmad tahgig 
Syaikh Syuaib Al Arnauth dengan kalimat Hi Xx) yang artinya unta sudah 
berumur. Sementara itu, dalam Sunan Ibnu Majah dengan hadits yang sama 
tertulis (ix | Ema) (unta yang lebih tua). Jadi, diyakini terjadi kesalahan tulis dalam 


Al Mustadrak, sehingga besar kemungkinan kalimat seharusnya adalah (wa 41) 


yang artinya unta yang lebih tua. Penj. 
Dalam Al Mustadrak tertulis (“—-xr3 Y) yang kalau diartikan adalah “kecuali pada 


saatnya". Namun, dalam Musnad Ahmad dengan hadits yang sama tertulis (Hi 
—) yang artinya, “hanya dengan uang perak,” dan ini lebih tepat, sebab lebih 
mengena dengan konteks kejadian. 


Al Mustadrak — 


BS AKU AA Ben 3 Mas gta rr 
IE EA Gia Saka JA Op Bi aa al Sai 
Laga 1SE er Ing 13 AN K2 AS 1G "ad 2 AAN 


ga o? - 2. Pa 
Gopi dunia Gpp Olesi 


aa - -. 1.3 2 9 30 485. 4 ah "ea NN Led 
—- Ga GI PAN KA YLSA yaa yi Upi, 
: SA Kaban GAS Ne At 
5 $ 
4 0 1-0 o- 3015. 3 N 


2 en GIS CAN Ay Kamal aa tua, 


Dara 


Pte 


PJ 0 2. 20 2 ed | 
0 Ian PP Okita A5 YG di Ea bet op Kabah 


3 


ea Gi Ab an US 1 ai dipa o ap 
Ha ana ai ate AN dg On aa EN AANG AK 


. 
0. 


$ : - or, Pa - -. sn PA 2. ea : .. .. 2x 
Al dy—ag II SB GANY OF 0593 cela Ulasan Ea SALU 
: KJ Lg ig Le EN 1g or A 2 
ah 2 JB as elu dala Al ole 
2230/101. Abdullah bin Ishag Al Khuza'i mengabarkan 
kepada kami di Makkah, Abu Yahya bin Abi Maisarah menceritakan 
kepada kami, Bakr bin Muhammad Ash-Shairafi memberitakan 
(kepada kami) di Marwa, Abdushshamad bin Al Fadhl menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Yazid Al Mugri menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Sufyan bin Sa'id Ats- 
Tsauri. 
Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami di Marw, Ahmad bin Sayyar menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami. 


— Al Mustadrak 














Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Az-Zahid 
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Isa 
menceritakan kepada kami, Abu Hudzaifah menceritakan kepada 


' kami, keduanya (Abu Hudzaifah dan Muhammad bin Katsir) berkata: 


Sufyan menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Suwaid 
bin Oais, dia berkata, "Aku dan Makhramah Al Abdi mendapatkan 
pakaian dari Hajar atau Bahrain. Ketika kami berada di . Mina, 
Rasulullah $$ mendatangi kami dan membeli celana panjang yang 
ramping perutnya dari kami. Kami memiliki seorang peninmbang 
yang menimbang dengan upah tertentu. Lalu 
Rasulullah & memberikan bayarannya kepada tukang timbang itu 
dan bersabda, "Timbanglah dan lebihkan sedikit!” 


Sufyan meriwayatkan dari Simak. 


NBA Na Chaos Uy/rrna 


4 ) -a 


Jana 3 Ao ya Haa 


o- 2 he3 Tua Tera 


As. daan 3 Lag gi SALA Oi ah 
an Bis 


Dea ami plat Uh Gas cd Kana PA Arta 
Sana aan 

Bh OLS AS Ky g NA an Uya: 

PE NN Ae aa IT aa Tera 

ne ha dan Dia top 


KALI, da pg da daa 


81 Tih. hadits no. 2231. 


Al Mustadrak — 


2231/102. Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Ash- 
Shaffar menceritakan kepada kami, Ahmad bin Mahdi bin Rustum Al 
Ashbahani menceritakan kepada kami, Al Muammal bin Ismail 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami. 


Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Ishag Al Oadhi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami. 


Abu Ahmad bin Abi Al Hasan mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Bisyr bin Khalid Al 
Askari menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari 
Simak bin Harb, dia berkata: Aku mendengar Abu Shafwan berkata, 
"Aku menjual celana kepada Nabi @, dan beliau menimbangnya 
dengan melebihkan timbangan.”882 | 


Abu Shafwan adalah kunyah untuk Suwaid bin Oais, sahabat: 
Nabi dari kalangan Anshar. Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, 
namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


— de Bagi seng Se tua rian 
PMA ai ge nge aa HAN Ke 
le Io AI Iyo3 JB IE tra oi ap La Ie Pa 


582 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Syu'bah menguatkan riwayat Sufyan 
dalam hal ini dari Simak, hanya saja dia berkata: Aku mendengar Abu Shafwan 
berkata, 'Aku menjual celana panjang kepada Nabi SAW, dan beliau menimbang 
untukku dengan melebihkan sedikit. Abu Shafwan adalah Suwaid, dan hadits ini : 
sesuai syarat Muslim.” 

Dalam At-Tagrib disebutkan, "Apa yang dipastikan oleh beliau bahwa kanak 
nya adalah Abu Shafwan, harus ditinjau ulang, sebab yang ber-kunyah Abu 
Shafwan itu bernama Malik.” 


—— Al Mustadrak 














Ca Ana ababamnaa-..- an 
2 TE EA 
- 


Sa Kia as Al IS: 053 ja AKI ang 


2232/103. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Ali bin Abdul Aziz memberitakan (kepada kami), Arr bin Aun 
menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdullah memberitakan dari 
Husain bin Oais, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda kepada para pemilik takaran dan 
timbangan, "Sesungguhnya kalian telah diberi tugas mengurusi 
sesuatu yang telah menyebabkan hancurnya umat-umat terdahulu.” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. | 


SEN 7 LA EN A6 AN UP EN KATA AAN 


KMR) 


“ea Uu ta ea Pi tree Cai Pr 


ola AI del yA 23 Jet na 

Sa Aa Es Anya Dn ate 13 Kena da YG 
o T ES N 30 24G- 39 $. 
3 LA Ga MEN Ag ga Gi Laba 


30 Bar 0 


Penanda Oak 2 ata G1 ea Gi Sh) Cu 2 
M1 Ion Bd 2p PAN AA gi 5 cal jp Lah 
2 AE Sa Innb ah Ka PS LP ai dn ae Lo 


G3 Jaa IG GS Ls Ta RA SI Ol tai 





1688 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Husain bin Oais dianggap dha'if oleh 


para ulama.” 


Al Mustadrak — 


2233/104. Abu Abdirrahman Muhammad bin Abdullah bin 
Abi Al Wazir At-Tajir (sang pedagang) mengabarkan kepada kami, 
Abu Hatim Muhammad bin Idris menceritakan kepada kami. 


Abu Amr Ismail bin Nujaid As-Sulami mengabarkan 
kepadaku, Abu Muslim memberitakan (kepada kami), keduanya 
berkata: Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Fadha' menceritakan kepada kami. 


Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan kepadaku, Al 
Husain bin Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, Ishag 
bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman 
memberitakan (kepada kami), Muhammad bin Fadha' menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, dari Algamah bin Abdullah Al Muzani, 
dari ayahnya, bahwa Rasulullah # melarang pemecahan uang 
logam kaum muslim yang biasa beredar antara mereka, kecuali 
lantaran suatu dan lain hal, atau dirham dipecah dijadikan perak, atau 
dinar yang dipecah yang dijadikan emas.“ 

Al Anshari tidak menyebut ayah Algamah dalam haditsnya, 
sedangkan Al Mu'tamir menyebutkannya. 


684 Adz-Dzahabi tidak mengomentari hadits ini dalam At-Talkhish. 
Saya (Abdul Oadir Atha) katakan, "Muhammad bin Fadha Al Azdi Al Bashri Al 
Abid dianggap dha'if oleh Ibnu Ma'in." 
Al Ugaili berkata, "Haditsnya tidak menjadi mutabi', dia adalah saudara Khalid 
bin Fadha'. Dia biasa meriwayatkan dari ayahnya, dari Algamah bin Abdullah Al 
Muzani, dari ayahnya, dia berkata, 'Rasulullah SAW melarang pemecahan mata 
uang'." . 
Al Bukhari berkata, "Aku mendengar Sulaiman bin Harb berkata, "Yang biasa 
memecahkan mata uang adalah para jamaah haji, dan belum dikenal pada masa 
Rasulullah SAW'.” 
An-Nasa'i berkata, “Muhammad ini dha 'if.” (Al Mizan, 5/4). 


— Al Mustadrak 











GIA 9 ta ui Masa pia 4 SPA so/rrrt 


PA Na Pa Ayi 4. pa jar as A Eta 


Ol ad den ah 3 AAA FA pe P5 


KN NN 


al ea Sma La Na Kena HPA Ke ya kaan or 


P3 


Wo AG IE te gd jae da 
NA AN dat) MB) AR patang Ma PE) 2S 


Ate GA 
»934/105. Abu Ja'far Muhammad bin Shalih bin Hani' 
mengabarkan kepadaku, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 
Anas Al Ourasyi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid Al 
Mugri menceritakan kepada kami, Haywah bin Syuraih memberitakan 
(kepada kami), Malik bin Al Khair Az-Zabadi memberitakan (kepada 
kami), bahwa Malik bin Sa'd At-Tujibi mendengar Ibnu Abbas 
“berkata: Aku mendengar Rasulullah # bersabda, "Jibril datang 
kepadaku dan berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah 
melaknat khamer (minuman keras), pemerasnya, orang yang minta 
diperaskan, peminumnya, pembawanya, orang yang minta dibawakan, 
penjualnya, penuangnya, dan orang yang minta dituangkan'. pn 


Sanad hadits ini shahih. Syahid-nya adalah hadits Abdullah bin 
Umar, namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


em 


685 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih, demikian pula 
syahid-nya.” 


Al Mustadrak — 


20 15- 3 Io 0 


SAI ENI AGAN Las 23 MASA urat a/vrro 


Ii kal OP SE ENI YG dil JUAN Jaga OP AN KE 
Sg. 0 IS 1 PPN o MENU & P3 o 1 

Ca Ant GP ab Yi ab Gas Oa 2 BEI SAS 
2, #0. 5. 0 o- eh o- 0 - 0. Lo G o- 
ol dl YP US op MAS IS PI pd as 
Dah ea anna an Me ak Cena an yan an A5 Ben aa 
GB 99 ASI JB Pig AS Cake Al Sya) 
oa AD ba ilang MR yaa MN yaa UG AA 
| Ke IT ME 
2235/106. Muhammad bin Isa Al Oazzaz Ar-Razi 
mengabarkannya kepadaku di Baghdad, Abdullah bin Musa Al Adil di 
Naisabur memberitakan (kepada kami), keduanya berkata: Ali bin Al 
Husain bin Al Junaid menceritakan kepada kami, Al Mu'afa bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami, Fulaih bin Fulaih menceritakan 
kepada kami dari Sa'id bin Abdurrahman, dari Wa'il, dari Abdullah 
bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa 
Rasulullah $& bersabda, "Allah melaknat khamer dan melaknat 
orang yang menuangkannya, yang meminumnya, yang memerasnya, 
yang minta diperaskan, yang membawanya, yang minta dibawakan, 


penjualnya, pembelinya, dan yang memakan hasilnya (keuntungan 
dari penjualannya). 


. P3 i () P3 £ 
pa AI dl yah Uji BASA Gaet SAN VIYYYA 
Ob ala GP dika II SAS Ea MA 5 Pu Ela Wa 


IA FA sa ale 3 ne Pa of Petra u cal ga 32 


586 Y ih. hadits no. 2234. 


— Al Mustadrak 








AN 0 


dalang 9 cat Laki Oa TN ol 2 Oo ng ae 
Cb BARA Kak, BA Gani Ba ya 3g Gas Tag 
Abad Ie Ko NS lt 


2236/107. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Sallam mencefitakan kepada kami, Hammad 
bin Salamah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari 
ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi # membeli seekor unta dari 
seorang Arab badui dengan pembayaran berupa kurma. Awalnya 
beliau mengira kurma itu ada semua pada beliau, namun ternyata yang 
ada hanya sebagian, dan sebagian lagi tidak ada. Akhirnya beliau 
berkata (kepada penjual), "Maukah kamu mengambil kurma ini, 
sedangkan sisanya menunggu musim panen?” Ternyata dia enggan, 
maka Nabi & meminjam kurma (dari orang lain) dan 
membayarnya (tunai).87 | 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. : 


aa Lai APH ih Waah segi ara 

GAS Wgm Kit dag BAN Ap na dada yaa 33 Kata 
AA ap DS ti PA Ula 5 al UP ea PAN 
ey Tb bra dg klo Jo" AA 
HH Ya bah 8 AG sa 


687 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Yahya bin Salam dha'if, dan tidak ada 
yang meriwayatkan darinya.” 


Al Mustadrak — 


LE TANPA JG BJ 
C2 sjada FA of GP Ubin dl 3 df 
kt Hu UP dat ah EU Sala CA gas 2) 

| II BnyP Elo HN 3 


2237/108. Abu Ishag Ibrahim bin Firas Al Fagih mengabarkan 
kepada kami di Makkah, Bakr bin Sahl Ad-Dimyati menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Yusuf At-Tinisi menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Salim menceritakan kepada kami dari ayahnya, 
dari kakeknya, bahwa Zaid bin Sa'nah adalah salah seorang rahib 
Yahudi, dia mendatangi Nabi & untuk menagih utang. Dia 
menyelempangkan - pakaiannya ke pundak, kemudian berkata, 


"Sungguh, kalian ini wahai bani Abdul Muththalib, adalah orang- 


orang yang suka mengulur pembayaran. Aku sungguh tahu siapa 
kalian.” Mendengar itu Umar langsung membentaknya, tapi 
Rasulullah & justru berkata, "Wahai Umar, kami dan dia lebih 
membutuhkan sikap selain itu (bentakan), yaitu kamu menyuruhku 
membayar dengan baik dan menyuruhnya menagih dengan cara yang 
baik. Berangkatlah, wahai Umar, bayarlah haknya. Jika masih tersisa 
sekitar tiga maka tambahkan menjadi tiga puluh sha', karena kamu 
sudah mendustakannya tadi. “8 

Sanad hadits ini Shahih, namun LAI Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Ba Saka da oral Ho gs alrnra 
.. -. Abe 
Pen MA oa Cgnlaadi Jep ah 5 


688 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini mursal.” 


— Al Mustadrak 




















PE. Da ee 2. o - a10 Lo. £ 0 3 0. £ 
Ol KANE CAS Gl OP GP Ujian Il or Al laa OP Lgi 
. - - P3 PP - : 


-, 5 30 2 23 PA na Leni 375 A, 9, , - H3 
AG 3 

2238/109. Ahmad bin Sulaiman Al Fagih mengabarkan kepada 

kami di Baghdad, Muhammad bin Ismail As-Sulami menceritakan 
kepada kami, Sa'id bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, 
Yahya bin Ayyub memberitakan dari Ubaidullah bin Abi Ja'far, dari 
Nafi', dari Ibnu Umar, dari Aisyah, bahwa Rasulullah & bersabda, 
"Barangsiapa menuntut haknya, hendaknya menggunakan cara yang 


terhormat, baik dipenuhi maupun tidak. kis 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Syahid-nya adalah riwayat dari Abu Hurairah: 


(de atis —1Iryra 


3 sa 0 


Iman Uda cd Mara Kr 
II Ip JS 25 GIA gl IP Ca oi SAE PAW 
AGAN AG — 3d 

2239/110. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakannya kepada 

kami, Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, Abu 


Hammam Muhammad bin Mujib menceritakan kepada kami, Sa'id 


689 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari, . 
sementara itu dia meriwayatkan sebuah syahid dari hadits Abdullah bin Yamin, 
dari Abu Hurairah.” 


Al Mustadrak — 


bin Yasin Ath Tha'ifi menceritakan kepada kami dari Abdullah bin 
Yamin, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah & bersabda 
kepada pemilik hak, "Ambillah hakmu dengan cara terhormat (aku 


mengira beliau berkata), baik sempurna maupun tidak.” 


0. ca 


Ga SAE ai 3 ma obat Urget-NY 
ga 5 IP ii SALA HE Up gaga Oi MASA Bia 
op Bae Aa Ke Ol dna Ii IP AN) II LSI CI aa 
2 - -, c. Pa INA AA P3 y 4 Hi nan Se 2... :. Pa 
LAS cah AG Ala IN elo AN Sah (36 US JB tlat l 

2,00 » . CE LIL ed -N rok Pee Natan 
Asik IS) IG SAW IGb SS PA es Lp 

2240/111. Abu Al Abbas Oasim bin Al Oasim Al Yasari 
mengabarkan kepada kami di Marw, Muhammad bin Musa bin Hatim 
Al Basani menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hasan bin Syagig 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Wagid menceritakan kepada 
kami dari Yazid An-Nahwi, bahwa Ikrimah menceritakan kepadanya 
dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika Rasulullah & datang ke 
Madinah, penduduknya adalah orang-orang yang paling curang dalam 
hal takaran, maka Allah menurunkan ayat: 'Kecelakaan besarlah bagi 
orang-orang yang curang". (Os. Al Muthaffifiin (83J: 1). Setelah itu 
mereka pun memperbaiki cara mereka dalam menakar.”! 

Hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Musllim tidak 
meriwayatkannya. | 


60 Lih. hadits no. 2238. | 
691 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


—— Al Mustadrak 











Syahid hadits ini adalah riwayat dari Abu Hurairah berikut ini 
.yang lebih mendetail: | 


BA 303 


AA al) Gs CARA AS Af aa AYAT AA 

5 AN HS IA LAN ES AN ES ag Sui gi 
IL Hip AD al Ya Ag De 3 A3 GAS ayah 
Aa Bia ye Ji bg lan So A1 Jr aa 


s.d 


P3 Ka St Cg Cai eh Up 
: 5 Ia Lari » an” 4 .. 
DI Jia gm 3 la | Suka sn 3 aa 


. 
- 


1? : Puan Aa aa An PR nja 
PP Gi Ae EU EL Laba ola iba OI 9 
. 0.9 2 . Pa AAN PAI oT- tah 2, , & 8. ra aa Pa PN 
Sl Pe J3 plg le AI le Jd) KG Una 

Pe 
2241/112. Abu Al Walid Al Fagih menceritakan kepada kami, 

Ibrahim bin Muhammad bin Yazid Al Marwazi menceritakan kepada 

kami, Abu Ammar Al Husain bin Huraits menceritakan kepada kami, 

Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada kami, Khutsaim bin Irak bin 

Malik menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia 

berkata, "Ketika Rasulullah # keluar menuju Khaibar, beliau 

menetapkan Siba bin Urfuthah Al Ghifari sebagai pengganti beliau (di 

Madinah). Kami datang dan melaksanakan shalat Subuh bersamanya, 

pada rakaat pertama dia membaca (yaxS), dan pada rakaat kedua dia 


membaca (Swikel F3). Aku berkata dalam hati, 'Celakalah ayah si 


fulan yang memiliki dua alat penakar, satu dari alat takarannya benar 
dan satunya lagi takarannya curang'. Lalu kami mendatangi Siba' bin 


Al Mustadrak — 


Urfuthah, lantas kami pun bersiap diri, kemudian kami mendatangi 
Rasulullah $ sehari atau dua hari sebelum penaklukan kota 
Makkah. 2692 


Oa PA MMR Belah YK Ui ar/rner 
Apa yan tara in ai ME Ape Jadi 
yaaa Ae Cg 1, 2g s3 Or Eh ul tera 
SU AI TA AN IE ee ae Ko op 


2242/113. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Al Abbas bin Fadhl Al Asfathi memberitakan (kepada kami), 
” Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Syarik 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami dari Abu Shalih dan Abu Hazim, - 
dari Abu Hurairah, dari Nabi @, beliau bersabda, "Tidak halal 
mahar pezina (uang hasil pelacuran) dan hasil penjualan anjing. saka 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. | 

Hadits ini memiliki syahid dari Abdullah bin Arr: 


Pt 7 


SA EA IN AG Ga gal enner 


OP tenan if Kera GS AN Pepe pr bata 3) pai 


S2 Lih. hadits no. 2240. 
693 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
Lalu dia menyebutkan syahid-nya pada hadits no. 2243. 


— Al Mustadrak 

















Mung Peran 2 NA - Pa ai 0 0 o- 0 - 
KA ab II Ooh GP H5 ap oi AE GP cal 
AI an GAS 2 CA A5 II ai ANA 


2243/114. Abu Muhammad bin Ziyad Al Adl Bean 
kepadaku, kakekku Ahmad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
Amr bin Zurarah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan 
kepada kami, Hushain memberitakan dari Mujahid, dari Abdullah bin 
Amr, dia berkata, "Rasulullah # melarang hasil penjualan anjing, 
— mahar (upah) pelacur, upah dukun, dan Li tukang bekam.” 4 


H5 aa pe Ba 

Ga Ga El BEN GIA NG LAN ES aj Ka 

II Jo BO Aa Oli dip Jp Tau 
EN AS Apn ada Jo 


2244/115. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
— Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Rabi' Al 
Bawwari Al Kufi menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats 
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari 
Jabir, dia berkata, "Rasulullah. $$ melarang hasil penjualan anjing 
dan kucing.” 


Hadits ini dikuatkan oleh riwayat Isa bin Yunus dari #1 
A'masy: | 


“98 Lih. hadits no. 2242. 
695 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — 


BD 38 £0o £— 90 


Eat BE KAU Kol upl alryto 


o Ke ne 


BAE EP Sat oi AA HIS Bab Gp 


ae AP PRP GP Keji OI damage ega ala 
pak ale Lo MIA KIE ae 


YEN 


2245/116. Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Hatim 
Al Adl mengabarkan kepada kami di Marw, Ahmad bin Muhammad 
bin Isa Al Oadhi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Maslamah 
Al Oa'nabi menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan 
kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dia berkata, 
"Rasulullah & melarang hasil penjualan anjing dan kucing.” 8 


Dikuatkan pula oleh riwayat Abu Az-Zubair dari Jabir: 


SEN ES dj aa jf seng vr ren 

Jb aa pe Gara aa Gas 1 Fa 3 Se Gas 

aa UB sap AP sala 
Ga Ia ya abs 


2246/117. Abu Al Abbas ka mengabarkannya kepada 
kami, Abu Al Muwajjah menceritakan kepada kami, Shadagah bin Al 
Fadhl menceritakan kepada kami, Abdurrazzag menceritakan kepada 
kami, Umar bin Zaid —salah seorang penduduk Shan'a— 
memberitakan dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, 


696 Y ih. hadits no. 2244. 


— Al Mustadrak 























"Rasulullah # melarang “ memakan kucing dan hasil 
penjualannya.” Y 
Hadits Al A'masy dari Abu Sufyan shahih sesuai syarat 


Muslim, namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


bgl r0o 2 


PPA 1 AA RU) Kaget Ust ya/ rev 

3 ii daan We else Ap Ag ii Ik FP) 
He Le Md HIP Fed pke S6 
sana Sia SAN op ve P3 SN G3 5 


2247/118. Al Hasan bin Ya'gub Al Adl mengabarkan kepada 
kami, Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, Abdul 
Wahhab bin Atha' memberitakan (kepada kami), Sa'id bin Abi 
Arubah memberitakan dari Gatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
dia berkata, "Rasulullah $& melarang (meminum) susu jallalah 
(hewan pemakan kotoran), memakan hewan mujatstsamah (yang 
dilempar sampai mati atau jatuh ke tanah), dan minum dari mulut 
kantong air.” 98 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 

Syahid hadits ini adalah riwayat Abdullah bin Umar dan Abu 
Hurairah. 

Hadits Ibnu Umar: 


697 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Umar bin Yazid perawi yang waahin 
(lemah).” 

— 698 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Berdasarkan syarat Al Bukhari, begitu 

pula dengan syahid-nya." Kemudian dia menyebutkan hadits ini pada no. 2248. 


Al Mustadrak — 


Ie 0 


15 ee Gi Bh 3 KA SU ya/YY EA 


en aa sn Bes hn Ol isa 
SE AS Oi IP daa 16 (erni Be BI KA 
Ae nan ee Lelatan LAN Gea Sa AA A0 
WI SI JT 6 ang le elo SI Syah 
2248/119. Abu Bakar bin Ishag mengabarkannya kepada kami, 
Ali bin Abdul Aziz memberitakan (kepada kami), Muhammad bin 
Ammar Al Maushili memberitakan (kepada kami), Isa bin Yunus 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dari Ibnu Abi 
Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dia berkata, 
"Rasulullah #8 melarang memakan hewan jallalah (hewan yang 
memakan kotoran) dan meminum susunya.” 8 


ME rn ta dai ag Aga In ea 


Cara AA 5 ana Ap Wa SIN ap Abi (ee Kran 
JB as an aa Ti s CHE Da 12 ya Ni YA 
2 Sa s8 £ 0. Ha AP er. IX 8 Y 2 3. .. 
SAY AI DI gp dng le Ceko AI Ogah 
Ag Dm of ga 

2249/120. Abu Al Walid Al Fagih juga mengabarkan ' 
kepadaku, Muhammad bin Nu'aim menceritakan . kepada kami, 
Ahmad bin Abi Syuraih Ar-Razi menceritakan kepada kami, Abdullah 
bin Al Jahm menceritakan kepada kami, Amr bin Abi Oais 
menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', dari 
Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah & melarang memakan hewan 


699 Lih. hadits no. 2247. 


— Al Mustadrak 











jallalah (maksudnya dari jenis unta), melarang menungganginya atau 
»700 


' meminum susunya. 


Hadits Abu Hurairah: 


Go KE Aan an Sudan NN: 


ja LO ra Pagar) ti) 5 ITA | GAS in AE aah 3 Ga 
Lo A Apap SB: :JB 3 2 s u AK us Co ga akan 
Bad EA 3 lg ale Ai 

2250/121. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Ghalib menceritakan 
kepada kami, Abdushshamad bin Nu'man menceritakan kepada kami, 


Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari 


Ikrimah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah 4 melarang 


memakan hewan mujatstsamah dan jallalah”! 


Na sa Gress 3 Ketupat nine 
Sa PS SA bgi Oi Jaa ES Ap 
335 13 Ce, gi Tau Rb oi HL IP ton 
ME PB Hala Se Ana Ca 42 
: | ea 
2251/122. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Al 
Abbas bin Al Fadhl Al Asfathi memberitakan (kepada kami), Ismail 


700 T ih. hadits no. 2247. 
701 Y ih. hadits no. 2247. 


Al Mustadrak — 


bin Yazid Al Ashbahani menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Dhurais menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Thahman, dari Al 
Hajjaj bin Al Hajjaj, dari Oatadah, dari Al Hasan, dari Samurah, 
bahwa Nabi $$ melarang jual beli kambing dengan daging.'” 

Sanad hadits ini shahih. Para perawinya dari awal hingga akhir 
adalah para Imam hafizh yang tsigah, namun Al Bukhari dan Muslim 
tidak meriwayatkannya. Al Bukhari menjadikan riwayat Hasan dari 
Samurah sebagai acuan. 


Ada pula syahid hadits ini secara mursal dalam Al Muwaththa' 
Malik. | 


3 


ra Beta AA Aadl f atas —yy/ryor 


Aoa ag kate ip Gb ap al ap dala Bf apatis GA 


-. 


DG Hb Sp pala So 

2252/123. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 

menceritakannya kepada kami, Ar-Rabi' memberitakan (kepada kami), 

Asy-Syafi'i memberitakan (kepada kami), Malik memberitakan dari 

Zaid bin Aslam, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa 
Nabi # melarang jual beli daging dengan hewan." 


30 16. 3 Pa 


& () Pa Ted . o . 

Aa “3G tsla u nd Op Kebun Wo —-N ye/rror 

IN AE yi KAN AE Ep mall SAS YG CBN IU op Kaban 

Pa P4 2 4 ? 

702 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Al Bukhari menjadikan hadits Al 
Hasan dari Samurah dan syahid-nya sebagai hujjah.” 


Dia lalu menyebutkan hadits no. 2252. 
70 T ih. hadits no. 2251 


— Al Mustadrak 





25 . XoO ho 3 2. DL UP - o 
SA MS 3 Hah GS 5 PS el sa : 
AKAN Jp Je PP AN aa sial 
(Ag By CAM ya HA ia la di AN gp akh 


th we D3 has 5 ya WI 


2253/124. Muhammad bin Shalih bin Hani' dan Ibrahim bin 
. Muhammad bin Hatim Az-Zahid menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Al Hasan bin Abdushshamad bin Abdullah bin 
Razin As-Sulami menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Muslim bin Khalid Az-Zanji 
memberitakan dari Mush'ab bin Muhammad Al Madani, dari 
Syurahbil maula Anshar, dari Abu Hurairah, dari Nabi @, beliau 
bersabda, "Barangsiapa membeli barang curian dan dia tahu bahwa 
itu adalah barang curian, maka dia bersama-sama menanggung 
kehinaan dan dosanya. 21PA 


Syurahbil adalah Ibnu Sa'd Al Anshari, Malik bin Anas 
meriwayatkan darinya setelah sebelumnya dia berpendapat miring 
tentang Syurabbil ini. 

Hadits ini shahih, namun “Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Na an -NYo/Y ot 
OLS ee API of GAS PN gi JALA G jaan Gas 


Tee lk aoi Ciaa ( 16 aa D3 maag « (odaaa 


704 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Az-Zanji dan Syurahbil perawi yang 
dha'if” 


Al Mustadrak — 


LA IG EL ale AN Ito LA AAL 53 on jp 336 
GE IA UT) dia JI Ga gile MJ Ia G3 EU Ja 
| Mais IP Ga 0, 


2254/125. Abdushshamad bin Ali bin Mukaram Al Bazzaz 
mengabarkan kepadaku, Ja'far bin Muhammad bin Syakir 
menceritakan kepada kami, Abu Al Walid bin Ath-Thayalisi, Affan 
bin Muslim, dan Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, 
mereka berkata: Hisyam bin Abi Abdillah menceritakan kepada kami, 
Oatadah menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Samurah, 
bahwa Nabi # bersabda, "Barangsiapa menjual suatu barang 
kepada satu atau dua orang, maka barang itu menjadi hak pembeli 
pertama. Wanita mana saja yang dinikahkan oleh dua orang wali, 
maka pernikahan yang sah adalah milik yang pertama.” 


(0. Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 

2... PJ (3 58 

Jala oa KALA A1 entin Si feat yr yoo 

AN gp RAI CAS El an Gp Sea da AA Ai 


PA PA BE AE Gi GAN seng GAN 


-a 8 0.1 


4 . . 9, 2. P Pd Ih 

nd 35 0-1 do 6 - 2.1. 30 Oo A8. . 

Le Tw BP gn) bodo (Akal ON oa NU SP 
708 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari.” 


— Al Mustadrak 


an 








HS Iu ia Il op kab 3 Ta Ol aye Hj 


- 
2 0 Ban 0 2... 


d5 see 2 JA Bia II OA 
BK aga Ie Shi OA Ws Ea 
AO ( JA Se) ai Hang la Jis 
Kos sang Da Perta BA Op Ko Kai ai 
IS Le — F3 dya IS Naa 3 UG WS tag 
AI Ha (ja aa TAI, AU) LIGA 


"JL AA MS EP NAN aa Acara 


rd 


2255/126. Abu Bakar Ismail bin Muhammad bin Ismail Al 
Fagih mengabarkan kepada kami di Riyy, Muhammad bin Al Azrag 
menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Juraij. | | 


Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Bisyr bin 
Musa, Ali bin Abdul Aziz, Musa bin Hasan bin Abbad, dan Ishag bin 
Hasan bin Maimun Al Harbi memberitakan (kepada kami), mereka 
berkata: Haudzah bin Khalifah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Khalid menceritakan 
kepadaku, bahwa. Usaid bin Hudhair bin Simak menceritakan 
kepadanya, dia berkata: Muawiyah menulis kepada Marwan, bahwa 
bila ada seseorang barangnya dicuri, lalu dia menemukan barangnya 
yang dicuri itu, maka dia lebih berhak mengambilnya dimanapun dia 
menemukannya. 

Lalu Marwan menuliskan itu kepadaku ketika aku menjadi 
pemimpin dari Yamamah, maka aku menulis kepada Marwan bahwa 


Al Mustadrak — 


Nabi & memutuskan bahwa jika ada seseorang menemukan 
budaknya pada diri seseorang yang terlepas dari tuduhan mencuri, 
maka jika dia (tuan budak yang dicuri) mau, dia bisa membelinya dari 
orang itu, atau menelusuri siapa yang mencurinya. Abu Bakar, Umar, 
dan Usman juga memutuskan seperti itu. | 

Lalu Marwan menulis surat kepada Muawiyah dengan suratku, 
lalu Muawiyah menjawab, “Kamu dan Usaid tidak berhak 
menghakimiku, tapi akulah yang memutuskan apa yang harus kalian 
putuskan, maka laksanakan saja apa yang aku perintahkan!" 

Maka Marwan mengutus orang untuk menyampaikan surat 
Mu'awiyah kepada Usaid, maka dia berkata, "Demi Allah, aku tidak 
akan melaksakanan keputusan itu selama-lamanya.” 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, tetapi 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


Jadi HA Gs uga rvinyon 
oi ME ap IP ONE KE AAN Jap 
Han Mega eta SA JA ana Hi 
MS 3 Oil) MEA Ko MIA JG ds MK 
Ja ate fat Aa At Ol Uu Jang IG Ke Koi AS | 
Lp Ul 


0... 


706 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Usaid meninggal pada masa Umar, 
dan Ikrimah tidak bertemu dengannya. Dia juga tidak ada pada masa Muawiyah, 
maka coba periksa kembali hal ini. Dan telah mendengar pula riwayat ini dua 
orang yang tsigah dari Ibnu Juraij." 


— Al Mustadrak 





2256/127. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, 
. Muhammad bin Al Fadhl bin Musa As-Sinani memberitakan (kepada 
kami), Harun bin Musa menceritakan kepada kami, Abu Dhamrah 
menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, Ibnu Jurajj 
mengabarkan kepadaku, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami, 
bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: 
Rasulullah & bersabda, "Apabila kamu menjual kurma kepada 
saudaramu, lalu dia terkena bencana besar, maka tidak halal bagimu 
mengambil sedikit pun darinya atau mengambil harta saudaramu itu 
tanpa izinnya. Lali 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, 
mereka berdua tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Tsaur dari 
Ibnu Jurajj: 


SA IE AA al dug yalrrov 
BA Ing Ea data SI 3 Mp Et Ka put 
Ju Sa Jati dalan Jo M5 UG 106 aa 
SG Sae AA opal 

2257/128. Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Abdul Hamid 
Ash-Shan'ani mengabarkan kepada kami di Makkah, Ali bin Mubarak 


Ash-Shan'ani menceritakan kepada kami, Yazid bin Mubarak Ash-. 
Shan'ani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Tsaur 


797 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim, sementara itu hadits Anas, ada dalam Ash-Shahihain.” 
Perhatian, dalam 4t-Talkhishhadits ini disebutkan setelah hadits no. 2257. 


Al Mustadrak — | 


menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari 
Jabir, dia berkata: Rasulullah & bersabda, "Atas dasar apa salah 
seorang dari kalian menghalalkan harta saudaranya jika dia terkena 
bencana dari langit?.”' 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 


Asal dari bab ini adalah hadits Malik bin Anas dari Humaid 
Ath-Thawil yang berbunyi: 


Ta oa ne AN tetas ya/Y YoA 

AN trah DR JARAN ema IR AN AS Ha aja 33 

Sat SA IG ag en Je 35 Dad 2 ja 
Sae JUAL NATA KABUA 


2258/129. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
' menceritakan kepada kami, Bahr bin Nashr menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Malik bin Anas 
mengabarkan kepadaku dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas, bahwa 
Rasulullah @ bersabda, "Bagaimana menurutmu jika Allah tidak 
| mengizinkan kurma itu berbuah, maka atas dasar apa kalian 


mengambil harta saudaranya?! 212 


Ie Ea ga ha Plan 6 


lai Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 
70 Lih. hadits no. 2256. 


— Al Mustadrak 














LP 2 


DPI Sei AP Wp TA UAS 
3 o Marya SA Dn EA IE lag ale Se 
ea JA PA PN Ol Ca YAN 


2259/130. Abu Bakar bin Ishag dan Abu Bakar bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ghalib 
memberitakan (kepada kami), Amr bin Ali menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami dari Zaid, dari Ibrahim, dari Masrug, dari Abdullah, dari 
Nabi @, beliau bersabda, "Riba itu memiliki 73 pintu, dan pintu 
yang paling ringan adalah seperti seorang lelaki yang menikahi ' 
ibunya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah kehormatan 
seorang laki-laki muslim. AN 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, tapi 
keduanya tidak meriwayatkannya. 


0. Do 216. LA Y 


AA Ne YA ap AU, Har 2 ea 
GA 2 2 Ana date Jebat Ep abu / Jaa) 16 Te 
3 GA gi Ae gi 3 Ui alih Tua AA 


aa JB SIA AP oi 
IA Ya ena YG ala YO Pa daa ki 


Sp Ba yes DL DIT PS 





710 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


Al Mustadrak — 


2260/131. Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Az-Zahid 
mengabarkan kepada kami, Abu Ismail Muhammad bin Ismail As- 
Sulami menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah Al 
Uwaisi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Khutsaim bin Irak bin 
Malik menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya, dari 
Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah 4 bersabda, "Ada empat 
golongan yang pasti tidak akan Allah masukkan ke dalam surga dan 
tidak akan merasakan kenikmatannya, yaitu pecandu khamer, 
pemakan riba, pemakan harta anak yatim tanpa hak, dan orang yang 
durhaka terhadap kedua orang tuanya.” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya, sementara itu mereka berdua sepakat meriwayatkan 
dari Khutsaim. | 


CI MHS 5 JLN X2 gol rian 


. 


Pe 0363 38- LX. 


- 0 3, P 
De Gila op dana uji Ikamua Lu dow aga Lag oi Dying 
#. P3 .. $ 

& e Ata 2 0. o- o - 0 oz J0 Jo. 
PH 2,9 Sa e Pt 0 A 8, y 5 aa 2 
Ken AA SE Ol la ale AN Ko AI Iya) H JB 
3 . aa 0 Ag 8, 0. - ed 2... « ia -, 
AI AA mem NA 2 A3 UG UI Sab (SI 163 
2261/132. Abdushshamad bin Ali Al Bazzaz mengabarkan 
kepadaku, Ya'gub bin Yusuf Al Gazwini menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Sa'id bin Sabig menceritakan kepada kami, Amr bin 
Abi Oais menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari 
| Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah & melarang 
dibelinya buah hingga dapat dimakan. Beliau bersabda, 'Apabila zina 
71 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Ibrahim bin Khaitsam bin Irak bin 

—— Malik dianggap matruk oleh An-Nasa'i.” 


— Al Mustadrak 








dan riba sudah tampak di suatu negeri, maka penduduknya telah 
"menghalalkan adzab Allah atas diri mereka'. kan 


— Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. . 


2 Ie BIS An dadi MAA LI “Ig Ui pr/ rr 
EA aoi PSI PES GP ap ES eny AS 
| BAN (Jaa Ga 
ND na an Pn! aan Co. An en gag ed 
:G . rd z6 Pa Ia 
op oli Ke YG aa Na 1 cal ng Ng | 
Papa MA Tab j dala SAP 
Ss oat NG OP 3S Up CN IE lg le KD 
| 2262/133. Ali bin Hamsyad Al Adl mengabarkan kepada kami, 
Ali: bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Amr bin Aun 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Zakariya bin Abi Za'idah 
menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami dari Ar- 
Rukain bin Ar-Rabi". 

Ahmad bin Ja'far Al Oathi'i mengabarkan kepada kami, 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Abu Kamil dan Hajjaj menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Ar- 


Rukain bin Ar-Rabi', dari ayahnya yaitu Ar-Rabi' bin Umailah, dari 
Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi #, beliau bersabda, "Riba itu 


12 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. ” 


Al Mustadrak — 


meskipun terlihat banyak, tapi hasilnya tetap akan berakhir 
sedikit. 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


ea Ui bean Aan , Adi Mas -yre/ rar 


o. Lo 


HI gag Ka ng 1G SE Kg MI 
& Ta AP CI KS Gi Ht ah JB Tar A5 AN 
07 .d or 0 
Je Un pai an Ae se ia 

| KA SOP | 

2263/134. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul 
Hakam memberitakan (kepada kami), Ibnu Wahb memberitakan 
(kepada kami), Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Az- 
Zubair menceritakan kepadanya, dia berkata: Aku mendengar Jabir 
bin Abdullah berkata, "Rasulullah & melarang jual beli setumpuk 
buah kurma yang tidak diketahui jumlah takarannya yang biasa | 
dijadikan takaran untuk buah kurma.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


ui AN tt Koi ep AI Pakta Cr Pa -1ro/ry1t 
Kal Ci (adl tt cola 


78 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. ” 
74 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


— Al Mustadrak 








8. 3 PA naa 


' o- 04 Pt . 8 ti - 308 
IS Aan BA ap Leg or la ae) 
Tg 2 2 3 Be IR do - he d2. Ge 3 20 8,0. - Bi 
NI td | habea ap US Kaze up jin2ng CP 


2 0 be 


MI Je H3 JB PE Pa GAS 


Aan a36 benda ah AM LNG LA 
pp Kita le IG GAS da YP Kaji Map Es 
ai opa na Sab LAB LAN gp Ja lg le AN Io 
| “3 IG JB da AJE 3 


2264/135. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman memberitakan 
(kepada kami), Asy-Syafi'i memberitakan (kepada kami), Malik 
memberitakan (kepada kami). 
| Ali bin Isa Al Hiri menceritakan kepada kami, Muhammad bin 
Amr Al Harasyi dan Ja'far bin Muhammad Al Bazzi dan Musa bin 
Muhammad Adz-Dzuhli menceritakan kepada kami, mereka berkata: 
Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, “Aku membaca di 
hadapan Malik.” 

“Abu Bakar bin Ishag Al Fagih dan Abu Muhammad bin Musa 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ayyub 
memberitakan (kepada kami), Abu Al Walid Ath-Thayalisi 
memberitakan (kepada kami), dia berkata: Aku bertanya kepada Malik 
bin Anas, lalu dia menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Yazid, 
dari Zaid bin Abi Ayyasy, dia berkata: Aku bertanya kepada Sa'd 
tentang gandum jenis baidha" dengan jenis salt, lalu dia bertanya, 


Al Mustadrak — 


"Apakah di antara keduanya ada yang lebih diutamakan?” Mereka 
menjawab, "Ya.” Lalu dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah #$ ditanya tentang (barter) ruthab (kurma basah) 
dengan tamr (kurma kering), lalu beliau bertanya kepada yang ada di 
sekitar beliau, 'Apakah takaran atau timbangannya akan berkurang 
kalau sudah mengering?" Mereka menjawab, “Iya. Beliau pun 
bersabda, 'Kalau begitu tidak boleh" 15 | 

Abu Al Walid berkata, "Di lain waktu aku mendengar Malik 
memakruhkannya.” 

Ini merupakan redaksi hadits Abu Al Walid yang diperkuat 
oleh Ismail bin Umayyah dari Abdullah bin Yazid maula Al Aswad 
bin Sufyan, sebagai berikut: 


JS 3 IE Bh 3 X Mafia pa/ryno 

AP PI TE ISU Kah ag Ak ae IP 935 

an IE cor ja leg la At Jeon IG 
“3 IG 2JE ea NG Ea 3 CL Laki Ja sela ale 
2265/136. Abu Bakar bin Ishag dan Ali bin Harmnsyad 


menceritakannya kepada kami, keduanya berkata: 'Bisyr bin Musa 
menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan kepada kami, 


"8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Di lain waktu ada riwayat dari Malik, 
bahwa dia menilainya makruh. Hadits itu diriwayatkan oleh kedua Sufyan (Ats- 
Tsauri dan Ibnu Uyainah) dari Ismail bin Umayyah, dari Abdullah bin Yazid. 
Redaksi Ats-Tsauri adalah (,43 25) yang artinya "lalu beliau melarang hal itu". 





— Al Mustadrak 


Pan 











Sufyan menceritakan kepada kami, Ismail bin Umayyah menceritakan 
kepada kami dari Abdullah bin Yazid, dari Abu Ayyasy, dia berkata: 
Ada dua orang yang berjual beli dengan cara tukar-menukar (barter) 
pada masa Sa'd bin Abi Waggash, lalu Sa'd berkata, “Ada dua orang 
yang berjual beli pada masa Rasulullah $$ dengan menukar antar 
busr (kurma yang belum matang) dan ruthab (kurma yang sudah 
matang), lalu beliau berkata, 'Apakah ruthab itu akan berkurang 
(takarannya) jika sudah mengering?' Mereka menjawab, 'Ya'. Beliau 
pun berkata, 'Kalau begitu tidak boleh". "5 


Demikian yang diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dari 
Ismail bin Umayyah. 


BA Loyang HS X5 jl Bis —yrvIN Yaa 
Sen aa La Ip An da SU sp 3 Ia ta 

ya ea Agam KA Sa la darah 
Ie dp Lal da Aoa 

Tn Tao Dag sg A3 Gaal Sx Al Ei53 
Jebat 2 PA Kat TA Pen mann Pa PN ee 
ae ea Ba alun Bea au aa 
IE PA IA sp Tual aku d5) Je Jl 


30. 


A2 HB IG GA JG Kyai 1 Laki 


716 Lih. hadits no. 2264. 


— Al Mustadrak — 


2266/137. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Ali bin Hasan Al Hilali menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami. 


Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Sayyar menceritakan kepada 
kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Susan 
menceritakan kepada kami. 


Abu Abdillah Ash-Shaffar menceritakan TR kami, Ahmad 
bin Muhammad bin Isa Al Oadhi menceritakan kepada kami, Abu 
Nu'aim dan Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ismail bin Umayyah, 
dari Abdullah bin Yazid, dari Zaid Abu Ayyasy, dari Sa'd bin Malik, 
dia berkata: Rasulullah M pernah ditanya tentang (tukar-menukar) 
ruthab dan tamar, lalu beliau bertanya, "Apakah kurma itu akan 
berkurang jika sudah mengering?” Mereka menjawab, "Ya.” Beliau 


pun melarangnya.”' 


Riwayat Yahya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Yazid juga 
telah menguatkan hadits tersebut. 


BEA Oi dah tlg 3 KG At —yraf ryan 


3043 


Ca LA B5 ee AI KE EN Ode Dj Alta Was :YG 
A5 Adagg at dab Kata Ab 3 al vi PA GP alih 
SEA Lo MI & KY Gak Gal Gi engan gai 


Ama PU LI 5 


717 Lih. hadits no. 2264. 


— Al Mustadrak 











2267/138. Abu Bakar bin Ishag dan Ali bin Hamsyad 
'menceritakannya kepada kami, keduanya berkata: Hisyam bin Ali 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Raja' menceritakan kepada 
kami, Harb bin Syaddad menceritakan kepada kami dari Yahya bin 
Abi Katsir, Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, bahwa 
Abu Ayyasy mengabarkan kepadanya, Harb bin Syaddad 
menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, Abdullah bin 
Yazid menceritakan kepada kami, bahwa Abu Ayyasy mengabarkan 
kepadanya, bahwa dia mendengar Sa'd bin Abi Waggas berkata, 
"Rasulullah & melarang jual beli ruthab (kurma basah) dengan 
tamar secara nasi 'ah (secara berangsur). 


Hadits ini shahih sesuai ijma para Imam ahli hadits tentang 
keimaman Malik bin Anas, dan bahwa semua hadits yang 
diriwayatkannya muhkam, karena semuanya shahih, apalagi 
berkenaan dengan hadits-hadits orang-orang Madinah. 


Lalu ditambahkan pula dengan penguatan dari para Imam 
tersebut, yang sama-sama meriwayatkan dari Abdullah bin Yazid. 
Akan tetapi, Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya lantaran 
keduanya khawatir dengan status majhul Zaid bin Abi Ayyasy. 


SEE dasi "ae 33 SAS Ce af Biasa ran 


Pa ng Bah Gi 1233 Ai 1, Bah Gi Aa S 


Pad Hn : o- 0 La” 0 8. 22 369. 2 (3 Go 
333 AN EA Lgi Li Bea GAS ANJE IN LS 


G . 


#!.....58. 05 3 3 0. - it aa . .. Ao se 
DAN eaagIN WES UI Lebat JB sell Ml 13 tia Was 


718 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih. Namun, Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya karena khawatir dengan status majhul Abu 
Ayyasy.” 


Al Mustadrak — 


SAB 3 ee JA IG lab Ko 


pin TAU aa aa Ig gu Mu 
Ata Lp Pie 


II SORE TU LAG noe SU Ulas :yu 
Aagaang TA SAE pa NG AR Ola 

sila dada lia 3 L 2 usa Ah JB 

4 
TEA Te IM aa OLI 13 ML 
T. Ta Tt or. A ag Y . 7 0 £ TN Uh - 

Na ea aa Ia 
an 
2268/139. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar Muhammad bin Ishag, Abu Al Abbas 
Muhammad bin Ishag, dan Abu Yahya Zakariya bin Yahya Al Bazzaz 
memberitakan (kepada kami), mereka berkata: Ishag bin Manshur 
menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza, dia 
berkata: Aku mendengar Abu Usman An-Nahdi menceritakan bahwa 
Nabi & bersabda, "Pada Hari Kiamat nanti lembaran seseorang 
akan diangkat hingga dia mengira sebagai orang yang selamat. Akan 
tetapi, kezhaliman yang pernah dia lakukan kepada sesama anak 
Adam mengikutinya, sehingga tidak tersisa baginya suatu kebaikan 


sedikit pun, bahkan dosa mereka (orang-orang yang pernah dia 
zhalimi) ditambahkan ke dalam tanggungannya.””? 


"9 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadist ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


— Al Mustadrak 











Dia berkata: Aku bertanya kepadanya (atau Ashim berkata 
kepadanya), ”Dari siapa, wahai Abu Usman?” Dia menjawab, "Dari 
Salman, Sa'd, Ibnu Mas'ud,...." Dan dua orang lagi yang tak dia ingat. 


Syu'bah berkata, "Aku bertanya kepada Ashim tentang hadits 
ini, lalu dia menceritakan kepadaku dari Abu Usman, dari Salman." 

Usman bin Ghiyats juga mengabarkan kepadaku, bahwa dia 
mendengar Abu Usman menceritakan hadits ini dari Salman dan para 
sahabat Rasulullah &. | 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
keduanya tidak meriwayatkannya, dan aku tidak mengetahui ada 
riwayat Syu'bah dari Usman bin Ghiyats berupa hadits yang musnad 
— (tidak terputus sanadnya) selain ini. 


IG. 6 Lo16- 


4 o - 

Ia Ca do (LP yha) Uji Iebua oekadl 2 DAA £ Sr" 

Ea da mem ae 23 MS TA af EN IG Oa G3 
o1 Bra KE Tan .3 0. “0 20” 0 

Pn .. er. IX 2 , ? Td .. “2 0 e 1 os 9. 2 
ba) ali Gala Al dag JB Or ui Al ye LG 
Va 231 HE Ja Vp MI ng KAB Ip dd 53 
Ad Ind ld SA 
2269/140. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Sinan Al Gazzaz 
menceritakan kepada kami, Abu Ali Ubaidullah bin Abdul Majid Al 
Hanafi menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim bin Muhajir 
menceritakan kepada kami: Aku mendengar ayahku menceritakan dari 


Abdullah bin .Babah, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, 
"Rasulullah $ melarang memakan daging jallalah (binatang yang 


Al Mustadrak — 


memakan kotoran), meminum susunya dan menungganginya, hingga 
binatang itu dibersihkan selama empat puluh malam."'2 


Sanad hadits ini shahih, sesuai dengan yang telah kami 
sampaikan tentang Ibrahim bin Muhajir, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


d PE SI AS Ht ANN, 


Eat oa g ng eta aah S3 Lai Earag 
KA iba AJ GP Ag gp ay Oh Gi USA 
Lal Z3 PAN en 2 la 


2270/141. Abdullah bin Al Husain Al Oadhi mengaasan 
kepadaku tentang itu. 


Al Harits bin Abi Usamah menceritakan kepada kami, Yazid 
bin Harun menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag 
memberitakan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah 4, bahwa 
beliau melarang penjualan barang yang baru saja dibeli, sampai 
dikemas terlebih dahulu oleh orang yang membelinya dengan 
memasukkannya ke dalam kendaraannya. Jika beliau mengutus 
. beberapa orang, maka beliau berpesan kepada kami akan hal itu. 2 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


"0 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Ismail bin Ibtahim bin Muhajir dan 
ayahnya merupakan perawi dha 'if.” 
71 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


— Al Mustadrak 

















Riwayat Muhammad bin Ishag memiliki sanad yang lain, 


yaitu: 


Pen Tan MA Ae AAA 

ai ME PA Bis MEN AS JP X2 Tag 
Ap oi UP SI Pi) Ng naa Ur 
& db ae BEBAS Spa 33 HE db CAS 


2... PP 9 kat Yee Ta o- Te. sn ea Pi 3e #£ 0 
PAP ya Jar de dh Ie rel O W3) (laman lens) 
73 0. 


| de 
3 data Hb la Io MA OB UL 
Bi IIA S3 

2271/142. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Abu Zur'ah Abdurrahman bin Amr Ad- 
Dimasygi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid Al Wahbi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishag menceritakan kepada 
kami dari Abu Az-Zinad, dari Ubaid bin Hunain, dari Ibnu Umar, dia 
berkata, "Aku pernah membeli minyak di pasar. Ketika aku sudah 
memastikan pembeliannya, tiba-tiba seorang laki-laki menemuiku dan 
menawarkan keuntungan bagus, maka aku pun ingin meraih tangannya 
(untuk memastikan transaksi), namun tiba-tiba ada orang di 
belakangku yang menarik lenganku, dan ketika aku menoleh ternyata 
dia adalah Zaid bin Tsabit, dia langsung berkata, “Jangan kamu jual 


ketika kamu membelinya sampai kamu memindahkannya ke 
kendaraanmu, karena Rasulullah #8 melarang penjualan barang 


- - Ge Ia - 30. £ Ana X0 X0 Han 
2 IA AAA Cena da Y JUS aU op Anh Ia “al 


Al Mustadrak — 


langsung di tempat pembelian, sampai para pedagang 
memindahkannya ke kendaraan mereka”."722 


$ BIL YAA AA og NW Y/YYVY 


3 0-2 


Pe Yan rara ai Pa Oh gala Ap Tanto Sab at 


A9. 


Hi JB ana AI AA Sop dah gp 
J8 533 AN Gp ee IP Hg al Ai Jia JA 
Haa SI SP Ka TAN 


2272/143. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Sa'id bin Mas'ud menceritakan 
kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, 
Syaiban menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Mujahid, 
dari Ibnu Abbas 45, dia berkata, "Rasulullah $& melarang memakan 
setiap binatang buas yang bertaring, membunuh anak-anak, dan 
menjual harta rampasan perang hingga dibagikan.”2 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, tapi 
mereka berdua tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


Hadits ini memiliki syahid yang shahih, yaitu: 


Ai Ie Kia cai MEA PA nara A5 —14£/YYVY 

Aa PAS AI SA Ea Ga Ian Gia aja 
Be 0 - - 0 Ps o - & #1 0 .. 8 

PA GP ala Papa PN aa 


722 Lih. hadits no. 2270. 
73 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim. syahid-nya juga shahih.” 


— Al Mustadrak 














o- 0 hi AA oran AN, 25 Y Sean PA Tea 20. NX e. 

HB Ah ae Al lo AI Jaa) ca HJU cLagis WI KP 

2273/144. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakannya kepada 
kami, Ubaid bin Syarik menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi 
Maryam menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Az-Zinad 
memberitakan (kepada kami), Abdurrahman bin Al Harits 
menceritakan kepadaku dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu 
Abbas 45, dia berkata, "Rasulullah $$ melarang penjualan harta 
rampasan perang, sampai dibagikan." 


ME EA de KA 5 LA as sol Yrve 
- ML, 2 0 K6 | 


. an Y o- 0d. 3 8 Ao 
3 AKG op Uki Was ai, Ode Hae GAJI Aa 


0. 


4 Be Ia KAA 2 . 0. - 0,013 0 0,0 
Sl bo di dya) Ob aer PIP Olagka 2 tea op Jaa 

0 od rt Aa BN “Ci ma 4 “Nol 3 

PI BP AS Ulin OS A3) AI 03 ds Ju 
ki j . PB PA Up PN Papa A aa ud . 
BA “3 pang dala Wi ce Ae Gal 
2274/145. Ahmad bin Muhammad Al Anbari mengabarkan 
kepadaku, Usman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, 
Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah 
menceritakan kepada kami dari Humaid bin Oais, dari Sulaiman bin 


Atig, dari Jabir, bahwa Rasulullah # menetapkan adanya 
penghilangan beban akibat bencana.”2 


74 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 
75 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — 


— Ali bin Al Madini berkata, "Dulu Sufyan menceritakan kepada 
kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi &, bahwa beliau 
menetapkan adanya wadhu' al jawa'ih (penghapusan beban utang 
karena bencana alam yang menimpa perkebunan).” | 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


10. ga. to. 20 Cat 


Pa UN (ln gini Ui Sau AS Eix -1 g1/rrvo 
saja 3 SAS Ga hg Ha 1 PI Jai 5 
GAS Aga AP AA yi AE 56 Kg aa 
A5 Hg ae PPA An dn Ja ala 3 Patah -JG 
ala | 3itai sala ala Ai Se de Jas A3 3 YK 
HE Lo Oo OA si Ga aj la A3 Rea 5 
2. 0g 0 So. — . “3 . 
BY SI bau Lae iekag 
2275/146. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Bahr bin Nashr Al Khaulani menceritakan - 
kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin 
Al Harits mengabarkan kepadaku dari Bukair bin Al Asyajj, dari 
Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Pada masa 
Rasulullah 48, ada seorang laki-laki yang tertimpa musibah, yaitu 
masalah yang berkaitan dengan buah-buahan sehingga hutangnya | 
. menumpuk. . Rasulullah & pun berkata,  "Bersedekahlah 
kepadanya!” Mereka pun bersedekah kepadanya, tapi tetap saja belum 
mencapai jumlah yang dapat menutupi utang-utangnya. Maka 


— Al Mustadrak 

















Rasulullah & bersabda, "Ambillah apa yang kalian dapatkan, 
- karena tak ada lagi yang bisa kalian tuntut selain itu. 


Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, 
namun mereka berdua tidak meriwayatkannya. 


3036. 4 


ae Erat KAB Oi Ula Hi Kab le Wv/Y v1 
G5 Ea K3 Oh ami pad Ad Hi PA oi Haa 
Mena Fi AS IS Bas aa ne ee 
IA OI ga HA ea Yi da ah 
SIA G6 Par KN P3, Sala da ea 
DEA al apn S3 ani 


2276/147. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepadaku, Ahmad bin Muhammad bin Nashr menceritakan kepada 
kami, Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, 
Bukair bin Amir menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Nu'aim, 
Rafi' bin Khadij menceritakan kepada kami, bahwa dia pernah 
menanam sebidang tanah, dan Nabi & melewatinya ketika dia 
sedang mengairi tanamannya itu. Beliau bertanya, "Siapa pemilik 
tanaman dan siapa pemilik tanah?” Dia menjawab, "Aku 
menanamnya dengan benih dariku, dan aku yang mengelolanya. Aku 
dapat bagian, dan bani fivan (pemilik tanah) dapat sebagian.” Beliau 
bersabda, "Kalian berdua telah melakukan riba. Kembalikan tanah ini 
dan ang kembali biayamu.”'? 


726 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 
77 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Bukair perawi yang dha'if.” 


Al Mustadrak — 


Sanad hadits ini Shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya, melainkan hanya sepakat dalam meriwayatkan 
perdebatan antara Abdullah bin Umar dengan Rafi' bin Khadij tentang 
hal ini. 


v 


4 to Y, 20 te 2 


II img KG AI X2 Ul AJ YVV 


- (Aa 


kr era AS Gl Tg Pant Ae 03 Je 
OS Kd AP SN oi Tak LP Ke GARA KS 
JI — CU Like yu saban yi Be hp Kiai yaa 
2 na pn sn ar Te Kiba 


PN Ea an 
Lag Up Saat Jar Al Iya 1 Jas Pernik IU 
! JG Aja Ga ab Ia LL ana, TE lt 
Ab je ip Up IA 


2277/148. Abdullah bin Ahmad bin Isa Al Adl mengabarkan 
kepada kami, Ismail bin Gutaibah menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' dan Humaid 
bin Abdurrahman Ar-Ruwasi menceritakan kepada kami dari 
Mughirah bin Ziyad, dari Ubadah bin Nusai, dari Al Aswad bin 
Tsa'labah, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata, "Aku mengajar ' 
menulis dan membaca Al Our'an beberapa orang dari penghuni 
Shuffah. Lalu ada seorang dari mereka yang menghadiahiku sebuah 
busur, sehingga aku katakan, “Ini bukan harta, dan akan aku taruh di 
jalan Allah”. Aku pun mendatangi Rasulullah & untuk 
menanyakan hal ini. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, seseorang dari 


— Al Mustadrak 











kalangan yang aku ajari menulis dan membaca (Al Our'an) telah - 
.menghadiahiku busur panah, dan itu bukan termasuk harta, sehingga 
aku menaruhnya di jalan Allah'. Beliau menjawab, Jika kamu senang 
dibelenggu dengan sebuah belenggu neraka, terimalah hadiah itu'. "2 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. i 


3 
AG - 


- 3 2 
Aas 3 MB Layani Up Sab BASA LAIYYVA 
P3 . - : ana ed Pa - 2. 
Ao EA eta HI eng AS Ap DI SA BIS YG 
Sg IL ai dg Aaj 
er o- .. .. & o 2.0... 9 8 
AA oi BU 3S Ao PP Ong AI 
# Kd 4, rd # . 0 0.12 0. 7 7 e . “ 
ot Aa KI PP) ag Per, Nag ba U utuh Pa L,6 
2 ka # En 2. Ke ENI PADA x 25 “ - S3 
si “ 0 S5 “ “ 0-0 
Gea ga p7 9 ena ASI 
2278/149. Al Hasan bin Ya'gub dan Ibrahim bin Ishmah 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: As-Sari bin Khuzaimah 
menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail menceritakan kepada 
kami, Aban bin Yazid menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi 
Katsir, dari Ibrahim bin Abdullah bin Oarizh, dari As-Sa'ib bin Yazid, 
dari Rafi' bin Khadij, bahwa Rasulullah # bersabda, "Penghasilan 
tukang bekam itu kotor (khabits), hasil penjualan anjing juga kotor, 
dan hasil pelacuran pun kotor.” 


728 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Mughirah bin Ziyad shalihul hadits. 
Ibnu Hibban meninggalkan riwayatnya.” 

79 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
mereka berdua tidak meriwayatkannya. 


ar 30 4G. $ ah 


ee (yng Up Maa yul Pen Ken —No./yyva 
6 - J3 2. 8804 
Kie c— kari ea pa s1 so (pay HS DD Aa 
CB) 5 VE AA gg SAH IP Ih ab Gis jAn YA &Xe 
le So AI 135 Uas 2 2 JUS Naa Ae TE an 
Es AYI LS HE UG 2IE) at SS ad uh 
” Aa ) Fig SN, da psi taro , AKA J8, (nuky 

2219150. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri 
menceritakan kepada kami, Abu An-Nadhr Hasyim bin Al Oasim 
menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada 
kami, Tharig bin Abdurrahman Al Ourasyi menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Rifa'ah bin Rafi' datang ke majelis kaum Anshar, 
lalu berkata, "Rasulullah # telah melarang kita beberapa hal hari 
ini.” Kemudian menyebutkan beberapa hal. Dia berkata, “Beliau 
melarang kita memanfaatkan hasil dari budak wanita, kecuali yang dia 
kerjakan dengan tangannya sendiri.” Dia menunjukkan dengan 
jarinya, yaitu menjahit, membuat roti, dan menumbuk tepung.” 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 

Syahid hadits ini adalah riwayat Rafi' bin Khudaij berikut ini: 


730 A gz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Tharig memiliki kelemahan, dan dia 
tidak menyebutkan bahwa dia mendengar langsung dari Rifa'ah.” 


— Al Mustadrak 











dB op gi AG NS PAMA: | 
MA Ata LA is Kb oi PA U egp Hit 
me ian da al JA ARP pl 
nat SAN LS Up di EA To MI : JG 
pa 


2280/151. Abdullah bin Muhammad bin Musa Al-Adil 
mengabarkan kepadaku, Ali bin Al Hasan bin Al Junaid menceritakan 
— kepada kami, Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 
“Fudaik menceritakan kepadaku dari Ubaidullah bin Hurair, dari 
ayahnya, dari kakeknya —Rafi' bin Khadii—, dia berkata, 
"Rasulullah 4 melarang hasil pekerjaan budak wanita sampai 
diketahui darimana asalnya (diperoleh hasil itu).”' 


R20 2623 “ 


ee NA PALA Dae A6 Sa -1oy/YYAN 


& 2G. 3 BA Ao 


$ ai $ Jelang (lama Kana (PI Ui KA ane 
6 HA de ARA pa) Tab Ny gb SP rUg 
ab Ap dg de Jo 5 


2281/152. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim 
menceritakan kepada kami dari Ali bin Al Hakam, dari Nafi', dari 





731 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Kami meriwayatkan syahid-nya.” 


Al Mustadrak — 


k 
Ibnu Umar &, dia berkata, "Rasulullah #8 melarang hasil 
penyewaan sperma pejantan (hewan).”7?? 


Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Ali bin Al Hakam Al Bunani adalah perawi yang tsigah dan 
tepercaya, serta termasuk orang yang paling pandai dari kalangan 
penduduk Bashrah. 


ten - CAN Juan Se An Gas LO Y/YYAY 


j Y Os. Ea 6 Pe eh 2. o 0 Pa aa 21 9 . H 
id , 


25 pe AS IS Al na Jom WS 0G Kera 
La ME EOS Gaia aU Utk ep YUS A 
SA AJ Goal ana JA Aa an GUN Ui 
dg ah aasip ah aan AN ITA SA AI ae 
Al ie pn Gi Ob Ob da alah Jia 
sim AA Ga J5 IP La si LG dab Pi aa 
II le Spa di EA LAH Gab jd Up ECo gile JK 
VE II 3 PI II Ai Ih yo anda ASUS ata 
CN GI TAI HB S GA Gde & Call Ka YA Jk 
Te ny aa JI PI 3 JL sd 


& 


NX tu 


782 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari.” 


— Al Mustadrak 














20 at da Na 28 Abi a 
Me Cepta EP Ca AG Head, Ab ob HUI «paid 
: 5 - - - - - - - 
Io na Sofa ae. PI AN 8 IT no 2 
- 2 $ - 
8 


AA . 43 e z0 Sa On TT Ten - SN PATenA & 
Bad EN SSS Up AT yana MU AI DG alat 


Kera dat GS AS A3 0G ah OA da AK 


2282/153. Abu Bakar Ahmad bin Sulaiman Al Fagih 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Mukram menceritakan . 
kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Hibban 
bin Ubaidullah Al Adawi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
bertanya kepada Abu Mijlaz tentang sharf (penukaran uang), lalu dia 
menjawab, "Ibnu Abbas selama hidupnya menganggap tidak ada 
masalah selama uang itu diserahkan secara tunai. Dia juga berkata, 
"Riba hanyalah terjadi (apabila dalam pembayaran) secara nasi ah 
(kredit)”.” 

Lalu Abu Sa'id Al Khudri menemuinya (Ibnu Abbas) dan 
berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Abbas, tidakkah kau bertakwa 
kepada Allah? Sampai kapan orang harus makan riba disebabkan 
pendapatmu? Tidakkah kamu mendengar Rasulullah & berkata 
ketika sedang bersama istrinya (Ummu Salamah), 'Aku sangat ingin 
makan kurma ajwah', Maka Ummu Salamah mengirim dua sha' 
kurma biasa kepada salah seorang Anshar. Kemudian dia (orang 
Anshar) datang dengan membawa satu sha? kurma ajwah untuk 
menukarkannya dengan dua sha' kurma itu. Lalu Ummu Salamah 
berdiri dan menghidangkan kurma itu kepada Rasulullah #. Ketika 
beliau melihatnya, beliau heran, lalu beliau mengambil sebiji kurma 
dan berkata, 'Dari mana kalian mendapatkan ini?" Ummu Salamah 
menjawab, 'Aku mengirimkan dua sha' kurma biasa kepada salah 
seorang Anshar, dan dia menykarnya dengan satu sha? kurma ini. Ini 
dia, silakan dimakan'. Tapi beliau justru meletakkan kurma itu di 


Al Mustadrak — 


depannya dan berkata, 'Kembalikan ini, aku tidak membutuhkannya. 
Kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, 
emas dengan emas, perak dengan perak, harus tunai dan dengan 
Jumlah yang sama, siapa yang menambah berarti dia telah melakukan 
riba'. Beliau mengatakan itu terhadap apa yang ditimbang dan 
ditakar.” 
Lalu Ibnu Abbas berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan 
surga, wahai Abu Sa'id, karena kamu telah mengingatkanku sebuah 
"hal yang aku lupa. Aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat 
kepada-Nya.” 
Setelah itu Ibnu Abbas pun melarang hal itu dengan larangan 
yang keras.” 
Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


AG - 


NE an YAA Asi Mie o4/YYAY 


Ora L 0 


al 5 er GR nd 5S Ha Colak 23 
oa at NN Aa TA 
NI SP AR: Sat YA PI Aa! NAM op A3 ni) 
pia ee Ke Jp Jaa Hhatw J8 ai LB 5 
Ht lg en Io Mp5 IS UpB4 LH sja 
Ab ala Jo MIA IS Ladi CLD 43 NG Sa 


738 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hibban bin Ubaidullah Al Adawi 
memiliki kelemahan, dan tidak dijadikan sebagai hujjah.” 


— Al Mustadrak 














2283/154. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
- menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, 
Makhramah bin Bukair mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari 
Imran bin Abi Anas, dia berkata: Aku mendengar Abu Ayyasy 
berkata: Aku bertanya kepada Sa'd bin Waggash tentang pembelian 
sult (sejenis gandum) dengan tamer (kurma), lalu Sa'd berkata, 
"Apakah ada perbedaan jumlah pada keduanya?” Mereka menjawab, 
: “Ya.” Dia berkata, "Kalau begitu tidak boleh.” 

| Sa'd berkata lagi, "Rasulullah & pernah ditanya tentang 
pembelian ruthab (kurma basah) dengan tamer (kurma kering), beliau 
bertanya terlebih dahulu, 'Apakah ada perbedaan jumlah (takaran 
atau timbangan) pada keduanya?' Mereka menjawab, "Ya, ruthab bisa 
berkurang takarannya'. Rasulullah & pun bersabda, Vika begitu, 
tidak boleh". 


PE AE 5 ISA jika al Uya —N oo|Y YA 
Aa Ea Hi sana Jep Ea SI 
CH Ket PIP Ui Blm OP Jatah BA ega 
Ide TDS EN pa LL 
2284/155. Abu Ja'far Muhammad bin Ali Asy-Syaibani 
mengabarkan kepada kami di Kufah, Ahmad bin Hazim bin Abi. 


Gharazah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Abu Musa 
menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan kepada kami dari 


TM Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, “Hadits ini shahih.” 


Al Mustadrak — 


Simak bin Harb, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar #, bahwa 
Nabi & ditanya tentang... 


Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Oi AE ia deni Gaal 2 37 Ugel OI YYAO 

Oi BALAS Agra Gebang BAL dog SA 
P3 GA Gi OP PB ai dal AA di Il ip da 
Kal ALA ET) MG Kab maRIU Jay! ad SIS JG MA 


te ' & 8. oL T 22 Tatan . 8, ” . 

co Di Sy) La BN Ta mi sa SU SEN AAL 
2 . » . : - -. 0 ec At San at A 
LL AP SIG 1 Kain 2 Sah Pe) 
ab Ae IN ah AU Ba Joe Gil “al 

Ss Es -. Kar Ta “ - F F . Pa Kn 13 
Ol pu Y Jas Me) Ie14 PA el) SI 3s, MN 
20 PN Na - os 0 Ha 5 

SA USA GA ed Lo Laga pang Cola 
2285/156. Hamzah bin Al Abbas Al Agabi mengabarkan 
kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri menceritakan 
kepada kami, Ya'gub bin Ishag Al Hadhrami menceritakan kepada 
kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Simak 
-bin Harb, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar 46, dia berkata, "Aku 
pernah menjual unta di Nagi'. Aku menjualnya menggunakan harga 
dinar, tapi aku mengambil pembayaran berupa dirham, lalu aku jual 
dengan harga dirham, tapi mengambil pembayaran dengan dinar. Hal 


739 Sisa hadits ini hilang dari Al Mustadrak dan hanya terlihat putih, sedangkan 
dalam At-Talkhishjustru tidak ada sama sekali. 


— Al Mustadrak 








itu membuatku merasa tidak tenang, maka aku mendatangi 
'Rasulullah #$ yang Saat itu sedang berada di rumah Hafshah 
—atau dia berkata ketika keluar dari rumah Hafshah—. Aku berkata, 
“Wahai Rasulullah, tunggu sebentar! Aku mau bertanya kepada 
engkau. Aku telah menjual unta di Nagi' dengan harga dinar, tapi aku 
. mengambil pembayarannya berupa dirham, dan aku menjual lagi 
dengan harga dirham, tapi aku mengambil pembayarannya berupa 
dinar”. Lalu beliau menjawab, “Hal itu tidak mengapa selama kamu 
— mengambil dua mata uang itu dengan harga yang berlaku pada hari 
itu sebelum kalian berpisah dan ada sesuatu antara kalian 
berdua.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 


Muslim tidak meriwayatkannya. 

2 Er dega Bh & Labuh 55 —10Y/YYAT 
PA dea His Kg ja Ia Gan NG dad ya 
CN AP 5 aa 2 IA Jl LB co 


Se Jaa Kanan pas y IS CU pai Nag s3 
SN ai 53 ai an ala 

2286/157. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih dan Ali bin Hamsyad 

Al Adl menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Bisyr bin Musa . 
menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu 


Al Minhal berkata: Aku mendengar Iyas bin Abdul Muzani melihat 
seorang yang menjual air, maka dia berkata, "Janganlah kamu menjual 


736 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — 


air, karena aku mendengar Rasulullah # melarang penjualan 


air! 2737 


Pk en AI WA 633 —NOAIYYAV 
nun baba Tolang (SI Kao AP Hi Ka 
J5 Si 3 dl aetowdda MA Oi apa 
2 Af aan ada Ie A0 IA Di ah Yi Uhud ya) | 
Pata S 
2287/158. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul 
Hakam memberitakan (kepada kami), Ibnu Wahb menceritakan 
kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku dari Amr bin Dinar, 
bahwa Abu Al Minhal mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah 
melihat Iyas bin Abdul Muzani berkata kepada orang-orang, 


"Janganlah kalian menjual sisa air! Karena Rasulullah #@ melarang 
penjualan air. 20138 


Ibnu Juraij memiliki sanad yang lain, yaitu: 


ok Ng has PSI Mpu Haa MA 
Pe ea CR JASA Sen ad ae Ba Ad 15 Agt 
II Ko IA Le P aa AU el 


1 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Taikhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 
738 Y ih. hadits no. 2286 


— Al Mustadrak 














Ti aa JAS Hap 3 AI 3 ag ala 


3 oe 3., “5 


celag tp) 


2288/159. Abu Al Husain Muhammad bin Ahmad bin Tamim 
Al Hanzhali mengabarkannya kepada kami, Abu Oilabah Abdul Malik 
bin Muhammad Ar-Raggasyi menceritakan kepada kami, Abu Ashim 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan dari Abu Az- 
Zubair, dari Jabir, bahwa Rasulullah & melarang jual beli air, 
menjual punggung unta dan menjual tanah beserta airnya.” 

Semua sanad ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. | 


Yang terbaik paca: bab ini adalah hadits Husain bin Wagid 
berikut ini: 


dg NK SA gas type 1 Iryaa 
Hg Gi P de la Jd ae 3 Fad Gis 3s 
& —3 Ar ana cela (ala! un ng 
MIE bl Soo 2 
2289/160. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkannya kepada kami, Al Fadhl bin Abdul Jabbar 
menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hasan bin Syagig menceritakan 
kepada kami, Al Husain bin Wagid memberitakan dari Ayyub As- 


: Sakhtiyani, dari Atha', dari Jabir ss, bahwa Nabi & melarang jual 
beli air.” 


79 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhis, "Hadits ini sesuai syarat Muslim." 
10 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini gharib shahih, dan hanya 
diriwayatkan oleh Husain.” 


Al Mustadrak — 


Hadits ini gharib shahih. Hadits ini hanya diriwayatkan oleh 
Husain bin Wagid dari Ayyub. 


Ga SEN WES SA KI UP US -y 1 /rya. 

IE 1 AA SA EN dg Jaa 3 aa Kp El Ga 

HA ae BEN EL ae oi sa 

dangan ap ea dn da mn Tol 

Pan SS ba na BE tab KE bi 
SES Gu at KU AS An Ja Maan IE MS 


2290/161. Bakr bin Muhammad bin Hamdan Ash-Shairafi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Abdushshamad bin Al Fadhl Al 
Balkhi menceritakan kepada kami, Makki bin Ibrahim menceritakan 
kepada kami dari Abdul Malik bin Abi Ghaniyah, Abu Ishag 
menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Abi Aufa Al Aslami RA, 
dia berkata, "Kami pernah berperang bersama Rasulullah & ke 
daerah Syam, lalu datanglah kepada kami orang-orang Anbath 
(penduduk asli Syam), lalu kami berutang kepada mereka gandum dan 
minyak dengan harga yang telah ditentukan dan waktu pembayaran 
yang telah ditentukan.” 


Ada yang bertanya kepadanya (Ibnu Abi Aufa), "Dari mana 
mereka mendapatkan itu?” Dia menjawab, "Kami tidak 
menanyakannya kepada mereka.” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. | 


741 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih.” 


— Al Mustadrak 

















Boa so2 G1 


F3 II aea o Gatal 


Se WA KA Ad Maa aan 
SI 2 EN Teka Lah 
TE NE KG 3 sni Ke Sa 


F 
PE yel IP tema PA CAS AG PA 
3 bo Nu — JB ag AP AP al A3 PI 

na 3 Jet (Uakaa Juta neng ale 


2291/162. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
mengabarkan kepada kami, Abu Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri 
menceritakan kepada kami. 


Ahmad bin Salman bin Al Hasan Al Fagih menceritakan 
kepada kami, Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats menceritakan 
kepada kami. 


Abu Bakar bin Ishag dan Ai Bakar bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Abu Al Mutsanna Al Anbari menceritakan 
kepada kami, mereka (Abu Al Mutsanna, Abu Daud, dan Ad-Duri) 
berkata: Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami dari Hafsh bin 
Ghiyats, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Rasulullah # bersabda, "Barangsiapa rela membatalkan 
transaksi untuk seorang muslim (igalah), maka Allah juga akan 
melepaskan dia dari kesusahan.” 


1 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


Al Mustadrak —- 


"Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
mereka berdua tidak meriwayatkannya. 


6-3 30 8 o- Peta 


BA @aYa AN yA IM X5 UgevarIyyan 
$ co 20 D0 ah Ca 0 aa - Data Nae -0 
Be gn E Aa di SN Gi A3 3 Jana 


Io ata 2 Ta PRA LP AB “SA OP Na ja 2 
DA Ri PU oa ilang MIE AI Gala Al Iya) JU 
Ap Mn Penang 


2292/163. Abdullah bin Ahmad Ash-Shaidalani mengabarkan 
kepada kami, Ismail bin Outaibah menceritakan kepada kami, Abu 
Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Zakariya bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Muhammad 
bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, "Barangsiapa melakukan dua transaksi 
jual beli untuk satu barang, maka dia boleh memilih mana yang 
paling merugikan dari keduanya, atau riba. ”'? 


-JG Aga Pa AG Pa Coyah op Haa : ga SA aoi 


| Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Ca PASI Ceda oi lo Saba ENI NYAY 
3.3 Pt - To. “ata Pa Te t-09 o | 20 - to 
ARE an SPA SAS NJU delas Ui mali Cai 


koe 4 0 


“ ad ... “ 3 Oo Ti 0. Pt . . o 
de sena JL Carol Nina ul Kd— Sea Pa) Pa 
3 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


— Al Mustadrak 























oL 3 


Hp 2 Ag ai EN Lah pi 
AT Gaya yana ad Ip Ui SNN ega 1 


- 022. 


J3 an Sl: s JL H3 Ia ah 


9 Re gk Ma 0 Ie P3 ada X2 
in HA Jd In ta Ji la In Ia 
MR daa an aa AO ai 3 sea 
Ka 
2293/164. Muhammad bin Shalih bin Hani', Al Hasan bin 
Ya'gub, dan Ibrahim bin Ishmah menceritakan kepada kami, mereka 
. berkata: As-Sari bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, Umar bin 
Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami dari Abu Al Umais, dia berkata: Abdurrahman bin Oais 
bin Muhammad bin Asy'ats bin Oais mengabarkan kepadaku dari 
“ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Asy'ats pernah membeli 
seorang budak, yang tadinya adalah hasil khumus (seperlima bagian 
dari harta rampasan perang), dari Abdullah seharga 20.000. Lalu 
Abdullah lalu mengirimkan kepadanya dengan menerima uang 
tersebut. Tiba-tiba Asy'ats berkata, "Aku membelinya dari kamu 
seharga 10.000.” Abdullah berkata, "Kalau begitu bawakan saksi 
antara kamu dan aku.” Asy'ats menjawab, "Ini hanya antara kau dan 
aku.” Abdullah pun berkata, "Aku pernah mendengar 
Rasulullah & bersabda, “Apabila penjual dan pembeli berselisih 
dan tidak ada bukti yang menguatkan salah satu pihak, maka yang 
dipegang adalah perkataan yang punya barang (penjual), atau 
keduanya meninggalkan transaksinya'. rela 


7 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih.” 


Al Mustadrak — 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


CA pi SE GA A2 goal no/ryat 
TA EA yA AO 3 AI tega 2 men 
SH AAS SAS at BAN So Ea, 

: NP ep Ti Ga 0. 0 Yy 20. “, - . 0... f. 
Cm Olbat2 Spa Op PP UR LE Ae JS 3 
Lee — Ip aa 3 AA Ep Kab a (Aa A6 Cina 2 
IN Io AGE AI 33 TS 3 aa IP Ab Ui DE 


3 . o . Pd 2. . rd 

ai Li taka Ig JAN Ap 18 alas le 
| Pep 
2294/165. Abdurrahman bin Al Hasan Al Gadhi mengabarkan 
kepadaku, Ibrahim bin Husain menceritakan kepada kami, Adam bin 
Abi Iyas menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada 
kami. | 
Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
menceritakan kepada kami, ayahku, Abdullah bin Umar bin Maisarah 
dan Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepadaku, mereka berkata: 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari 
Al Hakam, dari Umarah bin Umair, dari ayahnya, dari Aisyah RA, 
dari Nabi &, beliau bersabda, "Anak seseorang adalah hasil usaha 


. — Al Mustadrak 











orang tuanya, bahkan hasil usaha terbaiknya, maka makanlah harta 
.mereka (anak-anak kalian)!” 

Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
mereka berdua tidak meriwayatkannya. 


Sufyan Ats-Tsauri mempunyai sanad lain dengan redaksi lain, 
dan masing-masing tidak merusak sanad yang lain. 


(go sa 3 Ka as dara rae 
2036 3 56- Pan Ka Fear 


Aka tara « PR Jacua Ladoe « Ata 3 Ie 

804 £ 8 - 9. 

v3 Pa ES ea 33 Sa Pa Da 
Pa GP tg pik GP GP aa ma tata POM) Sd 
Na Pe NP Jane IU GP ara is Oia 3 
Hi up 0 ing ala AM Joo AI JA JG IE 
Pa Ta Ag en tas 3 

"5 F3 sad 23) La 8 
2295/166. Abu Al Abbas Muhammad bin Ahmad Al Mahbubi 
mengabarkannya kepada kami, Ahmad bin Sayyar menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami. 

| Ali bin Hamsyad menceritakan kepada kami, Yazid bin Al 
Haitsam menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abi Laits 
. menceritakan kepada kami, Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari 
Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Umarah bin Umair, dari 
bibinya, dia 2 kepada Aisyah, "Dalam pengasuhanku ada anak 


785 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim.” 


Al Mustadrak — 


yatim, apakah boleh aku memakan sebagian hartanya?” Aisyah 

menjawab, “Rasulullah #$ pernah bersabda, “Sesungguhnya salah 

satu makanan terbaik seseorang adalah memakan dari hasil usahanya 
sendiri, dan anak adalah bagian dari hasil usaha orang tuanya'. ne 


0 Lo 4G. 3 te aa 


Kg at La HA AA -11Y/r yan 


Ta Bo Ad Ro 


Pe Baja GAS gi 4 dl G Agni KA AS 


KI de JW :JB SIA Pra Ile Naga Ae 
DAS AS Yg BED ya IU 3 lag ala AI Ko 
CA Ik tab ph ana Sial LB ta IG 


2296/167. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri 
menceritakan kepada kami, Thalg bin Ghannam menceritakan kepada 
kami, Syarik dan Gais menceritakan kepada kami dari Abu Hushain, 
dari Abu  Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah # bersabda, "Laksanakanlah amanah kepada orang 
yang memberimu amanah, dan jangan pernah mengkhianati Pang 


yang telah mengkhianatimu!”'' 


Al Abbas berkata: Aku bertanya kepada Thala, "Bolehkah aku 
menulis Syarik saja dan meninggalkan Oais?” Dia menjawab, "Kamu 
lebih mengerti.” 


6 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih.” 

47 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini dan syahid-nya sesuai 
syarat Muslim.” 
Dia lalu menyebutkan hadits no. 2297. 


—— Al Mustadrak 




















Hadits Syarik dari Abu Hushain shahih sesuai syarat Muslim, 
.namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hadits ini memiliki syahid dari Anas, yaitu: 


AL C3 dash "Jep ES —NNAIYYAV 
Ai Ae du due FA Ba Bete ana 
Una NA LAS Y, BEAN aja dl seb 3 sal ala AN Ko 


2297/168. Abu Ali Al Hafizh menceritakannya kepada kami, 
Muhammad bin Al Husain bin Outaibah menceritakan kepada kami, 
Ahmad bin Al Fadhl Al Asgalani menceritakan kepada kami, Ayyub 
bin Suwaid menceritakan kepada kami, Ibnu Syaudzab menceritakan 
kepada kami dari Abu At-Tayyah, dari Anas, dia berkata: 
Rasulullah $ bersabda, "Laksanakanlah amanah kepada orang 
yang memberimu amanah, dan jangan pernah mengkhianati orang 
yang telah mengkhinatimu! Sati 


LA .N Bo. 20 38.4. Y, o- ki  - 
BLN Login hg Sama SI XS pl Gl —NYA/YYAA 


GB. X8 3 9 ah 


 y bas Up Pn oo 
BA Sin Bb IE dan SA Ea, 
4 


Ar oo. 0, o 0 0 aa No. 4 Hn 0-2 FB . 
uub oP CA RS Cebrad! Go Wwd— KAA da 
bai or. 8,3... - 0301 Sa (ag O,c “2d . . 
ig Ala Ulee AP EU 0 tua Oa au 


78 Lih. hadits no. 2296. 


Al Mustadrak — 


Prana Ben 0 E 2 mt 2. ox £ sa 2 Pa La 
JI NI UB era oa Ai ab Udan Ol JR Jas Y :JE 
ASI JAS Aga Gen AE jari aa ag daly da ah 
5: 2 k - a8. Ps LX 3 3 
A3 IE ob ah Bb JS 
' 2298/169. Abu Abdillah Muhammad bin Ya'gub Al Hafizh 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya. 
menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar bin Ishag Abu Al Mutsanna menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin 
Zurai' menceritakan kepada kami, Husain Al Mu'allim menceritakan 
kepada kami dari Amr bin Syu'aib, dari Thawus, dari Ibnu Umar dan 
Ibnu Abbas RA, dari Nabi @, beliau bersabda, "Tidak halal bagi 
seorang laki-laki yang telah memberikan suatu pemberian atau 
menghibahkan sesuatu, lalu dia meminta kembali pemberiannya itu, 
kecuali orang tua meminta kembali pemberiannya kepada anaknya. 
Perumpamaan bagi yang memberi sesuatu lalu memintanya kembali 
adalah seperti anjing yang makan, dan apabila sudah kenyang maka 
dia muntah, lalu memakan kembali muntahnya itu. 

Sanad hadits ini shahih, karena aku tidak mengetahui adanya 
perbedaan pendapat para ulama mengenai 'adalah-nya Amr bin 
Syu'aib, akan tetapi mereka hanya berbeda pendapat apakah ayahnya 
mendengar dari kakeknya. 


Si Aa WIN CINA MAA Gp Uje Biss. Iryaa 
IA ME Clean Gi ga Gi NG AE SA, Aga 


” () 2... 
AA Gp Iyab GP Uelaal Kan) aa So ap ala Gi | 


789 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih. " 


— Al Mustadrak 














PAN IS Aa le ola Ai Jon Oh aa up al 5 
£.o 


ikan (55 SL I| Gb 3 AGAN 


1.8 0. 


2299/170. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepada kami, 
Hisyam bin Ali dan Mubammad bin Ghalib menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi 
Hind dan Habib Al Mu'allim, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, 
dari kakeknya, bahwa Rasulullah & bersabda, "Tidak boleh bagi 
seorang wanita menguasai (memberikan) hartanya selama suaminya 
masih menjadi pemilik akad nikahnya. 19 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. | 

Aku mendengar Ali bin Umar Al Hafizh berkata: Aku 
mendengar Abu Bakar bin Ziyad Al Fagih An-Naisaburi berkata: Aku 
mendengar Muhammad bin Ali bin Hamdan Al Warrag berkata: Aku 
bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, "Apakah Amr bin Syw'aib 
mendengar sesuatu dari ayahnya?” Dia menjawab, "Dia adalah Amr 
bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al Ash. 
Pendengaran Amr bin Syu'aib dari ayahnya adalah benar, dan Syu'aib 
juga memang mendengar dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr.” 


(AN IA oi Lo PLAN C3 V5 BATAN 


ae 0. AB 


Satpam Oni ai ie lb AI 
Sapa Je On aa s PB 


750 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini Shahih.” 


Al Mustadrak — 


» 
OLS -0- #Jof J0 .— ..—9 Pn or 
- 


Y :JB Me UL ' AI yi ex (SI Aa JAE ag “ls 
AAU Ji 
2300/171. Al Hasan bin Ya'gub bin Yusuf Al Adl 
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abi Thalib menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Syarik 
memberitakan dari Abdul Aziz bin Rufai', dari Umayyah bin Shafwan 
bin Umayyah, dari ayahnya, bahwa Nabi $& meminjam beberapa 
perisai . darinya pada Perang Hunain. Dia berkata, "Apakah ini 
rampasan paksa, wahai Muhammad?” Beliau menjawab, "Tidak, tapi 
pinjamam yang akan dijamin. 2072 | 


Hadits tersebut memiliki syahid dari Ibnu Abbas RA, yaitu: 


CS ejaan ASI Jo MH angin 
S5 en SAY M2 2 Sendal Wib BA ALA 5 dk 


, $ 


En 


AP ME 3 KI OP tell 1 JA Ke Ih Mt 
pi pd . pa - . 

£ 8 0 Hi 25 e no Pi ore 4 2, y € 2 2 . o- 

LA yi Wiko ya Jika pekag MAG AI (laa AM Iya Ol AAS 


g £ $ aa P3 Pg Y, A3 Pd PN Taat o.. PI TA s ah #4) 
MIL SPA ET Cl Sa UE MA UE Wa 


te 


Ae 

2301/172. Ahmad bin Sahl Al Fagih mengabarkannya kepada 

kami di Bukhara, Shalih bin Muhammad Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Abdul Wahid Al Ourasyi menceritakan kepada 
kami, Khalid bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Khalid Al 
Hadzdza, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, bahwa - 


:51 L ih. hadits no. 2301. 


— Al Mustadrak 











Rasulullah #$ pernah meminjam beberapa perisai dan mata tombak. 
.dari Shafwan bin Umayyah pada Perang Hunain, maka dia pun 


bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ini pinjaman yang akan 
dikembalikan?” Beliau menjawab, "Ini adalah pur anan yang akan 
dikembalikan. ”?? 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


B5 Kay IA Aa du rar 
yA 2 Ap aa Aa Bah 5 Aas 
Tea op IP Kp AI an Ce :YG sila 
ya j3 3 khai An Ji TAN gp da Ia 1 KA 
Oa Y Dat YA LI aa Gg Ga OB ASP AA 
Pura 


.. 


2302/173. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kaini, Muhammad bin Ishag Ash-Shaghani 
menceritakan kepada kami, Sa'id bin Amir dan Abdul Wahhab bin 
Atha' menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sa'id bin Abi 
Arubah menceritakan kepada kami dari Oatadah, dari Al Hasan, dari 
Samurah RA, dari Nabi @, beliau bersabda, "Tangan itu 
bertanggung jawab atas apa yang telah dia ambil, sampai 
dikembalikan kepada pemiliknya. 213 


752 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 
753 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari.” 


, Al Mustadrak — 


Hasan lupa akan haditsnya ini, maka Hasan berkata, "Sang 
peminjam adalah orang kepercayaanmu, maka tidak ada jaminan 
baginya (jika barang itu hilang atau rusak).” 

Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


PAN ep ME ate A3 Ugt-ve/yrar 
A3 ISA Ea OA gi AG Lana IA Antar Sah 


Kn! Nara TN 
as Bat anta Ta Ii beb "aa Eta 
Gi LEAN IG Gi SAS CA ega Aha Ui ya 
AA Tata PP UEA ap LATIN op SAI 
AU 6 Uu AI pn HE MA yi 
Va KA Io Ma IG aa ban abg 


Pep 


JH ah la BI af Ll JA Jaa ia Dl ai 
HL pi L AAN Jal & 3g “lalat PP 


2303/174. Abu Abdillah Muhammad bit Ali Al Jauhari 
mengabarkan kepada kami di Baghdad, Abu Al Walid Muhammad bin 
Ahmad bin Burd menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir 
Al Mishshishi menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan 
kepada kami. 

Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan kepada 
kami, Jamahir bin Muhammad Al Ghassani menceritakan kepada 
kami di Damaskus, Mahmud bin Khalid Ad-Dimasygi menceritakan 


— Al Mustadrak 

















— kepada kami, Al Firyabi menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, 
.dari Az-Zuhri, dari Haram bin Mahishah Al Anshari, dari Al Bara bin 
Azib RA, dia berkata, "Dia punya seekor unta yang liar. Suatu ketika 
unta ini masuk ke kebun orang lain dan merusak apa yang ada di 
dalamnya. Lalu hal itu dilaporkan kepada Rasulullah &, dan beliau 
memutuskan, "Pada siang hari pemilik kebun harus menjaga 
kebunnya, sedangkan pada malam hari pemilik ternak harus menjaga 
ternaknya, dan pemilik ternak harus mengganti apa yang dirusak oleh 
hewan ternak mereka." 


Sanad hadits ini shahih, meski ada perbedaan riwayat antara 
Ma'mar dengan Al Auza'i, karena Ma'mar berkata, "Dari Az-Zukri, 
dari Haram bin Mahishah, dari ayahnya.” 


GAN GP anik Gi USA yaah MSN 


. 


. 


ot Taha an tara ANA Ika Ep Ita ef eat Gi oud 
Basah Af tan HI eh op slah ate 30 beat Sl 33 Jet 
Manfaat IG HAL ag pes ai pkh MS 
2 it aah MJ AE Ea ba YAN IS, Ai UK 
He Ie MI) Dias IE dia Ja GRASI 
ARE u PE 5 ini Ol HI GG dia Ja 8 AET 


If AB NY kat 





154 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih, meski ada 
perbedaan antara Ma'mar dengan Al Auza'i, karena Ma'mar berkata, 'Dari Az- 
Zuhri, dari Haram bin Mahishah, dari ayahnya'.” 


Al Mustadrak — 


2304/175. , Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman memberitakan 
(kepada kami), Asy-Syafi'i memberitakan (kepada kami), Sa'id bin 
Salim Al @Gaddah memberitakan (kepada kami), Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, bahwa Ismail bin Umayyah mengabarkan - 
kepadanya, dari Abdul Malik bin Ubaid, dia berkata, "Aku 
mendatangi Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, kemudian datang 
kepadanya dua orang laki-laki yang terlibat transaksi jual beli suatu 
barang, dan salah satu dari mereka berkata, “Aku menjual ini dengan 
harga sekian'." 

Abu Ubaidah berkata: Abdullah bin Mas'ud menceritakan 
" kepadaku kasus yang sama dengan ini, dia berkata, “Aku mendatangi 
Rasulullah #8, lalu terjadi hal yang seperti ini, kemudian beliau 
memerintahkan si penjual untuk bersumpah, lalu memberikan 
kesempatan kepada pembeli untuk memilih, jika dia berkehendak 
maka dia mengambilnya, dan 'jika tidak maka dia 
meninggalkannya.” | : 

Hadits ini shahih kalau saja Sa'd bin Salim hapal bahwa dalam 
sanadnya ada Abdul Malik bin Ubaid, karena Abu Bakar bin Ishag 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, lalu dia 
. menyebutkan hadits tersebut. 

Di akhirnya Ahmad bin Hanbal berkata, "Aku dikabari dari 
Hisyam bin Yusuf, dari Ibnu Juraij, dari Ismail bin Umayyah, dari 
Abdul Malik bin Ubaid.” 


"8 Adz-Dzahabi berkata -dalam At-Talkhish, "Hadits ini gharib, dan hanya 
diriwayatkan oleh Sa'id bin Salim Al Gaddah dari Ibnu Juraij, seperti ini. Hajjaj 
Al A'war berkata, Abdul Malik bin Ubaid'.” 


— Al Mustadrak 

















Ahmad bin Hanbal berkata, "Hajjaj Al A'war berkata, 'Abdul 


Malik bin Ubaid'.” 


20. 90.0 38 9 Doc 20 “2 


Oa LSI KI Gp ya AG UR -1y yr. 
Hap Ha ab 3 SA aa APA AA 5 Jia ts Ga 
Un NA gi gd op Kana PEP Tg 
Pe as AN ln ale So D ol di A3 AS 
an 
LA ol: AI JUS AH sada sila 2 ai Ju 
MP un SEKEN BPS AS ala CAS 


2305/176. Abdurrahman bin Hamdan Al Jallab memberitakan 
(kepada kami) di Hamdan, Hilal bin Al Ala Ar-Ragi menceritakan 
kepada kami, Al Mu'afa bin Sulaiman menceritakan kepada kami, 
Musa bin A'yan menceritakan kepada kami dari Yahya bin Ayyub, 
dari Ibnu Juraij, bahwa Abu Az-Zubair menceritakan kepadanya dari 
Jabir RA, bahwa Nabi #& membeli dari seorang Arab badui — 
menurutku dia mengatakan dari bani Amir bin Sha'sha'ah— seikat 
rumput untuk makan unta. Tapi ketika transaksi jual beli telah terjadi, 
Rasulullah #8 sempat berkata kepada si Arab badui itu, "Silakan 
pilih!” Lalu si Arab badui ini berkata, "Aku belum pernah melihat 
orang sebaik kamu dalam hal jual beli. Semoga Allah memberkahi 
jual belimu. Dari mana asalmu?” Beliau menjawab, "Dari 
Ouraisy. ba 


756 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Dikuatkan oleh Ibnu Wahb dari Ibnu 
Juraij sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — 


Riwayat Yahya bin Ayyub tersebut dikuatkan oleh riwayat . 
Ibnu Wahb dari Ibnu Juraij: 


HE MA EA kai ad sd ais- vv/rra 

AA CN MAS ega Gi Ong Gi Ta ES RAI 3 € Sa 
AA Gg pn ip HK SN SA GA 
Ka Wa laa os BA SPA Ga S de Pi 
FTNAA BA JS C4 rah ala W Led JG Adi 


s3 


"tau 


2306/177. Abu Al Walid Al Fagih menceritakannya kepada 
kami, Abdullah bin Sulaiman bin Asy'ats menceritakan kepada kami, 
Wahb bin Yazid bin Mauhab menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb 
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitakan bahwa Abu Az- 
Zubair Al Makki menceritakan kepadanya dari Jabir RA, bahwa 
Nabi # membeli seikat rumput makanan unta kepada seorang 
Arab badui. Ketika jual beli sudah terjadi, Rasulullah 4 sempat 
berkata kepadanya, "Silakan pilih!” Dia menjawab, "Semoga Allah 
memberkahi penjualanmu.””?” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Si Pa Gak 2 Ji 3 Pi SAN YAN 
YL3 oa. 383 JS 2 baba aa aa 3 da AI Ke “de 


757 Lih. hadits no. 2305. 


— Al Mustadrak 

















e- 30 0.1 "3 


Cha JB LN AI aa RA CAS 595 jl Gis 


1 Degan Me 5 ..? - 0. Ng. .5 6 2 aa 
HIU HAN (3 GAS Aa ena ang CA IA 
“. Na 4 ta BT 35 A4 e, 3 An, e 
CP Sa PG IN Hen APA Ko AI ya SE 
2307/178. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh mengabarkan 
kepadaku, Ali bin Al Abbas Al Kufi memberitakan (kepada kami), 
Muhammad bin Basysyar dan Ali bin Muslim menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdullah Az-Za'farani, dia 
berkata: Aku mendengar Abu Al Mutawakkil An-Naji menceritakan 
dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Rasulullah # bersabda, 


"Orang yang menerima dan memberi sama (hukumnya) dalam hal 
riba. »158 . . 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


PE Ke Pa AS AA jl doel val teh 


be 


as - 20316. 3 


AA ES AI NI oh IP Si Ia CAS Ka PA 
AAA GA Gi SA gt ata 1 Gp ea oi 
MEA EA ia le So JB JB SA ap) 
ajal 8g HS LAS ad AI Jim Y ak dp 

AR GA dop Ga Aa BA AOA seh 


758 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih.” 


Al Mustadrak — 


2308/179. Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdurrahman Ad- 
Dabbas mengabarkan kepadaku di Makkah, Muhammad bin Ali bin 
Zaid 'Ash-Sha'igh menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Muhammad bin Al Abbas Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Aku mendengar Abu Muhammad bin Al Abbas menceritakan 
dari Umar bin Muhammad bin Zaid, dari ayahnya, dari kakeknya, dari 
Ali bin Abi Thalib RA, dia berkata: Nabi #& bersabda, "Dinar 
dengan dinar, dirham dengan dirham, tidak boleh ada yang 
dilebihkan (lebih diutamakan) antara keduanya. Barangsiapa 
membutuhkan uang perak maka hendaknya menukar uang perak itu 
dengan emas, dan barangsiapa membutuhkan uang emas, maka 
hendaknya menukar uang emas itu dengan uang perak, dan 
pertukaran itu terjadi secara tunai.” 


Hadits ini gharib shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya dengan lafazh ini. 


toc.o 36. 3 


AP EA elang Ip SAS Gaal jl Gis—ya Ira 


& 0c 


- 5 - Neh gg P 5 “ “3. ANE Ya 
aj GPS ji Olla Gr hg ep AAS BS ML 5 
. , . . P3 ? 


t 


aa 2 sec A, 2. Cena .o. s (3 Pai . 04, o 
Pd ol dita Al SP) BA Ina Tu PAI GP aj ut 
0 Pa a18 . .. 35 te a aoi Ka DGN ata ore A 8, 
C— jbr Hal, Hb Na O yakunad! J8 ag dala ag! ie 

5 nc va b 4 1 
2309/180. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan 


kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, 
Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepadaku dari Katsir bin Zaid, dari 


NX 


789 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih gharib.” 


— Al Mustadrak 











Al Walid bin Rabah, dari Abu Hurairah RA, bahwa 
'Rasulullah $ bersabda, "Orang Islam itu sesuai syarat yang telah 


mereka tentukan "(perjanjian antar mereka), dan berdamai itu 


diperbolehkan antar sesama muslim. 2109 


Para perawi hadits ini adalah orang-orang Madinah, namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya, dan ini adalah dasar 
dalam kitab. 

Hadits ini memiliki syahid dari hadits sya dan Anas bin 
Malik RA. 


oe Ko 4G. A 1 


IA A1 AS nve va 18 Se SANAT AAN . 


Seiya ga SD AKA Gis 
SIP gita BIP oa SEN KE pa Ae C5 
Ig Seda Jgn pa ian Metra 


GA GO ebay Ke Ojak 


| HI gi ya La pn Ai Abe 3 AE ar 3: 2 ak IU 
5 ebay TN AA Tang Kh en -JG 
PO Nae NAN 


2310/181. Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Ash-Shaffar 
mengabarkannya kepada kami, Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya 
menceritakan kepada kami, Ismail bin Abdullah bin Zurarah 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Jazari 


Kara - 





760 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Dia tidak menilainya shahih. Katsir 
dianggap dha'if oleh An-Nasa'i dan lainnya. Khabar ini memiliki syahid.” 
Lalu Adz-Dzahabi menyebutkan hadits no. 2310. 


Al Mustadrak — 


menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Urwah, dari Aisyah 
RA, dari Rasulullah @, beliau bersabda, "Orang muslim itu 
berpegang dengan perjanjian antar mereka selama sesuai dengan 
kebenaran.” 

'Khushaif berkata: Atha' bin Abi Rabah menceritakan 
kepadaku dari Anas bin Malik, dia berkata: 
Rasulullah $& bersabda, "Orang muslim itu menaati perjanjian 
yang mereka buat, selama sejalan dengan kebenaran.” 


Gas 1 WA KIA SS AE ANN 
CS BA mg C5 GEA pen Gi BASA Na jl 
LAN 3 dana KPA OSN Me Lp GA tara 
Ig lab Io dn Ito - JG ERA (gp) AG 
53 aan IS aa sai Je NG GA ag dita 
Ol SET aa Se GEN G3 dbap Kon IS Tere 
SA gema PA GEN da IA Ja yk 
93 ALA Jak UG Skatp JA IU: AI 3 
ad oudh 


2311/182. Abu Zakariya Yahya bin Muhammad Al Anbari 
menceritakan kepada kami, Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Al 
Abdi menceritakan kepada kami, Isa bin Ibrahim Al Barki 
menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Al Hasan Al Hilali 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Munkadir 


761 Lih. hadits no. 2309. 


— Al Mustadrak 














menceritakan kepada kami dari Jabir RA, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, "Setiap kebaikan adalah sedekah, setiap 
yang dinafkahkan oleh seseorang untuk diri dan keluarganya akan 
dicatat sebagai sedekah, dan segala sesuatu yang dijadikan oleh 


seseorang untuk menjaga kehormatannya juga dicatat sebagai 
sedekah. Setiap yang dibelanjakan oleh seorang mukmin akan diganti 
oleh Allah, Allah jamin semuanya, kecuali dalam hal maksiat.” 

Aku bertanya kepada Muhammad bin Al Munkadir, "Segala 
sesuatu yang dijadikan oleh seseorang untuk menjaga 
kehormatannya?” Dia menjawab, "Segala sesuatu yang dianugerahkan 
kepada penyair dan pemilik lidah yang ditakuti.”762 

Hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 

Syahid hadits ini tidak termasuk dalam syarat kitab ini. 


3 ” P4 35 0 os hh . 4 P3 
HEAN Aa Lia (IS t ABAS— Ar IYA 
GET IA BIL ea SI aa Ea Si El ja 


AG - 


AG api HP IA gi GEN SE LA oi ag AN Oia 
BELA aja seng la 2 be yah JB JB 3 AI 13 
JA an Ka an Gi 

2312/ 183. Abu Ali Al Husain bin Muhammad Ash-Shaghani 
menceritakan kepada kami di Marwa, Yahya bin Sasawaih 


menceritakan kepada kami dari Abdul Karim, Hamid bin Adam 
menceritakan kepada kami, Abu Ishmah Nuh menceritakan kepada 


12 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Abdul Hamid dianggap dha'if oleh 
para ulama hadits.” 


Al Mustadrak — 


kami dari Abdurrahman bin Budail, dari Anas bin Malik RA, dia 
berkata: Rasulullah # bersabda, "Barangsiapa di antara kalian 
yang mampu melindungi agama dan kehormatannya dengan harta, 
maka lakukanlah!. 8 


AHA oi OS Gi GARA X2 Ugal “tasya 

OA MA pakan ea 23 AN Ap WI Olah TA 
S1 Lo) BIA AN Ph ai bp sm Ip ai HAL la 
naa ya laa iko dl LE AI J0 JG IG eta 


2313/184. Abdurrahman bin Hamdan bin Al Marzuban Al 
Jallab mengabarkan kepada kami di Hamdan, Abdullah bin Husain Al 
Mishishi menceritakan kepada kami, Affan menceritakan kepada 
kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari 
Abu Rafi, dari Abu Hurairah RA, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, "Perdamaian antara kaum muslim itu 
diperbolehkan. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim. 


Dia lebih dikenal dengan nama Abdullah bin Al Husain Al 
Mishishi dan dia perawi yang tsigah. 


"8 Adz-Dzahabi berkata dalam AAt-Talkhish, "Abu Ishmah adalah perawi yang 
lemah (halik).” 

'4 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Ibnu Hibban menganggapnya (yaitu 
Abdullah bin Husain Al Mashishi) pemalsu hadits.” 


— Al Mustadrak 








do- 2026 4 


AAA yh AI AI ai BK ae 3 Naa 3 
Hi tax SE AI P3 0S) CI UE yi pas 
Se ana Ba ea an aa pin NI ea 
5 pel aa PU aa &: S7? 

25 SI cant GA (ES as (adil SL J5 La sang 


0... 
2. 


2314/185. Abu Al. Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul 
Hakam memberitakan (kepada kami), Ibnu Abi Fudaik memberitakan 
(kepada kami), Abu Al Mu'tamir menceritakan kepadaku dari Umar 
bin Khaldah Az-Zuragi —gadhi (hakim) di Madinah—, dia berkata, 
"Kami mendatangi Abu Hurairah dengan membawa salah seorang 
teman kami yang pailit, lalu dia berkata, "Inilah yang diputuskan oleh 
Rasulullah # dalam hal ini, 'Barangsiapa mati atau pailit, maka 
pemilik barang lebih berhak mengambil kembali barangnya, jika 


memang dia menemukan barang itu dengan sendirinya" 5 


Hadits ini memiliki sanad yang 'ali (bersanad pendek) shahih, 
namun Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dengan 
redaksi ini. : 


Aa Wa kal AJI 4f G5 YAMIN 
Nag & Ie WA YG caelo Yi Kasaa Saba Ab 


8 


1 . . 8 . 0. 2. P4 20. Cm o PL 3 s8 
EL BAN PL Aa pa IP KAS 3 Okita BAD US 


765 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


JK Kay Ju JG Petra 3 P3 2 h na TN - 3 u Jaran 
ARA en A5 SIA GNI elo ale Ai io 
2315/186 . Abu Al Walid Al Fagih menceritakan kepada kami, 
“Ibrahim bin Abi Thalib dan Yahya bin Muhammad bin Sha'id 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Imran Al 
Abidi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan 
kepada kami dari Ziyad bin Sa'd, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al 
Musayyab, dari — Abu Hurairah RA, dia berkata: 
Rasulullah $ bersabda, "Barang gadaian tidak tertutup (barang 
gadaian dapat diminta kembali oleh yang menggadai, meski telah 
jatuh tempo), dan dia berhak mengambil keuntungannya serta 
berkewajiban membayar kerugiannya.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
mereka berdua tidak meriwayatkannya lantaran adanya perbedaan 
pada murid-murid Az-Zuhri. 


| Riwayat Ziyad bin Sa'd dikuatkan oleh Malik, Ibnu Abi Dzi'b, 
Sulaiman bin Abi Daud Al Harrani, Muhammad bin Al Walid Az- 
Zubaidi, dan Ma'mar bin Rasyid, dengari riwayat senada. 


Hadits Malik adalah: 


V3 GE JASA yh age pfatiss —yavIyran 
Kogan ya Uji Hilinua Tea Clbu GA ka KI (Je Gis 
AN BEAN Bug Toe | Sia ON 1 Ea 
"8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya karena ada perbedaan 


riwayat dari Az-Zuhri. Di sini dia dikuatkan oleh Malik, Ibnu Abi Dzi'b, dan 
lain-lain dalam periwayatannya dari Az-Zuhri.” 


— Al Mustadrak 








2316/187. Abu Ali dan Abu Muhammad Al Maraghi 
'menceritakannya kepada kami, keduanya berkata: Ali bin Abdul 
Hamid Al Ghadha'iri menceritakan kepada kami di Halab, Mujahid 
bin Musa menceritakan kepada kami, J......| menceritakan kepada 
kami dari Malik bin Anas, dari Az-Zubri, lalu dia menyebutkan 
dengan sanad sama seperti tadi.” 


Hadits Ibnu Abi Dzi'b adalah: 


Pai DAA Aa ad SEM VAN YYAN 

j3 oi an 2 DA Eta dalan SE op Ip KS 
3 Ato AR Jala bata LA Jp 
JG JB EP P3 ISA ul PLAN Gi daa HP Hg Aa 


Aa 
2317/188. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakannya kepada kami, Muhammad bin Auf bin Sufyan Ath- 
Tha'i menceritakan kepada kami, Usman bin Sa'id bin Katsir bin 
Dinar Al Himshi menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari 
Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA, dia berkata: 
Rasulullah @ bersabda, "Harta gadai tidak tertutup untuk 
pemiliknya, dia berhak mendapat keuntungan, juga harus 
menanggung kerugian. sni | 


787 Y ih. hadits no. 2315. 
768 Y ih. hadits no. 2315. 


Al Mustadrak — 


Ada pula yang mengatakan dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Az- 
Zuhri, dari Sa'id dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA. 


- 
PP 
LB 


305” SG. Pa ea - aa i 
JD A—be2 Ka Jali & C1! 0G, -f —NAA/YYAA 
4 ps 1 £ PNP) oo ig 3 - “0 
SA EN AA GAS LI Pai HN 2 Es s JD mAh 
o - an “ “d 3 4 (3 Pd - P4 o 3 . - 
- — (Xeles s3 sesal P hg Aurun Pas La SP 3g 3 d 
3 To. 7 maa or“. “. , 2 2 £ Gi : so. ta . - APA Pa 
Se Y Mey lal ala da) JB JB cas AI P3 2 
| S 2302 ore Ime 00, 3 0G 8 06 
Aap alay can) ad GAJI yA JI 
2318/189. Abu Ali Al Hafizh mengabarkannya kepadaku, 
Muhammad bin Ibrahim Ar-Razi menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Nashr Al Ashamm menceritakan kepada kami, 
Syababah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b menceritakan 
kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah RA, dia berkata: 
Rasulullah $& bersabda, "Barang gadai tidak tertutup, dia (pemilik 
barang gadai) boleh memanfaatkannya dan harus menanggung 
kerusakannya. 9 


Hadits Sulaiman bin Abi Daud adalah: 


— Wi ja 13 IAI AAS ya Ira 


... 


- - o - 30426. 3 18 - - 9. 3 “3 00 4026. 3 
A3 A.A IE 0 Saba Lian alang Ggrtadil ine 0 abua 
Oo L'o - 2 .. Pt ) 


kena na Naa oi Ai IE Aa aras an Wae ga 
A3 ta ap dan PA ob SIS al Ii DU 


79 Yih. hadits no. 2315. 


— Al Mustadrak 








— 3 








LA IN Bil ata fi SA BAK 
2303 "5 Ula, Ka 38 oh BK Ge 


2319/190. Al Husain bin Ali menceritakannya kepada kami, 
Abu Ath-Thayyib Muhammad bin Ja'far Ad-Dibaji menceritakan 
kepada kami di Baghdad, Muhammad bin Khalid bin Yazid Ar-Rasibi 
menceritakan kepada kami, Abu Maisarah Ahmad bin Abdullah bin 


— Maisarah Al Harrani menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Abi 


Daud menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al 
Musayyab, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi @, beliau bersabda, 
“Barang gadaian itu tidak tertutup sampai kamu bisa menikmati 
keuntungannya (jika menghasilkan), dan kamu juga harus 
menanggung kerugiannya (jika rusak). 210 | 

Hadits Muhammad bin Al Walid Az-Zubaidi adalah: 


GB. Ao NA 


Nae S3 NG Hai Glewal eni NESES A/YYY 


4 0. 30, £0- 6 


dor bea JS OAs Ula PD as luna 


- Pa o lo 


— sa — aa ups Ka Jaa Wa Ya : ha Du sal 
JB: -J5 Ba aa Ma ea ya AN 
BEA nb GG HN A0 da Jua Ma dp 


2320/191. Abu Ishag Ibrahim bin Muhammad bin Yahya 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad Al Asfira'ini 
menceritakan kepada kami, Imran bin Bakkar menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, Ismail 
bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Az-Zubaidi menceritakan 


70 Y ih. hadits no. 2315. 


Al Mustadrak — 


kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu 
Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah #& bersabda, “Barang 
gadaian itu tidak menjadi milik pegadai ketika yang menggadaikan 
barang belum membayar utangnya tepat waktu, dan dia (pemilik 
“ barang gadai) boleh memanfaatkannya dan menanggung 


kerugiannya.” 


Hadits Ma'mar bin Rasyid adalah: 


o- R0 3486. $ 1G - 


Pe Pal Sae BEA KA Sai AY/ YA 


Papa 30 3G. 3 Le. P #20 8 


Kk ata 3 d3 uv Sasa Kado GE Ls Uu Kay Koo 
AN NBA | oya daa BAN op Gk aa an Pas 
See To MA IE 136 ESAI PIA di 
" 4 ed 4 Pd P Pa 

dab nan db ui Lan SM 

2321/192. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al Hafid 
menceritakannya kepada kami, Musa bin Zakariya At-Tustari 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yazid Ar-Rawwas 
menceritakan kepada kami, Kuraid Abu Yahya menceritakan kepada 
kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Sa'id 
bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA, dia berkata: 
Rasulullah & bersabda, “Barang gadaian itu tidak menjadi milik 


pegadai, kamu boleh mendapatkan hasilnya dan juga harus 
menanggung kerugiannya. "7 


TM Lih. hadits no. 2315. 
72 Lih. hadits no. 2315. 


— Al Mustadrak 








ade — 








h 9— (ve Hera vena S 5 SPA AYI 


0. 2 4 30 1G.- 4 Pe 3 PN - ot. 20 Ko. Pd Npa 
- s - - . 


.8 


- 


SN De ad Ela EM MAKA aah WN ENI pasagi 
AN P3 Pan ae RL aan Ni Pe fo 0 - 
ale II lo MI Iya JB "JB as gi AI ab 3 
g -G PG 23 Maa 0. cor, oz G 2 4 A3 5, SAE, 
BI dento AN LAS SU AN AE AI Ijah 1 
2322/193. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
mengabarkan kepadaku, Al Husain bin Ali bin Syabib Al Ma'mari 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi 
menceritakan kepada kami, Abu Hammam Muhammad bin Zibrigan 
menceritakan kepada kami, Abu Hayyan At-Taimi menceritakan 
kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA, dia berkata: 
Rasulullah H bersabda, “Allah berfirman, 'Aku adalah pihak 
ketiga dari dua orang yang berserikat (bekerja sama) selama salah 


satu dari mereka tidak mengkhianati temannya. Namun jika ada yang 
berkhianat, maka Aku keluar dari mereka". 7? 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


AE pi aanA Ip Gen) KE jf Bisyar 

h! o-. - Cool . - 01.0 8 - Yaa ai P3 
SG Cs aye A3 MEA Gs AS 
$ o 205 ye 0. Lan Tenan 23 ap A6 - 0 
II K5 33 Jb na dB la gl ji ab Bls Cugaya 





713 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Ag Be KB PRA Lp EN op IE 
GE GA ye Ta Ag oya adu 
2323/194. Abu Ahmad Ishag bin Muhammad bin Khalid Al 
Hasyimi menceritakan kepada kami di Kufah, Ahmad bin Hazim bin 
Abi Azrah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa 
menceritakan kepada kami, Hanzhalah bin Abi Sufyan menceritakan 
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Salim bin Abdullah 
menceritakan dari Ibnu Umar RA, dari Nabi #, beliau bersabda, 
“Siapa yang memberi suatu hibah maka dia lebih berhak mengambil 
kembali hibah itu selama belum dibalas (pemberiannya oleh yang 
dihibahi). 7 | 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
mereka berdua tidak meriwayatkannya. 


Permasalahannya adalah pada kredibilitas guru kami (Abu 
Ahmad Ishag bin Muhammad Al Hasyimi). 


MAA oi Jana MA ia jd Bhs —ao| rey 


$ 
Oh HAN AS Ei5 BEI JS 3 Ibhh Inap oat Ugal u3 
"Ae Eta SN A5 AS Ela Bd Ma 
. 5 ea ” 
AS Cop Ta ja op BEP MAL 3 SAI 
or 8G. - . Sini “ s Ba Tenan Dana ore A “2 8 6 . 
an Pan Ka, SA Ha ae Mae Pesta aa na 


78 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih sesuai syarat Al 
Bukhari dan Muslim.” 


— Al Mustadrak 








2324/195. Abu Ja'far Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al 
Manshur Amirul Mukminin menceritakan kepada kami di Baghdad, di 
istana ke khalifahan, Abdul Aziz bin Abdullah Al Hasyimi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ja'far Ar-Raggi 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan 
kepada kami dari Hammad, dari Oatadah, dari Al Hasan, dari 
Samurah RA, dari Nabi @, beliau bersabda, “Apabila hibah itu 
diberikan kepada saudara yang masih punya hubungan darah, yang 
haram dinikahi, maka tidak boleh memintanya kembali.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Sar app Ka Mae Ad get alrrro 


“1 X0 .8- d ... - .. oo ee o- 8. 2.9. 
HAN APA C0 anal op Ka AA KE SAS IA 


o - 0 - .. d4 - . . c. -1 2» £ 
JJ IA PKI ME Gi pelan GAS AA PL 
ka Ge 0 - Ea 0 ..' 0 Io 0. ta 9. . 
PP ol Ae 3 Komar 01 SI GP AS) ep daa 

2. » 8 PE PAP. ae, “ y 2 ? . On aa s3. 

Haa de le AI Ih SS 2G Lgi Al 


.. 


SD AS Ie dg Cnaap DAUN AA IG AJG mal 


4 .... 
Agent Iyarp 2J «Jani 


7!$  Adz-Dzahabi tidak mengomentari hadits ini dalam 4t-Talkhish. 

Saya (Abdul Oadir Atha”) katakan, "Abdullah bin Ja'far bin Ghailan Ar-Ragi 

. dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan Abu Hatim." 
An-Nasa'i berkata, “Tidak ada masalah pada dirinya sebelum hapalannya 
berubah.” 
Ibnu Hibban mengomentarinya, “Dia terkena ikhtilath pada tahun 218 H., dan 
ikhtilath-nya tidak termasuk ikhtilath yang fahisy. Hanya Ouraisy bin Hayyan 
yang meriwayatkan darinya.” (Al Mizan, 2/403). 


Al Mustadrak — 


2325/196. Abu Abdillah Muhammad bin Ali Al Jauhari 
mengabarkan kepadaku di Baghdad, Abdullah bin Ahmad bin Ibrahim 
Ad-Dauragi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Yahya Al 
Madini menceritakan kepada kami, Muslim bin Khalid Az-Zanji 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ali bin Yazid bin 
Rukanah, dari Daud bin Al Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas 
RA, dia berkata: Ketika Rasulullah 4 hendak mengusir bani 
Nadhir, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau 
telah memerintahkan untuk mengusir kami, sedangkan kami memiliki 
piutang atas orang-orang yang belum dibayar kepada kami." Beliau 
bersabda, "Lunaskan (dengan potongan) dan minta pembayaran 


segera. #19 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


AA Ip ana Wi KAN AS pik —yav/v YA 
| Aan o- 0 fe: Ban en -. 20”? -.. 1 - 0.3 
C— BL AS GP Uh GP tpela 0 pedal 0 Jatah Vian € aa 
5 , 3 Pan Aa ane Lara NG . pa oy - 0. AN 
Io Ja) JB JB LS AI ph arab jp Al KS US al 
: . TI PEP NG” - . Sa a Pap: or A, 
ga PNP V9 WE PEN TAS lg sale Al 
2326/197. Abu Al Walid Al Fagih menceritakan kepada kami, 
Ja'far bin Ahmad Asy-Syamati menceritakan kepada kami, Ahmad 
bin Muhammad bin Yahya bin Sa'd menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Ismail bin Ibrahim 
bin Muhajir menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abdullah 


"5 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Az-Zanji perawi yang dha'if 
sedangkan Abdul Aziz bukanlah perawi yang tsigah.” 


—- Al Mustadrak 











bin Babah, dari Abdullah bin Amr RA, dia berkata: 
“Rasulullah $ bersabda, “Makkah itu terlindungi, tidak boleh dijual 


bangunannya, dan rumah-rumahnya tidak boleh disewa.” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Syahid hadits tersebut adalah hadits yang diriwayatkan dari 
Abu Hani'fah: 


3, IG - 


jas Fa Jadi SEA 3 LE AAS —VAMNYYYY 
2 mi C5 ea Ki Pakai 2 AAA EA NG ba 3 


Pen na “3 aa PT) Is Air Pak 2 ya LA ai 
AN be du -JG ARA yan ph dB AR ga 
2. BA Loc Dee Pa Bie 
Meat AU GAN aU S3 seh ala 
2327/198. Ali bin Hamsyad Al Adl dan Abu Ja'far bin Ubaid 
Al Hafizh menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad 
bin Al Mughirah Al Kari menceritakan kepada kami, Al Gasim bin Al 
Hakam Al Urani menceritakan kepada kami, Abu Hani'fah . 
menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin Abi Ziyad, dari Ibnu 
Abi 'Najih, dari Abdullah bin Amr RA, dia berkata: 
Nabi H bersabda, “Makkah adalah tanah haram, maka haram 
pula menjual bangunannya atau menyewakan rumah-rumahnya. 





77! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Ismail bin Ibrahim bin Muhajir 
dianggap lemah oleh para ulama.” 

798 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Ubaidullah bin Abi Ziyad perawi yang 
layyin.” | 


Al Mustadrak — 


Riwayat-riwayat yang menyatakan : bahwa 
Rasulullah #$ memasuki Makkah dengan perjanjian damai, 
statusnya shahih, antara lain: 


Op de Gt ea Bel 3 KN SES U-YAA/YYYA 


018. 3 Pt 


Bi YG PE oi RO Me Jia 5 Iban SAS yA 
Ao 


al da ala Cl An 3 GL GP (ena Gi (X0 
Z Pata ab Maa TA PA PNP or NX 2 PT 
HJ AA SG II ae pg alan SA 5 


Wieo23 


Ta Do bah aa ya aa EA 
Sl Selut ATpe: Ola SES tai aa ale 
SEN io A1 J5 SES HAB KN Hg V3 ala 
si pa laa Jie ps Ob la da yel Aa 
WAN doa Ai HI AB 5g TA (ga lai 
Se Bujang tani ALAN SUS dita Jalal bal MN has 
IE Ku SP A Jah e LEG Aa wa an #6? JS 
Sa Sel aa PEN Aoa RAI AA CJ JUAN 


.. - 


Oa WS 3 SS gua Ji IN Mah 
Ai Aagan A1 AG ASI MI aan TA Tara 
an 353 Ii Sie Dah SIB of BS Y 0 us 


3-0 nd 0 30 ia 


AM SA JENIS 


. 2... 
- 


Kar Ia 


-— Al Mustadrak 














2328/199. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakannya 
'kepada kami, Ali bin Abdul Aziz memberitakan (kepada kami), 
Muhammad bin Al Fadhl Arim dan Hudbah bin Khalid menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Sallam bin Miskin menceritakan 
kepada kami dari Tsabit, dari Abdullah bin Rabah, dari Abu Hurairah, 
bahwa ketika Rasulullah #& berangkat menuju Makkah, beliau 
berkata kepada Abu Hurairah, “Panggil orang-orang Anshar! 2779 Dia 
pun memanggil mereka, “Wahai orang-orang Anshar, penuhilah 
panggilan Rasulullah #8!” Lalu mereka datang seperti sedang 
menghadapi sebuah perjanjian. Maka beliau bersabda, “Tempuhlah 
jalan ini! Siapa pun yang datang kepada kalian, hendaknya kalian 
beri keamanan padanya.” | 

Lalu Rasulullah & berjalan, dan Allah menaklukkannya 
(Makkah) untuk beliau: Kemudian beliau thawaf di Ka'bah dan shalat 
dua rakaat, lalu keluar dari pintu yang bersebelahan dengan Shafa, lalu 
naik ke bukit Shafa, kemudian berkhutbah di hadapan orang banyak, 
sementara orang-orang Anshar berada di bawah beliau. Orang-orang 
Anshar berbisik antar mereka, “Orang itu (Rasulullah &@) sudah 
dihinggapi sikap iba kepada kaumnya dan kerinduan kepada kampung 
halamannya.” 

Lalu Allah menurunkan wahyu kepada beliau tentang apa yang 
dibisikkan antar kalangan kaum Anshar tersebut. Beliau pun bersabda, 
“Wahai orang-orang Anshar, kalian berkata “Orang ini sudah 
dirasuki rasa iba kepada kaumnya dan kerinduan pada kampung 
halamannya'. Kalau begitu siapalah aku ini?! Demi Allah, tidak 
demikian, sesungguhnya aku hamba Allah dan Rasul-Nya, hidup 
matiku akan tetap bersama kalian.” Mereka berkata, “Demi Allah, 
wahai Rasulullah, kami katakan itu hanya karena kami takut 


TI Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


dimusuhi.” Beliau berkata, "Kalian benar di hadapan Allah dan di sisi 
Rasul-Nya.” 

Abu Hurairah berkata, "Demi Allah, tidak ada satu pun dari 
mereka kecuali lehernya basah oleh air mata.” 


Bal lainnya adalah: 


9 B- 3 380 19G- 3 -. 9 f 4 Ea PA 


NN ap —y../vrya 


ih 5 YAA GAS jai pi abah Ip KA TAS Gan Ji 
D3 atap setu 5 LA gb aja jagal ta SE 
dn Ja Ipn A Kaga pa oa : : JG cal 
GEA AK al AI JG, OA Aa aa Y 0 | 
DA ai uda 13 AM A5 ga al IA 2 Kei yel 


TP Pr Kata yi A Ku ana 
23291200. Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad bin Ishag 
Al Adl Ash-Shaffar menceritakan kepada kami, Ahmad bin 
Muhammad bin Nashr menceritakan kepada kami, Amr bin Thalhah - 
Al @annad menceritakan kepada kami, Asbath bin Nashr 
menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari Mush'ab bin Sa'd, dari 
ayahnya, dia berkata, "Ketika penaklukan kota Makkah, 
Rasulullah #8 menjamin keamanan para penduduk, kecuali empat 
orang lelaki dan dua wanita, beliau berkata, 'Bunuhlah mereka meski 
kalian mendapati mereka bergantung di kelambu Ka'bah, yaitu 
Ikrimah bin Abi Jahl, Abdullah bin Khathal, Magis bin Shubabah dan 
Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh'. 


180 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 

















PNS aa Sa in ig Ce —Y rr 


o- 4 9 - Lo. . Io LG. 3 


IS Ap aa IG H5 JG Gp Ta KALA ES Aap o Bal 


LJB daki 23 23 GAS ana Ma pp II 
J3 tyI lks 12 APA AAN Tah LAS Aa La 
(BL Ih Ha 2 Ta ale Ie 3 iret se 2 
SN KA, IP Sa ga 6: Kanal SIG 
Goat dal S3 Opa eni Peer LN PP) & Yati 
Ea AJE and NJG Say O ya L yA TAN SAN JL 
Pa Pg Oa dare Ki 23 S an 
2330/201. Ali bin Isa Al Hiri menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdushshamad 
bin Abdul Warits menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin 
Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku melihat seorang syaikh 
dari Iskandariyyah, yang dipanggil Surrag (pencuri). Aku pun 
bertanya, "Mengapa namanya seperti ini?" Dia menjawab, "Ini adalah 
nama pemberian Rasulullah # kepadaku, dan aku tidak akan 
meninggalkannya.” Aku bertanya, "Mengapa beliau memberimu nama 
seperti itu?” Dia menjawab, "Aku datang ke Madinah dan aku 
menyampaikan kepada mereka bahwa tuanku menjualku dan aku telah 
menghabiskan (memusnahkan) harta mereka. Lalu mereka 
membawaku kepada Rasulullah &, dan beliau berkata kepadaku, 


'Kamu Surrag (pencuri)'. Maka beliau menjualku seharga empat ekor 
unta. Kemudian beliau berkata kepada para pemilik piutang yang 


Al Mustadrak — 


membeli diriku, 'Apa yang akan kalian perbuat terhadapnya?' Mereka 
menjawab, 'Kami akan membebaskannya'. Mereka juga berkata, 
'Kami tidak mau ketinggalan mendapatkan pahala akhirat daripada 
kalian. Akhirnya mereka memerdekakan diriku, dan tinggallah 
namaku.”'! | 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun Al Bukhari 
dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Dae yaa! Laik ISS Pai AN KA TAKE AMIN 

— SE A6 2 wb SI EA Gp PS el 
Be So ae up Sgp da Bala 
Ha HA Kn la ale laa GD pai SB AS 3 


os. 


Ag sama al BE KBS AA 
" “2. 3 Ya Ca 5 Cagar Uaga 26 “ sa: JS (Aa 6 


2331/202. Abu Al Fadhl Al Hasan bin Ya'gub Al Adl 
menceritakan kepada kami dari dalam kitabnya, lebih dari satu kali, 
Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami dari Abdul Wahhab 
bin Atha', Syu'bah memberitakan (kepada kami), dari Al Hakam, dari 
Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ali RA, dia berkata, 
"Nabi & datang dengan membawa budak, lalu beliau menyuruhku 
menjual dua orang bersaudara (dari para budak itu). Aku pun menjual 
mereka secara terpisah, kemudian aku kabarkan hal itu kepada 
Nabi &, lalu beliau bersabda, "Susul dan kembalikan mereka, lalu 


71 Adz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari.” 


— Al Mustadrak 











juallah mereka berdua secara bersama-sama (kepada orang yang 
1y 1782 


.sama) dan jangan pisahkan mereka 


Hadits ini gharib shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, 
namun keduanya tidak meriwayatkannya. 


Ada yang mengatakan bahwa hadits ini dari Al Hakam, dari 
Maimun bin Abi Syabib, dari Ali, dan hadits itu pun shahih. 


aa - 200 Lo 20 by, Koe IA 


ANA notes IA 22 SO AA SYAN NN 


SEN R2 Fi CN IE 5 ca AE GI IN JA 
SE IP LAI MI Aa ANE UP PP 
. ' Pee OA - 7 “4 anna : aga "Lo. 
o . #5 . or- A, ana Y. Rei Para . art ne #5 . 
3 mag Ke AI aao Je) 3 CL Bj BUY Le 
2332/203. Abdurrahman bin Hamdan Al Jalla 
mengabarkannya kepada kami, Abu Hatim Ar-Razi menceritakan 
kepada kami, Abdul Mukmin bin Ali Ar-Razi menceritakan kepada 
kami, Abdus-Salam bin Harb menceritakan kepada kami dari Yazid 
bin Abdirrahman Abu Khalid Ad-Dalani, dari Al Hakam, dari 
Maimun bin Abi Syabib, dari Ali bin Abi Thalib RA, bahwa dia 
pernah menjual seorang budak wanita dan anaknya, lalu memisahkan 
antara keduanya, maka Nabi # melarangnya melakukan itu." 


78 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini gharib (hanya punya satu 
jalur) namun sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, 
788 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Matan hadits ini berbeda dengan yang Pena dan 
sanadnya shahih. 


Je Gi Kao Ia Dara 1 Gir rr 


1D 0 . 8& 8 43 9 3 o- Pa () GBLA .o 1 


Plan ANA Ca OP GA AP EA ti ji JASA GA 
Oi IA IP IA db LP Ca Ol 5P Ai Ki 
Png an Us ae Pu ore X1 3 h3 : Ae Na En o- 
Bp O gala Ielag ale Al de Si dya) J8 :JB Koyaa 
2333/204. Abu Ali Al Husain bin Ali Al Hafizh menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Najiyah memberitakan 
(kepada kami), Abdurrahman bin Yunus As-Sarraj menceritakan 
kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari 
Sulaiman At-Taimi, dari Thalig bin Muhammad, dari Imran bin 
Hushain, dia berkata: Rasulullah & bersabda, “Terlaknatlah siapa 
. saja yang memisahkan.” 


Tafsir hadits tersebut terdapat dalam hadits Abu Ayyub berikut 
ini: | 


satin u Oata Terra AA pa ad angs f-y Lofrrre 


o- Ao 


AA ES UAN Gan Ate Hi FP tra ep 
soda 


Fe JI AN KP NP daan G3 al ah 
Se Bada Ni Yergi Pi MAA pi P3 Gara A. 


2 On Da » 9. c.d 0 


ae Sg LAN BP daa KG Gi BA 


Plh 


0 


74 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih dan ditafsirkan 
dengan riwayat berikutnya.” 


— Al Mustadrak 

















2334/205. Abu An-Nadhr Al Fagih mengabarkannya 
- kepadaku, Usman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, 
Sulaiman bin Abdurrahman Ad-Dimasygi menceritakan kepada kami, 
' Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah 
mengabarkan kepadaku dari Abu Abdirrahman Al Hubuli, dari Abu 
Ayyub Al Anshari RA, bahwa Rasulullah # bersabda, 
"Barangsiapa memisahkan ibu dan anaknya, maka Allah akan 
memisahkannya dengan orang-orang terkasihnya pada Hari 
Kiamat.” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


z1. 


MAAN Beng BAM Ae AA Upi Alrrro 
$ Loc x8- 0. Co! 20 70 H6 - bata Senat 
PAR BA Bi Ag KUA SAN ii LAS Saka JIN 
2" 5 A ja ya | pi 1.0. o . Fe - Aa : . o 
VK Tata J8 CI BI KE Aga CAS (Ola ep 
Pan at? AE AAN ke ng o 30. So Lc 6 », 
JS aa H3 «dag EN 3 Pe 1 BU Ken "d3 
() .? Pa ap 4 2, y 43 2 Sis 4 3, Ps A, e P 
af ln le ale AI Jgn Ai Oi ES AI op) sela 
Pd P3 2... 2 NX - 5 Atu an Ta La 3 2 000.5" 
Ha SEE IA Jan Uj Maa) (NI Ii Bh 
2 3 e 7. . 
AE Gas BI 
2335/206. Abu Muhammad Abdullah bin Ishag Al Khurasani 
Al Adl mengabarkan kepada kami di Baghdad, Ahmad bin Al 
Haitsam Al Askari menceritakan kepada kami, Abdullah bin Amr bin 


Hassan menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanukhi 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Makhul 


785 Y ih. hadits no. 2333. 


Al Mustadrak — 


berkata: Nafi' bin Mahmud bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami 
dari ayahnya, bahwa dia mendengar Ubadah bin Shamit RA berkata, 
"Rasulullah $& melarang dipisahkannya antara.ibu dan anak.” 
Dikatakan kepada Rasulullah &, "Wahai Rasulullah, sampai 
kapan?” Beliau menjawab, "Sampai si anak laki-laki itu baligh dan si 
anak gadis mendapatkan haid. #19 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dari Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


B8. 3 8 0 


CBP SUS op AA 3 KI Mug vIteya 
CSI Ok Gp Jati 6 Bas Aca Hedi pe BA 5 Gas 

Ob GI mal) GAS 

KA EN gi PN ga oi KA NA LA, 

3 Aa Gi HA AI gt SAI AI Ie oi Yale 
aga SAI ob ai Lp ha OR! 
IN Ip H3 JGA MPA (op) Ge oi op Gak 
IA 3 Ga S3 gp Ca Gi ae | 
3 By 105 SAN IE baja IC Usai ob 
KE ig M3 JS 3 HPN Pena 
23361207. Abu Bakar bin Muhammad bin Hamdan Ash- 


'Shairafi mengabarkan kepada kami, Ahyad bin Husain Al Bamyani 
menceritakan kepada kami di Balkh, Azhar bin Salman Al Katib 


786 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini palsu. Ibnu Hassan adalah 
seorang pendusta.” 


— Al Mustadrak 























menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Thahman menceritakan 
kepada kami. 


Abdullah bin Muhammad bin Hamawaih. mengabarkan 
kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku, Ahmad bin Hafsh bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, 
Ibrahim bin Thahman menceritakan kepadaku dari Yahya bin Sa'id, 
dari Amr bin Syu'aib, dari Abdullah bin Abi Najih, dari Mujahid, dari 
Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Pada Perang Khaibar 
Rasulullah & melarang jual beli ghanimah, sampai (ghanimah 
tersebut) dibagikan, dan melarang mencampuri wanita hamil sampai 
melahirkan. Beliau bersabda, Jangan kamu sirami lagi tanaman 
orang lain!' Beliau juga melarang memakan daging keledai jinak dan 
hewan buas yang bertaring.”7? | 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Ob AA Gang KACA - SY ANYYYY 


- . 843 o  - s0. 
daa PEN Jap BS pala Hi dah On Uap sa pall 


AI gi BA An op EN ep Ga 
Se Una 0 PO La Ie Tag alan Kep 
Saja Ie Kaji PU La Kai 


2337/208. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, 
Muhammad bin Syadzan Al Jauhari memberitakan (kepada kami), 
Mw'alla bin Manshur menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus 
menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Gatadah, dari Sulaiman Al 





la Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Yasykuri, dari Jabir bin Abdullah RA, bahwa Nabi #& bersabda, 
"Barangsiapa memiliki sekutu (partner kerja sama) untuk sebuah 
kebun, maka janganlah menjual bagiannya dari kebun itu sampai 
menawarkannya dulu kepada sekutunya tersebut.” 


0. £&o Pd 1. 2 


BAE A6 Ugly AIA 

«s KI otak 11 3 Sh Karan. Je ASI IA 13 Sm 
Sa Gara 

Je ea Saka 5 

In 310 al ale Ii MIA Ol en Gp) IA 

MEMANG Apa yan BI aa Lang 


”2338/209. Abdurrahman bin Hamdan Al Jallab mengabarkan 
kepada kami, Ishag bin Ahmad Al Kharraz di Riyy menceritakan 
kepada kami, Ishag bin Sulaiman Ar-Razi menceritakan kepada kami, 
Al Mughirah bin Muslim menceritakan kepada kami dari Yunus bin 
Ubaid, dari Sa'id Al Magburi, dari Abu Hurairah RA, bahwa 
Rasulullah & bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai sikap 
toleransi dalam menjual maupun membeli, serta dalam hal 
memutuskan perkara.” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. . 


Ta CI db 


dag Gang dita seen KA "3 pa Ir Ya 


Go 3 3 


aa ai Oia Jah Gi Je Bae Gaal 


788 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 
789 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 











9 4 3 0 


Il Ep AP Op gg Kg daa Gp aah Gi 
Si Panah 1S) IG gi alan Jo Op 
— IM ya ip santa ban NIS km 


Jala M3, Yng, 


2339/210. Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Ali 
bin Abdul Aziz memberitakan (kepada kami), Arim bin Al Fadhl 
menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Khushaifah mengabarkan kepadaku dari 
Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Abu Hurairah, bahwa 
Rasulullah & bersabda, "Jika kalian melihat orang menjual atau 
membeli di dalam masjid, katakanlah, 'Semoga Allah tidak 
menguntungkan perdaganganmu! ' Jika kalian melihat orang mencari- 
cari barang hilang di dalam masjid, ucapkanlah, "Semoga Allah tidak 

mengembalikannya kepadamu'!”” 


, Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


304. 


ds Jet AB BE duginalrre, 


3G. ah 8 


Dea rara Ap Aas Kaban Dn Gas 
Pan panas yo 
K3 jay» AA ni of Ag ala da 





790 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — 


HET LG Wina ya 2 LN Ol ah alan Jo 3 

2340/211. Abu Ishag Ibrahim bin Ismail Al Gari mengabarkan 
kepada kami, Usman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, 
Abu Umar Al Haudhi menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishag, dari 
Yazid bin Abi Habib, dari Muslim bin Jubair, dari Abu Sufyan, dari 
Abdullah bin Amr RA, bahwa Rasulullah & memerintahkannya 
mempersiapkan sebuah pasukan, tapi unta-unta telah habis, maka 
Rasulullah #8 memerintahkanku (Abdullah bin Amr) untuk 
membeli unta hasil zakat. Aku mengambil satu unta dengan dua 
unta 21 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Mae KI ne an jaan iga sealer , 
an Gl Uta Kan Cpjkah Jasa 5 (va rara 
OA ara TENAN PEN AE 5 MN AG Gis HA 
Ao Ui o LS So Si Tk Pan TN 
AN 2 Ae pia la dn Jia MO) ON AN 1gp) ye 

| GA 

2341/212. Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad Al . 

Baghdadi mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ismail Al Mugri 


7! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


— Al Mustadrak 





menceritakan kepada kami di Shan'a, Ishag bin Ibrahim Al Jauni 
. menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Abdurrahman Adz- 
Dzimari menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami, Ma'mar menceritakan kepadaku dari Yahya bin Abi 
Katsir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, bahwa 
Rasulullah $$ melarang jual beli dengan cara diangsur pada 


hewan.'” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. | 
- 4 x 0 - . 4 - 
dan MEA el yi Op Mn akan jt ES YA YAN AN 
.3... pgn 0... o . a10. CA. 9 - 4 0 ) (Tara 
Lag ai PPA denga (AAS Gp AP Saya ya 
La" bai os 0 PO Ne or X 2, . 
AISI JSI Ai PA Hang Ka Ito edi 
, 2342/213. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, Al Khashib bin Nashih menceritakan kepada kami, 
Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami 
dari Musa bin Ugbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, bahwa 
Nabi # melarang jual beli utang dengan utang.'” 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 
Ada pula yang mengatakan dari Musa bin Ugbah, dari 
Abdullah bin Dinar: 


—. 192 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 





798 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — 


CIA oat della ap aka HK Aas —y era 


. 


& Pn 0 0! Pe 8 03 Pa Ir o 2 : G Papa 
Aas 7 AP EN CE 595 Ii al GA gl HS 


ad o h o- 0 Ts e - 3 0 1 o- 340 Aa - Pa Na 
C3 op AL AS GP AAS G1 Cenya OP SPIN AS 01 Sjan Ula 
P. - - ' - 


2 cad 


0 .. AG or A4 ap . 2» Loc tah Fa o .' 
PA pg ale Ko op ULP 33 CE 


2343/214. Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin Mihran 
menceritakannya kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Al 
Migdam bin Daud Ar-Ru'ini menceritakan kepada kami, Dzu'iab bin 
Imamah menceritakan kepada kami, Hamzah bin Abdul Wahid 
menceritakan kepada kami dari Musa bin Ugbah, dari Abdullah bin 
Dinar, dari Ibnu Umar RA, dari Nabi &, bahwa beliau melarang jual 
beli utang dengan utang, yaitu pembayaran tempo dengan barang 
ditempo pula." 


—H A5 Ai AI Af Biar ol rt 
Tan A3 Ih v Al IS Blah 02 ul Tana “ai 
HB yg ie 3 ke P3 Iyan BAE ia AI 

SIN SPAN, 


2344/215. Abu Al Walid Al Fagih menceritakan kepada kami, 
Abu Nu'aim Al Jurjani menceritakan kepada kami, Hammad bin Al 
Hasan bin Anbasah menceritakan kepada kami, Umar bin Yunus bin 


74 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Dzu'aib perawi yang waahin (lemah 
sekali).” 


" — Al Mustadrak 











Al Gasim menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada 
'kami dari Ishag bin Abdullah bin Thalhah, dari Anas bin Malik RA, 
dia berkata, "Rasulullah $& melarang muhagalah (menjual 
makanan yang masih berada dalam tangkainya dengan gandum), 
mukhadharah (menjual buah atau biji-bijian yang belum matang), dan 
munabadzah (penjual yang mensyaratkan bahwa barang yang 
dilempar kepada pembeli harus dibeli tanpa diperiksa terlebih 
dahulu). 

Al Ustadz Abu Al Walid berkata, "Mukhadharah adalah tidak 
dibolehkannya menjual sesuatu dari buah hingga buah-buahan itu 
memerah atau menguning (masak).” 


Sanad hadits ini shahih, namun hanya Al Bukhari yang 
meriwayatkan. 


CA elok HA yaah jl Bisri Uyrto 


. e.. aa aa 0 8. 3 an :5 - 3 3 8. o 
Aa ol WS Gi Kaban Gp Ulas GAS yA aah Eyi Lpail 


. 


2.8 Ao & o- 


Mp NN KAI HA TA EA ASN KE vi 
ot Ad 3 P3 Gal Junita Au cant 13 Aa apn Ki 
Pt IA Ip V9 APN 16 el AN Ke MI Ip 

aa AA BS BS YG 


2345/216. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Al Abbas bin Muhammad Ad-Duri 
menceritakan kepada kami, Usman bin Muhammad bin Usman bin 
Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Abdul Aziz bin Muhammad Ad- 


795 Adz-Dzahabi berkata dalam 'At-Talkhish, "Hadits ini shahih, namun hanya Al 
Bukhari yang meriwayatkannya.” 


Al Mustadrak — 


Darawardi menceritakan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, 
dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri RA, bahwa 
Rasulullah #& bersabda, "Tidak boleh melakukan kemudharatan 
pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain. 
Barangsiapa membahayakan maka Allah akan membahayakannya, 
dan barangsiapa mempersulit maka Allah akan mempersulitnya. ki 


Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al 
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


Oa GAS 3 Sel KA aa sake 


Aa 3 AS AP AN IP Ob daa 5 USG BA uda 
Pe IA gg pn 3 dab dia 
alan Ie Wp nh ab ab, adi 
SA la BA UN an Gi Ie JAN af 
Ganga Ao page an ale ML Tang 
H3 AS OKE ja Suk La Dae aa NG 
La : Nih dan ai Sa Uda UR ca Ja 
Ind ala Ikas eni HIU gai Ca SAI BU dh Ula 
La dr S3 UN ea aa Aoa MI Uya 
SL AA Jah G Uas MG 2JU BU Gal OS AMAN 

Alor AN D3 Eno OI 


7£ Dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


— Al Mustadrak 














2346/217. Syaikh Abu Bakar bin Ishag menceritakan kepada 
kami, Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Zakariya bin Adi 
menceritakan kepada “kami, Ubaidullah bin Amr Ar-Ragi 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Agil, 
dari Jabir RA, dia berkata, "Seorang laki-laki meninggal dunia, maka 
kami memandikannya, mengafaninya, dan memberinya ramuan mayit. 
Kemudian kami meletakkannya di hadapan Rasulullah 4, dimana 
biasanya semua jenazah diletakkan di tempat Jibril. Lalu kami 
memanggil Rasulullah $& untuk menshalati jenazah ini. Beliau 
datang dengan langkah pelan, dan bertanya, "Jangan-jangan teman 
kalian ini masih memiliki utang?” Mereka menjawab, "Ya, dia masih 
memiliki utang sebanyak dua dinar.” Mendengar itu 
Rasulullah & berpaling, lalu salah seorang dari kami yang 
bernama Abu Oatadah berkata, "Wahai Rasulullah, biarkan dua dinar 
itu aku yang membayarnya.” Lalu beliau bertanya kepada Abu 
Oatadah, "Kamu benar akan menanggungnya dari hartamu sendiri : 
dan si mayit terbebas dari itu?” Abu Gatadah menjawab, "Benar.” 
Beliau pun menshalati jenazah. 

Apabila Rasulullah & bertemu dengan Abu Gea 
beliau selalu bertanya perihal utang dua dinar tersebut, "Wahai Abu 
Oatadah, bagaimana dengan dua dinar itu?” Sampai akhirnya Abu 
Oatadah menjawab, "Sudah aku bayar, wahai Rasulullah.” Beliau pun 
bersabda, "Sekarang barulah kulitnya menjadi dingin. kei 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. gg 


797 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


DEA EA AG BASA yA jl Gay AI NY 


Palak keren Ma ma 
Ar Ie Tr. setan t rag YG Ke 
Laba LAN IE lg ale AN Ke 3 HN 53 TIA 


3 


PI 


“4 


bg any ah EA 2g Ju 


2347/218. Abu Al Abbas Muhammad bin Ziyad Al Fagih 
menceritakan kepada kami di Damaghan, Muhammad bin Ayyub 
menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada 
kami. 

Abu Bakar bin Ishag mengabarkan kepada kami, Abu Al 
Mutsanna memberitakan (kepada kami), Syaiban bin Farukh 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abu Awanah 
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah RA, dari Nabi @, beliau bersabda, "Hewan yang 
digadaikan boleh diambil susunya dan boleh ditunggangi 
(dikendarai).” | | 

Al A'masy berkata, "Aku menyebutkan hal itu kepada 
Ibrahim, dan dia tidak suka untuk mengambil manfaat-sedikit pun dari 
barang gadaian tersebut."7?8 


78 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 
Hadits ini diriwayatkan oleh Syu'bah dan Sufyan dari Al A'masy, dan mereka 
. menilai hadits ini mauguf.” 


— Al Mustadrak 











Aa 





Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, 


namun mereka berdua tidak meriwayatkannya, karena Ats-Tsauri dan 


Syu'bah telah sepakat bahwa hadits ini mauguf dalam riwayatnya dari 
Al A'masy, sedangkan saya tetap pada pendirian saya sejak awal, 
bahwa tambahan dari orang yang tsigah harus diterima. 


ME an Bh 3 £ dug ya/ tren 
AA — al Bl fe (sal SE aj kana 
CAN 3 aka Cia AAN Gia IA ha nga 
ia da Jo Ian Dad poli Loop 
| SB G3 PPG) ANA IP Ya 


2348/219. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih mengabarkan kepada 
kami, Muhammad bin Muhammad bin Hayyan Al Anshari 
memberitakan (kepada kami), Abu Ishag Ibrahim bin Muawiyah Al 
Karabisi menceritakan kepada kami, Hisyam bin Yusuf Ash-Shan'ani 
menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari 
Az-Zuhri, dari Ibnu Ka'b bin Malik, dari ayahnya, bahwa 
Rasulullah & dngn harta Mu'adz dan me nYa demi 
membayar utangnya.'” 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, nemun 
mereka berdua tidak meriwayatkannya. | 


"8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 


dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


Oni BAL Nan yy./rrea 
Bi Png : BK AE ra Pa 2 MG op Kab Yi 
PA ai Ya Man en 2 


de Bt pa ia ja (SAAI RS 


am Gg in An Jd yan DE 
1555 SI 3 AG AK SA RE 5 NG Hei ai ig 
Or. 3 oo 


Nee Ao 


Pi XS 


2349/220. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepadaku, Al Husain bin Muhammad bin Ziyad Al Gabbani 
menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Attab Al A'yan 
menceritakan kepada kami, Manshur bin Salamah Abu Salamah Al 
Khuza'i menceritakan kepada kami, Usman bin Abdillah bin Zaid bin 
Haritsah Al Anshari menceritakan kepada kami, pamanku —Amr bin 
Zaid bin Haritsah— menceritakan kepada kami, ayahku Zaid bin 
Harittah — Al  Anshari menceritakan kepadaku, bahwa 
Rasulullah $$ melarang beberapa orang untuk ikut berperang 
lantaran dianggap masih terlalu kecil. Mereka adalah Zaid bin 
Haritsah (dirinya sendiri), Al Bara' bin Azib, Zaid bin Argam, Sa'd, 
Abu Sa'id Al Khudri, serta Abdullah bin Umar. 


Dia juga menyebut Jabir bin Abdullah.? 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


800 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 














Fa 2 
Me... Sa 


K6 - 


SA an sean Blah 3 KUA Cia -yy/ryo: 

HB Har AB M3 Mete dog esa GI “YG 
— BN JA ng al Ip ES GS YG ojataa) 
IE aan le Ie gi GE ga Tae 0 
HA PAS Pi AP 


2350/221. Abu Bakar bin Ishag dan Abu Muhammad bin Musa 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ayyub 
memberitakan (kepada kami), Abu Al Walid Ath-Thayalisi dan Musa 
bin Ismail menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, dari 
Al Aswad, dari Aisyah RA, dari Nabi &, beliau bersabda, "Diangkat 
galam itu (tidak dicatat amal seseorang) dari tiga (karakter) orang, 
yaitu (1) anak kecil, sampai dia bermimpi (baligh), (2) orang gila, 
sampai dia sadar, dan (3) orang tidur, sampai dia terbangun.” 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Hap Kb HA kp Al Glen yy/tYoN 

AO adi B5 WI ME oi Titan Gi mali Ea ii 
(IE Hp Es Bg Eta NG Op oat 
EA P3 AE Ap DEb lp Ola gi Ola 5 


001 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — 


MAN 5 A8 AN ie 33 PAS ii Kia JP de 
OA Gap aa au: HA IE) Ab Kg 1 BI BBS Apa 
Aa ada An Jl dn Ips Se ui: IG g Set :JB Sosia rp 
gn Sean naa adela ah 
LN da MA oh Ji ja ba DO 


2351/222. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Musa Al 
Oadhi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Yusuf bin Khalid Ar- 
Razi menceritakan kepada kami, Al Harits bin Miskin dan Ahmad bin 
Amr menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Wahb 
. menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada 
kami dari Sulaiman bin Mihran, dari Abu Zhabyan, dari Ibnu Abbas 
RA, bahwa dia melewati Ali yang sedang bersama seorang wanita gila 
dari bani fulan yang telah berzina, dan Umar bin Al Khaththab 
memerintahkan untuk merajamnya. Ali pun membantahnya dan 
berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, engkau 
memerintahkan untuk merajam wanita ini?!” Umar menjawab, "Ya.” 
Ali berkata, "Tidakkah engkau ingat, bahwa Rasulullah #8 pernah 
bersabda, 'Oalam itu diangkat dari tiga orang, yaitu orang gila yang 
kehilangan akal, orang yang tidur sampai dia terbangun, dan anak 
kecil sampai dia bermimpi (baligh)':.” Umar berkata, "Kamu benar.” 
Umar pun melepaskan wanita itu.'? 


802 Al Munawi berkata dalam Al Faidh, “Al Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan hadits 
ini dari berbagai jalur dengan redaksi yang mirip, kemudian dia berkata, 'Jalur- 
jalur ini saling menguatkan'. An-Nasa'i men-takhrij-nya panjang lebar, lalu 


— Al Mustadrak 








Abu Abdillah berkata, "Kami tidak mengetahui adanya 
perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa laki-laki dan 
perempuan yang gila hendaknya ditahan (tidak dibiarkan 
berkeliaran).” 


TA PA aa ah HA AT 1 Giyyy/ roy 
PEN tr NI Pena ATU el Ba OI ya Ap 2G Kera 


PT 


ola KSB AAN Ya add YP AAS Plan SAS Ode 
Haa Ab 1 AN ES AS Yr 3 saat SI 


V9 ie FE Ol IE EA da JnEg Ol SG AYI Aa DAY, 
Ag god 
2352/223. Abu Al Abbas Muhammad bin Ishag Ash-Shabghi 
menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali bin Ziyad menceritakan 
kepada kami, Abdul A'la bin Hammad menceritakan kepada kami, 
Umar bin Ali menceritakan kepada “kami, Hisyam bin Urwah 
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, 
"Ayat: 'Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)'. (Os. An-Nisaa' 
(4J: 128) turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang memiliki 
seorang istri dan sudah lama hidup bersamanya dengan dikaruniai 
anak-anak, lalu si suami ingin mencari istri baru tanpa harus 
menceraikan istri pertama dan si istri pertama ini rela tetap tinggal 
bersama suami meski jatahnya (biologisnya) tidak diberikan.” 


menyimpulkan bahwa hadits itu tidak shahih, akan tetapi yang benar adalah 
hadits yang diriwayatkan secara mauguf.” 

203 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


Al Mustadrak — 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. 


- 


5 AS tt Aa 6 La G3 Ke Pai Mn 


ASI Ia Es Pena KA EA Jai 


. 


A 
D3 3 Bea GI Gi Peba yP UI 


La Se ata SS BS 3 aj TI Gp H3 » GS 
ASIA 

2353/224. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 

kami, Al Abbas bin Al Fadhl Al Asfathi memberitakan (kepada kami), 
Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abi 
Az-Zinad menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari 
ayahnya, dari Aisyah, bahwa Saudah RA merelakan gilirannya 
untukku, dan aku (Aisyah) mengira itulah yang menjadi sebab 


turunnya ayat, "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau 


sikap tidak acuh dari suaminya....” (Os. An-Nisaa' (41: 128). 
Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Bas PENA KA SES Gl YYo/rros 


te ganuk NA aah He Ani GAS lb AS Bi 


. 


La... 0... o - 
Lagis AI PER IU BEP SE PP 


808 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


— Al Mustadrak 














tan Sg aan Se LD Kah SS ab 


- ct ro F 
naa (SJ And 


2354/225. Abu Zakariya Yahya bin Muhammad Al Anbari 
menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abi Thalib menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Nafi' menceritakan kepada kami dari Ashim bin Umar, 
dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Gencatan 
' senjata (perdamaian) antara Rasulullah & dengan penduduk 
Makkah adalah empat tahun setelah perjanjian Hudaibiyyah.”” 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


lo AG to-2036- 3 


Tn Wita tnya 2 AA yaah jl Gas —yyu/yroo 
AB AE Ag AS Et LAI do ja 
Z9. A . AP ena Re . Ng & Se Fa Tana 
es Pu dad para A1 UU ep ap LP CA 
3 . “ Pa 2 nata or AL . y - - 9 Naa: ap 
HENG cas Utidyah Kab AA Iya That Ayi 
| ai? .. ' Os .0 00 .o te 2.70. sd Pa 
Aom YA) & sg prlay call, 1) ON OA jeli 
2355/226. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Bahr bin Nashr bin Sabig Al Khaulani 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada 
kami, Abu Hani' Al Khaulani mengabarkan kepadaku dari Amr bin 


Malik, bahwa dia mendengar Fadhalah bin Ubaid RA berkata: Aku 
mendengar Rasulullah & bersabda, "Aku adalah penanggung 


805 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini dha'if, karena Ashim 
dianggap dha 'if oleh para ulama. Dia merupakan saudara Ubaidullah bin Umar.” 


Al Mustadrak — 


Jawab (pemimpin) bagi siapa saja yang beriman kepadaku, masuk 
Islam, dan berhijrah. Aku akan menjaminnya dengan sebuah rumah di 


pekarangan surga. siti 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
' Muslim tidak meriwayatkannya. 


2. Ih AA Hi A0 NA Hat 1 jt Easy yv/rron 


Ea a Sea ae SA Gas ori ae je Gis Bas 
oi Ta up cad 1 WAN jaan 23 Santai NP SAS (aa 


“03 


cp glass Kai TARP Mae an -J6 Para 3 P3 tor 
oa IA BIA AG IIS P3 YG SAY "IB 


28 


Aap Gpp pig Sp AI uaa 1 Jp SG :JE lal 
Gl te LA HIU gaga BS LA Gps se Fe Pe 
EN 0 Y 33505 EA At J5 G3 uang CS 

ie Li Aa dia La 2J ie aad 


2356/227. Abu Al Husain Muhammad bin Muhammad bin Al 
Hasan menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan 
kepada kami, Ibrahim bin Abdullah Al Harawi menceritakan kepada 
kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far 
Al Anshari menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Samurah bin 
Jundub RA, dia berkata, "Ibuku sudah janda, kemudian dia datang ke 
Madinah, lalu orang-orang melamarnya, tapi dia berkata, 'Aku tidak 


206 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” - 


— Al Mustadrak 











akan menikah kecuali dengan orang yang mau menanggung hidup 
anak yatim ini'. Lalu seorang laki-laki Anshar menikahinya.” 

Samurah berkata, "Biasanya Rasulullah #8 memilih anak- 
anak remaja Anshar untuk ikut beliau (sebagai pasukan) pada setiap 
tahunnya, dan mengajak mereka yang sudah terpilih." 

Samurah berkata, "Pada tahun tertentu, pemilihan tersebut 
digelar dan seorang pemuda telah terpilih, sedangkan aku ditolak, 
maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menerima dia 
dan menolakku? Padahal jika kami bertanding maka aku dapat 
mengalahkannya.” Akhirnya aku bertanding dengannya dan aku 
menang, sehingga beliau memilih diriku.” 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


403.0 


CE se Ja 3 KA Si if Ete-yyalyrov 


3096. 3. 


BU IE nj 3 AB RA Ole ai Ki 
0 - oa Ka Pan loo 0 ji 0d 2 PRO Lin 
Hn ah OlatS 0 AN AS SAS tapa Kid .y Olus 
aa 
DI Un 05 Te oi BUSI GP sala 
se...” 5 oh 30. Le BU v0.3 : - " s .. ore 
CA AE EA Hp OS ala GA 3 NYI In del ae 
SAI 3 ST MU P3 el 
2357/228. Abu Bakar bin Ahmad bin Kamil Al Oadhi 
menceritakan kepada kami, Ahmad bin Hayyan bin Mula'ib dan 
Muhammad bin Ghalib menceritakan kepada kami, keduanya berkata: 
Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 


807 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


kepada kami, Abdullah bin Usman bin Khutsaim menceritakan kepada 
kami dari Mujahid, dari As-Sa'ib bin Abi As-Sa'ib, bahwa dia adalah 
rekan kerja Nabi #$ dalam perdagangan pada masa awal Islam. 
Ketika hari penaklukan kota Makkah (Fathu Makkah), beliau berkata, 
"Selamat datang saudaraku dan mitra kerjaku, bukan menipu dan 
bukan pula bangga.” Lalu dia menyebutkan kelanjutan haditsnya.'8 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. | 


MJ SBL oi KE Ama op durg-yyalrroa 


AI KS 3 WE II AL AS ES ea IS Cia 
o - , o- 0 03 0. 8 ed ba La NN Leg 0 
PE GP AN AG yi BN PPI Gp Ah ali Hi gi 
A . . y el . : "4 ba . () . . hoc A . Pa 
AN de AN Segan Ol (alir op Kan IP AP AN Cah PP 
3 nye eeaa nu 2.5 2 .. Lan ore 
Ab ya 9 AN SPN :J85 (paka! ang elag dala 
2358/229. Abu Aun Muhammad bin Ahmad bin Mahan Al 
Kharraz mengabarkan kepada kami di Makkah, di atas bukit Shafa, 
Muhammad bin Ali bin Zaid memberitakan (kepada kami), Sa'id bin 
Manshur menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Al Harits bin Abdullah 
bin Ayyasy bin Abi Rabi'ah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, 
dari Ubaidullah bin Abdillah, dari Ibnu Abbas RA, dari Ash-Sha'b bin 
Jatstsamah, bahwa Rasulullah $$ menetapkan tanah Bagi adalah 
tanah larangan (yang tidak boleh diambil rumputnya oleh siapa saja 


808 A dz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 














atau dilarang bergembala di dalamnya —penj), dan beliau bersabda, 
"Tidak ada tanah larangan kecuali milik Allah dan Rasul-Nya. si 


Al Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan hadits Az-Zuhri 
melalui jalur Yunus dengan sanadnya, "Tidak ada tanah larangan 
kecuali milik Allah dan Rasul-Nya.” Mereka tidak meriwayatkannya 
seperti ini meski sanadnya shahih. | 


Pa 
& 


IE ES ee kata ep LA goa —yy Iyo - 
s Tag L Gi Sl Kis BN ea daa L : tara Ge Janin ui 


Ra ... 5. AP He an BP Our . NN. 7 . ... o 
hny sale Al Clao Al Iya din Ugp3 AP Pi) 
AN 

2359/230. Ahmad bin Muhammad Al Anazi mengabarkan 
kepadaku, Usman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami, 
Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir 
RA, bahwa Rasulullah @ melarang jual beli air." 

Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 

Hadits tersebut memiliki syahid dengan tambahan. pada 
matannya: Tn 


809 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim, namun mereka berdua hanya meriwayatkan bagian akhirnya.” 

810 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits dan syahid-nya sesuai syarat 
Muslim.” 
Lalu dia menyebutkan hadits no. 2360. 


Al Mustadrak — 


Je ui Aga sen 3 KG A Yan Ra yr/rrt 


2 Lo 2.3 ea 


Oo 82X - Ha 

PKI EN KE oi 3 Kao CPI UI era Kila K3 

N Jet Sen 1 Oa Satuan 
2360/231. Abu Bakar bin mi Al Fagih mengabarkannya 
kepada kami, Ismail bin Outaibah memberitakan (kepada kami), 
Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, Daud bin Abdurrahman 
Al Makki menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Al 
Minhal, dari Iyas bin Abdan, bahwa Nabi @ melarang jual beli 


sisa air.'! 


40316. 3 


PA ENI KA Iko Gi KS Be-rry/eran 


3 0. 


AErA bara Kep SAR KN IR Ra Ka gi Kan 


TE PAN RO ak al naa 2 db SEN ge PI 
(ea Ara 
SAI 


GAN GAN DS ON GAS Ol ida Gg eta AS K2 JU | 
| Kana EL Ya ah JAN DEA ea KA 


2361/232. Muhammad bin Shalih bin Hani' menceritakan 
kepada kami, Yahya bin Muhammad bin Yahya menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Abdul Wahhab Al Hajabi menceritakan kepada 
kami, Abdurrahman bin Abi Ar-Rijal menceritakan kepada kami, dia 


811 Y ih. hadits no. 2359. 


— Al Mustadrak 














berkata: Aku mendengar ayahku menceritakan dari ibunya, yaitu 
- Amrah, dari Aisyah RA, dari Nabi &, “Tidak boleh melarang orang 
untuk memanfaatkan mulut sumur.” 


Abdurrahman berkata: Aku mendengar ayahku berkata, 
"Maksud kata rahw adalah, sumur itu dimiliki bersama oleh beberapa 
orang, lalu ada dari mereka yang masih punya sisa, maka sisanya itu 
tidak boleh dilarang bila ada yang mau mengambilnya.” 

Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. Mereka hanya bersepakat meriwayatkan hadits Az- 
Zuhri dari Sa'id dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, bahwa 
tidak boleh melarang seseorang untuk mengambil sisa air dengan 
tujuan melarang mengambil rumput”? 


Ken Aga Sonta Gp AS rx Bas-—1YY/YYAN 


JA 3 sad ag de Cas toe YG sat SA GAN Aa Gi 


? 


3 SEN AP tah Gi IL Ea tegap Ci Glow Bas 
Ag ea Sei Tepag ON SA Lap) TA aa 
AG Gagal oat Ii den of ag ap Ja sa 


. 


2362/233. Abu Bakar Ahmad bin Ishag Al Fagih dan Abu 
Bakar Abdullah Al Gazzaz Ar-Razi menceritakan kepada kami di 
Bagdad, keduanya berkata: Ali bin Al Husain bin Al Junaid 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, 
Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Abu Ar-Rijal, dari 
Amrah, dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah & memutuskan pada 


812 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


Mahzur (saluran air di lembah bani Guraizhah) dan Mudznib (saluran 
air), bahwa yang berada di atas harus mengalirkan airnya ke bawah 
dan hanya menahan air sebatas mata kaki. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
mereka tidak meriwayatkannya. ' 


5 o- 


BELA gi dab OA Aa USA Af US —yye/ryar 

Wa ES GAN NAS Kalori 
CA Se og AS dai AE Isa AS dea 
PAN Gb ale 5 dat Aa oi Ja PAN OI 
AE YR ATA BI tag MEA Io GA ea bata 1G EA 


Bh G3 Vp ARA oa SCM V3 AL 26 awal Ta 
AI BU 33 


2363/234. Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin 
Ishag Al Khuza'i mengabarkan kepada kami di Makkah, Abu Yahya 
bin Abi Masarrah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid Al 
Mugri menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi Ayyub menceritakan 
kepadaku, Abu Al Aswad menceritakan kepadaku dari Bukair bin 
Abdullah Al Asyajj, dari Busr bin Sa'id, dari Khalid bin Adi Al Juhani 
RA, dia berkata: Aku mendengar Nabi & bersabda, “Barangsiapa 
mendapat suatu kebaikan (rezeki) dari saudaranya tanpa meminta 
dan bukan pula karena tamak untuk mendapatkannya, maka 





'8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 


— Al Mustadrak 











hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya, karena itu adalah 
“rezeki yang dikaruniakan Allah kepadanya. an 


Sanad hadits ini shahih, namun Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. | 


PI 04 


46 Treat da nana, Je ie Yro/rrt 


s0. KG 


J5 J3 Oi gs Tren ARUN Tarra AS Kena Wa Con ya 
LA 23 SR AA kail 015 BM Gi NG aa 
In Ipa Sta an en gi PMA Ip al Up 

ema Plis ea peaap an ea 


si BIS at Ui, SU) sae MD Dn ea 
asas 


.. 


2364/235. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepadaku, 
Bisyr bin Musa menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan 
kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Wahb bin 
Munabbih di rumahnya di Shan'a', dia memberiku makan dengan 
khazirah (daging yang dipotong kemudian dimasak dengan air dan 
terigu), dia menceritakan dari saudaranya, dari Muawiyah bin Abi 
Sufyan RA, bahwa Rasulullah & bersabda, “Janganlah kalian 
memaksa dalam meminta! Demi Allah, tidak ada yang meminta 
kepadaku lalu aku memberinya dalam keadaan tidak suka sehingga 
diberkahi dalam hal yang dia minta itu. aa 


814 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 
815 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari dan 
Muslim." 


Al Mustadrak — 


“ Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
' mereka tidak meriwayatkannya dengan redaksi ini. 


. 


Si WA YA abal pn MA 

Pen dtara VE Ga dota yana Es genga apa et AG lahh 
Fan Nona YG gelkaa jl Gis panana 

Ot ata AI Lang IIA SO Pp HI Ao el 
ap IE Ga ab Ja Md ch Kg 
akan ae So AP JW Je Ga P Ga AK 
salat yani Ar ob GI ja JA Ah G8 2 Jak 
Op aa JA OP AA IS SLS NK ea RI 


2 
.... ai 


ep Ty sat) Ia 2) oi 

2365/326. Abu Al Hasan Muhammad bin Ahmad Al Oanthari 

mengabarkan kepadaku di Baghdad, Abu Ahmad Bakr bin 

Muhammad Ash-Shairafi mengabarkan kepadaku di Marwa, 
keduanya berkata: Abu Oilabah menceritakan kepada kami. 


Abu Amr bin Nujaid mengabarkan kepadaku, Abu Muslim. 


menceritakan kepada kami, keduanya (Abu Muslim dan Abu Oilabah) 
berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari.Ibnu Ajlan, dari 
Al Magburi, dari Abu Hurairah RA, bahwa seorang laki-laki 
menghadiahkan sesuatu kepada Rasulullah & berupa seekor unta 
perahan, lalu beliau membalasnya dengan memberikan enam ekor 
unta betina remaja, tapi orang itu tidak. menyukainya. 
Rasulullah & kemudian bersabda, “Siapa yang dapat memberikan 


— Al Mustadrak 











“alasan kepadaku tentang si fulan? Dimana dia menghadiahiku seekor 
.unta perahan, dan ketika aku melihat unta perahan itu seolah-olah 
aku melihat beberapa anggota keluarganya, maka aku membalasnya 
dengan enam ekor anak unta betina, tapi dia tidak menyukainya. 
Sebenarnya aku berkeinginan untuk tidak menerima hadiah kecuali 
dari orang Ouraisy, atau orang Anshar, atau orang Tsagif, atau 


. orang Daus. 2G 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


SE yi GP ag sel 3 SO Eie-rvi ran 


30, 300 (8- 9803 A6 


"—. DA ”. 7 . 
o— LD tu "£ PAP ya SMS ep PT BEA EA AN Ya en ua 


FA 8x () AN an TU UEA 0, o 2. o- 
Ul paka At GRI UU APA Gpp JII Gi pp DP ja 
(5 39 GEA IE arya Ih ale AI So MI d5 


. 


2366/237. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih menceritakan kepada 
kami, Abu Al Mutsanna memberitakan (kepada kami), Musaddad 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud menceritakan kepada 
kami dari Al A'masy, dari Ya'gub bin Bujair," dari Dhirar bin Al 
Azwar RA, dia berkata, “Keluargaku mengutusku untuk membawakan 
beberapa unta perah kepada Rasulullah # sebagai hadiah. Maka 
beliau bersabda, 'Peraslah susunya dan biarkan sedikit di dalam 
putingnya sampai susunya penuh". 8 — 


816 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 

817 Di sini tertulis Bujair (dengan huruf jim), sedangkan dalam catatan kaki tertulis 
Bahir (dengan huruf ha), dan itulah yang benar. Penj. 

818 A dz-Dzahabi tidak mengomentarinya dalam At-Talkhish. 


Al Mustadrak — 


. 


AN ae Pe Ke & K5 jd SET Sis YAI AV 
EA ai SA Se ai ia UN) A3 SL) Sast 
Gi cad AB ena YA Of seng yaa Ata 
IE Anita Oa Kang Le Al elo Ale AI do LA 
neh Jo Ian IE HP LK na PA Dg 
Ssi PG HA Kam db JI JA IA ata dh 
SESI AS ph LI AE En de TG 


2367/238. Al Hakim Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah 
Al Hafizh menceritakan kepada kami secara imla" pada bulan 
Ramadhan tahun 397 H, Syaikh Abu Bakar Ahmad bin Ishag 
menceritakan kepada kami, Abu Muslim memberitakan (kepada 
kami), Abu Al Walid memberitakan (kepada kami), Ishag bin Sa'id 
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, 
Ummu Khalid binti Khalid menceritakan kepadaku, dia berkata, 
“Nabi M@ dibawakan beberapa pakaian, diantaranya kemeja 
berwarna hitam berukuran kecil, maka beliau berkata, 'Menurut kalian 





Saya (Musthafa Abdul Oadir Atha) katakan: Ya'gub bin Bahir disebutkan oleh 
Adz-Dzahabi dalam Al Mizan, "Tidak dikenal.” Hanya Al A'masy yang 
meriwayatkan darinya. Lalu dia menyebutkan hadits tersebut, kemudian 
mengomentarinya, "Hadits ini gharib (hanya satu jalur).” 

Al A'masy perawi yang mudallis. Dia tidak menyebutkan adanya pendengaran 
langsung dalam riwayat ini, dan juga pendengaran langsung Ya'gub dari Dhirar, 
dan saya tidak tahu ada riwayat Dhirar selain melalui jalurnya (Al Mizan, 4/449). 
Maksud hadits itu adalah, peras dan tinggalkan sedikit dalam puting guna 
merangsang produksi susu selanjutnya. 

Demikian penjelasan Ibnu Al Atsir dalam An-Nihayah ft Gharib Al Hadits. Penj. 


— Al Mustadrak 








kepada siapa aku pantas memakaikan ini (kemeja kecil itu)?" Orang- 
orang terdiam. Rasulullah $& berkata, 'Panggilkan 'aku Ummu 
Khalid'. Kemudian beliau membawakannya kepadaku dan 
memakaikannya dengan tangan beliau sendiri, sambil berkata, 
'Semoga usiamu sepanjang usia pakaian ini'. Beliau kemudian melihat 
gambar merah dan kuning pada kemeja itu, dan beliau pun bersabda, 


'(Wahai Ummu Khalid, itu bagus itu bagus" 


As-sana (1) dalam bahasa Habasyah berarti bagus. 


Hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun 
mereka berdua tidak meriwayatkannya . 


3 o 4 2... Su 


. x 2 2 . - 5 7 4 . 
2 Alta BIS JUAN SEAL GIE SAS AJ NYA 
NA EA Ula II sin GAS NG elo Ip MASA) Ag 
Pn en ana 00 aa Nun 5 Ra Pal Ya SAI : 
AI pel Oh AA Cop3 ye GP aral 3 dll Hj 
- 2. , - 
. 2... # Fa La ”a KJ 2 # PE Pa ore A, ", 
al 3333 Ve JB ls AL “Ka 3 Ia bale AN oa 
| j G o »a or 
Hd uga 5, 
2368/239. Ali bin Hamsyad Al Adl menceritakan kepadaku, 
Hisyam bin Ali dan Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari 
Anas RA, bahwa kaum Muhajirin berkata kepada Nabi #, “Orang- 
orang Anshar telah membawa semua pahala.” Beliau menjawab, 
“Tidak, selama kalian berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka 
dan memuji mereka dalam berterima kasih. dai | 


819 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim." 
820 A dz-Dzahabi berkata dalam A4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.”. 


Al Mustadrak — 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
— Muslim tidak meriwayatkannya. 


door 38. Pa 


8 .— - y e- 

CE Logakg GS Al al jl Gis-yt Ira 
AAN AT PE De AN da 

2 Se) teen AB Tk ea SERA SA tavap 

Hey bA aa Bo aya Kis YG AI Tara BA 


Ia HE Nop Maba HAN op drg AN Oa 
21 AobeG Ap (SI 2 208 ag ala A1 le of aga 
Bad pd DI da Bai IA In nie A4 SA 
daan BU (SGB ag SAS SI Als SS gse 
2369/240. Abu Abdillah Muhammad bin Ya” gub Asy-Syaibani 


menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Wahhab Al Abdi 
menceritakan kepada kami. 


Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawaih 
menceritakan kepada kami, Ishag bin Al Hasan bin Maimun Al Harbi 
menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami 
dari Al A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Umar RA, bahwa 
Nabi @ bersabda, “Barangsiapa meminta kepada kalian dengan 
nama Allah, maka berilah! Barangsiapa meminta perlindungan 
kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah! 
Barangsiapa memberi kalian suatu kebaikan, maka balaslah! Jika 
tidak dapat (membalasnya) maka berdoalah untuknya sampai kalian 
tahu bahwa kalian telah membalas kebaikannya. Barangsiapa 


— Al Mustadrak 








. keamanan! 


meminta - keamanan kepada kalian, maka berilah 
17821 


Sanad hadits ini shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, 
namun mereka berdua tidak meriwayatkannya karena ada perbedaan 
antar para murid Al A'masy. 


ME na KE na Mual, 
Ce nara Ia aa yi yan I 23 de Gas JA Gi meli as 
Sea A35 lp dai Ba can 


Oh JI IN In GS Kebun ya Jaga al ala x 
3 15 - JG ud Aa Ol Yi a13 kan bt ala lo 


2370/241. Abu Ahmad Bakar bin Muhammad Ash-Shairafi 
mengabarkan kepada kami di Marwa, Ibrahim bin Hilal menceritakan 
kepada kami, Ali bin Husain bin Syagig menceritakan kepada kami, 
Al Husain bin Wagid menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Buraidah menceritakan kepadaku dari ayahnya, bahwa seorang laki- 
laki mendatangi Nabi & dengan membawa seekor keledai, 
sedangkan dia sendiri berjalan. Dia berkata, “Silakan naik, wahai 
Rasulullah.” Beliau berkata, “Pemilik hewan lebih berhak 
mengendarai kendaraannya, kecuali kamu ' mempersilakannya 
untukku.” 


Dia berkata, “Aku telah melakukan itu.”'2 


82! Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Al Bukhari 
dan Muslim, namun mereka berdua tidak meriwayatkannya karena ada 
perbedaan riwayat dari para murid Al A'masy.” 

822 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — 


Hadits i ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak meriwayatkannya. 


Ad AE gih Gn 3, SG AI Ea -yey/rrva 

AI an Ci mh aa teh ita :YE Na Era 
Kd pH s6 SA Tai 3 ai bla 
af CA aa) Ig agan SN 
An Ioi HI al ala At Jo IA, 


og. 


Na 


2371/242. Abu Bakar bin Ishag Al Fagih dan Ali bin Hamsyad . 


Al Adl menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ubaid bin 
Abdul Wahid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi Maryam 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub memberitakan (kepada 
kami), Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku, bahwa Bakr bin 
Sawadah mengabarkan kepadanya dari Abu Salim Al Jaisyani, dari 
Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa Rasulullah & bersabda, 
"Barangsiapa mengambil binatang yang tersesat, maka dia sesat 
selama dia tidak mengumumkannya. 2 


Sanadnya shahih, namun Al .Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Oa rara SA KA K5 HM Eat —yer/ rr 


UI Sania 


"8 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 














LO LGL 


- & 2G PN | 0 0 Io Y, X0 A8 re 
(yg Keran Lado Pp MBA LPG 


aan Pai Aan TES CAS MAL Ga banya aa NG 
EN ale Si an A1 dag ot SA Pi ga aa S aa 
WA An Op AK, LE UR UB aa Pa 

SA Tya Ip MU PW 


2372/243. Ahmad bin Muhammad Al Anazi menceritakan 
kepada kami, Usman bin Sa'id Ad-Darimi menceritakan kepada kami. 


Abdullah bin Yahya bin Musa juga mengabarkan kepadaku, 
Muhammad bin Ayyub menceritakan kepada kami, keduanya 
(Muhammad bin Ayyub dan Usman bin Sa'id) berkata: Musa bin 
Ismail menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada 
kami dari Sa'id Al Jurain, dari Al Ala dari Mutharrif, dari Abu 
Hurairah, bahwa Rasulullah &@ ditanya tentang barang temuan, 
maka beliau menjawab, "Harus. diumumkan dan tidak boleh 
dihilangkan atau disembunyikan. Apabila pemiliknya datang maka 
harus diserahkan, tapi apabila tidak, maka itu adalah harta Allah 
yang diberikan-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. 4 


Hadits ini shahih sesuai syarat Muslim, namun Al Bukhari dan 


. Muslim tidak meriwayatkannya. 


2 AA ES da ginh Ip KS yaaa yi £ IN YVY 
PA A3 JAS aah NE SA Koi Al al 


824 Adz-Dzahabi berkata dalam 4t-Talkhish, "Hadits ini sesuai syarat Muslim.” 


Al Mustadrak — 


Sa LAN MR GA MP 3 temablen  span A6 
: NS PARA ga sen Ann Bana An am 
| CA 3 lag ae al lo 
2373/244. Abu Al Abbas Muhammad bin Ya'gub 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Abdul 
Hakam menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb memberitakan (kepada 
kami), Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Bukair bin 
Abdullah bin Al Asyajj, dari Yahya bin Abdurrahman Hathib, dari 
Abdurrahman .bin Hathib, dari Abdurrahman bin Usman At-Taimi, 
bahwa Rasulullah $& melarang untuk mengambil lugathah (barang 
temuan) jamaah haji.” | 
Sanad hadits.ini shahih. 


AS 3 16) Bat 33 KG jd Gay tol rrve 


0.3 h& 0 30 


' PJ 0 . . . ... 3 . 
MA BA MERAPI EA te Sanga Ii Ia SS YG JAN 
Hg 0 Nan - Ona Bia oa 
JS IE 3 erat aj Lagikiy al oi SAS Uya Olinaa :JG | 
A sn Nat Pat, “ata Aina B3 3 0 0 o- 
IN do AI Iga Ol cp op AN MA otr 1 dad HP Lemah 
Pd Lb. . Pan . Ig. . 3 0 29. Iso 0 0 . HA . ja ore 
Kana HS ang CS Ol Jar oa) JS JB plug dala 
2 LI AA Lena Val og 0. . . 0 
23 Sl aa RS SRG SS Up Bb ah Jaa HN 


Lah YES jan PN KAP 
2374/245. Abu Bakar bin Ishag dan Ali bin Hamsyad Al Adl 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Bisyr bin Musa 


menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan.kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Kami mendengarnya 





825 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


— Al Mustadrak 











dari Daud bin Syabur dan Ya'gub bin Atha', dari Amr bin Syu'aib, 
.dari ayahnya, dari —kakeknya Abdullah bin Amr— bahwa 
Rasulullah #& bersabda tentang harta karun yang ditemukan oleh 
seseorang, "Jika kamu mendapatkannya di sebuah perkampungan 


yang ada penghuninya, atau di jalan yang sering dilalui orang, maka 
umumkan temuan itu. Tapi jika kamu menemukannya di puing-puing 
masa. jahiliah, atau perkampungan tak berpenghuni, atau di jalan 
yang tidak pernah dilalui, maka padanya terdapat zakat rikaz sebesar 
seperlima. 225 

Dalam kitab ini terdapat banyak hujjah yang menilai shahih 
riwayat dari Amr bin Syu'aib, apabila yang meriwayatkan darinya 
adalah orang yang tsigah, dan tidak ada yang menyebutkannya lebih 
baik daripada riwayat-riwayat ini. 

Aku pernah mencari hujjah yang lebih jelas tentang pastinya 
pendengaran Muhammad Syu'aib bin Muhammad dari kakeknya — 
yaitu Abdullah bin Amr— dan sampai sekarang aku belum 
menemukannya. 


Ela eta 3 33 JP oral rj HI Ye /rrvo 
Ap Sabah Bat (sar AIA AG aj AAA II 3 RA 


30, xo-3 ae P3 3 j 


S5 DI aa 2 ter apa YP CASN EN Her or 


Taaet NA 
LA TE SA bi Oa Jb aa Id LAS JS AS 
J5 ga Sau pn ds Bams Jai 2IW AS UN dls Aa 


826 A dz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


ay 3 OLL SN Kya Lao ai AG 2 
dia yA gl 3 3 IS daa ly op 3 Mae IN p 
PAI Ii PP AB SR aa He 


4 


Ip Ii dan jaga Da 
IU ge Ia: JB te IE CJ 


2375/246. Abu Al Hasan Ali bin Umar Al Hafizh 
menceritakan kepadaku, Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin 
Ziyad Al Fagih An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Muhammad 
bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar 
menceritakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, bahwa 
ada seorang laki-laki mendatangi Abdullah bin Amr dan bertanya 
kepadanya tentang orang yang sedang ihram lalu menyetubuhi wanita. 
Lantas Abdullah bin Amr menunjukkannya kepada Abdullah bin 
Umar, "Tanyakan kepadanya!” Syuaib berkata: Tapi orang itu tidak 
tahu yang mana Abdullah bin Umar, maka akulah yang pergi 
menemaninya untuk menemui Abdullah bin Umar guna menanyakan 
hal itu. Lalu Ibnu Umar menjawab, "Batallah hajimu." Orang itu 
bertanya lagi, "Kalau begitu apa yang harus aku perbuat?" Ibnu Umar 
menjawab, "Tetap lanjutkan ihram bersama orang-orang dan lakukan . 
apa yang mereka lakukan. Jika kamu masih bisa bertemu tahun 
berikutnya maka berhaji lagi dan sembelihlah hady (sembelihan denda 
haji).” 

Kemudian dia kembali kepada Abdullah bin Amr, dan aku 
mendampinginya. Maka Abdullah bin Umar berkata, "Coba pergi dan 
tanyakan kepada Ibnu Abbas!” Aku pun pergi bersamanya menemui 
Ibnu Abbas guna menanyakan hal tersebut. Ibnu Abbas menjawab 
sama dengan jawaban Ibnu Umar, sehingga dia kembali ke Abdullah 


— Al Mustadrak 








bin Amr dan aku masih bersamanya. Dia menyampaikan jawaban 
“Ibnu Abbas, kemudian bertanya (kepada Abdullah bin Amr), "Apa 
pendapat engkau sendiri?" Ibnu Abbas menjawab, "Pendapatku sama 


dengan pendapat mereka berdua.” 


Hadits ini semua perawinya fsigah, bahkan hafizh, sehingga ini 
sama dengan mengambil dengan tangan (sesuatu yang sangat nyata) - 
membuktikan shahih-nya pendengaran Syu'aib bin Muhammad dari 
kakeknya —yaitu Abdullah bin Amr—. | 


Ini merupakan akhir penelusuran saya, berupa hal-hal baru 
yang tidak terdapat dalam pembahasan Al Bai' (Jual Beli) yang tidak 
dikeluarkan oleh kedua Imam, yaitu Abu Abdillah Al Bukhari, dari 
Abu Al Husain Al Ousyairi RA. 


Dalam kitab ini saya juga menyebutkan beberapa hadits di 
akhir pembahasan Al Buyu' (Jual Beli), yang Al Bukhari beri judul 
tersendiri, yaitu pembahasan As-Salm (Pemesanan), Asy-Syuf'ah (Hak 
untuk membeli lebih dulu), Al Ijarah (Penyewaan), Al Hiwalah 
(Pengalihan utang), Al Harts (Penanaman/Pembajakan), Al 
Muzara'ah (Pertanian), Al Musaagaah (Pengairan), Al 'Athaayaa 
(Pemberian), Al Hibaat (Hibah), Al Oiraadh (Pinjaman), Al-Lugathah 
(Barang temuan), Al Mazhalim (Kezaliman), At-Ta'affuf 'anil 
Mas 'alah (menjaga diri. dari meminta/bersikap iffah), Ar-Rahn 
(Pegadaian), Asy-Syarikah: (Perusahaan bersama), Al 'Itg 
(Pembebasan budak), Al Mukatib, Asy-Syahadat (Persaksian), Ash- 
Shulh (Perdamaian), Asy-Syuruth (Persyaratan), Al Washaayaa 
(Wasiat), dan Al Waaf (Waka). 

Saya jelaskan di akhir kitab ini agar tidak ada prasangka 
bahwa saya tidak memasukkan pembahasan Al Buyu' ini dengan 
kitab-kitab tersebut. Allahlah yang telah menolong saya ketika 


827 Adz-Dzahabi berkata dalam At-Talkhish, "Hadits ini shahih." 


Al Mustadrak — 


menelusuri atsar kedua Imam ini. Hanya kepada-Nya saya meminta 
perlindungan, dan cukuplah Dia sebagai penolong. 


— Al Mustadrak 





